







218 


Mushthafa Abu An-Nasht As-Silbi 


Shahih 
TANDA 
TANDA 








dan Kehidupan 
Sesudahnya 





BABI 
Hakekat Hari Kiamat 
Definisi dan Pembagiannya ...............ooooo.oWooWooo 9 
1.Pengetahuan tentang Hari Kiamat ................ooooooooooooooo 9. 
2.Definisi Sa 'ah (Kiamat) secara Etimologi dan Terminologi ................. 14 
3.Definisi Asyrath dan Imarat(Tanda-Tanda)...................oooooWoooo 16 
4.Macam-Macam Tanda Hari Kiamat....................oooooooooo 16 
BAB II 
Tanda-Tanda Kiamat Besar” 

1. Munculnya Al Mahdi ............oooorooWoooooo Wa 177 
2. Munculnya Al Masih Ad-Dajjal .................oooocoooooo 193 
3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam 8&..............oooooooooWoo 248 
4. Keluarnya Ya'juj & Ma'juj .....ooooocooWoWoWmmnnnnnnnnnnnnnnanaaan 269 
5. Penghancuran Ka'bah Oleh Dzu As-Suwaigatain Al Afhaj 

-Semoga Allah Mengutuknya- ................oooooo Wo 286 
6. Keluarnya Asap Menjelang Terjadinya Hari Kiamat...................... 292 
7. Matahari Terbit Dari Barat .........................oooooo oo 301 
8. Keluarnya Binatang Melata (Dari Dalam) Tanah Yang Dapat 

Berbicara Dengan Manusia ....................ooooWoooo. 307 
9. Hilangnya Al @ur'an dan Lenyapnya Islam Serta Ajakan Manusia 

Untuk Menyembah Berhala...................ooooWoo Woo 313 
10. Keluarnya Api Yang Menggiring Manusia Menuju Mahsyar santa 332 
Bait Syair Tentang Tanda-Tanda Hari Kiamat ...................oo.. 343 


Daftar Isi — 1" 


|  BABIII 
Waktu Terjadinya Hari Kiamat dan Gambaran Kejadiannya 
Ik: Ditinpnya Sangkakala 2... sanam ah Ba tamala ska aya 347 
2. Gambaran Bumi Pada Hari Kiamat dan Hari Ditiupnya 
Sangkakala Untuk Membangkitkan Tubuh Dari Kuburnya ............ 352 
3. Orang Yang Pertama Kali Kuburnya Terbuka Pada Hari Kiamat ... 354 
4. Kondisi Manusia Pada Hari Mahsyar ................o 355 
5. Gambaran Mengerikan Hari Kiamat ...... SAN BE 364 
Syair Tentang Huru-Hara Hari Kiamat ................oooo 374 
Syair Tentang Hari Kebangkitan Setelah Mati dan Hari Pembalasan .. 376 
Syair Tentang Zuhud Terhadap Dunia ................. moon 379 
Syair Tentang Orang Asing ..»...o.doo.o. masukan Bahana 384 
DAFTAR PUSTAKA sei co.woseitoxneneduneissn cina beban nsnsuneamanan 389 
SUPLEMEN sent entidendesn ie kata kamp an Abimana namakan 396 
KEMATIAN 
Larangan Mengangankan Kematian karena Kesulitan 
Bi dpan nan Tea RN EN AS AA 397 
Hakikat Kernatlati Lu akk ka mana enakan 399 
Kesempatan Bertobat Memohon Ridha Allah 88 ............................ 401 
Boleh Mengangankan Kematian jika Takut Jatuh dalam Kemurtadan. 403 
Mengingat dan Mempersiapkan Diri untuk Menghadapi Mati.............. 407 
Dunia Terasa Kecil .......e...cooooocoWo.o.oooooooooooooo.oooooo 411 
Orang yang Bijak dan Beruntung ...................oomennnnannn 414 
Mengingat Mati dan Kehidupan Akhirat serta Zuhud terhadap Dunia . 416 
Manfaat Ziarah Kubur... eka masanya benni semasa 418 
Nabi # Menghidupkan Ibu dan Pamannya? ...............oooo 422 
Ucapan ketika Tiba di Kuburan .................oomeesstnnnnnasnnnn 424 
Wanita yang Menangis di Kuburan ................ooWooo 426 
Orang Mukmin Meninggal dengan Wajah Berkeringat....................... 428 
Cara Ruh Keluar dari Jasad Orang Mukmin dan Jasad Orang Kafir ... 430 
Sakaratul Maut (Kepedihan Maut) ................omooo 431 
Kematian pada Tiga Alam ................ osn ANA 434 
Kematian Adalah Kafarat bagi Muslim ....................ocnnan 436 
Berbaik Sangka dan Takut terhadap Allah .................oo 439 
Men-talgin-kan Mayat dengan Kalimah Jaa ilaaha illallaah................... 442 


vi — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Aa SN KALAH AKAN OS AAA SAN AN ALL MANA 


Sampai Kapan Baca TANGIN? ...ooooo.oooom no oon mna 444 


. Berkata Baik saat Melihat Orang yang akan Meninggal. Pn tra 447 
Ucapan ketika Menutup Mata si Mayat....................ioooo 450 
Syetan akan Datang kepada Orang yang akan Meninggal Dunia ......... 452 
SU AAA Aap Ae Dena uh 455 
Utusan Malaikat Maut sebelum Kematian .....................oo.. 460 
Tobat dan Saat dimana Seorang Hamba tidak lagi Mengenal 
Sae en asean ab mat EN Im Beban 1464 


Ruh Seorang Hamba, Baik Kafir atau Muslim, Tidak akan Keluar 
hingga Dia Diberitahu Mengenai Apa yang akan Terjadi pada Dirinya..472 


Kerinduan Berjumpa dengan Allah .................ooooooooooooo 476 
Bertemunya Para Arwah di Langit dan Mereka Saling Bertanya 

tentang Keadaan Penduduk Bumi................oooooooocooooooo 478 
Tidak Menyakiti Jenazah dengan Perbuatan Dosa ............................. 481 
Jangan Sakiti Orang yang Sudah Meninggal Dunia! .......................... 1483 
Keberadaan Ruh Setelah Keluar dari Jasad ................................... 485 
Nasib Ruh Kaum Kafir .............ocoocoocoooooooooomomom. 487 
Keadaan Orang-Orang yang Telah Meninggal serta Ca Allah 

Mencabut Nyawa Mereka ..............»0oooooooooooooooooooo. 491 
Malaikat Maut Mencabut Banyak Nyawa dalam Satu Waktu .............. 494 
Bentuk atau Sifat Malaikat Maut serta Cara Nyawa Orang Mukmin 

dan Orang Kafir Dicabut............................ ANN PPN PAT TNO SEP 497 
Tugas Malaikat Maut......................»o... AN MENPAN PRA 500 
Mata Akan Terus Memperhatikan Ruh Ketika Keluar dari Jasad......... 507 
Membaguskan Kafan Orang yang Telah Meninggal............................ 509 
Menyegerakan Penyelenggaraan Jenazah ........................iii.o..... 511 
Seorang Hamba akan Dikuburkan di dalam Tanah yang 

Merupakan Asal Kejadiannya ..................ooooooooo ane TA Aa 513 
Membayar Utang dan Melaksanakan Wasiat dengan Segera............... 515 
Rezeki dan Ajal bisa senmnmenge la e NRa 517 
Apa Saja yang Dibawa oleh Orang yang Telah Meninggal 

ke Dalam Kuburnya?.................... Sa sean Menhan OA 521 
Dahsyatnya Mate eeet ban Keane ARENA RA 523 
Kubur Merupakan Tempat Persinggahan Awal Menuju Akhirat .......... 525 
Siri Kuburan yang Baik erie mun an Benba EN SAK 527 
Memilih Tempat Berkubur yang Baik .............................ooooooooooo 533 
Memilih Mayat Shalih sebagai Tetangga di Kubur .............................. 537 


Nasehat Orang-Orang Shalih 


Daftar Isi— vii 





NE. 


Perintah Memperbagus Kafan .....................ooooWoo 541 


Ucapan Kubur Setiap Hari dan Perkataannya pada Mayat Ketika 
diletakkan di Dalamnya ...............ooooooeesaaantana 542 
Himpitan Kubur terhadap Penghuninya Meskipun Orang Shalih ........ 547 
Mayat Diadzab karena Tangisan dan Ratapan Keluarganya dan 

Dianggap sebagai Orang Paling Jahat terhadap Mayat ..................... 552 


Tangisan yang Dilarang ..................oenaneeeeeeeleentalakaan 553. 


Berdoa Ketika Meletakkan Mayat ke Dalam Kubur dan Liang Lahad ..556 
Berdiri Dekat Kubur Sebentar sebelum Jenazah Dikuburkan dan 


Perintah Mendoakan agar Diberi Keteguhan Iman ....................... 559 
Perbuatan Setelah Mayat Dikuburkan ................... ses 561 
Meratap, Lampu di Kubur, Acara Hari Ketiga dan Hari Ketujuh 

Takziyah adalah Bid'ah.............o.coooo.ooominansananan 562 
Larangan Keras Memukul Pipi dan Merobek-robek Pakaian............... 565 
Lupa kepada Kematian karena Panjangnya Angan dan Terlena......... 567 
Rahmat Allah terhadap Hamba saat Diletakkah dalam Kubur ............ 569 
Kapankah Perginya Malaikat Maut dari Seseorang? .......................... 571 
Pertanyaan Malaikat serta Permintaan Perlindungan dari Adzab 

Kubur dan Neraka inn eta nm ena ma maen 574 
Berbagai Nasib Mayat Ketika Ditanya Malaikat Interogator ................ 576 
Malaikat Ruman Penanya Pertama.....................oo 582 
Diskusi tentang Dua Malaikat ataukah Satu Malaikat Penanya?........... 587 
Ragam Kondisi Jenazah saat Ruhnya Dicabut dan Keadaannya 

dalati Kubu ena Pa Si Lan EN Nak UG 589 
Ruh Mujahid yang Mati Syahid, Mukmin dan Kafir ........................... 597 
KEBANGKITAN.......ocoocoo—ooooooooooooooooooooo.. 600 
Bagaimanakah Kebangkitan Itu? .....................Woomneeentana 600 
Kebangkitan Nabi $$ dari Kubur... 602 
Manusia Pertama yang Keluar dari Tanah adalah Nabi 45, 5 
kemudian Ash-Shiddig lalu Al Farug ...............oe ee 603 
Syi'ar Orang-orang Beriman pada Hari Kebangkitan dari Kubur ........ 603 
Apabila Orang Mukmin Dibangkitkan dari Kuburnya, maka Ia Disambut 
Dua Malaikat yang Menemaninya di Dunia dan Amalnya.................... 604 
Setiap Hamba Dibangkitkan menurut Kondisi Kematiannya............... 607 
Ahli Maksiat Dibangkitkan dalam Rupa yang Berbeda-Beda............... 609 


viii  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





| 














HARI MAHSYAR (PENGUMPULAN) ..............o.... 615 


Pengumpulan di Maugif (Pemberhentian untuk Hisab) ...................... 616 
Tanah Tempat Manusia Dikumpulkan pada Hari Kianak asin 616 
Manusia Dikumpulkan'dalam Tiga Gelombang ........................ii.. 618 
Orang Pertama yang Dipanggil pada Hari Kiamat ............................. 619 
Syi'ar Manusia di Hari Kiamat .........ooooooooooooooooooooooo. 619 
Dimana Manusia Dikumpulkan? .....................oooooooooWooo 620 
Manusia Dihadapkan kepada Allah di Hari Kiamat Tiga Kali ............... 620 
Manusia Dikumpulkan dalam Keadaan Telanjang Badan, 

Telanjang Kaki, dan belum Dikhitan ..................ooooocooWooooo 620 
Lamanya Hari Kiamat ............o.oooocoooooooooo mun 622 
Orang Kafir Berharap Masuk Neraka karena Dahsyatnya Tempat 

Aan na aa ema naa aan NN 623 
Orang-orang yang Sewenang-Wenang di Hari Pengumpulan 

seperti Semut Kecil en eeninbe bentang ain Tana 623 
Allah 3g Berpaling pada Hari Kiamat.................oooooooo.oo.—o.. 624 
Manusia Terakhir yang Dikumpulkan .................ooooooooooo 624 
Lamanya Hari Kiamat bagi Orang-orang Kafir, dan Cepatnya Hari 

Kiamat bagi Orang Mukmin .......oooooooooooooooooWoooWoo 625 
PA ESA Bea Ian aa aa 627 
Berbaik Sangka kepada Allah ..................o.oooooooooooooocooo—oooo 629 
Telah Datang Ketentuan Tuhanmu .............ooooooooooooooooo. 631 
Kitao Amal nee sa Pan Kan Maa Sae 633 
Lembaran-lembaran Amal Berterbangan...............................io.i..... 635 
Pertanyaan kepada Para Nabi ..................o.oooooooocoooooooooooooo. 636 
Amal Hamba yang Pertama Dihisab adalah Shalat ............................ 639 
Orang yang berbuat riya' ...............ooooooooooooooooooo.Woo.ooooo 640 
Orang Pertama yang Dipanggil untuk Dihisab ................................. 641 
Anggota Tubuh Anak Adam yang Pertama kali Disuruh Berbicara ...... 642 
Anggota Badan yang Pertama Kali Bersaksi .......... dna asean Adnan 642 
Allah 8€ akan Berbicara kepada Orang Beriman tanpa Ada 
Tabir yang Menghalangi ...............ooooooooooooooooooo.ooooom 643 
Hari Ketika Setiap Jiwa Membela Diri....................o..oocooooo. 644 
Tidak Ada yang Bersaksi Kecuali atas Izin Allah ................................ 646 
Perkara Darah adalah Hal Pertama yang Diadili ................................ 647 
Rasululah Memohon kepada Allah Tegar Hisab Umatnya Jatuh 
Pep aan YA bra naka S m NIA NYALA On 647 


Daftar Isi — ix 





ae aa ai 


| 
Pertanyaan yang Ditanyakan kepada Hamba dan Cara Menanyainya .648 
Pertanyaan tentang Harta ................. oom 649 
Orang Pertama yang Bertengkar di Hari Kiamat............................... 650 
Amal Perbuatan Orang Kafir Dibeberkan......................o es 650 
Kesaksian Bumi, Malam dan Siang tentang Perbuatan Manusia.......... 651 
Golongan Kanan dan Golongan Kiri .................o ee 651 i 
Umat Pertama yang Dihisab .................o.oo oom 656 
Orang yang Mendustakan Kiamat dan Neraka ............. 659 
Allah # Meringankan Hisab Asa Beriman ........ Lensa Puan N ana aa 661 
DisfaSh 14002000 wonsewerenkna seh iataan makian enam a mag anna aman aan 661 
SG OA AN SANNN en Da an aa San SNN tnn 663 
| Mizan Dipasang pada Hari Kiamat ................W..ooeeeeeeeetesekkkkn 665 
| Tiga Kondisi yang Menyebabkan Manusia Tidak saling Mengingat 
pada Hari Kiamat ................oooooo senen 666 
Amal yang Memberatkan Mizan... 667 
' Tiga Tempat yang Dilewati Nabi #8 pada Hari Kiamat ............ 668 
Setiap Ucapan dan Perbuatan Manusia Ditimbang ........... Tana isa 669 
Allah # Mendekatkan Hamba..............oo.Wo”Woo 670 
| Ketika Sayap Timbangan Keburukan Lebih Berat ............................ 670 
| Kartu yang di dalamnya Terdapat Kesaksian Yang Maha Hag............ 670: 
Orang yang Tidak Dikenai Timbangan ................ essen 671 
Orang yang Berat Timbangannya dan Orang yang Ringan 
Timbangannya ............... na An aa an DN ain an Doa 672 
| SHIRAT Hio.ooooooo.oooooco. Inka apaa Kana EA 674 
Jahanam Memiliki Tujuh Jisr (Jembatan) .................oooooasenean 676 
Apa IL ISO 2 ek n aman sal manakala MA NAN 676 
Syi'ar Orang-orang Beriman di atas Shitath .............o.oooo 678 
Titian di atas Jahanam adalah Jalan Menuju Surga ..................... 678 
Bagaimana Manusia Melewati Shhitath ............... ee 679 
Orang yang Tidak Berhenti di atas Shirat Sekejap Mata Loco 680 
Melewati Tujuh Pata Maan am Aan 681 
Orang yang Tergelincir di Shirath |...» 685 
Selamat dalam Menyeberangi Jembatan ................... ena 687 
| Pembagian Orang yang Selamat di Shitath ..........o.ooooo 689 
Orang Terakhir yang Tertinggal di SihitatA ...........o meses 690 
x — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


MELIHAT ALA: Menit ma ah 692 
Yang Pertama Kali Diucapkan Allah tenan Orang-orang Beriman di 


Hari Mana be AN NB Ra 694 
AAU Dk nahan NAN AU NN 696 
Telaga Nabi AR an na IG 

LA ABU LAN EN NE EN 697 
Orang Pertama yang Mendatangi Telaga Nabi & .........ooo.o.ooo 698 
Orang yang Diusir dari Telaga ..................... oo 698 . 
Setiap Nabi Mempunyai Telaga.......................... EA AA NN an 699. 
Bagaimana Nabi & Mengenali Umatnya?.............e..oocooo 700 


— Daftar Isi— xi 





Dari Ibnu Umar & bahwa Rasulullah #& bersabda, 


3 - 
“7 


- 4 
. 


A0 19215 aah ta LAToL UK 0. oz o 
Aa AT & 1g “4 Y ! YI Wales Y yr AI au 
PL Ih In 


Pe Me B B Aa Yi Sen BAN aga IA 
KO KA IS Aero 

“Kunci-Kunci Ghaib ada Linn Tidak ada yang mengetahuinya selain 
Allah”. Kemudian beliau membaca ayat “Sesungguhnya Allah, Hanya 
pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat: dan Dia-lah 
yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. 

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal." 


(HR. Al Bukhari) 


In 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 





Prakata 


Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, 
memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah 
dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kita. Barangsiapa diberi 
petunjuk oleh Allah, tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya, 
dan barangsiapa disesatkan, tidak ada satu pun yang dapat memberinya 
petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha 
Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad #& 
adalah hamba dan Rasul-Nya. 


Ed 


Sp ANN BE AG SANA Ga at Gay 


10) 


" “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya: dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (@s. Aali Imraan (31: 102) 


Gone 0 0 “ir ag 25. boat 


& Ga G2 21 
Pekan 39 oa 03 ADE SAN SS Nani all Ag 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 3 





“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 
menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (@s. An-Nisaa" (43: 1) 


4 Pa - Ke 0x2. 30 22Go 0 Pa - ge Opi 
SI aa O bas Ip A5 At DA Oa Gali Mug 
AN ET Men ah YNA KAA an rn Janet 

"SO, Lada Bp 38 AA Ayang Al ala 1 YES TI, 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.. Dan 
barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia 
telah mendapat kemenangan yang besar.” (Os. Al Ahzaab (301:70-71) 


Amma Ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab 
Allah 86, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad &. 
Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (direkayasa), setiap 
yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, dan setiap kesesatan 
akan masuk Neraka.l 


Sesungguhnya setiap jiwa yang bersih akan mengimani bahwa 
kehidupan duniawi yang dijalani manusia tidak mungkin mencapai 





Ll Ucapan ini merupakan salah satu penggalan hadits shahih yang diriwayatkan oleh 

Ahmad (A/ Musnad, 3/371), Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Jum'at, bab: 
Keringanan Shalat dan Khutbah Jum'at, no. 868): dan An-Nasa'i (Sunan An- 
Nasa 'i, pembahasan: Idul Fithri dan Idul Adha, bab: Cara Berkhutbah, 3/188). 
Menurut semua periwayat hadits ini berasal dari hadits Jabir bin Abdullah. 
Ini merupakan bagian dari Khutbah Hajat yang diajarkan oleh Nabi kepada para 
Sahabatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah besar Sahabat, di antaranya 
Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Nubaith bin Syarik dan Aisyah Ummul 
Mukminin . | 


4 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








kesempurnaan. Tidak mungkin akan tercapai keadilan dengan sempurna 
meskipun manusia bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Dan pasti 
akan ada kehidupan lain yang di dalamnya tercapai kesempurnaan yang 
ditakdirkan bagi manusia dan keadilan mutlak atas setiap perbuatan. 


Sedangkan orang yang fitrahnya rusak dan suka mengikuti hawa 
nafsunya, dia akan melalaikan hakekat ini dan menyangka bahwa 
kematian merupakan akhir dari segalanya. Karena telah larut dalam 
kehidupan yang penuh hura-hura dan memperturutkan syahwat, dia 
tidak lagi berpikir bahwa kematian hanya salah satu fase dari fase-fase 
yang dijalani manusia. Sebelumnya dia berada di alam yang tidak dikenal 
sebelum menetap di rahim ibunya, lalu dia pindah ke alam nyata (alam 
dunia), kemudian pindah ke rahim bumi (kuburan), lalu pindah ke alam 
ghaib saat terjadinya Hari Kiamat. 


Seandainya kematian merupakan akhir dari segala sesuatu 
sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang memiliki fitrah yang 
rusak, maka tidak akan ada lagi hikmah penciptaan kematian dan : 
kehidupan, akan sama antara orang-orang yang melakukan perbuatan 
baik dengan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, dan akan 
sama antara perhiasan dunia yang halal dengan perhiasan dunia yang 
haram. Semua ini tidak bisa diterima oleh akal manusia yang sehat. 
Oleh karena itulah ada pertanyaan dari Allah 38 yang sifatnya berupa 
pengingkaran terhadap orang-orang seperti mereka, 


LO mpbas 


“Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu 
sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir?” (Os. Al Galam 
1681: 35) 


&. Are. .., PA M) LX je Go 2.01 Kk 
NO BA LA UE KA NIA Y 


KO kerasaya 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 5 








“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang berbuat 
kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang- 
orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” 
(Os. Shaad (38): 28) 


Dengan terjadinya Hari Kiamat untuk pembalasan amal 
perbuatan dan perhitungan yang adil, jelaslah bahwa memang ada 
hikmah di balik penciptaan dan dijadikannya perhiasan dunia sebagai 
ujian dan cobaan. 


Allah 88 memang berkehendak menjadikan informasi tentang 
Hari Kiamat sebagai hal ghaib yang hanya Dia saja yang 
mengetahuinya. Tidak ada satu pun yang diberitahu oleh-Nya baik Nabi 
yang diutus atau malaikat yang dekat dengan-Nya. Hal ini agar manusia 
selalu berhati-hati dan waspada kemudian mempersiapkan bekal yang 
cukup untuk menghadapinya. Kiamat adalah waktu yang ditunggu- 
tunggu untuk pembalasan amal perbuatan secara adil. Mengimani Hari 
Kiamat merupakan salah satu bagian dari konsekuensi beriman kepada 
hari akhir. | 

Meskipun Allah 8€ merahasiakan tentang waktu terjadinya Hari 
Kiamat karena adanya hikmah yang dikehendaki-Nya, tapi Dia 
menginformasikan kepada kita tentang tanda-tandanya yang 
menunjukkan bahwa waktunya telah dekat, sebagai peringatan bahwa 
kehidupan dunia akan segera berakhir. Jadi munculnya tanda-tanda Hari 
Kiamat merupakan peringatan kepada manusia bahwa waktunya telah 
dekat dan merupakan seruan agar mereka mempersiapkan diri 
menghadapi kehidupan sesudah mati. 


Jadi, membahas tentang tanda-tanda Hari Kiamat sangat 
penting dalam rangka menasehati umat, menunjukkan mereka kepada 
kebaikan dan memperingatkan mereka akan adanya fitnah dan bencana- 
bencana besar. Mengingat pentingnya hal ini, khususnya di saat-saat 
sekarang dimana manusia sedang mengalami berbagai macam bencana 


6 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dan umat Islam sedang dihadapkan “pada peristiwa-peristiwa besar. 
Barat dan Timur sedang menyerbu umat Islam untuk mengeruk harta 
kekayaannya dan- menghancurkan rakyatnya. Atas dasar itulah maka 
aku menerbitkan buku ini yang isinya menjelaskan tentang tanda-tanda 
Hari Kiamat bersasarkan riwayat-riwayat yang shahih (Al Gur'an & 
hadits-hadits shahih). Di dalamnya dijelaskan tentang fitnah dan 
bencana-bencana yang merupakan tanda-tanda munculnya Hari Kiamat, 
agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya bencana tersebut terjadi 
dan bagaimana solusi agar bisa selamat darinya. 


Kajian ini aku bagi sebagai berikut: mukadimah, kata pengantar 
pembahasan, tiga bab dan penutup. 

Dalam wmukadimah, aku membahas tentang pentingnya 
pembahasan ini dan sasaran-sasarannya. 


Dalam kata pengantar pembahasan mencakup beberapa 
bahasan: 


Pertama, hakekat pengetahuan tentang Hari Kiamat. 


Kedua, definisi pengetahuan tentang Hari Kiamat baik dari segi 
bahasa maupun terminologi. 


Ketiga, bagian-bagian tanda-tanda Hari Kiamat dan pembagian 
ulama dari sisi kemunculannya. 


Pada bab pertama aku membahas tentang tanda-tanda Kiamat 
kecil yang lebih dulu terjadi sebelum Kiamat besar dalam jarak waktu 
yang panjang, yang pada dasarnya sudah umum terjadi. Seperti 
dicabutnya ilmu, merajalelanya kebodohan, diminumnya khamer (secara 
terang-terangan), berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, 
memperindah masjid dan tanda-tanda lainnya yang berdasarkan dalil- 
dalil shahih. 


Pada bab kedua aku membahas tentang tanda-tanda kiamat 
besar yang mendekati terjadinya Hari Kiamat yang secara umum belum 
terjadi. Seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa Al Masih #8, keluarnya 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— . 7 








Ya 'juj dan Ma 'juj, terbitnya matahari dari barat dan tanda-tanda lainnya 
yang berdasarkan dalil-dalil shahih. 


Pada bab Ketiga aku membahas tentang kondisi kaum muslimin 
dalam fitnah terakhir yang melanda mereka. 


Pada bagian penutup aku memohon kepada Allah # agar 
menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang ikhlas semata-mata 
karena-Nya dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan, semoga jerih 
payah ini dapat berperan dalam meluruskan akidah, memperbaiki 
akhlak, mendorong berbuat kebaikan dan memotivasi mereka agar 
meningkatkan ketakwaan untuk bekal menghadapi hari yang tidak 
berguna lagi harta dan anak kecuali mereka yang menghadap Allah 
dengan hati yang bersih. 


Akhir doa kami adalah “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam.” | : 


Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada 
hamba dan Rasul-Nya, Muhammad #, beserta keluarga dan para 
sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik 
hingga akhir zaman. 


Mushthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi 


' Tha'if, 27 Muharram 1411 H 
18 Agustus tahun 1990 M 





8 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





BAB I 


Hakekat Hari Kiamat 
Definisi dan Pembagiannya 


1. Pengetahuan tentang Hari Kiamat 


Kiamat adalah titik nol untuk hari akhir'karena berakhirnya alam 
nyata dan seluruh kehidupan dunia dengan segala bentuknya selesai. 
Kemudian dimulailah Hari Kiamat dengan segala huru-haranya yang 
mencakup langit dan bumi. Alam berubah, langit terbelah, bintang- 
bintang berjatuhan, bumi gempa, gunung-gunung beterbangan dan tidak 
kembali lagi ke tempatnya dan tidak kembali seperti bentuknya semula. 


Iman terhadap Hari Kiamat merupakan bagian dari beriman 
kepada akhir dan salah satu dari rukun-rukun iman. Sebagaimana telah 
kami jelaskan dalam Mukadimah, kiamat adalah momentum pengadilan 
yang adil, persidangan total dan waktu yang ditunggu-tunggu untuk 
pembalasan sempurna dan adil yang akan dihadapi setiap jiwa. Masing- 
masing akan dihisab amalnya sehingga semuanya berharap cemas dan 
takut terpeleset. | 


Dalam Mukadimah juga telah aku uraikan bahwa di antara 
hikmah yang Allah kehendaki adalah menjadikan informasi tentang 
datangnya Hari Kiamat sebagai hal ghaib yang hanya Allah saja yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 9 





mengetahuinya. Dia tidak memberitahukannya kepada siapa pun dari 
makhluk-Nya. 


Allah 3 berfirman, 
MATA 03 z2, - . Pad LO Sy 


aan a NP P1, 2 
(BAY G5 Kie We LSI J3 Ueara Ot AA og Ira 
3 Sani Ga KAN Ae Lea ga $$ Ie 28 Kr ea. z 
J3 le Can as Gee R3 PST NG orang 2la3 ya» VI 


KD ata BIS Al ee 


“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat 'Bilakah 
terjadinya?" Katakanlah, Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu 
adalah pada sisi Tuhanku: tidak Seorangpun yang dapat menjelaskan 
waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya 
bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang 
kepadamu melainkan dengan tiba-tiba! Mereka bertanya kepadamu 
seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. — Katakanlah, 
Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi 
Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui'” (Os. Al A'raaf (7): 
187) | 

Nabi # bersabda dalam sebuah hadits tentang pertanyaan: 
malaikat Jibril 8 seputar masalah-masalah agama, 


BS Sa Sob Gie Ing UG ABU Pil 


Jibril berkata, “Kabarkanlah kepadaku tentang Hari Kiamat” 
Nabi #£ menjawab, “ Yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang 
bertanya ....”2 





2 Hadits ini merupakan penggalan dari hadits panjang tentang kisah malaikat 
Jibril . 


10 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Yang ditanya adalah Rasulullah #, sementara yang bertanya 
adalah malaikat Jibril #8. Keduanya sama-sama tidak tahu kapan 
terjadinya Hari Kiamat. Di antara hikmah yang Allah kehendaki adalah 
bahwa informasi tentang datangnya Hari Kiamat hanya Dia saja yang 
mengetahuinya dan tidak ada satu pun hamba-Nya yang 
mengetahuinya. 


Sayyid Outhb berkata dalam kitabnya F7 Zhila/ Al @ur'an, 
“Sesuatu yang tidak diketahui merupakan unsur mendasar dalam 
kehidupan manusia dan dalam pembentukan jiwa mereka. Dalam 
kehidupan mereka pasti ada sesuatu yang tidak diketahui yang akan 
menyebabkan mereka penasaran. Kalau segala sesuatu telah diketahui 
mereka, maka akan menyebabkan semangat mereka berhenti dan hidup 
mereka tidak disiplin. Karena sesuatu yang tidak diketahui, mereka akan 
hati-hati dan waspada, berharap dan mempelajari. Bila hati mereka 
senantiasa mengingat kiamat yang tidak diketahui kapan datangnya, 
maka mereka akan menghindari perbuatan maksiat. Karena mereka 
tidak tahu kapan datangnya, maka mereka akan selalu waspada dan 
senantiasa mempersiapkan diri. Hal ini akan dilakukan orang yang 
fitrahnya masih bersih dan lurus. Sedangkan orang yang fitrahnya rusak 
dan selalu mengikuti hawa nafsunya akan lalai dan tidak peduli sehingga 
dia akan terjerumus ke dalam kehinaan,3 sebagaimana firman Allah #£, 


Pane 21 eat - 23. ARA Pan cr 
£Y SAS Alay pai La Gab Y oa GE Gi S6 : 

'Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh 
orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti 
hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa'” (@s. Thaahaa 
(201: 16) 





HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 1/18 pembahasan: Iman, bab: Pertanyaan 
Jibril tentang Iman, Islam dan Ihsan), dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: 
Iman, bab pertama, 1/29). 

3 Lih. A/ Yaum Al Akhir Fi Zhilal Al Gur'an, karya ustadz Ahmad Faiz (him. 98). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 1 


- 2 JA 5 sai 8, SPAN 





Kiamat merupakan salah satu hal ghaib yang hanya diketahui 
Allah 38 dan tidak ada satu pun hamba yang mengetahuinya karena 
tidak ada manfaatnya. Karena itulah Allah 3€ sering menyinggung 
tentang Hari Kiamat dalam banyak ayat dan menjelaskan bahwa 
waktunya pasti akan tiba. 


Allah 3£ berfimran, 
A5 PAGE FIS sada bSata) 
EKO pr? 
“Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali 
tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, "Tidak demikian, demi Tuhanku, 
benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan 


kepadamu apa yang telah kamu kerjakan! Yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah.” (@s. At-Taghaabun (64): 7) 


AO Ta PSA PAN 1 
40 


“Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan datang, tidak ada 
keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.” 
(As. Ghaafir (401: 59) 


“ 


A23 kepu 
BPI NK — 


- 


Dan yen 0 25 ka 


AS ra ah IA GE Betukan y 


— 


Lp 


LOL” Ld Wen 


“Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak 
akan datang kepada kami' Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku 
yang mengetahui yang ghaib, Sesungguhnya kiamat itu pasti akan 


12 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


datang kepadamu. tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrah 
pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang 
lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab 
yang nyata (Lauh Mahfuzh)'.” (Os. Saba" 1341: 3) 


Disamping Allah menjelaskan bahwa kiamat pasti terjadi, Dia 
juga menjelaskan bahwa kiamat telah dekat waktunya agar kita 
mempersiapkan diri. Jadi ini merupakan masalah penting dan waktunya 
telah dekat. Allah #€ berfirman, 


| “Telah dekat datangnya saat. itu dan Telah terbelah bulan.” (Os. 
Al Gamar (34): 1) 


Dalam ayat lain Allah 3g menggambarkan kepada kita bahwa 
waktunya telah dekat dan seakan-akan telah terjadi. Firman-Nya, 


KENA ANTA BA eLeL GT ETAK AA 
(VOL yag La plan 19 Alona 2 glomat uh Kl Ag 


“Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kamu 
meminta agar disegerakan (datangJnya.” (@s. An-Nahl (161: 1) 


Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Sahl bin Sa'd #5, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, 


-383. 0.5 Jo LX 


ae Ia o 


“Aku diutus menjelang Hari Kiamat (yang jaraknya) seperti dua 
ini” seraya “memberi isyarat dengan dua jarinya dengan 
merentangkannya.f 


4 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 8/190, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: 

. Sabda Nabi , “Aku diutus menjelang Hari Kiamat (yang jaraknya) seperti dua 

ini dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Fitnah, bab: Dekatnya Hari 
Kiamat, no. 2950). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 13 








Dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa dua jari tersebut adalah 
jari tengah dan jari telunjuk (yang dekat dengan ibu jari). 


Maksud hadits ini adalah, kalau kita mengukur umur dunia ini 
dengan jari tengah, maka umur yang tersisa sejak diutusnya Rasulullah 
& adalah seperti jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk. Akan 
tetapi ukuran waktu menurut Allah tidak sama dengan ukuran waktu 
menurut kita. Karena itulah ketika Rasulullah & memperingatkan kaum 
musyrikin Arab bahwa kiamat :telah dekat, mereka menduganya hanya 
beberapa hari menurut perhitungan mereka, sehingga ketika mereka 
melihatnya tidak juga terjadi, mereka berkata kepada Rasulullah 4, 
“Mana hari yang engkau peringatkan kepada kami? mana Hari Kiamat 
yang menurut ucapanmu telah dekat waktunya?" Maka Allah # 
menjawab ucapan mereka dengan firman-Nya, 


3 
Se Png P3 - G2 2 1, LM LX nm... 
5) Kie Lp Hae An Sala 33 sah Siylonasun, Y 
La. Pe Ba Na 
LOKET PA ak 


“Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, 
padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya 
sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.” 
(Os. Al Hajj (22): 47) 


2. Definisi Sa'ah (Kiamat) secara Etimologi dan Terminologi 

Sa'ah secara etimologi adalah bagian dari waktu malam atau 
siang. Bentuk jamaknya adalah Saa'aat Dalam A/ Mu'jam Al Wasith 
(1/466) disebutkan, “Sa 'ah (jam) adalah satu bagian (jam) dari 24 bagian 
(am) malam dan siang. Dan ada alat yang dengannya kita bisa 
mengetahui waktu dengan hitungan jam, menit dan detik.” 


Kata Sa'ah Ghaflah jam-jam lengah Isantai)) adalah 
antara Maghrib dengan Isya. | 


14 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Waktu nol menurut terminologi militer adalah waktu rahasia 


yang ditentukan untuk memulai peperangan. 


Sedangkan secara terminologi, Sa'ah adalah waktu terjadinya 


Hari Kiamat. Dinamakan demikian karena cepatnya perhitungan amal 


pada hari tersebut, atau karena orang-orang kaget pada hari tersebut 


dalam satu jam dan semua makhluk binasa hanya dengan satu jeritan.? 


a. 


Sa'ah (kiamat) memiliki tiga arti, yaitu: 

Saah Shughra (Kiamat Kecil) yaitu matinya manusia. 
Barangsiapa mati berarti telah terjadi kiamat padanya karena 
dia memasuki alam barzakh yang merupakan alam pertama dari 
alam-alam akhirat. 


Sa'ah Kubra (Kiamat Besar), maksudnya adalah kiamat besar, 
sebagaimana firman Allah # dalam Kitab-Nya, «£ Ketiga Ong 


ba a 
£ dcl “Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit.” 


(@s. Al Ahzaab (33): 63). Maksudnya adalah tentang Hari 
Kiamat yang pada saat itu manusia dibangkitkan dari kubur 
mereka untuk dihisab amalnya. 


Sa'ah terkadang diartikan sebagai matinya orang yang hidup 
dalam satu generasi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadits dari Aisyah, dia berkata, 


He Ng urai ae Ipa PAT | UAN cis 


Alia JB AI Sule sa BUG SS Pp Su | Lia 


0. 


. 
k ag xi 
. 


8.8 


SIA ia Own JI BIS MELN H REN ,3 


"— 


SN 


0 4 S0 


5 Lih. An-Nihayah FI Gharib Al Hadits, karya Ibnu Al Atsir (2/422). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 15 


“Apabila orang-orang Arab badui menemui Rasulullah &, 
mereka bertanya kepadanya tentang Sa 'ah, 'Kapan terjadi Sa 'ah?" Maka 
Nabi # melihat-lihat orang yang usianya paling muda di antara mereka 
lalu bersabda, 'Bila orang ini masih hidup, dia tidak akan mengalami 
kepikunan sampai Sa'ah terjadi pada kalian'” 


Hisyam berkata, “Maksudnya adala kematian mereka.”6 


3. Definisi Asyrath dan Imarat (Tanda-Tanda) 


Syarth secara bahasa adalah tanda. Asyrath sesuatu adalah 
permulaannya, seperti Syurth penguasa (pasukan pengawal raja atau 
presiden), yaitu sekelompok pasukan pilihan yang dipilih penguasa di 
antara sekian banyak pasukannya. 


Syarth secara terminologi adalah tanda-tanda yang mendahului 
Hari Kiamat yang menunjukkan bahwa waktunya telah dekat.” 


Arti Imarat adalah tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu. 
Begitu pula arti ayat, seperti tanda-tanda yang ditinggikan di atas pantai 
sebagai petunjuk untuk perahu, atau tanda-tanda yang ditancapkan di 
atas jalan raya sebagai petunjuk bagi musafir bahwa dia telah dekat 
dengan tempat yang dituju. 


4. Macam-Macam Tanda Hari Kiamat 


Telah kita ketahui bersama bahwa kiamat merupakan salah satu 
hal ghaib yang hanya diketahui Allah tanpa diberitahukan kepada 
seorang pun dari makhluk-Nya. Meski demikian, Allah telah 
memberitahukan kepada kita tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa 
waktunya telah dekat. Tanda-tanda tersebut telah dijelaskan dalam Al 





6 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 8/193, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: 
Sakrat Al Maut) dan Muslim (Shahih Muslim, no. 2952 pembahasan: Fitnah, bab: 
Dekatnya Hari Kiamat). 

1 Lih. An-Nihayah f Gharib Al Hadits, karya Ibnu Atsir (2/460). 


16 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


(dur'an dan hadits-hadits Nabi #& agar berkesan dalam hati sehingga 
jiwa merasa takut dan penuh harap karena kita bisa mengetahui atau 
mendengar peristiwa-peristiwa besar dari tanda-tanda tersebut. 


Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian: 


a. Tanda-Tanda Kecil, yaitu tanda-tanda yang lebih dulu terjadi 
sebelum tanda-tanda besar dalam jarak waktu yang jauh dan 
secara umum telah terjadi. Seperti dicabutnya ilmu, 
merajalelanya kebodohan, minuman keras diminum (secara 
terang-terangan), — berlomba-lomba dalam meninggikan 
bangunan dan tanda-tanda kecil lainnya. i 


b. Tanda-Tanda Besar, yaitu tanda-tanda yang mendekati 
terjadinya Hari Kiamat yang secara umum belum terjadi. Seperti 
munculnya Dajjal, turunnya Isa Al Masih, keluarnya Ya 'juj dan 
Ma 'juj dan tanda-tanda besar lainnya. 


Para ulama membagi tanda-tanda kiamat dari segi 
kemunculannya menjadi tiga bagian: 
Pertama, tanda-tanda yang telah terjadi dan berakhir. 


Kedua, tanda-tanda yang telah muncul dan terus 
berkelanjutan. | 


Ketiga, tanda-tanda yang belum muncul. 


Pada sub bahasan berikutnya akan dibahas tentang tanda-tanda 
kiamat kecil dan besar berdasarkan dalil-dalil dari Al @ur'an dan hadits- 
hadits Nabi &. 


Dalam buku ini aku menghimpun tanda-tanda kiamat kecil dan 
besar yang shahih, karena dengan menyebutkan tanda-tanda yang 
berdasarkan dalil-dalil shahih maka tidak perlu lagi menyebutkan dalil- 
dalil yang lemah. Yang terbaik adalah dengan menyebutkan dalil-dalil 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 17 








Shahih seraya memohon pertolongan kepada Allah, karena Dia-lah 
sebaik-baik yang dimintai sesuatu dan harapan paling besar. 


A. Tanda-Tanda Kiamat Kecil 
1. Nabi diutus menjelang dekatnya Hari Kiamat 


Nabi # mengabarkan bahwa diutusnya beliau merupakan tanda 
dekatnya Hari Kiamat dan sebagai warning bahwa kehidupan dunia 
akan segera berakhir dan musnah. Allah 3 menutup Risalah Samawi 
dengan mengutus beliau dan tidak akan ada lagi Nabi sesudahnya. Allah ' 
8 berfirman kepada Rasul-Nya, 


t Lp 21 nh 


KO Kai ja AA SAN 
“Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.” (@s. 
Al Gamar (54): 1) 
Disebutkan dalam hadits riwayat Sahl bin Sa'd #5, bahwa dia 
berkata, 
TU  m ti GI Dn, ena 2 AP ONe Ta KI o£ 
SIKA Haa JG okay ale In Joo MI Ty ih, 
SAS AN Ul Lag SE) RAY di DN 
“Aku melihat Rasulullah # memberi isyarat dengan jari tengah 


dan jari yang dekat dengan ibu jari (yakni jari telunjuk) seraya bersabda, 
'Aku diutus menjelang Hari Kiamat seperti dua jari ini.”8 


Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah #5, bahwa Nabi 
# bersabda, 


sa | 


- 3 £ £ 
o- 0 .- oz PGN Tai Tea Te HN 
Uael aa aU suda Ll Wing 





8 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 8/190, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: 
. Sabda Nabi, “Aku diutus menjelang Hari Kiamat (yang jaraknya) seperti dua ini"), 
dan Muslim (Shahih Muslim, no. 2950, pembahasan: Fitnah, bab: Dekatnya Hari 
Kiamat). 


18 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








“Aku diutus menjelang Hari Kiamat seperti dua ini —yakni dua 
jari—"9 | 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik #5, dia berkata: Rasulullah # 
bersabda, 


8. -0 au - 0 OT on. tg - ? 
23 SPI Je Kata JeaiS Co KUN UT Ltap 
PA ga Ha 
“Aku diutus menjelang Hari Kiamat seperti dua Jari ini, seperti 


sisa salah satunya atas yang satunya”, beliau kemudian menggabungkan 
jari telunjuk dengan jari tengah.10 


Diriwayatkan dari Abu Jubairah 4 bahwa Rasulullah & 
bersabda, 
a23 Bs 0 wa ah 
“Aku diutus menjelang terjadinya Hari Kiamat” 11 
Sabda Nabi #& “IsL.Ji "J ($” maksudnya adalah, sebagaimana 


disebutkan dalam An-Nihayah, “Yaitu dari kata An-Nasim, yang artinya 
awal bertiupnya angin ringan”, maksudnya adalah, aku diutus pada awal 
tanda Hari Kiamat dan menjelang kedatangannya yang masih lemah 





9 HR. Al Bukhari (8/190, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Sabda Nabi , “Aku 
diutus menjelang Hari Kiamat (yang Jaraknya) seperti dua ini”. 
Kiamat itu terjadi seperti sekejap mata atau lebih pendek darinya. 

10 HR. Al Bukhari (8/190, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Sabda Nabi , “Aku 
diutus menjelang Hari Kiamat (yang Jaraknya) seperti dua ini”), Muslim (no. 2951, 
pembahasan: Fitnah, bab: Dekatnya Hari Kiamat), dan At-Tirmidzi (no. 2214, 
pembahasan: Fitnah, bab: Sabda Nabi, "Jarak antara aku diutus dengan Hari 
Kiamat adalah seperti ini, maksudnya adalah Jari telunjuk dan jari tengah). 

11  Sanad hadits ini shahih. 

HR. Al Hakim dalam A/ Kuna. 

As-Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam A/ Jami Ash-Shaghir. Sedangan Al 
Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih (Shahih Al Jami , no. 808). Dia juga 
menisbatkannya kepada Ad-Dulabi dalam A/ Kuna dan Ibnu Mandah dalam A/ 
Ma rifah. 


— Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 19 


Bu wanna An ni 


(kecil. Ada pula yang mengatakan: yaitu jamak dari Nasamah, 
maksudnya adalah, aku diutus di tengah-tengah makhluk bernyawa yang 
diciptakan Allah 8 sebelum dekatnya Hari Kiamat, seakan-akan beliau 
bersabda, “Pada akhir dikeluarkannya Bani Adam.”12 


eye 2 00 3 


Hadits ini semakna dengan hadits lain, JI SA ur La “Aku 


diutus menjelang terjadinya kiamat". Apabila demikian kondisi umur 
dunia yang panjang, maka bagaimana dengan umur manusia yang 
terbatas? Sungguh menyebut kata “Dunia' saja sudah menunjukkan 
bahwa usianya akan segera berakhir dan kondisinya akan menjadi hina. 
Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia mempersiapkan dirinya dan 


“tidak tergoda dengan kesenangan duniawi dan tenggelam. dalam 


kelezatannya lalu melupakan negeri akhirat yang merupakan negeri 
yang kekal, tempat tinggal abadi dan nikmat yang terus menerus. 
Hendaklah dia selalu mengingat firman Allah #£, 


8 2 z ih 2 taksi 
KW AA HT 
“Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan 

kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit” (@s. At-Taubah (9|: 38) 


Disamping itu, dia juga harus selalu mengingat sabda Nabi & 
yang memperingatkan kita akan godaan dunia, 


4 


sn ar Haa Se AGAN 3 
BNN AN EA So lai 


“Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau (menyenangkan), dan 
sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pengganti generasi 
sebelumnya, kemudian Dia akan melihat apa yang kalian kerjakan. 
Maka takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita” 18 


12 Lih. Shahih Al Jami' (hlm. 468). 


13 HR. Muslim (no. 2742, pembahasan: Dzikir, bab: Penduduk Surga yang Paling 
Banyak Adalah Orang-Orang Fakir). 


20 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











Nabi & bersabda, | 
CI 3 Ta SE Jang U Jo VPS 3 HL 


“Dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti jari yang 
dimasukkan ke lautan oleh salah seorang dari kalian. Maka hendaklah 
dia memperhatikan 'Apa yang didapatkan Jari tersebut bila telah 
diangkatnya "14 


Imam Al @urthubi berkata, “Tanda pertama telah dekatnya Hari 
Kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad #, karena beliau merupakan 
Nabi akhir zaman. Beliau telah diutus dan antara beliau dengan Hari 
Kiamat tidak ada Nabi lagi.”15 


2. Wafatnya Nabi 4 merupakan pertanda 'dekatnya Hari 
Kiamat | 

Nabi 8£ mengabarkan bahwa diutusnya beliau merupakan salah 
satu tanda dari tanda-tanda Hari Kiamat. Beliau juga mengabarkan 
bahwa wafatnya beliau merupakan tanda dan indikasi telah dekatnya 
Hari Kiamat. 


Disebutkan dalam hadits shahih dari Auf bin Malik «&, dia 
berkata, | 


o Hn 0.3. Ig 020, Ps PA ore ta “ 8 GA og 
o— 3 Bg Ioi 35 dag le Al lo al eh 
— Cemia EL Ua MELAN 5 Ea SM IS Si 


P3 


s 2. P4 





14 HR. Muslim (no. 2858, pembahasan: Surga dan Gambaran Nikmatnya, bab: 
Fananya Dunia dan Penjelasan tentang. Penghimpunan Manusia pada Hari 
Kiamat), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi (no. 1324, pembahasan: Zuhud, bab no. 
15): Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 4108 pembahasan: Zuhud, bab: 
Perumpamaan Dunia). 

15  Lih. AtTadzkirah, karya Al Ourthubi (hlm. 111). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 21 


#8 Kor & Pa aka GL neh 5 Pa ah Sa Ta 
IL Jan III Teler 3 MA GARA SI Ie OB ya 
5 ta Fa - si 5 - . 0. Tor eh 2. Pe, ad - aa PN - G5 
— AYI Sa ah FN S 5 Uerlu Jas las BL 
Pena Ken am NE Tai PA To £ an Sa In 
BE Ola CI KPS Ogylad KY! Oa ia OI Hua 
: s0... 8 jan PA . 0. 

EN AS BI IE JS 


“Aku menemui Nabi & saat perang Tabuk ketika beliau sedang 
berada di Kubah Adam. Lalu beliau bersabda, Hitunglah enam hal 
menjelang terjadinya Hari Kiamat: kematianku, penaklukan Baitul 
Magdis, kematian massal yang melanda kalian seperti penyakit yang 
menyerang kambing, melimpahnya harta benda sampai seseorang diberi 
100 dinar tapi dia marah (karena sudah kaya), fitnah yang memasuki 
semua rumah-rumah orang Arab, gencatan senjata antara kalian dengan 
Bani Al Ashfar, lalu mereka berkhianat dan menyerang kalian di bawah 
80 bendera, setiap bendera ada 12.000 pasukan'” 18 


Wafatnya Nabi # merupakan salah satu musibah terbesar dalam 
kehidupan kaum muslimin, karena dunia terlihat gelap di mata para 
sahabat dan terjadi ketidakstabilan sampai ada sebagian mereka yang 
mengingkari kematian Nabi #, hingga Abu Bakar 4 menenangkan 
mereka dengan kekuatan wibawanya dan keluasan ilmunya. Meski 
demikian dia berkata, “Andai' saja matimu karena pilihan, pasti akan 
kami tebus kematianmu dengan banyak jiwa.” 


Anas bin Malik & berkata, “Saat Rasulullah # masuk kota 
Madinah, segala sesuatu menjadi terang benderang. Saat beliau wafat, 
segala sesuatu menjadi gelap. Ketika kami melepaskan tangan kami dari 


16 HR. Al Bukhari (6/198, pembahasan: Jihad, bab: Yang Ditakutkan dari 
Pengkhianatan), dan Ahmad (A/ Musnad, 6/25 dan 27): dan Al Baghawi (Syarh 
As-Sunnah, 15/47, bab: Tanda-Tanda yang Muncul sebelum Terjadi Hari 
Kiamat). 


22 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


tubuh Rasulullah # dan selesai menguburnya, hati kami mengingkari hal 
tersebut.”17 


Fatimah & berkata. kepada Anas # setelah Nabi #& 
dimakamkan, “Apakah hati kalian merasa senang menimbun tubuh 
Rasulullah # dengan tanah?!”18 


Celaan Fatimah ini dikarenakan dia mengetahui kelembutan hati 
mereka dan besarnya kecintaan mereka terhadap Nabi #. Anas tidak 
bisa menjawab karena kasihan terhadap Fatimah #5, lalu secara spontan 
dia berkata, “Hati kami tidak senang melakukannya. Hanya saja kami 
paksakan diri kami melakukannya karena melaksanakan perintah Nabi 
2g.” 

Fatimah Az-Zahra menangisi ayahnya dan seluruh kaum 
muslimin menangisi Nabi mereka, karena wahyu tidak lagi turun dari 
langit. 


Dalam hadits shahih disebutkan sebuah hadits dari Anas 25, dia 
berkata, "Abu Bakar berkata kepada Umar setelah Rasulullah #& wafat, 
'Marilah kita pergi berkunjung ke rumah Ummu Aiman sebagaimana 
Rasulullah $ biasa mengunjunginya'. Setelah keduanya sampai di 
rumahnya, ternyata Ummu Aiman sedang menangis. Maka keduanya 
bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu menangis? Bukankah yang 
ditetapkan Allah merupakan yang terbaik untuk Rasul-Nya?" Ummu 
Aiman menjawab, 'Aku tidak menangis karena hal tersebut karena apa 
yang ditetapkan Allah merupakan yang terbaik untuk Rasul-Nya. Hanya 
Saja aku menangis karena wahyu tidak lagi turun dari langit'. Rupanya, 





17 lih. Tuhfah Al Ahwadzi (10/87). 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini shahih gharib.” 
Ibnu Hajar berkata, “Sanad hadits ini bagus.” 

18 HR, Al Bukhari (8/113, pembahasan: Peperangan, bab: Nabi Jatuh Sakit dan 
Wafat). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 23 


ucapannya membuat keduanya menangis sehingga keduanya ikut 
menangis bersamanya."19 


Tidak berselang lama setelah wafatnya Nabi #, sebagian bangsa 
Arab ada yang murtad keluar dari Islam. Itulah awal mula terjadinya 
fitnah. Hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan. 

Al @urthubi berkata dalam At-Tadzkirah, “Peristiwa pertama 
yang menggoncangkan Islam adalah wafatnya Nabi & lalu setelah itu 
wafatnya Umar &. Karena dengan wafatnya Nabi # wahyu terputus 
dari langit dan kenabian berakhir. Awal mula munculnya keburukan 
adalah murtadnya sebagian bangsa Arab dan kasus-kasus lainnya. Itulah . 
awal mula terputusnya kebaikan dan berkurangnya kebaikan.” 


Abu Sa'id berkata, “Kami tidak melepaskan tangan kami dari 
tanah kubur Rasulullah # sampai hati kami mengingkarinya.” 


Adapun dengan kematian Umar, pedang fitnah terhunus dan 
Utsman tewas. Itu semua terjadi karena takdir dan kehendak Allah #£.20 


3. Penaklukan Baitul Magdis 

Di antara tanda kiamat kecil adalah penaklukan Baitul Magdis. 
Dalilnya adalah hadits riwayat Auf bin Malik #& dan sabda Nabi # 
Ona 


aa Ea SB 2 Up sa s3 ar Eu en 
ta Ka Pi & JI Lola Se Pas S3 ist og 


3. 
- 


2 Sega ena da ta 


a ed 





19 HR. Muslim (no. 2454, pembahasan: Keutamaan Sahabat, bab: Keutamaan 
Ummi Aiman). 
20 | ih. At-Tadekirah Ff Fi Ahwal Al Mauta Wa Umur Al Akhirah (him. 714-715). 


24 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Sa PA Ga Gi Sa 


al aa Be s5 CA 


“Hitunglah enam hal menjelang Hari Kiamat: (a) kematianku, (b) 
penaklukan Baitul Magdis, (c) kemudian kematian yang mereunggut 
kalian seperti penyakit yang menyerang kambing, (d) lalu 
melimpahnmya harta hingga seorang pria memberikan 100 dinar lalu 
dia tetap marah, (e) lantas munculnya fitnah yang memasuki setiap 
rumah orang Arab, (9 terakhir hudnah yang terjadi di antara kalian dan 
bani Ashfar, kemudian mereka menipu lalu mendatangi kalian di bawah 
80 panji, dimana setiap panic ada 12.000.721 


Baitul Magdis merupakan tempat suci ketiga yang berkaitan erat 
dengan Akidah Islamiyah setelah Mekkah Mukarramah dan Madinah Al 
Munawwarah. Nabi # di-/sra -kan ke Baitul Magdis dan dari sanalah 
beliau di-mi'raj-kan ke langit. Ia adalah kiblat pertama umat Islam dan 
salah satu dari tiga masjid yang diperbolehkan mengadakan perjalanan 
. ke sana. 


Para sahabat Nabi # memahami betul hal ini sehingga mereka 
— bertekad hendak membersihkan Masjid Al Agsha dari berhalaisme 
bangsa Romawi. Langkah pertama dilakukan pada masa pemerintahan 
Umar bin Khaththab 45. Pasukan Islam bersatu dan mengepung Baitul 
Magdis sampai penduduknya sepakat mengadakan perjanjian bersyarat, 
yaitu agar Amirul Mukminin Umar bin Khaththab menemui mereka. 
Maka Umar berangkat menuju Baitul Magdis dan berdamai dengan 
orang-orang Nashrani, lalu dia memberi syarat kepada mereka agar 
mengusir orang-orang Romawi dalam jangka waktu tiga hari, kemudian 
dia masuk masjid dari tempat yang dimasuki Rasulullah # pada malam 
Isra" lalu shalat di dalamnya bersama kaum muslimin.22 


21 Hadits ini telah di-takhrij sebelumnya. 
22 ih. At-Tarikh Al Islami, karya Mahmud Syakir (3/163). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 25 





Tanah suci tetap dibawah kekuasaan kaum muslimin sampai 
masa pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Selanjutnya dinasti Abbasiyah 
menjadi lemah karena timbulnya perpecahan dan konflik politik serta 
gerakan-gerakan bawah tanah. Di sisi lain kaum Shalibis (kelompok 
Kristen) selalu mengintai keadaan kaum muslimin dan mempersiapkan 
diri untuk menyerang umat Islam dan menguasai tanah suci (The Holy 
Land). Karena orang-orang dinasti Fatimiyyin dan Bani Saljuk pura-pura 
tidak tahu akan bahaya kaum Shalibis, mereka pun tidak bisa . 
menangkal ancaman mereka. Bahkan orang-orang dinasti Fatimiyah 
malah bekerjasama dengan kaum Shalibis untuk menghancurkan orang- 
orang Bani Saljuk di Syam. Mereka memberi kepercayaan kepada 
kaum Shalibis dan memberi fasilitas istimewa kepada mereka serta 
membolehkan mereka berkunjung ke Al @uds. Semua itu dilakukan 
untuk membendung pengaruh orang-orang Turki dan dinasti Abbasiyah 
karena mereka beranggapan bahwa dengan memperlemah kekuatan 
Bani Saljuk dan dinasti Abbasiyah akan dapat memperkuat posisi 
mereka dan memperkokoh kekuasaan mereka. Mereka tidak sadar 
bahwa tujuan utama musuh-musuh Allah adalah hendak menghancurkan 
Islam dengan segala unsur dan golongannya. 


Ternyata kaum muslimin mengkhianati sekutu mereka dari 
kalangan dinasti Fatimiyyah. Pasukan mereka bergerak untuk menguasai 
Al @uds. Kaum Shalibis melakukan pembantaian massal di berbagai 
Negara yang mereka taklukkan tanpa membedakan antara orang tua, 
anak-anak, laki-laki dan perempuan. Pembantaian yang mereka lakukan 
di Al @uds juga sangat brutal dan kejam. Mereka menggiring kaum 
muslimin lalu menyembelih mereka dan memotong anggota tubuh 
mereka kemudian melemparkannya kepada orang-orang di atas 
benteng. Al @uds jatuh ke tangan kaum Shalibis pada tahun 492 H.” 


Kaum Shalibis terus melakukan perluasan wilayah. Mereka 
berusaha menaklukan Mesir dan Syam agar tidak ada lagi kekuatan 
Islam yang menyerang mereka. 


26 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 























Kaum Shalibis menguasai Baitul Magdis sampai tahun 583 H, 
sampai akhirnya Allah menyiapkan seorang laki-laki saleh yang berusaha 
menyatukan umat Islam di bawah satu bendera, yaitu Salahuddin Al 
Ayyubi yang berusaha melakukan penaklukan wilayah Islam. Setelah 
perang Hiththin, dia berangkat menuju Asgalan lalu menuju Al @uds 
dan melakukan pengepungan besar-besar yang menyebabkan kaum 
Shalibis terpaksa menyerah pada bulan Rajab tahun 583 H. Banyak 
sekali riwayat yang menjelaskan bahwa Salahuddin memperlakukan 
penduduk Al @uds dengan baik sesuai akhlak Islami, yang sebelumnya 
telah didahului oleh Umar bin Khaththab «. 


Setelah ksatria Salahuddin Al Ayyubi wafat, terjadi konflik di 
antara penggantinya yang menyebabkan Al @uds diserahkan kembali 
untuk kedua kalinya kepada kaum Shalibis tanpa peperangan. Periode 
pertama. berlangsung selama 10 tahun dan periode kedua berlangsung 1 
tahun.28 


Karena umat Islam jauh dari agamanya dan mereka berpecah 
belah, maka Palestina jatuh ke dalam kekuasaan Inggris setelah Perang 
Dunia II. Ini merupakan peluang besar bagi gerakan rasisme Yahudi 
yang disokong kaum Shalibis. Inggris memudahkan jalan bagi mereka 
sehingga mereka bisa hijrah ke Palestina dan mempersiapkan momen 
yang tepat untuk menyusun rencana dan mengadakan pelatihan militer. 
Orang-orang Palestina berusaha melawan kaum Yahudi dan sekutu- 
sekutunya. Perjuangan mereka hampir saja berhasil kalau saja tidak 
dijatuhkan oleh pemerintahan Arab dan dukungan Amerika terhadap 
kaum Yahudi. Akhirnya jatuhlah Palestina ke dalam kekuasaan Yahudi 
sejak tahun 1367 H atau 1948 M. 


Pada tahun ini bangsa Yahudi memproklamasikan berdirinya 
Negara Israel. Sejak saat itu bangsa Palestina menghadapi berbagai 
bentuk penjajahan, siksaan dan pengusiran yang dapat disaksikan oleh 





28 ih. Al @uds Tahta Al Hukm Ash-Shalibi, karya DR. Syafig Jasir Ahmad 
Mahmud (hlm. 7). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 27 





seluruh Negara Arab dan Islam. Kiblat pertama umat Islam menyeru 
kaum muslimin agar kembali kepada Allah dan menyatukan barisan di 
bawah bendera "Laa Ilaaha Illallaah Muhammadur Rasuulullaah" serta 
melakukan segala usaha persiapan. Akan tetapi adakah yang 
mendengar dan adakah yang merespon? Adakah orang seperti 
Salahuddin yang dapat mewujudkan sesuatu yang dijanjikan Rasulullah 
# yaitu penaklukan Baitul Magdis sebelum terjadi Hari Kiamat?. 
Sungguh hal tersebut sama sekali tidak sulit bagi Allah. 


4. Kematian massal seperti penyakit yang menyerang dada 
kambing (tha'un imawas)? 


Nabi # mengabarkan bahwa kematian massal merupakan salah 
satu tanda kiamat dan indikasi bahwa waktu terjadinya telah dekat. 


Disebutkan dalam hadits riwayat Auf bin Malik ss, bahwa 
ka # bersabda kepadanya, 


5 0-3 or G1 .... 4 


La aa ia Lg EL SI Uya 9 tm Sal 
Nee ena JS LA KA pe ba Bebe GA 
— 3 AG HP at 3 Ato 
Nee ea SAS Dapat AA GE IS DA £ Sun 
| Adi as Hse Ah 
"Hitunglah enam hal menjelang terjadinya Hari Kiamat: 
kematianku, penaklukan Baitul Magdis, kematian massal yang melanda 
kalian seperti penyakit yang menyerang kambing, melimpahnya harta 
benda sampai seseorang diberi 100 dinar tapi dia marah (karena sudah 


bs 


24 mawas adalah suatu kawasan di Palestina yang jaraknya dari Ramalah sekitar 6 


mil melalui jalan Baitul Maadis. 
Lih. Mu'jam Al Buldan (4/157). 


28  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





kaya), fitnah yang memasuki semua rumah-rumah orang Arab, gencatan 
senjata antara kalian dengan Bani Al Ashfar, lalu mereka berkhianat dan 
menyerang kalian di bawah 80 bendera, setiap bendera ada 12.000 


| pasukan.” 


. Al Mutan adalah kematian massal. A/ @u'ash adalah penyakit 
yang menyerang binatang melata yang menyebabkan hidungnya 
mengalirkan sesuatu lalu mati mendadak. 


Ibnu Faris berkata sebagaimana dikutip oleh Al Hafizh dalam A/ 
Fath, “Al Ugash adalah penyakit yang menyerang dada yang seakan- 


akan meremukkan leher.”?8 


Musibah ini melanda umat Islam saat Tha'un /mawas yang 
terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab &5, yaitu setelah 
penaklukan Baitul Magdis. Saat itu wabah kolera menyerang kaum 
muslimin di negeri Imawas di daerah Syam pada tahun 18 H. Banyak 
korban yang meninggal dalam wabah ini yang jumlahnya mencapai 
25.000 laki-laki. Di antaranya adalah penjaga amanah umat ini yaitu 
“Abu Ubaidah bin Al Jarrah &. | 


5.  Melimpahnya harta dan bumi mengeluarkan 
perbendaharaannya : 


Di antara tanda kiamat kecil adalah melimpahnya harta benda, 
sampai ada seorang laki-laki diberi uang dinar emas dalam jumlah besar 
tapi dia masih menganggapnya sedikit dan menolaknya. Pemilik harta 
akan berkeliling selama satu bulan untuk memberikan hartanya kepada 
orang yang mau menerimanya, tapi tidak ada yang mau menerimanya. 
Inilah yang telah dijelaskan oleh guru yang mengajarkan semua kebaikan 


25 Hadits ini shahih. 
Hadits ini telah di-takhrij sebelumnya. 
26 Lih. Fath AI Bari, karya Ibnu Hajar (6/278). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 29 


kepada manusia, Nabi &, dalam sebuah hadits riwayat Auf bin Malik 
bahwa Nabi $ bersabda kepadanya, 


2.43 


SAN LI Bi udh TAN CU HI ES 
La aa aa aan ena MO RN ON ai 
SEP JAR JUS Tolatal 3 GAI YARIS (KE AU Obiya 


s! - 
- 


# 2. . 
.... S (Uas da3 jas dil 
$ 


s3? 


“Hitunglah enam hal menjelang terjadinya Hari Kiamat: 
kematianku, penaklukan Baitul Magdis, kematian massal yang melanda 
kalian seperti penyakit yang menyerang kambing, melimpahnya harta 
sampai seorang laki-laki diberi 100 dinar tapi dia marah, kemudian 


”27 


Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah & bahwa 
Rasulullah #& bersabda, 
BB. & $ Be. NO Debatan se AS a ea a Aset 
LL AR JI KE PA KEY 
2 ore o- Reina EP 0. - Pon 2 Beo -1 
CI sala Le SAN Iya NA ha Jati ya JSI 


. 


BS 


“Hari Kiamat tidak akan terjadi sampai harta benda melimpah 
ruah dan pemilik harta dibuat sedih karena tidak ada orang yang mau 
menerima sedekahnya. Dia menawarkan hartanya lalu orang yang 
ditawari mengatakan "Aku tidak butuh harta ini'.”?8 


Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Adi bin Hatim 4 bahwa 
dia berkata, 


27 Hadits ini shahih. « 
Hadits ini telah di-takhrij sebelumnya. 

28 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 157 pembahasan: Zakat, bab: Anjuran Bersedekah sebelum Tidak Ada 
Orang yang Mau Menerimanya). 


30  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 














AI) Ka IA na dan Ip ee Wi 

paca NN sa ea Ta aa 
HA Uh IL hp 206 AGS ai Ar one SE td 
Ah PE BUS YR Uh IE Tao La ti Talas 


ABI. o£t an 0 


SSI Bg D3 Sad sah 183 BAL T saa RI La s7. J3 
GTA KB ea 3 Gi) GAB A5 Oh 1, 
Pe GA BO ea Tgn “5 Da Ar taba ANT “301 2202 
P3 PI Up IL Eh JA Oi SS JB KAA 

Aa Gt ta Ul Ap Op 


30 
Ke) 


. 


“Ketika aku sedang bersama Nabi 4, seorang laki-laki datang 
menemui beliau untuk mengadukan kesusahan yang menimpanya, lalu 
datang lagi orang lain yang mengadukan kepada beliau tentang 
terbegalnya jalan. Maka beliau bertanya, 'Wahai Adi, apakah kamu 
pernah melihat Hirah?' Aku menjawab, 'Aku belum pernah melihatnya, 
tapi aku pernah diberitahukan tentangnya'. Beliau bersabda, 'Bila kamu 
diberi umur panjang, pasti kamu akan melihat sekedup berangkat dari 
Hirah sampai thawaf di Ka'bah tanpa takut kepada seorang pun kecuali 
kepada Allah Maka aku bertanya antara aku dan diriku, 'Lalu di 
manakah para pembegal Tha'i yang suka menteror negeri-negeri? 
(Nabi # menjawab), 'Kalau kamu diberi umur panjang, maka 
perbendaharaan Kisra akan dikuasai (oleh umat Islam)! Aku bertanya, 
'Kisra bin Hurmuz?' Beliau menjawab, ' Ya, Kisra bin Hurmuz. Dan bila 
kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat seorang laki-laki 
mengeluarkan emas atau perak sebobot telapak tangannya dan meminta 
agar ada orang yang mau menerimanya, tapi ternyata tidak ada seorang 
pun yang menerimanya ...'.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 31 





Adi berkata, “Ternyata aku melihat sekedup berangkat dari 
Hirah sampai thawaf di Ka'bah tanpa takut (kepada seorang pun) 
kecuali kepada Allah. Aku juga termasuk orang yang berhasil 
menaklukkan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Bila kalian diberi umur 
panjang, kalian pasti akan melihat apa yang disabdakan Abul @asim 
yaitu Nabi # benar-benar terjadi, yaitu tentang seorang laki-laki yang 


mengeluarkan emas atau perak sebobot telapak tangannya aki 


Ternyata, tanda-tanda ini benar-benar terjadi dalam beberapa 
masa yang terus berlanjut. Tanda ini terjadi pada masa pemerintahan 
Utsman bin Affan &5 saat terjadi penaklukan besar-besaran. Selain itu, 
tanda ini juga terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz . 
Ketika itu ada seorang laki-laki datang dengan membawa banyak harta 
seraya berkata, “Berikanlah harta ini kepada orang-orang miskin." 
Ternyata hartanya kembali lagi kepadanya karena tidak ada orang yang 
mau menerimanya. Umar bin Abdul Aziz memang benar-benar 


memakmurkan rakyatnya.” 


Tanda ini akan terus bertambah banyak ketika manusia kembali 
kepada agama mereka dan tentara Islam mengibarkan bendera “La Ilaha 
Hallah Muhammadur Rasulullah untuk membebaskan negeri-negeri dan 
memberdekakan manusia. Tanda ini juga akan muncul pada masa Al 
Mahdi yang dinantikan, imam Mahdi-nya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, 
bukan imam Mahdi-nya kelompok Rafidhah dan Majusi. Tentang hal ini 
insya Allah akan kami sebutkan hadits-haditsnya saat membahas tentang 
Khalifah yang akan memakmurkan rakyatnya dengan harta benda dan 
ketika membahas tentang Nabi Isa #8, dimana pada saat itu harta 
melimpah ruah sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima 
sedekah. 





29 HR. Al Bukhari (6/450 & 451, pembahasan: Para Nabi, bab: Tanda Kenabian 
dalam Islam). 
30 Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/83). 


32  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


6. Munculnya beragam fitnah 


Kata Fitan adalah bentuk jamak dari fitnah. Artinya adalah 
cobaan dan ujian, sebagaimana firman Allah #£, 


Pa Tea Ula ME APA 


La ra », ate - » 33 
5 3 AI AL SIS STARS SS Sy 
A3 


. “Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan 
sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)” (Os. Al Anbiyaa' (211: 35) 


Kata fitnah juga mengandung banyak arti. Di antaranya 
kegoncangan dan kekacauan pikiran. Allah # berfirman, 


P3 be non, 21an 02 P0 200 Gor 
£ sa Bni KAN UAN AL KA aa 
“Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang 
mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari 
takwilnya.” (Os. Aali 'Imraan (3): 7) | 


Allah 38 berkehendak sesuai hikmah-Nya agar. umat Islam 
menghadapi berbagai macam fitnah supaya perbendaharaan jiwa 
terbuka. Allah #£ mengetahui hakekat jiwa sebelum memberi cobaan, 
akan tetapi cobaan itu akan menguak sesuatu yang dibuka sesuai ilmu 
Allah, sampai pada kalangan orang-orang yang berjiwa besar. Allah #£ 
berfirman, 


- £ 223 T .3- SA he Teh Pd Ga. “4 
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 


mengatakan, 'Kami telah beriman', sedang mereka tidak diuji lagi? ” (@s. 
- Al Ankabuut (29|: 2) : 


Allah 8 memberitahukan kepada Rasul-Nya bahwa akan muncul 
banyal fitnah yang melanda umat Islam, kemudian Nabi & 
memberitahukannya kepada umat agar mereka mempersiapkan bekal 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 33 











dan mencari jalan selamat agar bisa terhindar darinya. Karena itulah 
—'para sahabat sangat serius dalam meneliti fitnah-fitnah karena takut 
akan mengalaminya. 


ea dari Ne bin Al Yaman Ws dia berkata, 


Lo Ea Mar 


GG 350 ta Ajib ap, 
Iga Ika ja jd liga AI Va Opa Ala adab (3 
an a39 LIE TS Ia PN MIS 5 Ja Ka ai -JU 
HB IKI Ha 2 ja DA GP HB MAS 3 
pa AA 363 aki IL IPB Le 5 3 Ja 
Pa LI NS is ca da 2 G3 2 ka LA 
S6 JB SL S3 One. ie epik OA IK, Wal 
KL Y) 2 na ED AB AAA ban TAK 
US AP Ya 2 Feb opsi P3 ag BAN Gl JPU :JL 
| B3 Ie ih 

“Orang-orang menanyakan kepada Rasulullah #£ tentang 
kebaikan, sedang aku menanyakan kepadanya tentang keburukan 
karena takut akan mengalami masa tersebut. Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, dulu kami berada dalam masa Jahiliyah dan keburukan lalu 


Allah membawa kebaikan ini kepada kami, apakah setelah kebaikan ini 
ada keburukan?" Nabi # bersabda, 'Ya' Aku bertanya, 'Apakah setelah 


3 . 


keburukan tersebut ada kebaikan?" Beliau menjawab, 'Ya, tapi di 


dalamnya ada pengkhianatan (yakni bukan kebaikan mumni)'. Aku 
bertanya, 'Apakah pengkhianatannya?' Beliau menjawab, "Ada 


34  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sekelompok orang yang mengamalkan selain Sunnahku dan memberi 
petunjuk dengan selain petunjuk yang aku bawa. Kalian mengetahuinya 
dan mengingkarinya. Aku bertanya lagi, 'Apakah setelah kebaikan 
tersebut ada keburukan?" Beliau menjawab, ' Ya, yaitu munculnya orang- 
orang yang menyeru ke Neraka Jahannam. Barangsiapa yang merespon 
mereka maka mereka akan dibuang ke dalam Neraka. Aku bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, gambarkanlah cir-ciri mereka kepada kami'. 
Beliau menjawab, 'Ya, mereka dari golongan ras kita dan berbicara 
dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang 
engkau perintahkan kepadaku bila aku mendapati masa tersebut?" 
Beliau menjawab, ' Tetaplah bergabung dengan jamaah kaum muslimin 
dan pemimpin mereka'. Aku bertanya lagi, 'Bagaimana bila tidak ada 
jamaah dan tidak ada pemimpin?" Beliau menjawab, 'Jauhilah seluruh 
sekte tersebut meskipun kamu harus berpegang pada akar pohon 
sampai mati dalam kondisi demikian.” 


Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah, dia 
berkata, “Aku masuk masjid dan di dalamnya ada Abdullah bin Amr bin 
Al Ash 4 yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah dengan 
dikelilingi orang-orang. Aku pun mendatangi mereka lalu duduk di 


hadapannya. Lalu dia berkata, 
pn 


VA EP ok deh Io dpn ee 
BE aah Dial el ale Ai DIP Ot 
EYE KP el db Ie ah 

SE ore 


ME AA Ha HA Ka ja el Yaa kl 


31 HR. Al Bukhari (8/92, pembahasan: Fitnah, bab: Perintah Nabi $& ketika Tidak 
Ada Jamaah) dan Muslim (no. 1847, pembahasan: Kepemimpinan, bab: 
Kewajiban Bergagung dengan Jamaah Umat Islam ketika Banyak Fitnah yang 
Muncul dan di Setiap Kondisi). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 35 


“ se Kanan Ie. fo. An Inn 3 2. oat 3 - 
2 CNG Cara Kapan Eh 3 3 Jan aa Sl op 
Ong 3 0 3 .. 13 


BAN IS 2 Kah Kaki H3 B3 daa 
s Sih GAB TEA MA pen AI ai) KAA Asa 


0 F4 Pai 
ne 


3 -. an sis PEN IN gp aa 
LL AI Ah Sr S3 Mp 3 HA, 


(gta 


2 ju 25 - op AE OB aa $ YAI a33 Tak Mae 


“Ketika kami bersama Rasulullah # dalam Kaban, kami 
beristirahat di suatu tempat. Di antara kami ada yang tetap di rumahnya, 
ada yang melempar dengan panahnya dan ada mengawasi ternak-ternak 
kami. Tiba-tiba juru bicara Rasulullah # mengumumkan, 'Ash-Shalatu 
Jami'ah. Maka kami pun berkumpul di hadapan Rasulullah &, lalu 
beliau bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada Nabi sebelumku kecuali dia 
akan menunjukkan kepada umatnya tentang kebaikan yang diketahuinya 
dan memperingatkan mereka akan keburukan yang diketahuinya. Dan 
sesungguhnya umat kalian ini diberi keselamatannya di awalnya, setelah 
itu mereka akan mengalami cobaan dan hal-hal yang kalian ingkari. 
Akan datang fitnah satu sama lainnya saling menghempaskan. Fitnah 
akan datang lalu orang beriman akan mengatakan, inilah saat 
kematianku. Kemudian fitnah tersebut akan berlalu. Kemudian datang 
lagi fitnah dan orang beriman akan mengatakan, inilah saatnya. Maka 
barangsiapa yang ingin disingkirkan dari Neraka dan dimasukkan ke 
dalam Surga, maka dia hendaknya memilih kematiannya dalam keadaan 
beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mendatangi 
orang yang suka didatangi. Barangsiapa membaiat imam dengan 
memberikan telapak tangannya dan buah hatinya, hendaklah dia 


36 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





mentaatinya semampunya. Bila ada orang lain yang menentangnya, 
penggallah leher orang tersebut" 1 


Setelah memperingatkan tentang bahaya fitnah-fitnah dan 
menjelaskan cara mencari jalan selamat darinya, Rasulullah #& 
menjelaskan bahwa sebagian fitnah tersebut sangat berat dan ada pula 
yang ringan. | 


Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman #5, dia berkata, 
5 Ose 22 Mn, - - 23 Gr, To EC Y 0 
UV ABRI IG ai BS 3 IS ASI SY SI IA 


or "0 pe SA or A - y £ - sa. ya ba Pa Ea 
DB ya Aa pe Ale AI ate AI Iya Ak OK dB 
P4 Hd Pa - 
Pa aa Pe or 4 2, , 2 - 0 ag 0, - ut 2. 
ay Ju Hug tao Al elo Al daan 3 SP Up Labu 
2 F £ - ea g PA . HN ya. . Par # £ 0. : 8 
OA Y S6 gd LAB IAI A9 LAI ob ad Ul Uadina WA 
3 0 Bg, ka HP napi Pa 202 At pa Tg - 2G X0 Lg, 
BA SEGI CAS US Lay ola Ui sial TU Ueia Uas 


o. 01 
G3 AS 


“Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang setiap 
fitnah yang akan terjadi sejak masaku ini sampai Hari Kiamat. Rasulullah 
# selalu membisikkan sesuatu kepadaku yang tidak beliau beritahukan 
kepada selain aku. Akan tetapi pada suatu hari saat beliau berada di 
majlis dalam rangka menceritakan tentang fitnah-fitnah, beliau bersabda 
setelahnya, 'Ada tiga peristiwa yang hampir-hampir tidak menyisakan 
apa pun, diantaranya fitnah-fittah yang seperti angin di musim 
kemarau, ada yang kecil dan ada yang besar' Lalu sekelompok orang 


32 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 1844, pembahasan: Kepemimpinan, bab: 
Kewajiban Menepati Baiat Khalifah Terlebih Dahulu): Abu Daud (Sunan Abu 
Daud, no. 4248, pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah dan Tanda-Tandanya), dan 
An-Nasa'i (Sunan An-Nasai, 7/153, pembahasan: Baiat, bab: Orang yang 

Membaiat Imam dan Memberikan Jabatan Tangannya dan Buah Hatinya). 

33 Yang dimaksud angin di musim kemarau adalah bahwa sebagiannya sangat 
parah. Dalam hal ini dikhususkan pada musim kemarau karena angin di musim 
hujan lebih kuat. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— | 37 


yang ikut mendengar bersamaku pergi. Mereka semua adalah selain 


aku.” 


Bahkan sebagian fitnah yang karena begitu beratnya dapat 
mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Karena itulah beliau 
meminta kepada umat Islam agar bersegera melakukan amal saleh 
sebelum muncul fitnah-fitnah tersebut. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


2 9 3.9. 4 0 He Mr 0? IIS 5, ... 5 - 

Up BI Ha aed JI bs 5 JELIL La 
»3 0 SI 040 9 Je 
AGS PPA K9 had AS ran Una gaes Papa 
“Bersegeralah melakukan amal shalih, karena akan muncul 
fitnah-fitnah seperti bagian malam yang gelap. Seseorang dalam 
keadaan beriman pada pagi hari lalu sore harinya menjadi kafir. Pada 
sore harinya dia dalam keadaan beriman lalu pagi harinya menjadi kafir. 

Dia menjual agamanya dengan harta duniawi.” 


Sebelum membahas tentang fitnah-fitnah, kami sebutkan disini 
bahwa Nabi #& menjelaskan tahun dimulainya fitnah. Disebutkan dalam 
hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud && dari Nabi #, bahwa beliau 
bersabda, | 


2. 38 32 


2 aa UN DA | Kg ses Ay PI ea 
TB Gl Ie RD 5 


34 HR. Muslim (no. 2891 pembahasan: Fitnah, bab: Nabi Menginformasikan 
tentang Apa yang Akan Terjadi Hingga Hari Kiamat). 

35 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 118 pembahasan: Iman, bab: Anjuran Beramal 
Shalih dengan Segera sebelum Muncul Banyak Fitnah): dan At-Tirmidzi (Sunan 
At-Tirmidzi, no. 2196 pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah-Fitnah Seperti Potongan 
Malam yang Gelap Gulita). 


38  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





“ Perputaran Islam?” akan berlangsung selama 35 tahun atau 36 
tahun atau 37 tahun. Bila mereka binasa, itulah jalannya orang-orang 
yang binasa. Bila agama mereka tegak, maka akan tegak selama 70 
tahun.” Ibnu Mas'ud berkata: Maka aku bertanya, “Apakah termasuk 
yang tersisa atau termasuk yang telah lewaf?” Nabi #& menjawab, 


“Termasuk yang telah lewat” 


Disamping menjelaskan waktu terjadinya fitnah, Nabi & juga 
menjelaskan tempat terjadinya fitnah. Diriwayatkan dari Abdullah bin 
Umar &5, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah #& di atas mimbar 
bersabda, 

Le naas Ou dog () naa N s0. re Tn TA sa CE 
RE 

“Ketahuilah bahwa fitnah akan terjadi di sana —seraya menunjuk 

ke arah Timur— dari tempat keluarnya tanduk syetan." 


Dalam riwayat lain dia berkata: Nabi # bersabda seraya 
menghadap ke arah Timur, “Di sana, sesungguhnya fitnah akan muncul 
di sana" sebanyak tiga kali, lalu beliau menyebutnya. 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia mendengar Nabi #& 
bersabda seraya menghadap ke arah Timur, 


2. au 24 Ge “in 2 Hen Nana . 
AN OB Alas LI Ia Ca HE ol Yi 


36 Perputaran Islam adalah kinayah dari peperangan dan pertempuran. Ia 
diserupakan dengan batu penggilingan tepung karena menggambarkan 
dahsyatnya peperangan yang menyebabkan binasanya roh dan rusaknya jiwa. 

37  Sanad hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (A/ Musnad, 17390 & 391): Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 4254 
pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah dan Tanda-Tandanya), Ibnu Hibban (Sunan 
Ibnu Hibban, no. 1865): dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/125). 

“Ibnu Hibban menilai shahih hadits ini h 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 39 








“Ketahuilah bahwa fitnah akan muncul di sana dari tempat 


keluarnya tanduk syetan” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath A/ Bari, “Fitnah 
pertama terjadi dari arah Timur. Itulah yang menyebabkan terjadinya 
perpecahan di kalangan kaum muslimin. Inilah yang disukai syetan dan 
membuatnya gembira.” 


Al Khaththabi berkata, “Kami menemukannya dari arah Timur. 
Bagi yang tinggal di Madinah akan menemukannya berada di kawasan 
Irak dan penjuru-penjurunya. Fitnah tersebut berada di sebelah Timur 
Madinah. Asal kata Nejed adalah tanah tinggi (Dataran tinggi), lawan 
dari tanah rendah (Dataran rendah). Seluruh Tihamah. adalah dataran 
rendah, dan Mekkah juga termasuk Tihamah.”?” 


Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang meneliti Sejarah, dia 
akan mengetahui dengan yakin bahwa sumber terjadinya fitnah berada 
di kawasan Timur. Dari sanalah bergolak fitnah pertama yang 
menyebabkan tewasnya khalifah Utsman bin. Affan &s. Dari arah sana 
pula muncul Khawarij, Syi'ah, Rafidhah, Bathiniyyah, @adariyyah, 
Jahmiyyah dan Muktazilah. Bahkan mayoritas aliran kufur dan akidah- 
akidah yang rusak berasal dari arah Timur. Dan kondisinya akan tetap 
demikian sampai muncul bendera Dajjal dari Khurasan, sebagaimana 
dikabarkan oleh Nabi # yang benar lagi dibenarkan. | 


Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara menghindar dan 
menjauhi fitnah-fitnah tersebut?” Jawabannya adalah seperti jawaban 
Rasulullah # terhadap Hudzaifah bin Al Yaman && ketika dia bertanya 
kepadanya tentang fitnah, 


38 HR. Al Bukhari (8/95, pembahasan: Fitnah, bab: Sabda Nabi 88, "Fitnah itu 
muncul dari arah Timur), dan Muslim (no. 2905 pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah 
itu Muncul dari Arah Timur Bersamaan dengan Munculnya Tanduk Syetan): 

39 HR. Al Bukhari (13/47, pembahasan: Fitnah, bab: Sabda Nabi &, "Fitnah itu 
Muncul dari Arah Timur). : 


40 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Pn Pt Benih ph SA 2. 2 Peng o 2. Pad 54 
Conbena TAI GH JB SES ST Ol AE 3 sa 
AN BI 23 Bt Dan Mn aa Dea sun o A.A. 
SG JPU LI GUI Y, Hala ea Ke 5 op #3 Mer 
Sei oh usu SPS Feb Uki 2x AKAP PARA 
Kar 
Aku bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku bila aku 
mendapati masa tersebut?” Rasulullah #& menjawab, “ Tetaplah bersama 
jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka.” Aku bertanya, 
“Bagaimana bila tidak ada jamaah dan tidak ada pemimpin?” Nabi #& 
menjawab, “Jauhilah semua sekte tersebut, meskipun kamu harus 
berpegang dengan akar pohon sampai mati dalam kondisi demikian.” 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hudzaifah &s berkata: 
Jas sasa JBL ME JG SU Hg AAN AA 
da Tak Wat Sa OI ai IE AI AN ih Ip 
D6 aan asa ba S L0u nat SB IU 3 
YG HI Nu Aa) Bab US Tas AN 
SEA AG JL SG FE 3 rb AS Jia At — 


nga Ag Joe 


Aku bertanya, “Bagaimana cara menjaga diri agar bisa selamat, 
wahai Rasulullah?” Nabi #& menjawab, “Dengan pedang.” 

Hudzaifah berkata: Lalu aku bertanya, “Apakah setelah 
menggunakan pedang ada yang tersisa?” Nabi #& menjawab, “Ya, 
pemerintahan yang rusak dan perdamaian yang dilandasi 
pengkhianatan.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 41 





Hudzaifah berkata: Lalu aku bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” 
Nabi 8 menjawab, “Kemudian akan muncul orang-orang yang menyeru 
kepada kesesatan. Bila saat itu di atas bumi ada khalifah yang 
mencambuk punggungmu dan merampas hartamua, tetaplah taat 
kepadanya. Bila tidak, matilah engkau dengan menggigit akar pohon.” 


Hudzaifah berkata: Lalu aku bertanya lagi, “Kemudian apa lagi 
yang terjadi?” Nabi # menjawab, “Dajjal akan keluar setelah itu dengan 
menawarkan sungai dan neraka ....”“ 


Disebutkan dalam hadits riwayat Al Irbadh bin Sariyah &, dia 
berkata: 


AI Gp SA aa Gg al JO as 
BA ag IA Apa kn DAN JA A3 La Ya el 
SS Ba BIAN SEP B JE ME AI 
GE ES ega (KU Ul DA BIA NI ai G5 
AI ba eat GAN GEN Eh Ala SA 
CE AI PSS GAN UI ea KU Ol Kalah (S 
SEN 


"Rasulullah # memberi nasehat serius kepada kami yang 
menyebabkan air mata mengalir dan menggetarkan hati, sehingga kami 
berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah nasehat perpisahan. Pesan apa 
yang hendak engkau berikan kepada kami?" Nabi # menjawab, 'Aku 
meninggalkan kalian di atas jalan putih yang malamnya seperti siangnya. 
Tidaklah terpeleset dari jalan tersebut setelah aku wafat kecuali orang 
tersebut akan binasa. Barangsiapa di antara kalian masih hidup sesudah 


40 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 6/615, no. 3606, (13/35) no. 7084), 
Muslim (no. 1847, pembahasan: Kepemimpinan): Ahmad (A/ Musnad, 5/403): 
dan Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 4244 & 4245, dari dua jalur lain). 


42  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





aku wafat, dia akan melihat banyak terjadi perselisihan. Maka berpegang 
teguhlah dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi 
petunjuk. Gigitlah dengan geraham kuat-kuat. Dan taatlah kalian 
meskipun (dipimpin) oleh seorang budak Habsyi, karena seorang 
mukmin itu seperti onta jinak yang akan menurut kemana saja 
diarahkan'” 

Diriwayatkan dari Abu Bakrah &5,' dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, 


PN ia IE as be ak os Sta Has , 

Uas tanah TG SBY Ne Senat A3 
2 Sa (AA S3 
d5 SAI Ip G Je JW JB “pu Gak Sani A 
da Sean en ea an Ga Oa DK 
ah Ja ala Ch Ja al dai Mi SI Fu 
Sushi II Ip Uas JLE dB AG Ja aa 
pa raan M3 Hipas cra SA fatal , Ta dg Ga 
ui sea ana Bh sah 2s de MA ea ni 


“Sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah dan akan terjadi fitnah- 
fitnah. Orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada orang yang 
berjalan dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. 
Ingatlah, bila fitnah telah terjadi, siapa saja yang memiliki onta 
hendaklah dia menggiring ontanya, siapa saja: yang memiliki kambing 


j 


hendaklah dia menggiring kambingnya, dan siapa saja yang memiliki 
tanah hendaklah dia mendatangi tanahnya.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 43 








| Abu Bakrah lebih lanjut berkata: Maka seorang laki-laki 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak 
memiliki onta, kambing dan tanah?” Nabi & menjawab, “Dia mengambil 
pedangnya lalu menusukkan ujungnya pada batu, kemudian dia 
menyelamatkan diri bila mampu menyelamatkan diri. Ya Allah, 
bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah 
menyampaikannya?" Tak lama kemudian seorang laki-laki bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku dipaksa hingga aku bergabung 
dengan salah satu dari dua barisan atau salah satu dari dua kelompok 
lalu ada orang yang memukulku denga pedangnya atau aku terkena 
anak panah hingga tewas?” Nabi & menjawab, “Dia akan menanggung 


dosanya dan dosamu dan akan menjadi penghuni Neraka.” 


Intinya adalah, bahwa cara menjari jalan selamat dari fitnah 
adalah seperti yang telah dijelaskan oleh sang pengajar kebaikan kepada 
manusia, yaitu agar selalu berhati-hati untuk tidak berpecah belah dan 
' berselisih. Bila memang terjadi konflik, hendaklah bergabung dengan 
jamaah kaum muslimin yang melaksanakan perintah Rasulullah 8$ dan 
dan mengamalkan petunjuknya, yaitu golongan Ahlus Sunnah Wal 
Jamaah, baik jumlahnya kecil atau besar. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud &, “Jamaah adalah yang sesuai 
dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Dalam redaksi lain 
disebutkan, “Sesungguhnya jamaah adalah yang sesuai dalam 


menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun engkau sendirian.” 


Ini berlaku ketika tidak ada pemimpin yang legal sesuai syariat. 
Bila ada pemimpin legal, maka wajib taat kepadanya meskipun dia 
orang fasik. Tapi tetap tidak boleh mentaatinya dalam perbuatan 
maksiat kepada Allah yang diserunya. Yang wajib adalah berpegang 
teguh dengan madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bergabung 


#1 HR. Muslim (no. 2887 pembahasan: Fitnah, bab: Terjadinya Fitnah). 
42 Kiks Syarh As-Sunnah, karya Al-Lalika'1 (1/108 & 109). 


44 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dengan orang-orang Ahlus Sunnah dalam mengajak kepada kebenaran 
dan memerangi bid'ah. 


Bila seorang muslim tidak menemukan adanya jamaah dan 
imam, dan tidak ada seorang pun yang mau mendengar dan menerima 
dakwahnya, maka dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan 
bergabung dengan ahli bid'ah. Justru dia harus menjauh dan 
mengasingkan diri sampai datang takdir Allah kepadanya atau mati 
dalam pengasingannya, sebagaimana sabda Nabi # kepada Hudzaifah. 


Sedangkan dalam kondisi konflik dan peperangan di antara 
umat Islam, seorang muslim wajib menjauhi konflik tersebut dan lari ke 
tempat yang jauh untuk menggembalakan binatang ternaknya atau 
menggarap tanahnya. Bila dia dipaksa bergabung dengan salah satu dari 
dua kubu atau pedang orang-orang yang berperang terhunus di 
hadapannya, maka berusahalah menjadi hamba Allah yang terbunuh 
agar tidak sampai membunuh seorang muslim atau menyakitinya. 
Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui kebenaran. 


Sekarang kita akan membahas tanda-tanda Hari Kiamat dan 
fitnah-fitnah besar yang akan terjadi. 


7. Fitnah terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan #& dan 
terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam 


Di antara fitnah terbesar yang pertama kali terjadi dalam sejarah 
Islam adalah fitnah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah &, yaitu 
tewasnya khalifah ketiga Utsman bin Affan &s di tangan sekelompok 
penyeru keburukan dan terjadinya perpecahan pada kaum muslimin, 
meletusnya peperangan di antara mereka dan mengalirnya darah suci 
dari kedua kubu umat Islam yang berseteru. 


Nabi #& mengabarkan bahwa terjadinya fitnah tersebut 
merupakan salah satu pertanda dekatnya Hari Kiamat. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 45 











. Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah & bahwa dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, 


ka 2 $ 0. 4 5 Lg s eh € Az Ng Ez 3 4 3. 7 
dika Uagg OS Oke Old Ja Ab ASLI aji Y 
“ 3 
239 Ungi1S3 aa 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai dua golongan besar 


umat Islam berperang dan terjadi pertempuran besar di antara 
keduanya. Dan klaim keduanya adalah satu.” 


Umar bin Khaththab & menjelaskan bahwa fitnah tersebut akan 
bergulung seperti bergulungnya ombak lautan, sebagaimana disebutkan 
dalam hadits Hudzaifah bin Al Yaman & bahwa dia berkata: 


£ ES 20. Aa - - LN 0-3 9 & 0 380. . ac 
3. da 3 Oa: .. auhka ore NY 0 Ia LA Lana, 
IS IE RI 3 ng ale an Ko Up being SA 
30.” o - 3 6 - Aa - ”5 2. aa .. o 
BIAN PN Gay ba US 233 213 Sh ala 3 


CAS Bg Ma Li al 8 KN op 1 
LAS BA Oo) dia Sa U Sale Ga all 18 
VI SALE SI ya ag kada Ud KA Yah D6 lak 
Cg dadu La bab dte Mutt, did ab da Saad 

Sab LAB pa IU UK dian CG da ya Ius Sl 


48 HR. Al Bukhari (13/72, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 157 pembahasan: Fitnah, bab: Ketika Dua Orang Muslim Saling 
Berhadapan dengan Pedangnya). 

Redaksi hadits ini adalah riwayat Muslim. 


46 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


"Ketika kami sedang bersama Umar bin Khaththab #5, dia 
bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang hapal sabda Nabi & tentang 
fitnah?!" Aku menjawab, 'Aku menghapalnya sebagaimana yang beliau 
sabdakan'. Umar berkata, "Tunjukkan kepadaku, kamu memang berani, 
apakah yang disabdakan beliau?" Aku menjawab, 'Aku mendengar 
Rasulullah 8 bersabda, "Fitrah seorang laki-laki di kalangan 
keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya dan tetangganya dapat dilebur 
dengan puasa, shalat, sedekah, dan amar makruf nahi munkar"' Umar 
berkata, 'Bukan itu yang kumaksud, tapi fitnah yang terjadi seperti 
bergulungnya ombak lautan'.” 


Hudzaifah berkata: Aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
sesungguhnya antara engkau dengannya dihalangi pintu terkunci.” Umar 
bertanya, “Lalu apakah pintu tersebut pecah atau terbuka?” Hudzaifah 
berkata: Aku menjawab, “Pintu tersebut akan pecah.” Umar berkata, 
“Tentu dia lebih patut untuk tidak terbuka selamanya.” 


Maka kami bertanya kepada Hudzaifah, “Apakah Umar tahu 
siapa pintu tersebut?” Dia menjawab, “Ya, sebagaimana dia tahu bahwa 
selain siang adalah malam. Aku menceritakan kepadanya suatu hadits 
yang tidak keliru.” Periwayat lebih lanjut berkata, “Marilah kita tanyakan 
kepada Hudzaifah, 'Siapakah pintu tersebut?” Kami berkata kepada 
Masrug, “Tanyakan kepadanya!” Maka dia pun bertanya kepadanya, 
lalu Hudzaifah menjawab, “Umar." 4 


Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Hudzaifah berkata: 
Aku menceritakan kepadanya, 


4 HR. Al Bukhari (13/48, pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah yang Menerpa 
Laksana Ombak) dan Muslim (no. 144 pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah yang 
Menerpa Laksana Ombak). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 47 





Vs AS JB, Pan ol Oa Ko aa dai 


- 


2 of 23 SN “3 kos ds 3 nu 
Mak Et jan Li 


“Antara engkau dan dia ada pintu terkunci yang hampir pecah.” 


£ 
' 


Umar bertanya, “Apakah akan pecah? Celaka kamu, andai saja dia 
terbuka maka kemungkinan tidak akan kembali.” Hudzaifah berkata, 
“Tidak, justru akan pecah." Lalu aku menceritakan kepadanya bahwa 
pintu tersebut adalah seorang laki-laki yang dibunuh atau mati.45 


Disebutkan pula dalam hadits shahih riwayat Abu Musa Al 
Asy'ari #5, dia berkata, “Rasulullah & keluar menuju salah satu kebun di 
Madinah ....” i 


Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya secara panjang 
lebar, kemudian berkata, “Lalu Utsman datang dan aku berkata, 
“Tetaplah di tempatmu sampai aku memintakan ijin untukmu.” Maka 
Nabi & bersabda, 


Ma ai 5 pay Ad OLI 
“Einkanlah dia dan kerbh kabar gembira kepadanya bahwa dia 
akan masuk Surga meskipun akan mengalami musibah terlebih 
dahulu.” 


Oleh karena itu, Utsman #5 bersabar ketika sesuatu yang 
dijanjikan Rasulullah $ terbukti. Dia melarang para sahabat memerangi 
orang-orang yang memberontak kepadanya agar tidak mengalir darah 
secara sia-sia karena dirinya. 


45 HR. Muslim (no. 44, pembahasan: Iman, bab: Islam Muncul dalam Kondisi Asing 
dan Akan Kembali Asing). 

46 HR. Al Bukhari (13/48, pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah yang Menerpa . 
Laksana Ombak). 


48 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Pemberitahuan Rasulullah #& benar-benar terjadi. Utsman bin 
Affan «5 tewas di tangan kelompok sesat yang penuh ambiisi politik 
(kekuasaan), agama dan duniawi. Kelompok tersebut diketuai oleh 
pemimpin dari Mesir bernama Al Ghafigi bin Harb Al Akki. Mereka 
mengepung rumah khalifah Utsman dalam waktu lama lalu memanjat 
dinding rumah dan membakar pintunya. Meski demikian, Utsman yang 
difitnah tetap berpesan kepada putra-putra sahabat agar mereka 
menaruh pedang mereka dan tidak membela dirinya. Para pemberontak 
menyerang Utsman dan Al Ghafigi menyerangnya dengan pesi saat 
Utsman sedang membaca Al @ur'an: Dia tewas pada 18 Dzulhijjah 
tahun 35 H. 


Setelah wafatnya Dzun Nurain #5, kaum muslimin memilih Ali 
bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Mulanya, dia tidak mau dan 
lebih suka menjadi menteri daripada penguasa (sekelas presiden). Tapi 
para sahabat memaksanya agar memangku jabatan tersebut supaya 
mereka terhindar dari konflik yang sedang menimpa mereka. Akhirnya 
dia pun terpaksa menerimanya dan mengemban tanggung jawab dalam 
suasana yang penuh fitnah tersebut. Karena kalau dia tidak mau, maka 
para pemberontak akan menguasai kota Madinah. 


Kondisi yang menimpa umat Islam semakin kacau sehingga 
sebagian sahabat memilih mengasingkan diri dan sebagian mereka tidak 
mau membaiat. Saat itu wilayah Syam dikuasai Muawiyah bin Abi 
Sufyan #5. Dia tidak mau membaiat sampai suasana kondusif. 


Banyak tuntutan yang meminta agar membalas atas kematian 
Utsman dan menjatuhkan hukuman terhadap para pemberontak yang 
membunuhnya. Tapi konflik justru semakin parah dan terjadi sesuatu di 
luar dugaan. Terjadi peperangan antara dua kubu umat Islam yang 
berselisih. Pertempuran besar berkecamuk sebagaimana yang 
digambarkan Rasulullah &. Itulah awal mula terjadinya fitnah dan salah 
satu tanda dekatnya Hari Kiamat. Kita berlindung kepada Allah dari 
segala fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 49 








8. Perang Jamal 


Di antara fitnah besar yang terjadi setelah kematian khalifah 
Utsman bin Affan & adalah terjadinya perang Jamal antara imam Ali 
bin Abi Thalib &s dengan Ummul Mukminin Aisyah binti Ash-Shiddia, 
Thalhah dan Az-Zubair. 


Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa Ali 35 
menolak dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin dalam kondisi yang 
sedang kacau tersebut. Tapi akhirnya dia mau karena tekanan mayoritas 
sahabat, meskipun dia harus memikul tanggung jawab dalam kondisi 
yang serba kacau saat itu. Di antara yang membaiat adalah Thalhah dan 
Az-Zubair #5. Setelah terjadi percakapan antara mereka dengan Ummul 
Mukminin Aisyah tentang kasus kematian Utsman, mereka bergerak 
menuju Bashrah untuk meminta kepada imam Ali agar menyerahkan 
para pembunuh Utsman kepada mereka, tapi Ali tidak merespon 
mereka karena dia masih menunggu wali-wali Utsman agar meminta 
keputusan hukum kepadanya. Bila telah jelas-jelas terbukti bahwa orang- 
orang tersebut adalah pembunuh Utsman, maka baru dihukum @ishash. 
Rupanya, terjadi perselisihan hebat di antara mereka dan banyak 
bermunculan pendapat tentang. cara menghukum para pembunuh 
Utsman. Ketika upaya damai hampir terjadi, orang-orang yang tertuduh 
. dari kalangan kelompok yang memberontak terhadap Utsman takut 
akan terkena hukuman bila perdamaian terwujud. Maka mereka pun 
menyalakan api peperangan di antara dua kelompok yang beriman.17 


Di antara bukti bahwa Thalhah, Az-Zubair dan Aisyah tidak 
berniat berperang melainkan hanya menginginkan perdamaian dan 
menjatuhkan hukuman terhadap para pembunuh yang memberontak, 
adalah ketika Ummul Mukminin Aisyah sampai di dekat perumahan 
Bani Amir, anjing-anjing menggonggong kepadanya. Maka dia pun 
bertanya “Mata air apa ini?” 


47 Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/54). 


59 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Mereka menjawab, “Al Hau'ab.” 
Aisyah berkata, “Menurutku, lebih baik aku pulang saja." 


Maka Az-Zubair berkata kepadanya, “Tidak, teruslah 
melanjutkan perjalanan agar orang-orang melihatmu sehingga Allah 
mendamaikan mereka.” 


Aisyah berkata, “Menurutku, lebih baik aku pulang saja, sungguh 
aku pernah mendengar Rasulullah # bersabda, 


OA NS GE IN TS 


Bagaimana salah seorang di antara kalian bila anjing anjing 
Hau 'ab menggonggong'”48 


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Minhaj As- 
Sunnah, “Sesungguhnya Aisyah tidak berangkat untuk berperang. Dia 
hanya berangkat untuk mendamaikan kaum muslimin, karena dia 
beranggapan bahwa keberangkatannya akan menimbulkan maslahat 
bagi kaum muslimin. Kemudian dia menyadari bahwa lebih baik dia 
tidak ikut berangkat. Oleh karena itu, bila dia teringat akan 
keberangkatannya saat terjadinya fitnah, dia menangis sampai cadarnya 
: basah. Begitu pula mayoritas sahabat senior, mereka menyesal ikut 
dalam peperangan. Thalhah, Az-Zubair dan Ali & menyesal atas apa 
yang telah terjadi. 


Saat terjadi perang Jamal mereka tidak berniat berperang, tapi 
perang terjadi tanpa kehendak mereka. Saat itu Ali, Thalhah dan Az- 
Zubair bernegosiasi dan berencana membuat kesepakatan. Bila 
memungkinkan, mereka akan mencari para pembunuh Utsman. Ali 
sendiri tidak ridha dengan terbunuhnya Utsman dan tidak membantu 


48 Hadits tentang Hau'ab adalah shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 6/52) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 3/120). 
Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim (A/ Mustadrak, 3/120), Al Hatisami 
(Majma' Az-Zawa “id, 7/234), Ibnu Hajar (Fath Al Bari, 13/55) dan Albani (As- 
Silsilah Ash-Shahihah, no. 475). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— SI 





pembunuhannya. Dia bersumpah dengan mengatakan, “Demi Allah, 
aku tidak membunuh Utsman dan tidak bekerjasama untuk 
membunuhnya. Dia adalah orang yang jujur lagi banyak berbuat 
kebaikan.” 


Para pembunuh takut bila Ali bersepakat dengan mereka untuk 
menangkap para pembunuh. Maka mereka pun menyerang kamp 
Thalhah dan Az-Zubair sehingga keduanya menyangka bahwa Ali 
menyerang mereka. Lalu mereka balik menyerang karena membela diri. 
Akhirnya terjadilah tragedi tersebut tanpa kehendak mereka. Aisyah 
sendiri saat itu sedang naik onta, tidak ikut berperang dan tidak 
menyuruh berperang. Demikianlah yang dinyatakan beberapa ahli 
Sejarah.49 i 


Demikianlah, ternyata peperangan antara dua kubu terjadi diluar 
dugaan dan tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Semua itu terjadi 
karena provokasi kelompok ahli bid'ah yang takut akan dijatuhi 
hukuman atas kesalahan mereka. Akhirnya mereka menyulut api 
peperangan dan memprovokasi terjadinya pertempuran. Dan terjadilah 
tragedi tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah 8 dalam 
sabdanya, 


MA PP Ia Td 2 2 - Ke g Pa 3 Aa » 2, 5 PJ Kp : 
alias N Os Okalas ob JAS SI Ca Y 
85 - “38 Ie oo 25 . 
6 A23 Lag S3 dowlas 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai dua kelompok besar 


berperang. Antara keduanya ada pertempuran besar dan klaim 
keduanya sama.”20 


Peperangan tersebut sangat memilukan karena menyebabkan 
jatuhnya banyak korban dari kalangan umat Islam. Meski demikian, kita 


49  Lih. Minhaj As-Sunnah, karya Ibnu Taimiyyah (2/185). 
50 HR. Al Bukhari (13/8, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 157, pembahasan: Fitnah, bab: Ketika Dua Kelompok Muslim Saling 
Berperang. . 


52  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








mengatakan bahwa peperangan tersebut tidak dilakukan oleh musuh 
yang saling membenci sebagaimana yang digambarkan para ahli sejarah, 
tapi dilakukan oleh saudara sesama muslimin akibat bujuk rayu syetan. 
Masing-masing memang punya pendapat tersendiri dan akan mendapat 
pahala dengan izin Allah. 


Pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian ini adalah agar kita 
bersikap hati-hati terhadap ahli bid'ah dan orang-orang munafik yang 
menisbatkan diri kepada Islam dan Nabi & berlepas diri dari mereka. 
Karena cita-cita mereka tiada lain hanyalah ingin menimbulkan kehinaan 
dan melakukan perusakan untuk memecah belah orang-orang beriman 
serta menunggu kehancuran umat Islam. 


(ORA ini Pcd “ag Han At Papa 
29 


"Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu 
daya itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (As. Al Anfaal (8I: 
30) 


9. Perang Shiffin 


Di antara tragedi besar memilukan yang terjadi di kalangan 
sahabat adalah peperangan yang terkenal dengan nama “Perang Shiffin', 
' yaitu perang antara dua kelompok kaum mukminin: kelompok Ali bin 
Abi Thalib #s dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan #&. Inilah 
Sena ah Gs diisyaratkan Rasulullah & dalam sabdanya, 


Lae 2 Pe da and ja rn a Pnaka Be 8, 5 Aa Tan 
28 Io 


5 NG OA. indas 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 53 


« Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai dua kelompok besar 
berperang. Antara keduanya ada pertempuran besar dan klaim 
keduanya sama.”1 


Tragedi ini bermula saat khalifah baru, Ali bin Abi Thalib & 
mengirim utusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu 
menjadi gubernur Syam agar membaiatnya. Saat itu telah tersiar berita 
di Syam bahwa ada beberapa sahabat yang tidak membaiat Ali dan Ali 
tidak bisa mengendalikan situasi dan tidak menjatuhkan hukuman 


| kepada para pembunuh Utsman yang masih berkeliaran di Madinah. 


Ketika itu baju Utsman yang berlumuran darah yang di atasnya ada jari 
jemari isterinya yang putus dibawa kepada mereka. Semua ini membuat 
Muawiyah memperlambat pengiriman utusan untuk membaiat Ali. 
Kemudian mereka juga mendapat kabar baru bahwa sejumlah 
sahabat berangkat dari Makkah menuju Bashrah untuk memprotes 
khalifah yang diketuai oleh Ummul Mukminin Aisyah, Thalhah dan Az- 
Zubair. Dari semua berita ini mereka memahami bahwa situasi yang 


dikendalikan Ali belum kondusif dan masih harus menunggu. 


Dalam masa menunggu tersebut, terjadilah tragedi besar yang 
tidak diduga sebelumnya, yaitu meletusnya perang onta yang telah kita 
bahas dalam pembahasan sebelumnya. Semua ini membuat Muawiyah 
yang saat itu menjadi gubernur Syam semakin memperlambat dan 
menunggu waktu pembaiatan. | 


Di lain pihak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib #5 tidak 
menerima penundaan baiat. Akhirnya dia mengirim utusan untuk 
memecat Muawiyah sebagai gubernur Syam dan mengangkat Sahl bin 
Hunaif sebagai penggantinya. Tapi dia ditolak di perbatasan. negeri 
Syam. Kemudian delegasi terus berdatangan silih berganti antara kedua 





51 HR. Al Bukhari (13/8, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 157 pembahasan: Fitnah, bab: Ketika Dua Kelompok Muslim Saling 


Berperang). 
Ini adalah redaksi Muslim. 


54 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


kubu. Masing-masing mengemukakan alasan dan argumentasinya. Akan 
tetapi negosiasi yang dilakukan delegasi tersebut tidak membuahkan 
hasil apa-apa. Padahal seharusnyalah instruksi khalifah Ali dilaksanakan. 


Ketika Muawiyah mengetahui bahwa pasukan Irak telah 
bergerak, dia pun mempersiapkan tentara Syam. Lalu keduanya 
bertemu di Shiffin dan masing-masing kubu menetap selama beberapa 
hari untuk mencari air. Sebagian mereka mendatangi sebagian lainnya 
dan terkadang sama-sama mencari air tanpa berperang. Akhirnya 
terjadilah peperangan ringan pada bulan Dzulhijjah dan berhenti pada 
awal. bulan Muharram. Mereka saling merapatkan barisan dengan 
harapan bisa berdamai. Kemudian masing-masing kubu mengirim : 
delegasi, tapi hasilnya nihil: karena masing-masing tetap bersikukuh 
dengan pendapat dan pendiriannya. Akhirnya peperangan pun tidak 
bisa dihindarkan lagi. 


Konflik kembali terjadi karena masing-masing pihak saling 
menyerang dan terus berlanjut selama pertengahan pertama bulan 
Shafar tahun 37 H. Kedua belah pihak melihat bahwa penundaan tidak 
ada manfaatnya dan harus ada gerakan massa yang mencegah 
terjadinya konflik, mengingat kedua kubu terus berperang selama 3 hari 
yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Ketika tanda-tanda 
kekalahan nampak pada pasukan Syam, maka diangkatlah mushaf- 
mushaf dan perang pun berhenti. Semuanya menunggu harapan akan 
adanya perdamaian. Kemudian dokumen Tahkim ditulis dan dua juru 
runding bertemu di Daumatul Jandal. Tapi keduanya tidak menghasilkan 
kesepakatan apa-apa dan berpisah tanpa ada kesepakatan.”2 


Dalam kondisi demikian sekelompok tentara Irak bergerak 
menuju Harura" untuk menentang dokumen Tahkim seraya meneriakan 
ye-yel "Tidak ada hukum selain hukum Allah", yang oleh Amirul 
-Mukminin dikatakan sebagai "Kata-kata benar tapi dimaksudkan untuk 


52  Lih. AtTarikh Al Islami, karya Mahmud Syakir (3/263-283, cet. Al Maktab Al 
Islami. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 55 


suatu kebatilan". Inilah yang akan kita bahas dalam fitnah selanjutnya, 
insya Allah. 


10. Kemunculan sekte Khawarij. 


Di antara fitnah pertama yang pengaruhnya paling besar dalam 
memecah belah kaum muslimin adalah munculnya sekte Khawarij. 
Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada imam Ali bin 
Abi Thalib &s setelah kasus Tahkim yang terjadi antara Ali dengan 
Muawiyah bin Abi Sufyan #5 setelah selesainya perang Shiffin. Mereka 
menetap di sebuah desa dekat Kufah yang bernama Harura'. Di antara 
pemikiran sesat mereka yang paling menonjol adalah menuduh Utsman 
melakukan penyimpangan di akhir masa kepemimpinannya sehingga dia 
wajib dibunuh atau dilengserkan. Di antara pemikiran sesat mereka yang 
lain adalah mengkafirkan pelaku dosa besar selama belum bertobat dan 
menghalalkan darah penentang mereka dari kalangan umat Islam, 
sehingga mereka membuat kerusakan dalam Islam dan menimbulkan 
bencana. Meski demikian mereka mengklaim ahli ilmu dan giat 
beribadah. Di antara tokoh pertama mereka adalah Dzul Khuwaishirah 
dan terakhir Dzuts Tsadyah. Merekalah orang-orang yang disabdakan 
Nabi &: 


AI ATA OLI 2 2 sa Aa & Ae Ta 
. 08, 


apa HE jga YA GA Lan IP Sue oi 
2 Mu LN KA TAN DAN SAK 
TAI F3 Sep A3 Sa Op 3 S ob (RSU 

“Di akhir zaman nanti abi muncul komunitas yang terdiri dari 
anak-anak ingusan yang berpemikiran dangkal. Mereka berkata tentang 


ucapan makhluk terbaik dan membaca Al @ur'an, tapi iman mereka 
tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari 


56 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Bila 
kalian menemukan mereka, bunuhlah mereka! karena siapa saja yang 
membunuh mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. pada Hari 
Kiamat.”53 


Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri &5, dia berkata, 


#0 Ta aa - Ep ore kan 3 y A2 29 39 2 0. 

AS La . - ig Fa Pd - 9 kg 2 0.3 0 o- 2 2 F3 
Al Iya GE Hasi Aa dah Ga Tea 33 bi 
“ £ - 2 . t -2 ? pa £ “ 0. 90. - To ig TN 2 o 
Kl Sya) Giaa Ja Sdael JII Jaa YA) Mb 2s NJasl 


MAAN Saba Udah ADI M3 1 MA po ag yg DIA 
Baba NY TA Dr eraea Sp ea HK 
BEN 3 HI SAS GAN Ia PA BG 
Bp Bh OKE RA Jia JA GE Jia intan sn Sal 
IE aneh Tale Fi salat Jb eU SI Vas SIG pas Ol 
Ia Cat 136 HA AN Co) aa JB Ipa ep 
ga Agt ing ale hi JA JAS 5 Lasea 
gn Gg Ce Code JA Ula AG daa Up HR AL 
1 Ba Ips bok 


“Ketika kami sedang bersama Rasulullah & dan beliau tengah 
membagi-bagikan harta rampasan perang, seorang laki-laki Bani Tamim 


G - N Pa 


58 HR. Al Bukhari (8/51, pembahasan: Meminta Orang-Orang Murtad untuk 
Bertobat, bab: Membunuh Orang-Orang Khawarij dan Atheis setelah 
Menegakkan Hujjah terhadap Mereka): Muslim (no. 1066, pembahasan: Zakat, 
bab: Anjuran Membunuh Orang-orang Khawarij: Abu Daud (no. 4767, 
pembahasan: Sunnah, bab: Memerangi Orang-Orang Khawarij): dan Ahmad 
(616 & 912). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 57 


bernama Dzul Khuwaishirah mendatangi beliau dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, berlaku adillah engkau!" Maka Rasulullah $& bersabda, 
'Celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil bila aku tidak berbuat adil?! 
Maka Umar bin Khaththab & berkata, Izinkantah aku untuk 
membunuhnya'. Maka Rasulullah & bersabda, 'Biarkan dia! karena dia 
akan memiliki banyak pengikut. Salah seorang dari kalian . akan 
menganggap remeh shalat dan puasanya dibandingkan shalat dan puasa 
mereka' 


Dalam sebuah riwayat ditambahkan, 'Mereka membaca Al 
Our'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari 
Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ciri-ciri mereka 
adalah (dipimpin oleh) seorang laki-laki hitam yang salah satu dari kedua 
lengan atassnya seperti onggokan daging yang bergerak-gerak' 


Dalam riwayat lain disebutkan, 'Di antara mereka ada seorang 
laki-laki yang memiliki lengan atas tapi tidak memiliki lengan bawah. Di 
atas lengannya ada sesuatu seperti mata buah dada yang padanya ada 
bulu-bulu putihnya'” 


Abu Sa'id lebih lanjut berkata, “Aku bersaksi bahwa aku 
mendengar hadits ini dari Rasulullah &. Aku juga bersaksi bahwa Ali bin 
Abi Thalib memerangi mereka dan aku ikut bersamanya. Lalu Ali 
menyuruh agar laki-laki tersebut dicari. Kemudian dia mencari sendiri 
dan menemukannya. Kemudian laki-laki tersebut dibawa kepadanya dan 
aku melihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi # ada pada laki-laki 
tersebut.”54 


Perintah Nabi # agar membunuh mereka dan penjelasan bahwa 
yang melakukannya akan mendapat pahala serta perbuatan para 


54 HR. Al Bukhari (8/51, pembahasan: Meminta Orang-Orang Murtad untuk 
Bertobat, bab: Memerangi Orang-Orang Khawarij): Muslim (no. 1064 
pembahasan: Zakat, bab: Sekte Khawarij dan Ciri-Cirinya): dan Malik (A/ 
Muwaththa', pembahasan: Al @ur'an, bab: Perintah Al @ur'an). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. 


58 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sahabat yang memerangi mereka merupakan bukti jelas bahwa 
kelompok tersebut merupakan kelompok sesat yang jauh dari Islam. 


Imam Bukhari berkata, “Ibnu Umar # berpendapat bahwa 
mereka (sekte Khawarij) adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Dia 
berkata, “Mereka menafsirkan ayat-ayat yang turun untuk orang-orang 
kafir lalu menerapkannya pada orang-orang beriman.”55 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang mereka, “Fitnah yang 
timbul karena sepak terjang mereka sangat besar dan mereka semakin 
lancang dalam menetapkan akidah mereka yang rusak. Mereka 
membatalkan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan, memotong 
tangan pencuri dari ketiak, mewajibkan shalat atas wanita-wanita haidh 
dan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan amar makruf nahi 
munkar.”56 


Di antara kesesatan Khawarij adalah mereka membunuh orang- 
orang Islam yang mereka lewati, sementara orang-orang kafir dan 
musyrik mereka biarkan. Pernah suatu ketika mereka melewati seorang 
sahabat mulia, Abdullah bin Khabbab bin Al Aratt & yang sedang 
bersama isterinya, lalu mereka membunuhnya dan membelah perut 
isterinya lalu mengeluarkan bayinya. | 


Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib #. mengetahui hal 
tersebut, dia . menanyakan kepada mereka “Siapakah yang 
membunuhnya?” 


Mereka menjawab, “Kami semua membunuhnya." 


Maka dia menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka dan 
bertemu mereka dalam pertempuran An-Nahrawan yang terkenal dan 
berhasil mengalahkan mereka. 


55, HR. Al Bukhari (12/283, pembahasan: Meminta Orang-Orang Murtad untuk 
Bertobat dan Orang-Orang yang Membangkang Agar Diperangi,. bab: Memerangi 
Orang-Orang Khawarij dan Atheis setelah Menegakkan Hujjah terhadap Mereka). 

56  Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (12/285). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 59 


Sekte-sekte Khawarij paling besar ada enam, yaitu: Al Azarigah, 
An-Najdat, Ash-Shafariyyah, Al Ajaridah, Al Ibadhiyyah, Ats-Tsa'alibah, 
dan sisanya adalah cabang-cabang mereka. 


Yang sangat menyedihkan adalah kita mendapati di zaman 
sekarang ada kelompok yang berusaha menghidupkan kembali 
pemikiran kelompok sesat tersebut dan mengangkat paham Khawarij ke 
permukaan, khususnya dalam masalah Takfir. Oleh karena itu, 
hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan mengingat sabda Rasulullah 
s, 

Pa #£ LA YAA sa - Et Lagi 
MA ag ebi Ia NB G A2 Y JB ya 

“Barangsiapa berkata kepada saudaranya Wahai orang kafir, 

maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satunya. di 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
2 7 £ 2 C . 0 HA 2 4 s Pan € 
MABA Un el Aa cola Jar yAS 151 
- # P3 


“Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka akan 
kembali kepada salah satunya.” | 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
PS Ol MIE AT 35 tap JB tah Pai 


| Bepe 

“ Siapa saja orang yang mengatakan kepada saudaranya Wahai 
orang kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satunya 
bila memang seperti yang dikatakannya. Tapi bila tidak maka akan 
kembali kepada dirinya.”! 





57 HR. Al Bukhari (7/96, pembahasan: Etika, bab: Orang yang Mengkafirkan 
Saudaranya tanpa Takwil): Muslim (no. 60, pembahasan: Iman, bab: Kondisi 
Orang yang Mengatakan kepada Saudaranya Sesama Muslim, "Wahai Kafir"): 
Malik (A/ Muwaththa ', 2/984, pembahasan: Perkataan, bab: Perkataan yang 
Dimakruhkan): Abu Daud (no. 4687, Pembahasan: Sunnah, bab: Dalil yang 


2 


60 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





11. Kemunculan para pendusta besar yang mengaku sebagai 
nabi 


Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya para Dajjal atau 
pendusta besar yang mengaku sebagai Nabi. Mereka menebar fitnah 
kesesatan mereka. Nabi # mengabarkan bahwa jumlah mereka 
mendekati 30 orang, dan dalam sebagian hadits disebutkan 27 orang, 
yaitu jumlah yang mendekati 30. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #5, bahwa Rasulullah & 
bersabda, | 


Te aa OP sha ya JAN SEN 3 y 


B- sg 01 


3 

Ke 23 Cg TA Lana HH Aa Ual,25 Kolat 

if k Ba Pa 

2 - 02 JE X1 20- 01 2 nih 

an dp A33 pi) 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai dua golongan besar 

berperang, antara keduanya terjadi pertempuran besar yang klaim 

keduanya sama. Dan sampai muncul para pendusta besar yang 

Jumlahnya mendekati 30 orang: semuanya mengaku sebagai utusan 
Allah, dan sampai .:..”58 | 


Kata Ba'ts maksudnya bukan pengutusan yang sebanding 
dengan kenabian. Tapi maksudnya seperti firman Allah #£, 


£ (we) Bag SI Kk sb TI Ki Ka 1 





Menegaskan bahwa Imam Itu Bertambah dan Berkurang): dan At-Tirmidzi (no. 
2639, pembahasan: Iman, bab: Orang yang Menuduh Saudaranya Kafir), 
semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar . 

58 HR. Al Bukhari (8/53, pembahasan: Meminta Orang-Orang Murtad untuk 
Bertobat, bab: Sabda Nabi , "Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai Ada Dua 
Kelompok dengan Klaim yang Sama Saling Berperang") dan Muslim (no. 157, 
pembahasan: Zakat, bab: Anjuran Mengeluarkan Zakat atau Sedekah sebelum 
Tidak Ada Lagi Orang yang Menerimanya). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 61 





“ Tidakkah kamu lihat, bahwasanya kami telah mengirim syetan- 
syetan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka (berbuat 
maksiat) dengan sungguh-sungguh.” (@s. Maryam (191: 83) 


Maksudnya juga bukan secara mutlak semua orang yang 
mengaku sebagai Nabi, karena jumlah mereka tidak terhitung karena 
saking banyaknya, mengingat mayoritas mereka berperilaku demikian 
karena gila. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang menyebarkan 
pemikiran sesat dan menyimpang serta menimbulkan syubhat-syubhat. 


Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman #, dari Nabi & 
bahwa beliau bersabda, 

PA an BO LA GOD CARE at 0 RIO 3G 

S9 RE op UP OF OS AS Pe 


KE eri ai Y AW Je 

“Sungguh akan muncul di kalangan umatku para pendusta besar 

yang jumlahnya mendekati 30 orang. Aku adalah penutup para Nabi: 
tidak ada lagi Nabi sesudahku."59 


Pada masa sahabat muncul para pendusta besar yang mengaku 
sebagai Nabi, yaitu Musailamah Al Kadzdzab. Dia memiliki banyak 
pengikut dan kejahatannya sangat besar sampai Allah menolong para 
sahabat sehingga mereka dapat menumpasnya pada masa khalifah Abu 
Bakar Ash-Shiddig #5 dalam perang Yamamah. 


Di antara orang yang mengaku sebagai Nabi pada masa sahabat 
| adalah Al Aswad Al 'Ansi yang muncul di Yaman dan berhasil dibunuh 
oleh para sahabat. Juga Thulaihah bin Khuwailid, tapi kemudian dia 
bertobat dan kembali kepada. Islam. Juga Sajjaj Al Kahinah yang 


59  Sanad hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 5/396), Al Hatisami (Majma' Az-Zawa 'id, 6/335), dan 
Ath-Thabarani (A/ Kabir dan Al Ausath). 
Al Bazzar juga menyebutkan hadits ini, dan juga Albani (As-Silsilah Ash- 
Shahihah, no. 1999). Dia menilainya shahih dan dinisbatkan pada sumber- 
sumbernya. 


"62 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dinikahi oleh Musailamah, lalu dia kembali masuk Islam setelah 
Musailamah tewas.80 


Pada masa Tabiin orang yang mengaku sebagai Nabi adalah Al 
Mukhtar Ats-Tsagafi. Satu abad yang lalu di Iran pada tahun 1233 H 
juga muncul orang yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Mirza Abbas. Dia 
meninggal dunia di Palestina pada tahun 1309 H. Di Sudan juga muncul 
Nabi palsu yaitu Mahmud Muhammad Thaha. Dia telah menyesatkan 
banyak manusia dan dihukum mati pada tahun 1985 M. 

Dajjal-Dajjal (para pendusta besar) lainnya akan terus 
bermunculan sampai muncul Dajjal terbesar yang buta sebelah matanya. 
Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. 


Imam Ahmad meriwayatkan dalam. Musnadnya dari hadits 
Samurah bin Jundub && bahwa Rasulullah 4 bersabda dalam 
khotbahnya saat terjadi gerhana matahari pada masa beliau, 


PAT NIS OP CI SN AN Ag 
Isa. 
JL 35591 
“Demi Allah, tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai muncul 30 


Dajjal (pendusta besar), yang terakhir adalah Dajjal yang buta sebelah 
matanya.”S1 


Bahasan tentang hal ini insya Allah akan kami uraikan di 
tempatnya. | 


12. Membuat hadits-hadits palsu atas nama Rasulullah 


Di antara tanda akhir zaman adalah tersebarnya hadits-hadits 
palsu yang didustakan atas nama Rasulullah #& dengan tujuan mengotori 
akidah dan membuat kerancuan di tengah masyarakat dalam masalah 





60 Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/87). 
61 HR. Ahmad (A/ Musnad, 5/16). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 63 


agama mereka, dan juga karena tujuan-tujuan lain yang bermuatan 
politis, fanatisme atau kesukuan. Nabi #£ telah memperingatkan 
umatnya akan bahaya para pendusta besar tersebut agar tidak terjebak 
dalam tipu daya mereka yang keji yang dapat menyebabkan 
penyimpangan dan kesesatan. 


Disebutkan dalam shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah &, 
dia berkata: Rasulullah #& bersabda, 


NP PAN Ine 
ea 

“Di akhir zaman nanti akan muncul para Dajjal pendusta besar. 
Mereka akan menyampaikan kepada kalian hadits-hadits yang belum 
pernah kalian dengar dan tidak pula didengar oleh ayah-ayah kalian. 
Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Jangan sampai mereka 
menyesatkan kalian dan menggoda kalian.” 


Dalam riwayat lain disebutkan: Nabi # bersabda, 
SNI aa yah Adji OPS YM Ai 3 
Ip KAI ag NN CST YG SS - Uu 
“Di kalangan terakhir umatku akan muncul orang-orang yang 
menceritakan kepada kalian hadits-hadits yang belum pernah didengar 


oleh kalian dan ayah-ayah kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap 
mereka, jangan sampai mereka menyesatkan dan menfitnah kalian.”? 


62 HR. Muslim (6 & 7, pembahasan: Mugaddimah, bab: Larangan Mengambil 
Riwayat dari Orang-orang Dha'if dan Berhati-Hati Ketika Meriwayatkannya). 


64 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 

















Oleh karena itu, identitas pertama kelompok muslim adalah jujur 
dalam berbicara dan teliti dalam menyampaikan sesuatu serta berbicara 
dengan teratur. Adapun dusta dan melakukan pengkaburan serta 
merekayasa sesuatu adalah tanda-tanda orang munafik. 


Apabila dusta secara umum merupakan perbuatan hina yang 
dapat menimbulkan kerusakan pada hati pelakunya, maka dusta secara 
khusus atas nama agama Allah juga termasuk salah satu kemungkaran 
paling keji. Sebabnya adalah karena menisbatkan sesuatu kepada Allah 
atau kepada Rasul-Nya yang tidak diucapkannya. Ini merupakan jenis 
dusta yang pada hakekatnya sangat tercela dan berakibat fatal. 


Disebutkan dalam sebuah hadits dari Al Mughirah bin Syu'bah 
#&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


4 


SSL GT. X0 - $ LA ar G3 Pagi sd 
5 Pd 3 PU Gd” 
JI CP Shaaa yaa 
“Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan 


berdusta atas nama orang lain. Barangsiapa berdusta atas namaku 
secara sengaja, silahkan menempati tempat duduknya di Neraka.” 


— Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi & bersabda, 
- 2 Pa 5 ja tg “ Ra P1 5 Si PL ena at 


“Barangsiapa menceritakan dariku suatu hadits yang menurutnya 
dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta.”58 


Termasuk dusta dalam jenis ini adalah bid'ah yang dibuat orang- 
orang bodoh yang mereka nisbatkan kepada agama Allah, yaitu hal-hal 
yang direkayasa dalam agama yang tidak ada dasarnya sama sekali, 


63 HR. Al Bukhari (37130, pembahasan: Jenazah, bab: Ratapan terhadap Jenazah 
yang Dimakruhkan), Muslim (no. 4, pembahasan: Mukadimah, bab: Larangan 
Berdusta atas Nama Rasulullah ): dan At-Tirmidzi (no. 2664 pembahasan: Ilmu, 
bab: Orang yang Meriwayatkan Hadits yang Menurutnya Hadits Tersebut Palsu). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 65 





yang karena perbuatan ini orang-orang awam menjadi sesat dan mereka 
menyangkanya sebagai agama padahal hanya kedustaan dan penistaan 
terhadap agama. 


Oleh karena itu, Rasulullah & memberi peringatan keras agar 
kita tidak mengekor di belakang para pendusta agama supaya kita tidak 
terjerumus dalam perangkap mereka. Hanya Allah-lah yang bisa 
dimintai pertolongan. 


13. Keluarnya api dari Hijaz yang menerangi leher-leher 


' onta di Bushra 


Nabi 8 mengabarkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah 
keluarnya api dari negeri Hijaz yang menerangi leher-leher onta di 


'Bushra. Bushra adalah nama kota di Syam di kawasan Hauran yang 


jaraknya dari Damaskus 3 Marhalah. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah # 
bersabda, 


3 aa Ja PN Ie Ni SBN pi #Y 
Gran BY! 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai api keluar dari negeri 
Hijaz yang menerangi leher-leher onta di Bushra. "64 

Tanda besar ini telah terjadi. Api keluar dari negeri Hijaz 
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah #£, yaitu pada tahun 654 H, 
sebagaimana yang disabdakan Al Hafizh Ibnu Katsir dalam kitabnya A/ 


' Bidayah wa An-Nihayah, dia berkata, “Pada tahun 654 H api muncul 


dari negeri Hijaz yang menerangi leher-leher onta di Bushra, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadi: shahih. Masalah ini telah 





64 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 2902 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak Akan Terjadi Sampai 
Api Muncul dari Tanah Hijaz). 


66 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











dibahas secara panjang lebar oleh syeikh Al Hafizh Syihabuddin Abu 
Syamah Al Magdisi dalam kitab-nya Adz-Dzail wa Syarhihi. Dia 
meminta agar dikirim banyak buku dari Hijaz ke Damaskus yang 
membahas tentang api tersebut yang terlihat jelas dengan mata dan 
bagaimana api itu keluar ....... 


Intisari dari uraian Abu Syamah adalah bahwa dia berkata, 
“Beberapa buku dari Madinah tiba di Damaskus yang isinya membahas 
tentang keluarnya api di negeri Madinah pada tanggal 5 Jumadal 
Akhirah tahun 654 H. Buku tersebut ditulis pada tanggal 5 Rajab dan 
api masih terus menyala. Dan buku tersebut sampai kepada kami pada 
tahun 10 Sya'ban.” 


Kemudian dia berkata, “Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal 
Sya'ban tahun 654 H, beberapa buku dari Madinah sampai ke kota 
Damaskus. Isinya membahas tentang masalah besar yang membenarkan 
hadits yang terdapat dalam Ash-Shahihain yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurair 


Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dan kemudian berkata, 
“Orang yang aku percaya yang menyaksikan langsung mengabarkan 
kepadaku bahwa dia menulis buku di Taima' dengan penerangan : 
cahaya api tersebut.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Saat itu kami berada di rumah kami 
pada malam-malam tersebut. Meskipun di setiap rumah ada lampu 
penerangan, tapi tidak ada hawa panas meskipun api tersebut sangat 
besar. Ini merupakan salah satu bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah 

Abu Syamah berkata, “Inilah penjelasan yang aku baca dalam 
buku-buku yang sampai kepada kami, 'Pada malam Rabu tanggal 3 
Jumadal Akhirah tahun 654 H, di Madinah terdengar gaung besar lalu 
terjadi gempa hebat yang meretakkan tanah, tembok dan atap, kayu 
dan pintu. Gempa tersebut terjadi silih berganti sampai hari Jum'at 
tanggal 5 bulan Jumadal Akhirah. Lalu muncul api besar di Al Harrah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 67 





dekat Ouraizhah yang cahayanya dapat kami lihat dari rumah-rumah 
kami di kota Madinah seperti berada di rumah kami. Api tersebut sangat 
besar yang nyalanya lebih tinggi dari tiga menara. Lembah-lembah 
mengalirkan api menuju lembah Syadzha yang ada saluran airnya 
sehingga lembah Syazha tidak lagi mengalirkan air. Demi Allah, kami 
melihat rombongan dan gunung-gunung yang memuntahkan api. 
Kawasan Al Harrah menutup jalan yang biasa dilewati rombongan haji 
dari Irak. Api tersebut berjalan hingga sampai di Al Harrah lalu berhenti 
setelah kami ketakutan akan sampai kepada kami. Kemudian dia 
kembali lagi mengalir di Timur dan keluar dari tengahnya lembah- 
lembah dan gunung-gunung api yang memakan batu. Tragedi ini 
merupakan contoh sebagaimana yang dikabarkan Allah dalam Kitab- 
Nya, 


Gea TAP TUANG 
(0 AA 
'Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan 
. setinggi istana'” (Gs. Al Mursalaat (77): 32) 


. Tanah menjadi rata akibat api tersebut. Aku menulis buku ini 
pada hari Kamis bulan Rajab tahun 654 H. Api tersebut semakin besar 
' dan tidak berubah. Ia kembali ke kawasan Al Harrah di @uraizhah di 
jalan yang dilalui rombongan haji dari Irak. Seluruh kawasan Al Harrah 
menjadi api yang menyala-nyala. Kami bisa melihatnya pada malam hari 
dari Madinah seperti lampu-lampu yang dinyalakan rombongan haji. 
Adapun api induknya adalah gunung-gunung api merah. Api induk 
besar yang mengalirkan api berasal dari @uraizhah. Api tersebut terus 
bertambah dan orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, 
Allah menghendaki akibatnya sebagai kebaikan dan aku tidak lagi 
mampu menggambarkan api tersebut.5$ 


Al Hafizh Ibnu Hajar juga menyebutkan sebagian kitab Abu 
Syamah dalam A/ Fath dan mengutip perkataan Al @urthubi dalam At 





65  Lih. AI Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir (hlm. 199-206). 


68  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Tadzkirah, “Api muncul di Hijaz di Madinah. Awalnya adalah gempa 
hebat yang terjadi pada malam Rabu setelah Isya, tanggal 3 Jumadal 
Akhirah tahun 654 H dan terus berlanjut sampai waktu Dhuha hari 


Jum'at lalu berhenti. Kemudian muncul api di @uraizhah di ujung Al 


Harrah yang terlihat seperti negeri besar yang dikelilingi benteng- 
benteng yang di atasnya ada menaranya. Kemudian ada beberapa lelaki 
yang menggiringnya. Setiap kali melewati bukit pasti api tersebut akan 
menghancurkannya dan kemudian akan memunculkan api seperti 
sungai merah dan biru. Gaung suaranya seperti gemuruh petir yang 
menghancurkan batu-batu di hadapannya. Api tersebut berhenti di jalan 
yang biasa dijadikan terminal oleh rombongan dari Irak. Dari api 
tersebut terkumpul sisa-sisa material seperti gunung besar, lalu api 
tersebut berhenti di dekat Madinah. Meski demikian cuaca di Madinah 
tetap dingin. Api tersebut mendidih seperti mendidihnya air laut. 


Sebagian temanku mengatakan, “Aku melihatnya naik ke 
angkasa selama 5 hari. Aku juga mendengar bahwa api tersebut terlihat 
dari Mekkah dan bukit-bukit Bushra.”56 


An-Nawawi yang hidup semasa dengan waktu munculnya api 
tersebut berkata dalam Syarh shahih Muslim, “Pada masa kami api 
muncul di Madinah pada tahun 654 H. Api tersebut sangat besar dari 
arah Madinah Timur di belakang Al Harrah. Berita tentang munculnya 
api ini telah tersiar luas di kalangan seluruh warga Syam.”87 

Siapa saja yang meneliti buku-buku yang membahas tentang api . 
besar ini dan rentetan peristiwa sesudahnya, dia akar mengetahui 
dengan jelas -sebagaimana yang dinamakan pada zaman sekarang- 
bahwa api tersebut merupakan gunung berapi besar yang diiringi 
dengan gempa dahsyat. | 

— Berdasarkan penjelasan para penulis yang menyaksikan 
peristiwa tersebut, kita juga dapat memahami bahwa tragedi besar ini 


66 Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/79). 
67  Lih. Syarh Muslim, karya An-Nawawi (18/28). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 69 











' berpengaruh kuat pada banyak orang karena banyak dari mereka yang 
kembali kepada Allah dan bertobat serta meninggalkan perbuatan 
maksiat, sebagaimana yang dikatakan syeikh Syihabuddin Abu Syamah, 
“. Saat itu seluruh warga Madinah bertobat dan tidak terdengar lagi 
suara rebab dan rebana di dalamnya, dan miras tidak lagi diminum. 
Pada malam itu orang-orang ada yang shalat, membaca Al @ur'an, 
ruku' dan sujud, berdoa kepada Allah #, menyesali dosa-dosanya dan 


memohon ampun atas segala kesalahannya.”68 


Oleh karena itulah kiranya patut disini kami kutipkan sebuah 
syair yang disusun oleh sebagian orang berkenaan dengan tragedi ini. 
Dengan harapan semoga Allah menjadikannya sebagai pelajaran dan 
peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang 
beriman. 


“ PL ?”,.. 8. Pena Ka "4 2. 0. Pn #3 # £ . 
AG EMS Ui YP Ceko rall HSS UG 


PJ 2 


£ 3 - 7 a Pa BOT Ko TAG 
AA EL GA SG GE Us MUI 
#9. "gg aa Ag oa - : « 38 Dian AA atas 
seh INI SE SE US CI MAN ena SAS JIN 


£ G o- 9 Me aa 0 v2. yr. of #0. 2 
Bli gmail 0aP Ka Jala 2 EA GP HA Ma pa 


2 F3 r ' a. Io 7 o 4 Bye N 0 
Sea SP Head hei BP GAS G4 
£, D3 aa aa 0” aa Oi Sa A ed Ne AN - 
ME AN bal iya BL J3 KS 


3 0 £ og Tan 0 0... e. o 85 Dipa 9 8... 
NA Kaka Ja SE 8) DG Ol ea CI Un GAS 


ALS Can Ha MAIN HIU IIA Pad 3 WAK Ga 


ke. “ - “ - 0. ed 
MAA Tea UUS AN PAN GA 


68 Lih. Al Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir (hlm. 202). 


70 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Naa Bi sa 


IS ebi ho WS ID gk oU 
4 P4 PJ o - 0 - » on. » Ea 
Ny PIL Gan al aa MW SA Pr 


4. 3 


£ NI 40 Lari - So » - 04 0 “ mt A 
: #£. Le ia Pa . na kerak ot o £ - o is 
Nol LAI stay PI Ca AS Of OPS HSNI Latul 
AN NA P 3 3. 0 MB Le 0 Le 0 co, 
3 8 
san 


38X s0 LT 


2 CO Ge. 050 Ca 1... 2 0 5 8. 

2 Ia an Ou "30 Da La Hua aa" 0 ce 
3 pra Byit la UI ilaraali hi NA pg 
2 1 0. Pe Dra » 5 Pa Haa Sr ON ar aa 
sea Al Jika Saba SU KY II Seo NA 
3 - - - - o . 3 Big 
Ap II TE HE EU JAN de Joy ee 
"Wahai Dzat yang menghilangkan bencana 
Maafkanlah dosa-dosa kami 
Berbagai musibah telah menimpa kami, wahai Tuhan 
Kami mengadukan kepada Engkau tentang masalah 
Yang kami tidak mampu menghadapinya 
Karena kami berhak untuk mengadukannya 
Gempa bumi dahsyat yang mengguncang 
Siapakah yang sanggup menahannya?! 

Terjadi selama 7 hari mengguncang dan meretakkan bumi 


Pemandangan yang membuat matahari muram 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 71 





Lautan api yang mengalir perahu-perahu di atasnya 
Yaitu hamparan bumi yang terbentang 
Seakan-akan di atasnya ada gunung yang berputar 
Seperti ombak yang menggulung 
Percikan apinya terlempar seperti istana 
Seperti hujan deras yang menyisakan rintik-rintik 
Batu-batu pecah karena api tersebut 
Karena takut, seperti pecahan batu yang bercahaya 
Asap tebal membumbung di angkasa 
Sampai matahari kembali dan asap tersebut tetap membumbung 
Asapnya masih tersisa pada bulan purnama 
Sehingga cahayanya sedikit redup pada malam hari 
Nyala apinya mengelilingi bangunan tinggi 
Hingga bangunan tersebut nyaris roboh ke bumi 
Itulah salah satu bukti mukjizat Rasulullah 1 
Yang dapat diketahui dengan jelas oleh orang-orang berakal 
Dengan Nama-Mu yang terbesar dan tersembunyi 
Ampunilah dosa-dosa kami 
Meskipun dosa-dosa kami besar dan hati kami rusak 
Ampunilah kami, karena semua orang pasti berdosa 
Seperti kaum Nabi Yunus, ketika mereka telah beriman 
Siksaan dihilangkan dari aa dan mereka mendapat nikmat 
Kami umat Muhammad 
Sangat mengharapkan Rahmat dan ampunan-Mu 


Seandainya tidak ada Rasulullah & 


gp) — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Pasti tidak akan ditempuh jalur putih di jalan Allah 
Berilah Rahmat kepada kami dan limpahkanlah Rahmat 
Kepada Nabi terpilih 


Selama di atas mimbar ada kertas tertulis. "9 


14. Terjadinya Pembenaman 


Nabi # mengabarkan bahwa umat Islam akan mengalami 
berbagai macam bencana disebabkan perbuatan maksiat dan dosa yang 
mereka lakukan. Di antara bencana tersebut adalah pembenaman. Ini 
merupakan salah satu tanda yang menunjukan telah dekatnya waktu 
terjadinya. 


Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari &, dia berkata, 
- Tea API, 0 ce Pa Sta ore A4 , Pa Nana 
Cd CAS Te Pe BN aa Ia 
SS 09 SB Sa “JG era SN AJE OK 


Ta 
AI e- 0 PR 


dana pa Lo Gam 2 ybs Ng derek OA Sis KA) 


Pera Be 
2 0 2. 


GA £ ata Bgm 2963 AT at, Er Si Hn 


Rea nu 23 “213 A3 Bapa Dena 9 Bag: Ha 9 

o Ca o - aa aan 

“Rasulullah # muncul di hadapan kami ketika kami sedang 
berbincang-bincang, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian 
perbincangkan? Kami menjawab, 'Kami membahas tentang Hari 


Kiamat. Nabi & bersabda, 'Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi 
sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya ...'” 


69 Lih. A/ Bidayah wa An-Nihayah, karya An-Nawawi (hlm. 203). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 73 





Beliau lalu menyebutnya, "Kemunculan asap, Dajjal, hewan 
melata, terbitnya matahari dari Barat, turunnya Isa putra Maryam, 
Ya juj dan Ma Yuj, tiga pembenaman, yaitu pembenaman di Timur, 
pembenaman di barat dan pembenaman di jazirah Arab sedangkan 
terakhir adalah api yang muncul dari Yaman kemudian mengusir 
manusia ke tempat pengumpulan mereka."70 


Disamping pembenaman, gempa bumi dan gunung berapi 
merupakan tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat, ketiganya juga 
merupakan tanda besar yang dengannya Allah menakuti hamba-hamba- 
Nya dan memperingatkan mereka agar tidak melakukan perbuatan 
maksiat dan dosa, karena dia merupakan salah satu sebab yang 
mendatangkan. Murka Allah dan siksa-Nya secara langsung disamping 
siksa Akhirat yang akan menimpa mereka. 


Diriwayatkan dari Imran bin Hushain #6, bahwa Rasulullah & 
bersabda, 


CS Ah j3 ia, Gama Hiagi et oa 3 Rn 
urea RA PE Br, Ola gb Bi : JG La dag 


“Akan terjadi pembenaman pada umatku, perubahan bentuk 
dan pelemparan (dengan batu).” Maka seorang laki-laki muslim bertanya 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?” Nabi $ menjawab, 

“Bila muncul biduanita (penyanyi), seruling (musik) dan khamer 
dihalalkan.”1! 


Diriwayatkan dari Aisyah &, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, 


70 HR. Muslim (no. 2901 pembahasan: Fitnah, bab: Penaklukan Umat Islam 
sebelum Kemunculan Dajjal): Abu Daud (no. 4311, pembahasan: Malapetaka, 
bab: Tanda-Tanda Hari Kiamat): dan At-Tirmidzi (no. 2184 pembahasan: Fitnah, 
bab: Khasaf. 

71 HR. At-Tirmidzi (no. 2213, pembahasan: Fitnah, bab: Tanda-Tanda Kemunculan 
Al Maskhi Wa Al Khasaf). 

Hadits ini hasan dan memiliki syahid yaitu hadits sesudahnya. 


74 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


3G 


Oa e Haa Not R0 Pan dd Fa Td — A 2 2 . 
KAB SE CI Feng at TANI oh AI SO 
2 2 ? P3 7 0. hg : ag 4 (7 Ld o £ 4 2 8 - 
Son Fi Is| na JB S0 Lai Lag Cs Man) Im) L 


“Di akhir umat ini akan terjadi pembenaman, perubahan bentuk 
dan pelemparan (dengan batu).” Aisyah berkata: Maka aku bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedang di tengah-tengah 
kita masih ada orang-orang shalih?” Nabi & menjawab, “Ya, bila 
perbuatan dosa sudah merebak.”72 


Manusia telah menganggap remeh larangan-larangan Allah dan 
melakukan banyak kemaksiatan. Biduanita dan musik telah merajalela 
dimana-mana, dan miras diminum secara terang-terangan. Janji Allah 
melalui lidah Rasul-Nya benar-benar telah terjadi. Belum jauh dalam 
ingatan kita tentang pembenaman yang terjadi di kota Al Ashnam di 
Aljazair. Begitu pula gempa bumi dan letusan gunung berapi yang terjadi 
berbagai belahan dunia. Semua itu disebabkan karena ulah manusia. 
Kita berlindung kepada Allah dari Murka-Nya dan memohon kepada- 
Nya agar diberi hidayah untuk selalu merenungi tanda-tanda kekuasan- 
Nya dan mengambil manfaat darinya. Sesungguhnya Dia Maha 
Pemurah lagi Maha Mulia. 


15. Peperangan dengan Bangsa Turki 


Di antara tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah 
terjadinya peperangan dengan bangsa Turki (ras Mongol). Rasulullah #& 
menjelaskan ciri-ciri mereka dengan detail. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dari Nabi &, beliau 
bersabda, | 


72 HR. At-Tirmidzi (no. 2186 pembahasan: Fitnah, bab: A/ Khasaf). 
Hadits ini hasan yang diperkuat dengan syahidnya yaitu hadits sebelumnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 75 


“8 NA PPK s0 Nenen z0 SANG 4 2.9 Bana 
BAN NYA 33 ASIN HL G3 NU G3 EL Gi Y 
Na Dan na Be . - 21 o 4? £ 
BAN AN AB ay OS SNI WS pn AH SNI Il 
3 Tai 0, 2 8 - o£ La #3 ng 018. g o- : Lo Pad 
SA ag ASN AP RAS ANN ai 3 Oa Odi 
o - £ Ta sa en 0 2 LA a 2.3 aa - at 
SA Ie RE MAYA Aoa Bia Ab cg 
2. oE Ao AE 0 en 3 - £ Pan Tiga 2. 
AG alah Jaa JO Ol ya al) AI ala OY Olah 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai kalian berperang 
dengan bangsa yang terompah mereka terbuat dari bulu, dan sampai 
kalian berperang dengan bangsa Turki/3 yang bermata sipit, bermuka 
merah, berhidung rata dan wajah mereka seperti perisai. Kalian akan 
mendapati salah satu manusia terbaik adalah yang paling membenci hal 
ini sampai dia jatuh ke dalamnya. Manusia adalah ibarat barang 
tambang. Yang terbaik pada masa Jahiliyah adalah yang terbaik pada | 
masa Islam. Sungguh akan datang pada salah seorang dari kalian suatu 
masa, dimana melihatku lebih disukainya daripada dia memiliki sesuatu 
seperti keluarga dan hartanya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) 


Dalam riwayat Al Bukhari yang lain disebutkan, 


aa aa Ia : 

73 Tentang Turki, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath AI Bari, “Banyak versi 
pendapat tantang asal muasal Turki. Al Khattabi berkata, 'Mereka adalah anak 
cucu Oanthura', salah satu umat Nabi Ibrahim ." 
Kurra' berkata, “Mereka adalah Ad-Dailam, dan ada yang berpendapat bahwa 
mereka termasuk ras Adz-Dzak." 
Abu Aror berkata, “Mereka adalah anak cucu Yafits yang rasnya banyak." 
Wahb bin. Munabbih berkata, “Mereka adalah anak cucuk paman Ya 'juj dan 
Ma 'juj. Setelah Dzulgarnain membangun benteng, sebagian Ya"juj dan Ma 'juj 
tidak ada sehingga mereka ditinggalkan dan tidak ikut bersama kaum mereka. 
Oleh karena itulah mereka dinamakan Turki.” Lih. Fath Al Bari (6/ 104) 


76 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


NN Ke Aa tita a AA AI 3 APA 

Pa PI 9s OLS) Se Ie 2 LI 23 Y 
rab dna ya B0 yg gp Bana pgn an Su Tani 
HI BR OI gr CPI Jksp AYI les to pel 
: KN 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai kalian berperang 
dengan bangsa Ajam yaitu Khuz dan Karman yang merah wajahnya, 
berhidung pesek, bermata sipit, muka mereka seperti perisai dan 
terompah mereka dari bulu." 


Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah & versapda, 
AA 2 ay: AA Ja - LI Esai y 
PI ON HB Oya syah DERAS 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai kaum muslimin 
berperang dengan bangsa Turki yang mukanya seperti perisai. Mereka 
memakai pakaian dari bulu dan berjalan dengan memakai (terompah 
dari) bulu.” 4 


Peperangan dengan mereka telah terjadi sebagaimana yang 
disabdakan Rasulullah #£, yaitu pada awal pemerintahan Bani Umayyah. 
Kaum muslimin meraih kemenangan dalam peperangan tersebut dan 
mendapat banyak ghanimah. 


Peperangan dengan mereka juga terjadi pada masa Ibnu 
Taimiyyah. Dia termasuk orang yang ikut memerangi mereka dan 
memberi semangat kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. 


74 HR. Al Bukhari (3/233, pembahasan: Jihad, bab: Memerangi Orang-Orang yang 
Mengenakan Sya'r, dan bab: Memerangi Orang-Orang Turki): Muslim (no. 2912 
pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak Akan Terjadi Sampai Seorang Pria 
Melewati Kuburan, kemudian Dia Berharap Bisa Menggantikan Posisi Jenazah 
Karena Cobaan yang Dialami): Abu Daud (no. 4303 pembahasan: Malapetaka, 
bab: Memerangi Orang-Orang Turki): At-Tirmidzi (no. 2216, pembahasan: 
Fitnah, bab: Memerangi Orang-Orang Turki: dan An-Nasa'i (6/45, 
pembahasan: Jihad, bab: Memerangi Orang-Orang Turki dan Habasyah). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 77 


Ini merupakan tanda besar karena dia melihatnya secara langsung dan 
sezaman dengan mereka. Dia berkata, “Siapa saja yang melihat orang- 
orang Turki yang diperangi kaum muslimin sejak munculnya Jengis 
Khan, raja terbesar mereka, anak-anaknya dan cucu-cucunya seperti 
Hulago dan lain-lainnya yang kafir, dia tidak akan bisa menggambarkan 
lebih baik dari sifat-sifat tersebut.”75 Yakni telah dijelaskan Rasulullah &. 


Imam An-Nawawi berkata, “Pada masa kami muncul bangsa 
Turki yang disabdakan Rasulullah 8 dengan semua sifat-sifatnya.”76 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Kaum muslimin berperang 
dengan bangsa Turki pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mulanya 
mereka susah ditaklukan sampai akhirnya berhasil dikalahkan secara 
bertahap dan kaum muslimin berhasil mendapat banyak tawanan. Para 
raja bekerja keras dalam hal ini karena kebuasan dan kekerasan mereka, 
sampai mayoritas pasukan Al Mu'tashim ikut di dalamnya. 


Kemudian bangsa Turki berhasil mengalahkan raja dan 
membunuh putranya, Al Mutawakkil, lalu putra-putranya satu demi satu, 
sampai mereka bercampur baur dengan kerajaan Ad-Dailam dan raja- 
raja Samaniyah juga dari bangsa Turki. Mereka berhasil menaklukan 
negeri-negeri Ajam (Non Arab). 


Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut ditaklukkan oleh keluarga 
Sabaktakin dan keluarga Saljuk. Kerajaan mereka meluas sampai Irak, 
Syam dan Romawi. Kemudian sisa-sisa pengikut mereka berada di 
Syam, yaitu keluarga Az-Zanki dan pengikut mereka yaitu keluarga 
Ayyub. Kemudian jumlah mereka semakin banyak dan berhasil 
menaklukkan kerajaan di Mesir, Syam dan Hijaz. 


| Setelah itu keluarga Saljuk diserang oleh bangsa Ghuzz pada 
abad kelima. Mereka meruntuhkan negeri-negeri dan merusak 
kehormatan warganya. ' | 





75  Lih. Al Jawab Ash-Shahih, karya Dr. Safar bin Abdurrahman Al Hawali (2/81). 
76 Lih. Syarh Muslim, karya An-Nawawi (18/38). 


78 —— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kemudian terjadilah tragedi besar yaitu munculnya bangsa Tatar. 
Jengis Khan muncul setelah tahun 600 H dan menyalakan api 
peperangan di dunia, khususnya di kawasan: Timur, sampai tidak ada 
satu negeri pun kecuali terkena kejahatannya. Baghdad runtuh dan 
khalifah terakhirnya, Al Mu'tashim berhasil dibunuh mereka pada tahun 
656 H. Kemudian sisa-sisa mereka terus membuat kerusakan sampai 
generasi terakhirnya yaitu Lang yang artinya “pincang” dan bernama 
Tamer (Tamerlane). Dia menaklukan negeri-negeri Syam dan hidup di 
sana, membakar kota Damaskus hingga temboknya roboh menutupi 
atapnya. Kemudian menyerang Romawi, India dan kawasan-kawasan 
sekitarnya. Masa kekuasaannya berlangsung lama sampai Allah 
menghentikannya dan putra-putranya berpencar di berbagai negeri. 
Mereka berhasil menguasai berbagai kawasan di dunia, sesuai dengan 
sabda Nabi &£, 


oa GE TI 0 KE PA - 
AL Hua Ja D3 
“Sesungguhnya Bani @anthuran adalah bangsa yang pertama 
kali merampas kekuasaan umatku.” 


Yang dimaksud @anthura adalah bangsa Turk.7” 


Akan tetapi perlu ditulis disini bahwa sejumlah besar bangsa 
Turki juga masuk Islam, karena percampuran mereka dengan kaum 
muslimin dan terpengaruh dengan perilaku dan akhlak mereka. Banyak 
manfaat besar yang diperoleh setelah bangsa Turki masuk Islam. 
Mereka mendirikan negara Islam besar yang membuat umat Islam. 
bangga selama beberapa abad. Inilah makna dari sabda Nabi &, 
Ka Pn PAN Kat jatah ya La Doa 


7 HR. Al Bukhari (6/609, pembahasan: Managib, bab: Tanda-Tanda. Kenabian 
dalam Islam). 3 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 79 


“Dan kalian akan mendapati salah satu manusia terbaik adalah 
yang paling membenci hal ini sampai dia jatuh ke dalamnya. Manusia 
adalah seperti barang tambang, yang terbaik pada masa Jahiliyah adalah 
yang terbaik pada Islam.”'8 


"16. Munculnya pendukung-pendukung kezhaliman yang 
menyiksa manusia | | 


Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Rasulullah & 
adalah munculnya bangsa yang zhalim yang menguasai manusia secara 
paksa (menjajah dsb). Mereka mencari pendukung-pendukung untuk 
mempertahankan kekuasaan mereka dengan menteror manusia dan 
menyiksa mereka dengan berbagai bentuk siksaan supaya orang-orang 
disiksa rela dengan kekuasaan zalim mereka. Karena itulah mereka 
selalu mendapat Murka Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. 


Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Abu Hurairah &, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, 


SSI Jas Hah SES Un by Us 
AN Iebla S Ooo Al end 3 ok AI 


“Bila kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat bangsa 
yang di tangannya memegang sesuatu seperti ekor sapi (untuk menyiksa 
manusia). Mereka pergi pada pagi hari dengan mendapat Murka Allah 
dan pergi pada sore hari dengan mendapat Murka-Nya.”79 


Rasulullah # menjelaskan nasib orang-orang zalim yang 
mencambuk  punggung-punggung manusia secara keji untuk 
menyenangkan pemimpin mereka dari kalangan penguasa zhalim. 


78 Lih. takhrij hadits ini dalam hadits sebelumnya pada bab yang sama. 

79 HR. Muslim (no. 2857, pembahasan: Sifat Surga dan Neraka, bab: Neraka akan 
Dimasuki oleh Orang-Orang yang Sewenang-wenang sedangkan Surga akan 
Dimasuki oleh Orang-Orang Lemah) dan Ahmad (A/ Musnad, 2/308 & 323). 


80  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah $& 
bersabda, 


Tn Pala 3 Haa 0422 mol 8-6 07 a 0 £ 6 0 

Pn) USS bls agan P3 Lang HWI Jade Ole 

Ea Kata Tera TIA Karan MP KA KA Se LAN Ka an an 

Pd esa Pad Lo PN ap Ka AI Pa An SAS SEA o 2 uno Es 

GL) Olg Ag) Ulang V9 Cemal lesung Y ABU CN Kosan lS 
NISG NIS G pam Uya Sr gal 


“Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum aku lihat: 
kaum yang menggunakan cemeti seperti ekor sapi untuk memukul! 
manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, yang 
melenggak-lenggok pundak dan pantatnya, dan kepala mereka seperti 
punuk onta. Sungguh mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan 
mencium aromanya. Dan sesungguhnya aroma Surga itu baru akan 
tercium dari jarak perjalanan tertentu.”?0 


Yang sangat menyedihkan adalah bahwa fenomena ini muncul 
di negeri Islam. Banyak pemimpin zalim yang tidak mengetahui sesuatu 
yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Ambisi mereka tiada 
lain hanya mempertahankan status guo mereka. Mereka mencari para 
pendukung yang berperangai buruk dan kejam untuk menyiksa manusia 
dan mencambuk punggung-punggung mereka tanpa mengindahkan 
sabda Nabi &£, 


» 


2. . Hu Paud - 8 0. gi 2 
SAN HA Lia AT 3 AD IR Il 0 


“ 


NP — 


80 HR. Muslim (no. 2128 pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab: Wanita-Wanita 
yang Tidak Berpakaian dan Telanjang dan pembahasan: Sifat Surga dan Neraka, 
bab: Nerakan akan Dimasuki oleh Orang-Orang yang Sewenang-Wenang). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 81 





“Sesungguhnya orang yang menyiksa manusia di dunia akan 
disiksa oleh Allah di akhirat”81 


Di antara takdir Allah adalah masuknya penjara-penjara ke 
Negara Arab yang menerapkan hukum dengan selain hukum yang 
diturunkan Allah, sehingga jelaslah apa yang disabdakan Rasulullah &. 
Dalam penjara tersebut penghuninya dicambuk dengan berbagai jenis 
cambuk dan diterapkan berbagai bentuk penyiksaan yang tidak pernah 
terpikir sebelumnya. Mereka adalah para pencambuk zalim yang lebih 
mirip binatang buas yang berhati batu. Kesenangan mereka hanya ingin 
melihat cemeti melayang ke tubuh orang-orang beriman lalu tertawa 
gelak mendengar jeritan dan rintihan orang-orang terzalimi yang 
mempertahankan akidah dan keisalamannya yang tidak memiliki dosa 
selain hanya mengatakan “Tuhanku adalah Allah. Ada orang yang 
disalib di atas kayu, ada yang wajahnya dimasukkan dalam lemari 
penyiksaan dan cemeti menyayat tubuhnya, ada yang darahnya mengalir 
di dahinya dengan tetap mendengungkan kata “Allah'. 


— Adapun siksaan yang menimpa gadis-gadis muslimah bukanlah 
suatu rahasia lagi. Pena merasa malu menulis tentang kekejian yang 
dilakukan para pendukung kezaliman. Mereka melakukan berbagai 
macam penyiksaan dengan menggunakan teknologi Barat modern, 
seperti mengikat dengan cemeti panas seperti lidah yang menyala-nyala 
dengan menggunakan listrik tegangan tinggi, penyaliban dan berbagai 
siksaan lainnya serta cacian dengan melontarkan kata-kata kotor. Belum 
lagi tindakan asusila yang dilakukan mereka terhadap wanita-wanita 
yang disiksa yang menunjukkan kedengkian dan kebencian mereka 
terhadap Islam dan pemeluknya. Kita memohon kepada Allah agar 
menghilangkan berbagai cobaan ini dan memberi jalan keluar kepada 
umat Islam dari fitnah ini. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi 
Maha mengabulkan doa. 


81 HR. Muslim (no. 2613, pembahasan: Berbuat Kebajikan dan Menjalin 
Silaturrahim, bab: Ancaman Keras bagi Orag yang Menyiksa Orang Lain tanpa 
Alasan yang Benar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya ). 


82 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


17. Hilangnya amanah dan mempercayakan sesuatu kepada 
orang yang bukan ahlinya 


Sesungguhnya amanah merupakan sifat mulia dan salah satu 
akhlak terpuji. Tidak ada yang bisa mengembannya kecuali orang-orang 
pilihan. Allah # memberi perumpamaan tentang beratnya melakukan 
sifat mulia ini, dimana seluruh alam semesta enggan mengembannya. 
Oleh karena itu tidak baik seseorang meremehkannya atau menyiz- 
nyiakannya yang akan menyebabkan hilangnya sifat ini darinya. 


Allah $£ berfirman, 


SE. pe AL Para 


TES IG AG AG KANE y 
Ie 


KO Le KOP yi, 


z 


“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 
langit bumi dan gunung-gunung, maka semuanya: enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 
dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 
zhalim dan amat bodoh.” (As. Al Ahzaab (33): 72) 


Sungguh telah salah total orang yang beranggapan bahwa 
amanah hanya terbatas pada penitipan barang saja. Karena hakekat 
amanah menurut pandangan sang pembuat syariat (Allah 88) adalah 
bermuara pada arti bahwa seseorang merasa bertanggungjawab 
terhadap segala sesuatu yang dipasrahkan kepadanya dan dia merasa 
bertanggungjawab di hadapan Tuhannya. Sebagaimana disebutkan 
dalam hadits Nabi &, 


BA - Bd Mba We TI an PN Pa 
SP Son GA) CI KOYU teh SP Jian eh SS 
3 BA ea Dan Pa LA AIA ak 0 Sa 8 - 
Lah BG aneh SP Jatah Yah 5 MI 3 JR ash 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 83 








AN Oh saka Jl REI elgann OP Lia 2 Le) Ly 


Sa) sasa 


“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah 
pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. 
Seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan diminta 
pertanggungjawaban atas anggota keluarganya. Istri adalah pemimpin 
dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas 
bawahannya. Pembantu adalah pemimpin dalam harta majikannya dan 
dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya. 2 


Dalam hadits lain disebutkan bahwa iman dinafikan dari orang 
yang tidak memiliki sifat amanah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits 
Anas bin Malik #5, dia berkata, 


SA OK SE daa ae Do Ip Eh Us 


SA YA op Yg SUN 


“Rasulullah #& tidak berkhotbah di hadapan kami kecuali beliau 
akan bersabda, "Tidak ada iman (maksudnya imannya tidak sempurna) 
bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi 
orang yang tidak menjaga janjinya” 88 


Nabi 8 mengabarkan bahwa amanah akan diangkat secara 
bertahap. Penghilangan sifat amanah telah terjadi sejak dulu dan 


82 HR. Al Bukhari (8/104, pembahasan: Hukum, bab: Firman Allah, "Taatilah Allah 
dan taatilah Rasul, serta para pemimpin di antara kalian"), dan Muslim (no. 1829, 
pembahasan: Kepemimpinan, bab: Keistimewaan Imam yang Adil dan Sanksi 
bagi Orang yang Melakukan Kriminal). 

83 Hadits ini shahih dan sanadnya jayyid. 

HR. Ahmad (A/ Musnad, 3/135, 154, 210 & 251): Al Baihagi (As-Sunan Al 
Kubra, 6/288) dan lainnya. 


84 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sekarang bertambah dengan kondisi yang memprihatinkan sehingga 
kondisi yang ada dikhawatirkan akan semakin buruk. 


Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman &5, dia berkata, 
“Rasulullah # menceritakan dua hadits kepada kami. Yang satu telah 
aku lihat dan yang satunya lagi masih kutunggu. Beliau menceritakan 
kepada kami bahwa amanah turun di lubuk hati paling dalam, lalu Al 
@ur'an turun dan mereka membaca Al @ur'an dan mengamalkan 
Sunnah. Kemudian beliau menceritakan kepada kami bahwa amanah 
akan dihilangkan. Beliau bersabda, 
ala 23 0 Oa non 83 3 5 PTN ta 2.083 
2 O As LaYI LIS, 33 Inka » Je alus 2 Ly! & 

3 Pa Ha 5 Aa. . ac £ 0G ng s3 0 0 La “Ba 
Usil JB A3 Oa VON Ga MIN ae SSS ya mpg 
at S3 2 ore 2 0 3 Ga Ca o Ta 0 26 Sa A3 
e Ke b Ad ag ya NB Ioi Ole) Ie A3 Jomadi Jia 
KAS Y OS AI merah Abe Ae EN Sab ASI 

8, 


PP a 2 g 3 2 at 1 ari Ita Ta 
ONE BOY alih Dae OME SL dB GL BU Sp 


z 


1» 


- 


3 


aa “ . Ya Sai ra 3. To f K . 8 £ Ea & #0 f .. 8 

tita 43 Gg calasi Lag corklor # Je b Jl (SP laal Ye) 
- - 

9 100 e 0 5 


Olah ya IS ak 


“ 


Amanah akan dicabut. Seseorang tidur lalu bangun dengan 
dicabutnya amanah dari hatinya, dan hanya tersisa bekasnya seperti sisa 
waktu yang sedikit. Lalu dia tidur sebentar dan amanah dicabut dari 
hatinya, dan bekasnya hanya tersisa seperti bengkak pada kaki karena 
bekas air lalu menimbulkan nanah dan kemudian lenyap tanpa berbekas 
apa pun. Kemudian dia mengambil kerikil dan menggulingkannya 
dengan kakinya lalu keesokan harinya orang-orang saling menjualnya. 
Nyaris tidak ada seorang pun yang bisa berbuat amanah. Sampai- 
sampai dikatakan "Sesungguhnya di kalangan Bani fulan ada seorang 
laki-laki yang amanah! dan sampai-sampai dikatakan kepada seorang 
laki-laki, "Alangkah kuatnya dia! Alangkah cerdasnya dia! Alangkah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 85 


pandainya dia!" padahal dalam hatinya tidak ada keimanan meskipun 


Li 


sebesar biji sawi'. 


Hudzaifah berkata, “Aku telah mengalami suatu masa dimana 
aku tidak peduli siapa yang aku baiat. Bila dia seorang muslim, dia pasti 
akan dikembalikan kepada agamanya. Bila dia orang Nashrani atau 
Yahudi, dia pasti akan dikembalikan kepada hasil perbuatannya. 
Adapun sekarang, aku tidak akan membaiat salah seorang dari kalian 
kecuali si fulan dan si fulan.”84 | 


Dalam hadits lain disebutkan: Rasulullah # mengabarkan kepada 
kami bahwa hilangnya amanah merupakan salah satu tanda kiamat. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #5, dia berkata, 
So 20 a 8... 0 - Peni or A H3 8 3 PP 
ag Lor BBI Dab galema Bela Ala AI elo (rh Lai 
Sea ea ata A4, and y AL PAN aa ena 8 cor 
ang dls AN le 3 Jam) Cakad SSL Aa las ana 
en AR Ra ON te AI aa 
ban JEI IJE K3 JUL ga ini Yan Jas ab 


ana - atu PN BP MNC Gaga PAP PN t 0-0 or 
1JB keladi 2 Sila AG Gal 1JE ce A3 Ih ra 
Bela B2 ae - 5 De LP ENAK 2 DG ea s G PN Na 
GS IE KALA SG MUI eka BB JEC 
EN J3 dal 3 IAIN 4 ISI JG Sah 


“Ketika Rasulullah #& sedang duduk di suatu majlis untuk 
menceritakan hadits kepada sekumpulan orang, seorang laki-laki badui 
datang lalu bertanya, 'Kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah # tetap 
melanjutkan perkataannya sampai sebagian orang berkata, 'Beliau 
mendengar apa yang dikatakan orang badui tersebut tapi membenci apa 
yang dikatakannya. Sebagian mereka berkata, 'Beliau tidak 
mendengarnya'. Setelah selesai bicara, beliau bertanya, Di manakah 


84 HR. Al Bukhari (7/188, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Amanat Diangkat): 
dan Muslim (no. 143 pembahasan: Iman, bab: Amanat dan Iman Diangkat dari 
Hati dan Kemunculan Fitnah di Dalam Hati). 


86 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


orang yang bertanya tentang Hari Kiamat tadi? Laki-laki tersebut 
menjawab, 'Akulah orangnya, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Bila 
amanah telah lenyap, tunggulah datangnya Hari Kiamat. Laki-laki 
tersebut bertanya, 'Bagaimana amanah itu lenyap?' Beliau menjawab, 
'Bila sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah 
datangnya Hari Kiamat.”85 | 


Dalam hadits ini Rasulullah # menjelaskan. hal penting yans 
termasuk salah satu arti amanah yang luas, yaitu meletakkan sesuatu 
pada tempatnya yang sesuai dan cocok dengannya. Jadi, jabatan tidak 
boleh diberikan kecuali kepada orang yang ahli di bidangnya. Tugas juga 
tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang layak dan kapabel di 
bidangnya. Bila neraca ini telah rusak dan sesuatu diserahkan kepada 
orang yang bukan ahlinya, maka amanah telah lenyap dan kiamat telah 
dekat. 


Kita telah menyaksikan berbagai cobaan besar yang menimpa 
umat Islam. Urusan kaum muslimin dikendalikan oleh orang-orang 
diktator yang tidak peduli terhadap orang beriman dan orang dzimmi. 
Ambisi mereka hanyalah melampiaskan nafsu syahwat dan kesenangan, 
menyebarkan bid'ah dan kemungkaran serta memanfaatkan jabatan 
untuk mengeruk keuntungan pribadi bagi mereka dan kerabat mereka 
yang fasik dan pendosa. Padahal nepotisme hanya boleh untuk orang- 
orang yang layak dan kapabel di bidangnya yang termasuk orang-orang 
saleh dan bertakwa. 


Imam Al Ourthubi berkata, “Apa yang dikabarkan Nabi 8 dalam 
bab ini secara umum telah terjadi secara merata di tengah-tengah 
masyarakat. Urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yang 
menjadi pemimpin orang-orang yang paling rendah di antara mereka, 
dan khianat serta dekadensi moral merajalela di tengah masyarakat.” 





85 HR. Al Bukhari (14/116, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Amanat 
Diangkat, dan pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Ditanya tentang Suatu Ilmu 
Kemudian Dia Sibuk Berbicara lalu Melanjutkan Pembicaraannya). 


“Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 87 

















Bila fenomena ini telah merajalela pada masa imam Al @urthubi, 
maka bagaimana pada zaman sekarang dimana kebodohan merajalela, 
iman lemah dan ketakwaan lenyap dari hati?! Sampai-sampai manusia 
tidak lagi peduli dengan agama mereka dan orang yang menjadi 
pemimpin mereka. Kita berlindung kepada Allah dari Murka-Nya. 
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung. 


18. Taklid dan mengikuti tradisi umat-umat sebelumnya 


Di antara fitnah terbesar yang menimpa umat Islam adalah 
fitnah taklid buta dan menyerupai tradisi musuh-musuh Islam secara 
umum dan akhlak orang-orang Yahudi dan Nashrani secara khusus. 
Tidak diragukan lagi bahwa terjerumus dalam taklid buta adalah 
kemunduran dari dalam dan tertipu dengan penampilan palsu serta 


| kekal dalam kekotoran hawa nafsu dan syahwat. 


Apabila umat Islam jauh dari sumber kemuliaannya dan 
mengadopsi budaya umat-umat yang sesat, ketahuilah bahwa kiamat 
telah dekat. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah & 
bersabda, 


20 To 28 .0 5 5 2 Pn A5, s 2, - 
pe Vai el oi Kah A ist PA 2 ya Y 


2 


Na TON P3 un. Bin ip “ani Tn Pn Pa 


Ken y 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai umatku mengadopsi 
budaya umat-umat sebelumnya jengkal demi jengkal dan hasta demi 
hasta”. Kemudian beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, seperti bangsa 


88 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Persia dan Romawi?” Nabi # menjawab, “Siapakah bangsa selain 
mereka?P'6 


Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri # bahwa Rasulullah & 
bersabda, 


Be 
yen La 533 satu as : opa GA 
LA Jb CAN, 3.33 ca dn es 2 AN ra 


“Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum 
kalian jengkal demi jengkal dan hasta demi hasta, hingga seandainya 
mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikur' 
mereka.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan 
Nashrani?” Nabi # menjawab, “Siapa lagi (kalau bukan mereka)?! 


Jengkal, hasta dan masuk ke dalam lubang yang disebutkan Nabi 
# dalam sabdanya hanyalah isyarat akan kerasnya taklid terhadap umat- 
umat sesat tersebut. Apa yang telah diperingatkan Nabi ini mayoritasnya 
telah terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Karena banyak orang- 
orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam justru membesar-besarkan 
segala sesuatu yang berbau Barat dan mendewa-dewakan segala 
peradaban asing. Mereka berpendapat bahwa peradaban modern 
bersumber dari Barat dan membandingkan antara peradaban tersebut 
dengan kehidupan yang menyedihkan di lingkungan mereka, sehingga 
terjadilah kemunduran disebabkan sikap mereka yang merasa lemah. 


| Oleh karena itu, agama Islam melarang keras taklid buta, karena 
agama Islam memberi perhatian serius dalam membentuk pribadi 
muslim yang kuat yang bangga dengan akhlak dan agamanya dan peduli 
dengan orang lain. Islam melarang pemeluknya tenggelam dalam 
peradaban umat lain. 


86 HR. Al Bukhari (8/151, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Sabda Nabi 
"Sungguh kalian akan mengikuti budaya orang-orang sebelum kalian", dan 
Muslim (no. 2669, pembahasan: Ilmu, bab: Mengikuti Budaya Yahudi dan 
Nashrani). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 89 





Karena alasan inilah Allah 8 melarang orang-orang beriman 
menyerupai orang-orang Yahudi, sampai dalam hal berdoa. Umat Islam 
tidak boleh mengekor mereka dalam redaksi doa agar orang-orang 
beriman memiliki doa tersendiri dengan gaya bahasa khusus yang tidak 


menyerupai selain mereka. 


Allah # berfirman, 


PA Calai SA NABI KY NA . 3 
AI 1935 565 WAS I Ipar Ol CB 
- 
AV IE LAN, Trial, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 
(kepada Muhammad), 'Raa'ina', tetapi Katakanlah, 'Unzhuma' dan 


'dengarlah', dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (As. 
Al Bagarah (2): 104) 


Orang-orang Yahudi berdoa dengan menggunakan kata 
“Raa'ina” dari kata “Ar-Ri'ayah". Allah 8 melarang kita menyerupai 
mereka, karena orang-orang Yahudi yang terkutuk selalu mengucapkan 
kata-kata kotor dan keji dengna tujuan menjerumuskan kaum muslimin 
dalam keburukan tanpa mereka sadari, atau supaya orang-orang Yahudi 
mendapat jalan untuk mencaci maki Nabi #. Maka Allah 35 menyuruh 
mereka mengganti kata-kata tersebut dengan sinonimnya yang artinya 
sama tapi orang-orang Yahudi tidak akan bisa merubahnya sesuai 
keinginan mereka yang hendak menyakiti Nabi 88. Dengan tidak 
rnenyerupai orang-orang Yahudi dalam hal-hal kecil, maka orang-orang 
Yahudi tidak akan bisa mewujudkan tujuan mereka hina. | 


Bila umat Islam bangga dengan dirinya sendiri, memiliki 
kekuasaan yang kuat dan mewarnai kehidupan mereka dengan nilai-nilai 
Islam baik dalam keagamaan, sosial, ekonomi, keilmuan dan politik, 
maka mereka akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengajak kepada 
kebenaran sehingga peradaban-peradaban lama akan tunduk 
kepadanya. | 


90 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Umat Islam tidak menjadi lemah dan terjajah kecuali setelah 
mereka memutuskan hubungan dengan keislaman mereka dan 
kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Mereka beranggapan - 
baik karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu- bahwa taklid kepada 
Barat dan Timur merupakan jalan menuju kemajuan. Demam taklid ini 
terus menggiring mereka menuju kemunduran sampai kepada 
kerapuhan jiwa pengosongan nilai-nilai Islam. 


Inilah yang diisyaratkan Nabi # dalam sabdanya yang 
menjelaskan kepada umatnya tentang akibat taklid buta dan pengaruh 
buruknya, 

00 7 6G “Ge, go. 
MEN 

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan 

mereka.”81 


Ustadz Muhammad Asad berkomentar tentang masalah taklid 
ini, dia berkata, “Problema yang dihadapi umat Islam sekarang adalah 
seperti problema yang dihadapi musafir yang sampai di persimpangan 
jalan. Dia bisa tetap berdiri di tempatnya tapi akan mati kelaparan. Dia 
bisa memilih jalan yang di atasnya terpampang tulisan “Menuju kota 
Barat', tapi saat itu dia harus mengucapkan selamat tinggal terhadap 
masa lalunya untuk selamanya. Dia juga bisa memilih jalan yang di 
atasnya terpampang tulisan “Menuju hakekat Islam'. Inilah jalan satu- 
satunya yang disukai orang-orang yang percaya dengan masa lalu 
mereka dan mampu mengembangkan diri menuju masa depan yang 
cerah.”28 | 


Umat Islam wajib membuang taklid dan merasa bangga dengan 
agamanya serta merasa memiliki keistimewaan daripada orang yang 


87  Sanad hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 2/50 & 92, dengan sanad shahih), dan Abu Daud (no. 
4031, pembahasan: Pakaian, bab: Mengenakan Pakaian Umum). 
Hadits ini merupakan riwayat Abdullah bin Umar . 

88 | ih. perkataan Muhammad Asad dalam kitabnya "Jalan menuju Makkah". 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 91 








tidak beragama seperti agamanya. Dia harus percaya diri dan memiliki 
kepribadian dan tidak mau tenggelam dalam budaya orang lain. Dia 
harus berhati-hati jangan sampai termasuk orang yang mengikuti tradisi 
kaum Yahudi dan Nashrani lalu menipu dengan penampilan palsu. 


Maksud hadits ini adalah bahwa kita wajib berhati-hati dan selalu 
waspada terhadap musuh-musuh Allah, khususnya orang-orang Yahudi 
dan Nashrani, karena orang-orang Yahudi merupakan bangsa yang keji 
dan suka membuat kerusakan. Tidak satu pun aliran yang menyimpang 
dari jalan Allah kecuali di belakangnya ada orang-orang Yahudi atau 
anak cucu mereka: mulai dari Abdullah bin Saba' -orang Yahudi 
pendiri sekte yang mengkultuskan imam Ali bin Abi Thalib #-, Al Ja'd 
bin Dirham dan Jahm bin Shafwan. Mereka adalah thaghut-thaghut 
mayoritas aliran bid'ah. Guru mereka adalah cucu Ibnu Al A'sham yang 
menyihir Nabi $&. Selanjutnya adalah kakek Al Abid bin Abdullah bin 
Maimun bin Al @adah dan keturunannya yang mengklaim memiliki 
hubungan nasab dengan Fatimah & dan pendiri aliran sesat. Pendirinya 
adalah orang-orang Yahudi. Dan terakhir adalah Free Masonry yang 
menyerang masyarakat kelas atas dengan berbagai macam kemewahan, 
kesenangan, hura-hura, mabuk-mabukan, zina, riba dan memisahkan 
agama dari Negara. Setelah mereka, seluruh penganut agama mengikuti 
tradisi orang-orang Yahudi dalam pembuatan konstitusi yang 
bertentangan dengan hukum Allah, sampai runtuhnya khilafah Islamiyah 
dan pelenyapan hukum Allah serta menyerupai mereka dalam 
mengamalkan sebagian kitab Allah dan meninggalkan sebagian lainnya. 
Padahal kekufuran ini akan menyebabkan kehinaan dalam kehidupan 
dunia sebelum akhirat. 


Meski demikian, umat Islam adalah umat yang dirahmati 
meskipun mereka dicoba dengan menyerupai orang-orang Yahudi dan 
Nashrani, dan meskipun orang-orang Free Masonry menyerang umat 
Islam dengan ideologi dan kesesatannya. Karena Allah #£ menangkalnya 
dengan dua hal, yaitu: 


92 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Pertama, akan selalu ada golongan yang mendapat pertolongan 
yang membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang- 
orang yang menghinakan dan menentang mereka sampai datang 
kehendak Allah. 


Kedua, Allah 8 akan menjaga agama-Nya dengan mengangkat 
orang yang memperbarui agama-Nya yang akan menghancurkan 
penyelewengan yang dilakukan orang-orang sesat, penyebar aliran 
. menyimpang dan rekayasa orang-orang bodoh. Disamping itu nikmat 
yang diberikan kepada kita adalah dipeliharanya Al @ur'an yang 
merupakan sumber kemuliaan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan 
akhirat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


19. Munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi 
telanjang 

Di antara tanda kiamat yang dikabarkan Nabi & adalah 
munculnya wanita-wanita yang meninggalkan pakaian ketakwaan yang 
menjaga kehormatan dan rasa malu. Mereka memakai pakaian ketat 
yang menampakkan lekuk tubuh dan pakaian tipis yang menampakkan 
“warna kulit. Mereka memamerkan aurat saat duduk dan berjalan tanpa 
mempedulikan orang-orang rendah yang menatap mereka. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, | 


AN NS tan pa gp Ad AB at aa Dp 
Aan SIA kh TANS LAS Bh KA Up Oa jai 
K3 Oh GA) Dami Y) di jg Y andi sd un 
| MS GUS Basa Ha aa 
“Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum aku lihat: (a) 
Kaum yang memiliki cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 93 





untuk memukul manusia, dan (b) wanita-wanita yang berpakaian tapi 
telanjang dan melenggak-lenggokkan bahu serta pantat, kepala mereka 
seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan 
mencium aromanya, padahal aroma Surga itu baru akan tercium dari 
perjalanan sekian dan sekian. ”89 


Nabi & menyebut perempuan golongan ini sebagai perempuan 
yang berpakaian tapi telanjang: karena mereka memakai pakaian tipis 
yang menggambarkan bagian bawah mereka. Secara luar mereka 
berpakaian tapi pada hakekatnya mereka telanjang, atau mereka 
membuka sebagian tubuh mereka dan menutupi sebagian lainnya. 


Nabi & juga menggambarkan bahwa mereka menyimpang dari 
kebenaran dan ketaatan kepada Allah karena tidak mau memakai 
pakaian yang menutup aurat dan menjaga kehormatan. 


Mumiilaat adalah wanita-wanita yang mengajak wanita-wanita 
lain untuk mengikuti perbuatan mereka yang rusak dan tidak 
mengindahkan rasa malu. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya 
adalah wanita-wanita yang berjalan lenggak-lenggok dengan 
menggoyangkan pinggul dan bahu supaya kaum lelaki melirik mereka 
sehingga terjadi fitnah dan keburukan. 


Beliau juga menggambarkan bahwa kepala mereka seperti 
punuk onta, karena mereka memperbesar rambut kepala mereka 
dengan mode sisir atau dengan menyambung rambut. 


Yang menyedihkan adalah bahwa banyak wanita muslimah yang 
terkena penyakit berbahaya ini. Mereka tidak cuma berpakaian tapi 
telanjang, tapi benar-benar telanjang karena membuka rambut, dada, 
paha dan leher yang membuat jijik orang-orang yang memiliki jiwa 
bersih. Kondisi mereka semakin parah karena hobi mereka 
memamerkan aurat, melakukan tindakan amoral, mendengar musik- 





89 Hadits ini shahih. 
HR. Al Bukhari. 


094 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


musik tarian dan lagu-lagu cabul, berdesak-desakan dengan kaum lelaki 
di tempat perbelanjaan atau di rumah-rumah. Mereka melakukan 
berbagai macam Tabarruj, tindakan pornografi dan kecabulan. 


Semua yang digambarkan Nabi & telah benar-benar terjadi dan 
— melanda umat Islam. Berbagai golongan penghuni Neraka telah muncul 
dan kita hanya menunggu terjadinya kiamat. Kita berlindung kepada 
Allah dari Murka dan siksa-Nya. 


20. Budak perempuan melahirkan tuannya dan orang-orang 
yang dulunya telanjang kaki, telanjang tubuh, miskin, 
menggembala kambing berubah menjadi orang-orang yang 
berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan 


Di antara tanda-tanda kiamat yang telah muncul sebagaimana 
disabdakan oleh Nabi # adalah adalah budak perempuan melahirkan 
anak yang akan menjadi majikannya, manusia berlomba-lomba dalam 
mendirikan bangunan megah nan tinggi dan mendekorasi rumah-rumah. 
Padahal sebelumnya mereka telanjang kaki dan hidup di tenda-tenda 
bulu dengan menggembala kambing dan onta. 


Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab #5 dalam hadits panjang 
tentang malaikat Jibril #4 dan pertanyaannya tentang Islam, Iman dan 
Ihsan serta Hari Kiamat. Jibril #8 bertanya kepada Nabi &, 


3 Pn - ta £ 0. £ 2, ai - ah Pn”) - 00 Er 
"Jill ya Hb les Jgpemali Co JG Tas 0s sb 
9 an MERAn dina “Ginga sada Aan Be an Ra AB 
Be SF 019 ep33 WNI MS Ol JB NG 2S il 6 :JU 
2 - SS, s Ph en nya 
OI & Odolan led sle) Abd al adi 
“.. Kabarkanlah kepadaku tentang Hari Kiamat!” Nabi & 
menjawab, “ Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.” Jibril Sa 
. berkata, “Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi & 
menjawab, “Budak perempuan melahirkan tuannya, engkau melihat 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 95 





orang yang dulunya tidak memakai terompah, telanjang, miskin "dan 
menggembala — kambing — berlomba-lomba dalam mendirikan 
bangunan” 9 


Maksud penjelasan Nabi $ tentang tanda-tanda kiamat dalam 
hadits ini adalah terbaliknya keadaan dan sesuatu diletakkan tidak pada 
tempatnya yang cocok.. Misalnya seorang anak menjadi tuan dan 
majikan ibunya. Hal ini terjadi ketika Islam telah menyebar luas dan 
orang-orang memelihara gundik sehingga banyak anak-anak yang lahir, 
sehingga posisi seorang laki-laki bagi budak perempuannya seperti 
amajikan ibunya, karena perempuan tersebut menjadi budak ayahnya. 
Mengingat milik ayah juga milik anak, dan begitu pula putrinya, karena 
dia sama-sama keturunan ayahnya. 


Begitu pula orang-orang yang telanjang kaki dan telanjang tubuh 
yang menggembala kambing dan termasuk orang-orang bodoh yang 
berperangai kasar. Ketika zaman telah terbalik dengan berubahnya 
mereka menjadi orang-orang hartawan yang menjadi pemimpin 
manusia. Mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan tinggi 
dan bersaing dalam ' membangga-banggakan kekayaan dengan 
mendekorasi rumah dan memperbanyak rumah, padahal sebelumnya 
mereka orang yang hidupnya nomaden dan tidak punya rumah tetap. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Arti berlomba- 
lomba dalam mendirikan bangunan tinggi adalah, bahwa setiap orang 
yang membangun rumah ingin rumahnya lebih tinggi dari rumah orang 
lain. Bisa juga diartikan sebagai fenomena berbangga-bangga dalam 
menghias dan mendekorasi rumah, atau lebih umum dari itu. Dan 


fenomena ini justru semakin bertambah parah.”?1 





90 HR. Muslim (no. 9 & 10, pembahasan: Iman, bab: Islam, Iman dan Ihsan). 
Ada juga riwayat-riwayat lain dari jalur lain yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Ashabus Sunan. 

91 Lih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/88). 


96 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Nabi # mengabarkan dalam hadits lain bahwa manusia pada 
akhir zaman akan membangun rumah dengan menghiasnya dan 
mendekorasinya seperti memberi corak (motif) pada pakaian. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, 


0,2 AAA O3 0 JA 30 aa 


JA 39 pay Uap Gal & 5 LAI 2 Y 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai manusia membangun 


rumah dengan mengukirnya seperti memberi corak pada pakaian.”?2 


Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hambali berkata dalam Jami' Al Ulum 
wa Al Hikam, “Bila orang-orang yang dulunya telanjang kaki dan 
telanjang tubuh, suka menggembala kambing dan termasuk orang-orang 
bodoh yang berperangai kasar berubah menjadi orang-orang kaya dan 
pemimpin sampai berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan tinggi, 
maka tatanan agama dan dunia akan rusak.” 


Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah shahih Muslim, “Yang 
dimaksud “Budak perempuan melahirkan tuannya' adalah majikannya 
dan pemiliknya. Para ulama berkata, “Hadits ini merupakan informasi 
tentang banyak gundik dan anak-anaknya, karena anaknya 
kedudukannya sama dengan ayahnya, mengingat harta manusia akan 
kembali kepada anaknya. Dia akan bertindak seperti tindakan pemilik 
baik dengan izin ayahnya secara langsung atau dengan tindakan yang 
sesuai adat. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya budak-budak 
perempuan akan melahirkan raja-raja dan posisi budak-budak 
perempuan tersebut merupakan bagian dari rakyat sang raja tersebut. 
“Jadi raja tersebut menjadi tuan dari ibunya dan tuan rakyat lainnya.”98 


92 HR. Al Bukhari (A/ Adab Al Mufrad, hlm. 63, bab: Bangungan, no. 778). 
Para periwayat dalam sanadnya tsigah dan termasuk periwayat Al Bukhari 
kecuali Abdullah bin Muhammad bin Abi Yahya. Dia adalah periwayat tsigah 
sebagaimana dinyatakan oleh Al Hafizh dalam At-Tagrib(hlm. 322). 

938 Lih. Syarh Shahih Muslim, karya An-Nawawi (1/158). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 97 





Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Para ulama baik dulu maupun 
sekarang berbeda pendapat tentang artinya." 


Ibnu At-Tin berkata, "Ada tujuh pendapat tentang hal ini, tapi 
semuanya campur aduk. Aku meringkasnya menjadi empat pendapat 
yang tidak campur aduk satu sama lainnya: : 


Pertama, Al Khaththabi berkata, 'Artinya adalah meluasnya 
Islam dan kaum muslimin: akan menguasai negeri-negeri syirik lalu 
menawan penghuninya. Bila seorang laki-laki memiliki “budak 
perempuan lalu mendapatkan anak darinya, maka posisi anaknya sama 
dengan posisi tuannya karena dia merupakan anak dari tuannya. 


An-Nawawi dan lainnya mengatakan, “Sesungguhnya pendapat 
mayoritas (adalah demikian). Aku mengatakan, “Akan tetapi pendapat 
bahwa maksudnya demikian perlu diteliti, karena budak-budak yang 
melahirkan anak telah ada saat Nabi & bersabda demikian, sedang 
menguasai negeri-negeri syirik dan penawanan penduduknya telah 
terjadi pada masa awal Islam. Maksud dari hadits tersebut menunjukkan 
bahwa hal tersebut akan terjadi menjelang dekatnya Hari Kiamat.” 


Kedua, para majikan akan menjual Ummul Waladnya sehingga 
kepemilikan akan berpindah-pindah sampai yang membeli anak dari 
Ummul Walad itu sendiri tanpa dia sadari. Berdasarkan hal ini, maka 
yang termasuk salah satu syarat kiamat adalah merajalelanya kebodohan 
yaitu ketidaktahuan tentang haramnya menjual Ummul Walad atau 
meremehkan hukum-hukum syariat. 


Ketiga, yaitu sama dengan sebelumnya. 


An-Nawawi berkata, “Artinya tidak hanya seorang anak membeli 
Ummul Walad. Tapi bisa berarti lainnya. Misalnya seorang budak 
perempuan melahirkan anak merdeka yang bukan hasil hubungan 
dengan majikannya melalui hubungan seks yang Syubhat, atau budak 
karena pernikahan atau zina, lalu budak tersebut dijual dalam dua 


98 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





bentuk tersebut secara sah dan dia menjadi memilik orang-orang secara 
berpindah-pindah sampai anaknya atau putrinya membelinya.” 


Keempat, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya 
dengan memperlakukan ibunya seperti budaknya baik dengan 
menghinanya, mencacinya, memukulnya dan memintanya melayaninya. 
Sehingga anaknya dikatakan sebagai majikannya secara majazi. Atau 
bisa pula yang dimaksud orang yang mengajarinya sehingga artinya 
secara hakekat. Menurutku ini merupakan salah satu pendapat secara 
umum. Disamping itu keadaan menunjukkan bahwa yang dimaksud 
adalah rusaknya kondisi dimana kiamat telah dekat terjadinya bila segala 
sesuatu menjadi terbalik. Misalnya orang yang dididik menjadi orang 
yang mendidik, orang yang rendah menjadi orang yang tinggi, dan 
sebagainya. 4 


Menurut kami, bisa juga yang dimaksud adalah ketika terjadi 
perbedaan status. Misalnya anak menjadi pengurus sementara ayah atau 
ibu menjadi orang yang diurus (dinafkahi dsb) dan hal-hal lainnya yang 
termasuk tanggungjawab yang terbalik. 


21. Melegalkan zina, sutera, khamer (miras) dan musik 


Suatu bangsa itu dinilai dari akhlaknya yang mulia, normanya 
yang tinggi, bersih dari najis dan kotoran serta suci dari kehinaan dan 
kerendahan. Oleh karena itulah Islam secara tegas mengharamkan dan 
memerangi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan 
dekadensi moral seperti zina, miras dan musik. 


Nabi # mengabarkan bahwa gejala diminumnya miras secara 
terang-terangan dan merajalelanya perbuatan zina merupakan salah satu 
tanda dekatnya kiamat dan salah satu dari gejala-gejalanya. 





94 HR. Al Bukhari (1/122, pembahasan: Iman, bab: Pertanyaan Jibril tentang Iman, 
Islam dan Ihsan serta Pengetahuan tentang Hari Kiamat). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 99 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik #5, dia berkata menjelang 
wafatnya, “Ketahuilah! akan kuceritakan kepada kalian suatu hadits dari 
Rasulullah #& yang belum diceritakan oleh seorang pun sesudahku. Aku 
mendengar beliau bersabda, 


UN an Ja PST Sa Sp dana Ad Lo) 
Kremes ag a22 HN 33 JEAN Ia Pa Lana usu 
BSN ar sa 


'Sesungguhnya salah satu diantara tanda-tanda kiamat- adalah 
diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, diminumnya miras secara 
(terang-terangan), menyebarluasnya perbuatan zina, jumlah kaum lelaki 
menjadi sedikit dan jumlah kaum perempuan banyak sampai seorang 
laki-laki memiliki 50 isteri” 


Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari #5 bahwa dia mendengar 
Nabi # bersabda, 


0 H ta . rd : . £ 8 T- o 4 c 4 Sa 
0 ii 3 - 0012 3 Ie Te o- Tan aan 
AS ad 2 Ag 2 - an 0. | 
S3 A Dae ha EI 3 Opah Id AN 
0. TA. 
AN P3 IS 2 53 Sai (erogg ca 
“Nanti akan ada dari kalangan umatku yang menghalalkan 
kemaluan (cina), sutera, khamer (miras), musik. Sungguh beberapa 
orang akan turun dekat gunung yang tinggi lalu pergi menemui mereka 


dengan hewan ternaknya —maksudnya fakir— karena kebutuhan, lantas 
berkata, 'Kembalilah menemui" kami besok!" Setelah itu Allah 


95 HR. Al Bukhari (1/28, pembahasan: Ilmu, bab: Diangkatnya Ilmu dan Munculnya 
Kebodohan): Muslim (no. 2671, pembahasan: Ilmu, bab: Diangkatnya Ilmu): dan 
At-Tirmidzi (no. 2206 pembahasan: Fitnah, bab: Tanda- Tanda Hari Kiamat). 


100 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


membinasakan mereka dan menghancurkan gunung tinggi tersebut serta 
merubah kaum yang lain menjadi monyet dan babi hingga Hari 
Kiamat” 6 


Apa yang disabdakan Nabi & telah terjadi. Umat Islam 
mengalami dekadensi moral. Miras diminum dan diberi nama dengan 
selain namanya lalu dijual di negara-negara muslim secara terang- 
terangan tanpa pengawasan. Bahkan yang memprihatinkan pemerintah 
Negara yang bersangkutan menyembunyikan hukuman dari pelaku 
kriminal bila orang tersebut dalam kondisi mabuk. Narkoba dengan 
segala jenisnya tersebar luas di tengah masyarakat. Mereka 
mengkonsumsinya dengan berbagai cara baik dengan memakannya, 
meminumnya, menciumnya atau menyuntikannya ke dalam tubuhnya. 
Bahaya narkoba mengancam masyarakat karena dampaknya sangat 
negatif tiada terperikan: seperti pembunuhan, permusuhan, perbuatan 
keji, penyebarluasan rahasia, pengkhianatan terhadap negara dan lain 
sebagainya. 


Begitu pula fenomena perzinaan yang merajela di tengah 
masyarakat yang menyebabkan menjamurnya rumah-rumah prostitusi 
dan segala sarana yang mendukungnya seperti ikhtilath (campur baur | 
antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim), tarian, gambar- 
gambar merangsang, lagu-lagu cabul dan segala hal yang memancing 
nafsu birahi dan mendorong terjadinya perbuatan keji sehingga umat 
terancam binasa karena perbuatan-perbuatan tersebut. Karena zina 
merupakan penyebab terjadinya penyakit | berbahaya yang merusak 
tubuh dan akan menurun dari ayah kepada anaknya, seperti Syphilis, 


96 . HR. Al Bukhari (6/243, pembahasan: Minuman, bab: Orang yang Menghalalkan 
Khamer dan Memberinya Istilah yang Berbeda, secara Mu 'allag), dan Abu Daud 
(no. 4039, pembahasan: Pakaian, bab: Sutera, secara. Maushu/ tanpa redaksi 
Musik). 
Ath-Thabarani, Al Baihagi dan lain-lain juga meriwayatkannya secara Maushul. 
Apa yang dilakukan Ibnu Hazm yang memvonis dha'if hadits ini adalah tidak 
benar. | 
Lih. komentar Al Hafizh Ibnu Hajar tentang masalah ini dalam Fath" A/ Bari 
(10/45-49). LP 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 101 


kencing nanah dan Aids. Disamping itu zina akan mengancam keutuhan 


rumah tangga dan menghilangkan nasab. Karena manusia pura-pura 


lupa terhadap firman Allah #£, 
5» neha k33 be ray 
KO Sa Lb 5 SA 2, »$ 
“Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Os. Al 
Israa' (17): 32) 


Kemunculan musik dan penghalalannya bukan lagi sebuah 
fenomena yang asing lagi karena telah terjadi sejak masa lalu. Sekarang 
musik semakin berkembang dan beraneka ragam jenisnya. Banyak 
orang yang meremehkan pengharamannya. Bahkan sebagian ulama 
juga ada yang berbuat demikian. Kita memohon kepada Allah agar 
diberi keselamatan. Ancaman pengubahan bentuk, pelemparan dengan 
batu dan penenggelaman akan selalu mengintai selama umat Islam tetap 
menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, yaitu melakukan sesuatu 
yang menyebabkan terjadinya kefasikan dan perbuatan dosa. 


Yang aneh adalah ada sebagian penuntut ilmu yang 
berargumentasi bahwa Ibnu Hazm memvonis lemah hadits tentang 
pengharaman musik, untuk menjustifikasi perbuatan mereka dan 
masyarakat yang menghalalkan musik. Padahal perlu diketahui bahwa 
orang-orang seperti mereka seandainya diajak debat dalam masalah lain 
seperti akidah atau hukum dan lain-lainnya dengan menggunakan 
perkataan Ibnu Hazm, tentu mereka akan mengatakan kepadamu, 
“Pendapat Ibnu Hazm tidak diperhitungkan." 


Sebenarnya orang-orang seperti mereka berpendapat demikian 
karena sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak ada sebab lainnya. 


— Alasanku mengatakan ini adalah karena mayoritas ulama telah 


membantah pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini. Seperti Ibnu Ash- . 


Shalah dalam Mugaddimah-nya dan Ibnul @ayyim yang menjelaskan 


102 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


» 


kesalahan Ibnu Hazm dari enam sisi sebagaimana yang disebutkan 
dalam Tahdzib As-Sunan. 


Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan dan 
ketabahan di atas kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha daa lagi 
Maha Menjawab seruan. 


22. Salam khusus, meluasnya perdagangan, terputusnya 
hubungan kekeluargaan dan kesaksian palsu 


Di antara tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat 
sebagaimana yang dikabarkan Nabi # adalah manusia meninggalkan 
ucapan salam yang disyariatkan Allah 3 kepada hamba-hamba-Nya 
yang beriman yang menyebabkan terjadinya hubungan persaudaraan 
dan saling mencintai. Mereka mengucapkan salam sebatas untuk saling 
mengenal saja. Tanda-tanda lainnya adalah hati manusia cenderung 
pada dunia dengan mengumpulkan banyak harta sehingga orientasi 
mereka hanya kepada urusan materi semata, seperti perdagangan 
(bisnis) dan lain sebagainya. Kemudian tanda lainnya adalah terputusnya 
hubungan kekeluargaan (silaturrahim) yang Allah memerintahkan untuk 
menyambungnya, lalu tanda lainnya adalah banyak terjadi kesaksian 
palsu dan kebohongan agar dapat memakan harta manusia dan 
merampas hak mereka secara batil. Di sisi lain kesaksian yang benar 
dan ucapan yang benar malah disembunyikan. 


Disebutkan dalam hadits shahih dari Tharig bin Syihab, dia 
berkata, 


Pi PI AAA NUN TO tap PS Pan o- -9 
Ia ean sai 3 IS CJery along (Lu gor Nae us S 
(aah BE, AN ng dll Sl Us Ka na Ea Ar: 
pg He AN ee Te SG 1G 3 am 
Ai Bak 10 AI A8 TG DE ls dana 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 103 





LARI Cak JUS diula dai HJ Ips a3533 GB 3 


"38. 0x0 - 


ea ar Mena ae Tea ea 
3 be . ap aw Us at Bb 
sn sea HI BLN ea Gg ol ag 
BAE tan BG AI gih SEA Je 
Ha abi GA 


“Ketika kami sedang duduk bersama Abdullah —yakni Ibnu 
Mas'ud—, datanglah seorang laki-laki lalu dia berkata, "Gamat telah 
dikumandangkan'. 


Maka dia (Ibnu Mas'ud) berdiri dan kami ikut berdiri. Ketika kami 
masuk masjid, kami dapati ada orang-orang yang sedang ruku di bagian 
masjid terdepan. Lalu dia takbir dan ruku dan kami ikut ruku. Lalu kami 
berjalan dan mengikuti seperti yang dilakukannya. Lalu ada seorang laki- 
laki yang lewat dengan terburu-buru seraya" berkata, "Wahai Abu 
Abdirrahman, alaikas-salam'. | 


Maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Maha Benar Allah dan benarlah apa 
yang disabdakan Rasul-Nya'. 


Setelah kami selesai shalat dan pulang, dia masuk menemui 
keluarganya, lalu kami duduk dan sebagian kami berkata kepada 
sebagian lainnya, "Tidakkah kalian mendengar jawabannya terhadap 
laki-laki tersebut, "Maha Benar Allah dan Rasul-Nya telah 
menyampaikan? Siapakah di antara kalian yang mau bertanya 
kepadanya?' 


Maka Tharig berkata, 'Akulah yang akan bertanya kepadanya". 


Lalu Tharig menanyakan kepada Ibnu Mas'ud saat dia keluar. 
Maka Ibnu Mas'ud menceritakan hadits “dari: Nabi #& bahwa beliau 
bersabda, "Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada salam 


104 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





khusus, meluasnya perdagangan sampai seorang isteri membantu 
pemniagaan suaminya, terputusnya hubungan kekeluargaan, kesaksian 
palsu, disembunyikannya kesaksian yang benar dan mangan 
pena” 11 


Maksud sabda Nabi & tentang “Salam khusus” adalah bahwa 
seorang laki-laki hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang 
dikenalnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadits lain dari Abdullah 
bin Mas'ud #5, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 

F On an Ng s Pangan £ 6 20, £ 9 a 
BA AS di SS II ALAN BIS Op ol 

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah bila salam 
hanya diucapkan untuk perkenalan.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, 


"4 


BAN Ae SEA Te EP also ol 
“Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada orang lain. Dia 
tidak mengucapkan salam kepadanya kecuali untuk perkenalan.””8 


Kita telah menyaksikan terjadinya fenomena ini sesuai yang 
diinformasikan Nabi #&. Bahkan semakin bertambah parah dan 
akibatnya semakin buruk. Orang-orang telah meninggalkan salam Islam 
yang menyebabkan terputusnya hubungan cinta dan menyatunya hati, 
perdagangan meluas dan orientasi manusia hanya terfokus pada 


91  Sanad hadits ini shahih. 


HR. Ahmad (A/ Musnad, 1/407 &408), Al Hatisami (Majma' Az-Zawa “id, 
7/331) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/445 & 446, dari jalur Basyir bin 
Salman). 
Al Haitsami menisbatkannya kepada Al Bazzar dan Ahmad, lalu dia berkata, 
“Para periwayat Ahmad dan Al Bazzar adalah periwayat-periwayat yang shahih." 
Hadits ini dinilai shahih oleh Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah (no. 647). 

98 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 1/387, 405 & 406). 
Nashiruddin Al Albani mencantumkannya dalam As-Silsilah Ash-Shahihah (no. 
648). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 105 





pengumpulan harta. Sang isteri membantu suaminya mencari nafkah 
dan anak juga membantu ayahnya. Semuanya mengacu pada orientasi 
materi sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat, 


4 aa aa AN Si S3 dlu Ke LAS 


F5 
0, 0 0 


“Sampai seorang laki-laki berangkat dengan membawa hartanya 
ke seluruh penjuru bumi lalu pulang dengan mengatakan "Aku tidak 
mendapatkan keuntungan apa-apa'” 


Terputusnya hubungan kekeluargaan (silaturrahim) juga bukan 
fenomena yang asing lagi. Mayoritas manusia telah menjauh dari 
kerabat dekatnya. Mereka berat melakukan silaturrahim karena akan 
menyita waktu mereka atau harta mereka. Andai saja mereka mau 
mempelajari ajaran agama ini, tentu mereka akan mengetahui bahwa 
silaturrahim memiliki banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat, 
yaitu menyebabkan panjang umur dan melimpahnya rezki serta 
keridhaan Allah #. 


Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Anas bin 
Malik # bahwa Rasulullah #&£ bersabda, 


z 
o£ 8 36. 


an dai SEN day ala dag ola ya 


“Barangsiapa ingin dilapangkan rezkinya oleh Allah atau 
dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan silaturrahim 
(menyambung hubungan kekeluargaan). 100 


99 HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/445, dari jalur As-Surri bin Khuzaimah). 
Nashiruddin Al Albani mencantumkan hadits ini dalam As-Silsilah Ash-Shahihah 
(2/251, no. 647). 

100 HR. Al Bukhari (7-72, pembahasan: Etika, bab: Orang yang Mendapat Keluasan 
Rezeki dengan Silaturrahim): Muslim (no. 2557, pembahasan: Berbuat Kebajikan 
dan Silaturrahim, bab: Silaturrahim dan Larangan Memutus Tali Silaturrahim), 
dan Abu Daud (no. 1693 pembahasan: Zakat, bab: Silaturrahim). 


106 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Adapun tentang kesaksian palsu, fenomena ini telah mewabah 
dalam masyarakat. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Factor 
pemicunya bisa jadi karena ingin membela orang yang diberi kesaksian 
secara batil, atau karena tamak terhadap harta yang dimiliki orang 
tersebut (ingin mendapatkan hartanya) sebagai imbalan dari kesaksian 
palsunya yang tidak benar sama sekali, tanpa peduli dengan akibatnya 
yaitu hilangnya hak lepasnya jiwa, dan juga akibat-akibat lainnya yang 
akan merusak dunia dan agama. Karena bahayanya kesaksian palsu, 
Allah 3 menggabungkan antara syirik dengan kesaksian palsu. 


Allah # berfirman, 
2. ... te “Sa PAN ed 3 Pend 
KO BA BN ga GAN YAA Y 


“Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan 
Jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (Os. Al Hajj 121: 30) 


Bila manusia dituntut untuk menjauhi perkataan dusta, maka dia 
juga dituntut untuk memberi kesaksian yang benar meskipun terhadap 
dirinya sendiri atau kerabat terdekatnya tanpa takut terhadap celaan 
orang lain dan tanpa tergiur dengan harta atau takut (terhadap ancaman 
. orang lain) atau nepotisme. Dia tidak boleh menyembunyikan kesaksian, 
karena menyembunyikan kesaksian seperti kesaksian palsu dapat 
menghilangkan hak dan merusak hubungan dengan sesama manusia. 


Yang terakhir, barangkali yang dimaksud dengan sabda Nabi & 
pada akhir hadits “dan munculnya pena' adalah munculnya banyak buku 
yang tersebar luas dimana-mana sampai setiap orang bisa 
mendapatkannya karena nikmat yang diberikan Allah kepada manusia 
yaitu adanya penemuan alat-alat modern (mesin cetak). Tapi meski 
demikian, kita tetap menemukan kebodohan pada mayoritas manusia, 
terutama dalam masalah akidah. | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 107 


23. Bermegah-megahan dalam membangun masjid dan 
menghiasinya 

“Di antara tanda-tanda kiamat yang telah muncul dan telah 
disabdakan Rasulullah #& adalah manusia bermegah-megahan dalam 
membangun masjid dan berlebih-lebihan dalam menghiasnya untuk 
menyamai orang-orang Yahudi dan Nashrani. | 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik #5, bahwa Nabi #& bersabda, 
? s Pnb oa “De aa kata 
darah BA BUG IL RPL 23 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai manusia bermegah- 
megahan dalam membangun masjid.” 101 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, 


MEI 3 AN AL Ol EL BT Ta ol 
“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia 
bermegah-megahan dalam membangun masjid.”102 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, | 
LA On oa An 

horluwadi deneiay CD ya! La 


- 


“Aku tidak disuruh membangun masjid secara berlebihan.” 


Ibnu Abbas berkata, “Kalian pasti akan menghiasinya 
sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani melakukannya.” 108 


101 HR. Abu Daud (no. 449, pembahasan: Shalat, bab: Membangun Masjid, dengan 


sanad yang shahih), Ibnu Hibban (no. 304 dan Ibnu Majah (no. 739, 
pembahasan: Masjid, bab: Membangun Masjid). 

102 HR. An-Nasa'i (2/32, pembahasan: Masjid, bab: Hal-Hal yang Boleh Dilakukan 
dalam Masjid): dan Ad-Darimi (1/326, pembahasan: Shalat, bab: Menghias 
Masjid, dengan sanad shahih). 

103 Sanad hadits ini shahih. 


108 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Masjid pada masa Rasulullah & dibangun dengan batu bata, 
atapnya dari pelepah korma dan tiangnya dari kayu pohon korma. Pada 
masa Abu Bakar &s masjid ini tidak dipeluas. Lalu pada masa Umar bin 
Khaththab &5 masjid diperluas dan tetap dibangun sesuai yang dibangun 
pada masa Rasulullah &£, yaitu dengan batu bata dan pelepah korma 
dan tiangnya dari pohon korma. Pada masa Utsman bin Affan & masjid 
dirubah dan memberinya banyak tambahan. Dia membangun 
temboknya dengan batu ukiran dan tiangnya dari kayu.104 


Umar bin Khaththab & menyuruh membangun masjid dan 
berkata, “Usahakan agar orang-orang tidak terkena hujan dan janganlah 
mewarnainya dengan warna merah dan kuning karena akan membuat 


manusia tergoda.” 105 


Utsman bin Affan &5 melihat pohon limau yang diberi kapur 
digantungkan di masjid. Maka dia menyuruh agar pohon tersebut 
dipotong. | 


"Ketika Umar bin Abdul Aziz #5 melihat kondisi masjid Damaskus 
yang penuh hiasan dan dekorasi, dia bertekad hendak merubahnya dan ' 
berkata, “Sungguh aku berkeinginan kuat untuk melepas batu marmer 
ini dan menggantinya dengan ubin biasa, dan melepas rantai ini lalu 
menggantinya dengan tali, lalu menurunkan tirai ini dan menjual 
semuanya lalu hasilnya kumasukkan ke Baitul Mal (Kas Negara).” 


Pada masa sekarang dimana orang-orang yang memiliki 
wawasan keislaman yang benar jumlahnya terbatas, fenomena meniru 
bangsa-bangsa lain telah menjadi trend. Ketika orang-orang melihat. 
bahwa bangsa Yahudi dan Nashrani menghias biara dan gereja, mereka 





HR. Abu Daud (no. 448, pembahasan: Shalat, bab: Membangun Masjid) dan Al 
Bukhari (Shahih Al Bukhari, secara Mu'allad). 

104 HR. Al Bukhari (1/449, pembahasan: Masjid, bab: Membangung Masjid) dan 
Abu Daud (no. 451, pembahasan: Shalat). ' 

105 Atsar ini termasuk yang diriwayatkan Al Bukhari secara Mu'allag. 
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Ini merupakan bagian dari kisah tentang 
pembangunan masjid Nabawi.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 109 











pun ikut menghias masjid dan berlomba-lomba dalam membangunnya 
serta berlebih-lebihan dalam mendekorasinya. Semua yang kita saksikan 
sekarang di mayoritas masjid berupa tembok-tembok yang yang diberi 
hiasan, warna dan tulisan, jendelajendela yang dihias dengan kaca 
warna, kubah-kubah besar yang diukir dengan tulisan dan nama-nama, 
tanah yang diberi tikar dari permadani mewah, lampu-lampu besar dan 
kecil gemerlap yang digantungkan di atap, lampu-lampu gantung 
berwarna perak atau emas, semua pemandangan ini termasuk bid'ah- 
bid'ah yang direkayasa dalam pembangunan masjid yang akan 
menggoda orang-orang yang shalat dan menjauhkan mereka dari 
kekhusyu'an dalam shalat. Padahal manusia pergi ke masjid untuk 
menghindar dari perhiasan duniawi supaya dapat hidup dengan penuh 
ketawadhu'an dan kesederhanaan meskipun sebentar. Adapun 
sekarang, kondisinya telah berubah. Masjid penuh dengan hiasan dan 
kemewahan yang tidak terdapat di tempat lain dan hanya menggoda 
manusia. Hanya kepada Allah-lah kita minta pertolongan 


Abu Ad-Darda " &5 berkata, “Bila kalian telah memberi kain 
indah pada mushaf-mushaf kalian dan menghias masjid-masjid kalian, 
maka tunggulah saat kehancuran kalian.” 


Kehancuran apakah yang lebih besar bagi umat Islam daripada 
kehancuran akibat meninggalkan hakekat agama mereka dan sibuk 
dengan penampilan palsu?. Secara zahir agama dan memakmurkan 
rumah Allah, tapi lidah mendustakannya. Orang yang masuk masjid 
nyaris tidak merasakan arti merendahkan diri dan beribadah kepada 
Allah #, melainkan hanya berbangga-bangga dan bermegah-megahan 
dengan kemajuan seni arsitektur modern dan seni dekorasi Arab, 
sehingga hikmah disyariatkannya pembangunan masjid menjadi rusak 


karenanya. Bahkan yang perlu dicermati adalah bahwa para penguasa - 


yang berlomba-lomba dalam membangun masjid dengan menghiasinya 
“karena tujuan tertentu, pada hakektnya mereka sedang merusak masjid 
secara maknawi dengan berbagai macam cara, sebagaimana yang telah 


110 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dirancang oleh pemimpin mereka dari kalangan Yahudi dan pentolan- 
pentolan mereka yaitu negeri-negeri Nashrani. 


Terkadarig mereka menguasai wakaf umat Islam dan menjadikan 
masjid di bawah administrasi mereka dan pengawasan mereka, sehingga 
tidak ada yang naik mimbar kecuali orang-orang yang merendahkan diri 
mereka sendiri dengan bertasbih sesuai tasbih mereka dan mendoakan 
mereka. Mereka melarang menyebut nama Allah sesuai konsekuensi 
dari kalimat “Laa Ilaaha Illalaah. Para khatib menjadi bisu dan tidak 
mampu menyuarakan kebenaran dan menjelaskan maksud dari dua 
kalimat syahadat yang mengharuskan kafir terhadap thaghut dengan 
menjelaskan kondisi-kondisi thaghut dan jenisjenisnya. Sebagian 
mereka justru mengejek mimbar-mimbar kaum muslimin dan dapat 
mendikte para khatibnya sehingga para khatib berkhotbah sesuai 
keinginan mereka dan mengekor di belakang mereka dengan 
menunjukkan sikap Wala” (loyal) terhadap musuh-musuh Allah dan 
Bara" (tidak loyal) terhadap pendukung kebenaran. 


Di antara perusakan masjid secara maknawi adalah pemberian 
gaji kecil yang tidak mencukupi sehingga pada umumnya orang-orang 
saleh menjauhi profesi mulia ini. Akhirnya yang mengemban profesi ini 
hanya orang bodoh yang merasa cukup dengan gaji sedikit. Dengan 
demikian maka citra masjid menjadi buruk sesuai yang diinginkan orang- 
orang Yahudi dan antek-antek mereka yaitu negara-negara sekuler. 


Itulah contoh-contoh perusakan masjid secara maknawi yang 
dilakukan orang-orang yang membangunnya secara zahir dengan 
menghiasinya, hingga masjid-masjid tersebut banyak yang menjadi 
patung yang ditonton para wisatawan dan pelancong. 

Tindakan perusakan masjid secara fisik telah dilakukan oleh 
bangsa Yahudi sebelum abad pertengahan melalui sekte @aramithah 
yang merusak masjid dengan merobohkannya, sampai Masjidil Haram 
dan Ka'bah juga tidak luput dari aksi mereka. Mereka mengambil Hajar 
Aswad sehingga Hajar Aswad berada di tangan mereka dalam waktu 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 111 


lama. Sedangkan yang mereka lakukan di zaman sekarang adalah 
membakar Masjidil Agsha dan mengotori kawasan Haram. Dan tugas- 
tugas perusakan lainnya mereka serahkan kepada antek-antek mereka 
dari kalangan . penguasa Arab yang suka merobohkan masjid di atas 
kepala orang-orang yang shalat dan meratakannya dengan tank dan 
kendaraan lapis baja, serta menyalakan api di dada orang-orang yang 
shalat yang tidak memiliki dosa selain mengucapkan “Tuhan kamia 
adalah Allah.” 


Kaum muslimin secara umum dan para dai secara khusus harus 
waspada terhadap segala rencana negara-negara sekuler yang hendak 
merusak masjid baik secara fisik maupun secara maknawi. Caranya 
adalah dengan giat menunaikan shalat, adzan, memberi nasehat dan 
wejangan serta mengingkari bid'ah-bid'ah dalam pembangunan masjid 
dan hiasan di dalamnya yang akan mengundang fitnah. Kemudian harus 
dilakukan pengawasan terhadap segala konspirasi orang-orang Yahudi 
dan anak-anak mereka dari kalangan orang-orang Nashrani serta murid- 
murid mereka dari kalangan orang-orang sekuler bangsa kita yang 
menisbatkan diri kepada Islam yang suka mendengungkan slogan 
— kebebasan yaitu kebebasan yang rusak dan merusak. Tidak ada daya 
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi 
Maha Agung. 


24. Diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan dan Benyan 
terjadi pembunuhan 


Nabi #& mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda menjelang 
terjadinya kiamat adalah merajalelanya kebodohan, diangkatnya ilmu 
(dihilangkan) dan banyak terjadi pembunuhan. | 

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dan Abdullah bin 
Mas'ud, keduanya berkata: Rasulullah # bersabda, 


112 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





na 0 00 


Mb 3 SA TI G3 dj UT BEN sn 33) 
| al JB ya Lag :US : JB CA Up SI 


: “Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada masa- 
masa dimana didalamnya kebodohan merajalela, ilmu diangkat dan 
banyak terjadi Haraj." Kami lalu bertanya, "Apa itu Hara?" Beliau 


menjawab, "Haraj adalah pembunuhan.”106 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah «&, dia berkata: Rasulullah e4 
bersabda, 


BAN HA Al aja Lain UN DG Ol 
Ja Ja “JG Hari) vg A6 


“(Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah) waktu terasa sangat 
singkat, ilmu berkurang, fitnah merajalela, kekikiran membudaya dan 
banyak terjadi Haraj” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah Haraj itu?” Nabi # menjawab, “Pembunuhan, pembunuhan.”101 


Tentang masalah singkatnya waktu, kami akan membahasnya 
secara detail dalam bahasan selanjutnya, insya Allah. Sedangkan tentang 
masalah diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, maksudnya 
adalah dengan diwafatkannya para ulama, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam hadits riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash #5, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah #& bersabda, 


106 HR. Al Bukhari (8/89, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Fitnah) dan 
Muslim (no. 2672 pembahasan: Ilmu, bab: Diangkatnya Ilmu dan Kemunculan 
Kebodohan serta Fitnah di Akhir Zaman). 

107 HR. Al Bukhari (1/29, pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Menjawab Orang 
Lain dengan Isyarat Tandan dan Kepala): Muslim (no. 157 pembahasan: Ilmu, 
bab: Ilmu Diangkat dan Kemunculan Fitnah di Akhir Zaman), dan Abu Daud (no. 
4255 pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah dan Tanda-Tandanya). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 113 


AI aa SN Oa Sa BI GA Aa Jai YA 0 
Ha Dn 2 8. Pa A “5. “a28 Put rta bag . 3 en 
Ip Ylgor Laga) apl Josh US ge SI £ ya 
2 2 . ce Pe. Pa Td 

Aga Ulas elo jp SA 


“Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung 


ON P— 


dari  hamba-hamba-Nya, tapi Dia akan mencabutnya dengan 
mewafatkan para ulama. Sehingga bila tidak ada lagi orang yang alim, 
manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu 
mereka akan ditanya dan menjawab tanpa ilmu sehingga mereka sesat 
dan menyesatkan.”108 


Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud && berkata, “Carilah ilmu 
sebelum dia dicabut. Dicabutnya ilmu adalah dengan dihilangkannya 
(diwafatkannya) orang-orang ahli ilmu (para ulama). Amalkan ilmu! 
Karena salah seorang dari kalian tidak tahu kapan dia 
membutuhkannya. Carilah ilmu dan jauhilah sikap berlebih-lebihan dan 
terlalu mendalam dalam mencarinya. Dan tirulah perbuatan orang-orang 
mulia (para sahabat Nabi 4).” 

Dia juga berkata, “Manusia akan senantiasa baik dan memiliki 
pegangan kuat selama mereka mendapatkan ilmu dari para sahabat 
Muhammad #& dan para sahabat besar. Bila mereka mendapat ilmu dari 
orang-orang kecil maka mereka akan hancur.” 


Sa'id bin Jubair ditanya, “Apa tanda rusaknya manusia?” 
Kemudian dia menjawab, “Bila ulamanya telah rusak.” 


Hal ini tidaklah aneh, karena kebodohan termasuk musibah 
paling buruk yang menimpa suatu umat, mengingat dia merupakan 
sumber segala bencana dan musibah yang menimpa umat Islam. Oleh 
karena itulah Sufyan berkata, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari 


108 HR. Al Bukhari (1/33, pembahasan: Ilmu, bab: Bagaiman Ilmu Diangkat) dan 
” Muslim (no. 157 pembahasan: Ilmu, bab: Diangkatnya Ilmu dan Munculnya 
Kebodohan). 


114 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


fitnah ahli ibadah yang bodoh dan fitnah orang alim yang suka 
melakukan dosa, karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi setiap 
orang yang terkena fitnah.” | 


Bila umat Islam ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka mereka 
harus mengambil warisan Nabi mereka # yang bersabda, 


KAP Ea AE ts 2.9 OPT PA Bor ot Ng 
Odbl ja ali 'lpya AE Y3 Its lp, SNI Ol 
“ Tk 
AG Saba JS 


“Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, 
tapi mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, hendaklah dia 
mengambilnya dalam jumlah yang besar.”109 


Mu'adz bin Jabal # berkata tentang ilmu, “Dengan ilmu 
hubungan kekeluargaan akan tersambung, halal dan haram akan 
diketahui. Ilmu adalah pemimpin sedang amal merupakan pengikutnya. 
Ilmu akan diperoleh orang-orang yang: banega dan diharamkan bagi 
orang-orang yang celaka.” 


Ilmu yang dimaksud disini terbatas pada dua hal: ilmu tentang 
Allah dan ilmu tentang perintah-perintah-Nya (mengetahui Allah dan 
mengetahui perintah-perintah-Nya). 


Adapun ilmu tentang Allah adalah mengetahui Nama-Nama 
Allah dan sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan dan firman-firmanNya, 
lalu beribadah kepada-Nya dengan menggunakan Nama-Nama tersebut 
sesuai situasi dan kondisi. Ini akan menimbulkan kekhusyu'an dalam hati 
dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu 
juga akan menimbulkan ketaatan pada anggota tubuh sehingga dapat 
menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. 


109 HR. Abu Daud no. 2641 pembahasan: Ilmu, bab: Anjuran Menuntut Ilmu) dan 
At-Tirmidzi (no. 2683 pembahasan: Ilmu, bab: Keistimewaan Fikih dari 
Beribadah). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ibnu 
Hibban dalam Shahih-nya dengan sanad yang hasan. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 115 








Sedangkan ilmu (mengetahui) tentang perintah-perintah Allah 
adalah mengetahui halal dan haram serta segala macam hukum dan 
cara istinbath-nya, dan lain sebagainya. Karena setiap muslim wajib 
belajar Fikih Iman (Tauhid) dan Fikih Ahkam (Tasyi'). Dengan fikih 
iman seorang muslim akan belajar bagaimana meluruskan akidahnya 
dan keimanannya yang dengannya dia akan menghadap Tuhannya. 
Sedangkan dengan fikih Ahkam seseorang akan belajar bagaimana 
— mengikuti Rasulullah $ dalam ibadah-ibadahnya. 10 


Adapun tentang ilmu-ilmu duniawi, dia termasuk fardhu kifayah 
dalam sebagian kondisi. Dan yang dimaksud dalam hadits di atas 
bukanlah ilmu-ilmu duniawi. 


Berkenaan dengan terjadinya banyak pembunuhan, fenomena 
ini dimulai sejak tewasnya khalifah Utsman bin Affan #5 lalu terus 
— berlanjut hingga banyak terjadi pembunuhan di beberapa tempat dan 
jarang terjadi di tempat lainnya. Pada zaman sekarang pembunuhan 
banyak terjadi dengan menggunakan senjata pemusnah yang 
menghancurkan sawah ladang dan jiwa-jiwa manusia, disebabkan akal 
telah sesat dan nilai manusia tiada berharga. Pembunuhan manusia telah 
menjadi fenomena umum dimana setiap hari kita selalu mendengar 
terjadinya pembunuhan puluhan jiwa, bahkan sampai ratusan dan ribuan 
tanpa adanya bencana dan tanpa ada yang peduli seakan-akan tidak 
pernah terjadi sebelumnya. Yang mengherankan adalah bahwa dalam 
banyak kasus pembunuhan, si pembunuh tidak tahu untuk apa dia 
membunuh dan mengapa orang yang terbunuh harus dibunuh. Hal ini 
sesuai dengan sabda Nabi &, 

YA SA SL AE en 
P3 - - - 2 A 4 0 0 - 2. 4 9 
CI 0G US na J3 3 JKN JB JSI SU 
P A09. 3 0 0... 
JB SE JI ee JP 


10 |ih. Bamamaj Amali If AI Mutafaggihin, karya DR. Abdul Aziz Al @ari'. 


116 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya. Dunia tidak 
akan sirna sampai manusia mengalami suatu masa dimana orang yang 
membunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh dan mengapa orang 
Yang terbunuh harus dibunuh.” Kemudian ada yang bertanya kepada 
beliau, “Bagaimana bisa. terjadi demikian?” Beliau menjawab, “Karena 
adanya haraj (pembunuhan): orang yang membunuh dan orang yang 
dibunuh sama-sama di Neraka.” 111 | | 


Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan. 
Hanya Allah-lah yang dimintai pertolongan. Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 


Tentang tanda-tanda lainnya yang disebutkan dalam hadits ini, 
sebagiannya telah dibahas pada pembahasan yang lain dan sebagian 
lainnya akan kami bahas setelah ini, insya Allah. 


25. Waktu terasa sangat singkat (cepat) 


Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi # adalah 
waktu berjalan sangat singkat. Satu tahun seperti satu bulan, satu bulan 
seperti satu Jum'at (satu minggu), satu Jum'at seperti satu hari, satu hari 
seperti satu jam dan satu jam seperti terbakarnya pelepah pohon korma. 


|. Disebutkan dalam hadits shahih dari Abu Hurairah &s, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, 
Lan JOJO adas rn ah ol 


s 
2 


“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah waktu 
berjalan sangat singkat ....” 12 


111 HR. Muslim (18/35, pembahasan: Fitnah dan Tanda-Tanda Hari Kiamat). 

112 HR. Al Bukhari (1/29, pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Menjawab Orang 
Lain dengan Isyarat Tangan and Kepala), Muslim (no. 157 pembahasan: Ilmu, 
bab: Diangkatnya Ilmu), dan Abu Daud (no. 4255 pembahasan: Fitnah, bab: 
Fitnah dan Tanda-Tandanya). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 117 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Rasulullah & 


bersabda, 
AS LN DG JUN LE £ RU 2 9 
KIS apa S3 gas Tadi Fs) pa PA PAN 


kak IS LAI 5. 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai waktu berjalan sangat 


singkat dimana satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu 
Jum'at, satu Jum'at seperti satu hari dan satu hari seperti terbakarnya 
pelepah pohon korma.”13 


Barangkali yang dimaksud waktu berjalan sangat singkat adalah 


sedikitnya keberkahan dalam umur atau karena adanya kemajuan ilmu 


pengetahuan dengan ditemukannya “berbagai sarana transportasi dan 


perhubungan, media audio visual dan lain-lainnya. 


Para ulama memiliki beberapa pendapat 'tentang arti dari waktu 


berjalan sangat singkat. Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hal ini dalam 
AI Fath. Kami hanya akan menguraikannya secara ringkas saja: 


Pertama, pendapat Ibnu Baththal. Dia berkata, “Arti “Waktu 


berjalan sangat singkat (cepat)' adalah bahwa kondisi masyarakat minim 


agamanya -sehingga tidak ada yang melakukan amar makruf nahi 


mungkar karena kefasikan dan orang-orang fasik sudah merajalela di 


mana-mana.” 


Kedua, pendapat Al Khaththabi. Dia mengatakan bahwa yang 


dimaksud dengan "waktu berjalan sangat singkat (cepat)" adalah kondisi 


113 


Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 2/537), dan Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, no. 
1887), keduanya meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah . 


“AI Hatisami mencantumkannya (Majma' Az-Zawa “id, 1 231) dan berkata, “Para 
“ periwayatnya merupakan periwayat-periwayat yang shahih. 


118 


Nashiruddin Al Albani juga menyatakan bahwa hadits ini shahih (Shahih Al Jami", 
no. 7422). 


— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





waktu saat munculnya Al Mahdi ketika kondisi dunia aman dan keadilan 
dirasakan dimana-mana sehingga kehidupan terasa nyaman dan waktu 
berjalan terasa singkat. Manusia akan merasa bahwa waktu senang 
sebentar meskipun lama dan akan merasa bahwa waktu susah lama 
meskipun pendek. 


Ketiga, pendapat Ath-Thahawi. Dia mengatakan bahwa yang 
dimaksud "waktu berjalan sangat cepat" adalah pendeknya usia untuk 
setiap generasi. Generasi terakhir usianya lebih pendek daripada 
generasi sebelumnya. 


Keempat, pendapat Al Baidhawi. Dia berpendapat bahwa yang 
dimaksud waktu berjalan sangat cepat adalah bahwa negara-negara 
cepat hancur dan abad-abad cepat berakhir sehingga waktu berjalan 
cepat dan hari terasa singkat. 


Kelima, pendapat Ibnu Abu Jamrah. Dia berkata, “Bisa jadi yang 
dimaksud “waktu berjalan sangat cepat" adalah bahwa waktu terasa 
sangat singkat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits “Tidak akan 
terjadi Hari Kiamat sampai satu tahun seperti satu bulan”. Berdasarkan 
hal ini, maka pendeknya waktu bisa berarti makna yang sesungguhnya 
dan bisa pula bersifat maknawi.” 


Adapun arti secara sesungguhnya, maka ini belum terjadi. Bisa 
jadi ini merupakan perkara-perkara yang akan terjadi menjelang 
dekatnya Hari Kiamat. 


Sedangkan arti secara maknawi adalah bahwa waktunya akan 
terjadi selama beberapa lama sejak kemunculannya yang akan diketahui 
oleh para ulama dan orang-orang yang ahli tentang sebab keduniawian. 
Mereka akan menemukan bahwa salah seorang dari mereka tidak bisa 
melakukan pekerjaan sesuai yang telah mereka kerjakan sebelumnya. 
Mereka ragu-ragu dan tidak tahu alasannya. Kemungkinan hal tersebut 
disebabkan karena lemahnya iman karena munculnya perkara-perkara 
yang bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi. Dan yang paling 
berat adalah masalah makanan, karena ada yang haram murni dan ada 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 119 


yang syubhat, mengingat banyak orang yang tidak hati-hati dalam 
masalah ini. Bila dia mampu mendapatkan sesuatu, dia akan 
menerjangnya dan tidak peduli apa pun. Pada hakekatnya keberkahan 
pada waktu, rezeki dan tanaman hanya bisa diperoleh melalui kekuatan 
iman dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan. Dalilnya adalah 
firman Allah 3£, 


TAN 3 ea RN IA Ip AN Jl Ol P3 


£ 535 
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 


bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi.” (As. Al A'raaf (7): 96) 


Keenam, pendapat Ibnu Hajar yang dipilih oleh imam An- 
Nawawi. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Iyadh dan ulama-ulama 
lainnya. Secara global dinyatakan bahwa maksud dari “Waktu berjalan 
cepat” adalah dicabutnya berkah dari segala sesuatu sampai waktu juga 
dicabut berkahnya. Satu hari hanya bisa diambil manfaatnya seperti 
mengambil manfaat pada satu jam.114 Pendapat ini sesuai dengan 
pendapat kelima. Menurutku ini pendapat ini paling kuat, karena lebih 
jelas dan lebih banyak manfaatnya serta lebih sesuai dengan hadits- 
hadits lainnya. 


26. Keinginan menjadi penghuni kubur dan keinginan 
seseorang agar berada di tempat orang yang telah mati 
karena beratnya cobaan yang menimpa 


Nabi #& mengabarkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai 
seseorang ingin berada di tempat orang yang telah mati (ingin dikubur di 
kuburan) karena beratnya cobaan dan bencana yang menimpanya. 


114 j ih. Fath Al Barf(13/16-17, pembahasan: Fitnah). 


120 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Diriwayatkan dari Abu Hurairah #, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, 


01 - ara 3 8 01, Lan M3 S3 & SL ia Mena Ia 
SU dya JA ak Jar ai Hb ALI 3 Y 
SG 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai seorang laki-laki 
melewati kuburan seseorang lalu berkata, “Aduhai! Andai saja aku 
berada di tempatnya.” 115 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #&, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, 


OLN To Pra, sal 2 Ta Nania - 22 Na. 
ar) de JI S3 ( Lal SAT Y (Or ( SI 
2 . -0 - £.. 4 - 53 4 5 4 | . & . - 
At Go Gaib NAM lo KA LIS KU ale Pata 
“ 3. 0 9 » 
SAI apa 
“Demi Dzat yang jiwaku berada d Tangan-Nya, dunia tidak akan 
sima sampai seorang laki-laki melewati kuburan lalu mendekapnya 
— seraya mengatakan, 'Aduhai! Andai saja aku berada di tempat penghuni 


kuburan ini. Semua itu dilakukan bukan karena agama, tapi karena 
bencana yang menimpanya.” 116 


Arti hadits ini adalah bahwa yang mendorong seseorang 
. 
menginginkan kematian bukan karena ketaatan beragama dan 





115 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak Akan 
Terjadi Sampai Berharap seperti yang Dinikmati ' Penduduk Kubur) dan Muslim 
(no. 157 pembahasan: Fitnah Tanda-Tanda Hari Kiamat, bab: Hari Kiamat Tidak 
akan Terjadi Sampa Seorang Pria Melewat Kuburan Orang Lain Kemudian 
Berharap Dapat Mengganti Posisi Jenazah tersebut Karena Musibah yang 
Dialaminya). | 

116 HR. Muslim (no. 157 pembahasan: Fitnah dan Tanda-Tanda Hari Kiamat, bab: 
Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai Seorang Pria Melewati Kuburan Orang 
lain Lalu Dia Berharap Bisa Menggantikan Posisi Jenazah Karena Musibah: yang 
Dialaminya). : 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 121 








mendekatkan diri kepada Allah serta rindu ingin menghadap-Nya, tapi 


'disebabkan karena bencana, cobaan, fitnah dan berbagai musibah yang 


menimpanya. Semoga Allah melindungi kita dari semua ini. 


Abdullah bin Mas'ud &5 berkata, “Akan datang pada kalian suatu . 
masa yang seandainya salah seorang dari kalian menemukan kematian 
dijual, tentu dia akan membelinya.” 

Seseorang melantukan syair: 

0 20, ET 3 0. £ 0, 0. IM 
SA PG Oa ad yee Y 0 gadi Ily 


"Kematian ini tidak ada kebaikannya 
Andai saja ada kematian yang dijual 
— Maka aku akan membelinya." 


Pada hadits-hadits sebelumnya menunjukkan bolehnya 
menginginkan kematian karena mempertahankan agama. Dan ini tidak 
bertentangan dengan sabda Nabi &£, | 

P4 Pr 2... 0. A aa o 5 2 s Pane 
NEB YP Y OS Ob AU Ya La DI SIA ENY 


so. 2 


BE SE S3 SEA IS pi el » Jala 


de 


“Janganlah salah seorang dari kalian menginginkan kematian 
karena musibah yang menimpanya. Kalau pun dia terpaksa 
melakukannya, hendaklah dia mengatakan “Ya Allah, hidupkanlah aku 
sekiranya hidup lebih baik bagiku: dan wafatkanlah aku sekiranya mati 
lebih baik bagiku.” 1! 


117 HR. Al Bukhari (7/155, pembahasan: Doa, bab: Doa untuk Mati dan Hidup) dan 
Muslim (no. 2680 pembahasan: Dzikir dan Doa, bab: Makruhnya Mengharap 
Kematian Karena Musibah yang Menimpanya). 


122 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








sundsdoe slid disisbs pnsislib pnsv nsiismor nsigsisipnoM 
nugsbA .shsr usts swij mslsb dsdieum usis iwsinub nseviu srisisA 
ensisi smsps nsismsisesi nsils ivisi snored nsitemor asigsisipnom 
nsprsb isueo2 ini IsH .pnsislib Asbit sunmulud sism ,Tsmss syrdseui 
sob 


“ Ps Ile xXx 0“ 3 Ne Ng & Dor Ko, 
SES EK RI Er) In KARO. 
“ 2 “ 


Wisue gbsg (ensoned) deriti asiludmninemi Yebnod usipnl Sia” 
SLI" Asnid snsihsi sansi wis Asinolisew musi 


dsiteH IA dolo gituslib pnsv snemispsds2 sisshod tis libdA undi 

atibsri swrisd nsgsppnsiod pnsro nsipsds2” MWEAIN mslsb rsisH undi 

nsitsmox asiinipnipnom pnsislom pnsv atibsii nspnob naspnsinohod ini 

nsitsmod nelgsisipnom snoisi .nsidimob Asbit sumsnodoe Isrisbsd 

usosi ispnse nssbsox solitorl ieibnox mslsb relsbs nasidolodrogib pnsy 

ensisi nsilud ,pnslid twist usis dsmol usis Asaui smsps snsmib 
ELI" dudut sgminom pnsv Asdieum 


HE ideM sbdsa pnsinsT” .sisshod 15isH undl dsiisH IA 
nsillugmieib sid “ensonod snsisi igsi .smsps snorsi nsdud sundedoc' 
asb sisoib iwsinub dsdiaum snorsi nsiismod nelgsislpnom swdsd 
smsps spsinsm Avinu nsigsisrib nsitsmoi slid asipnsbo2 .nsipniib 
gili nsitsmos nsdgsrsipnom synrdslod pnsinoT .ijugiot ini Isd Slsm 
hsb isuswh sunsbs nspnob isuhogib sunisuswh-isuswi Asy SNISPS 

Isisa smnslu nsprnolops2 
ureuL .pnsslib Asbit tudoarot IsH” .sisirod iwsweVInA msmil 


1smU Garena nid tsmU ihogo2 sunnsdudslom Isise dorot sgsrodod 
" nistnisl nsb sisA lubdA nid 





Mede ini dibsH SII 
on isbirniTAA nsnue) isbinniT4A nsb (DBpe on beneuM IN) bemdA AH 
 2eddA undI atiber rnb TESE 

Adsrdia :nsasrisdmog INNET na KPA) nerblud IA AH eri 


El —JIrmsi sbnsT-sbnsT NAN 


Kemudian Al @urthubi berkata, “Seakan-akan dalam hadits 
tersebut menunjukkan bahwa fitnah dan bencana akan terjadi sampai 
agama menjadi kurang dan tidak lagi diperhatikan. Yang diurus hanya 
masalah duniawi, mencari nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 
Karena hal tersebut maka ibadah menjadi berat. Kemudian tentang 
sabda Nabi &, 'Sampai seorang laki-laki melewati kuburan seseorang 
bisa disimpulkan bahwa mengharapkan kematian yang dimaksud adalah. 
ketika melihat kuburan. Tapi bukan ini yang dimaksud, melainkan 
maksudnya adalah kuatnya keinginan tersebut. Karena orang yang 
menginginkan kematian disebabkan karena musibah yang menimpanya, 
terkadang keinginan tersebut hilang atau berkurang saat menyaksikan 
kuburan, dan dia akan kembali teringat musibah yang menimpanya 
sehingga keinginannya berkurang. Bila keinginan tersebut semakin kuat, 
maka ini menunjukkan bahwa memang saat itu kondisinya sangat kacau 
sehingga orang yang bersangkutan tidak lagi merasa takut terhadap 
kuburan, bahkan keinginannya untuk mati semakin kuat.”120 


27. Madinah menyingkirkan orang-orang jahat 


Akan datang suatu masa dimana banyak terjadi penaklukan dan 
kemakmuran merata di segenap penjuru bumi. Lalu Allah berkehendak 
agar kota Madinah dalam keadaan penuh musibah dan bencana serta 
ketakutan, sebagai ujian dan cobaan sehingga orang-orang yang 
imannya lemah dan orang-orang jahat akan lari menuju tempat-tempat 
yang makmur dan sejahtera yang telah ditaklukan, sehingga di Madinah 
tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang bertakwa yang saleh yang 
sabar terhadap janji Allah 3€ dan Rasul-Nya. Fenomena ini merupakan 
indikasi akan dekatnya kiamat. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


120 HR. Al Bukhari (Fath A/ Bari, 13/75, pembahasan: Fitnah). 





124 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


NA HA) LE GA BN AS 0G AI jk 
SI DARA YA 3 Kaali al Sa 


Fo. . Pa aa 


2 AN GR G3 NA ON ang ae 
Had LSN SI G3 KG Tah LV 
MI 2 AI HIS 


“Akan datang pada manusia suatu masa dimana seseorang akan 
mengajak kerabatnya dan putra pamannya (seraya mengatakan), 
Marilah kita menuju tempat yang makmur dan sejahtera! Marilah kita 
menuju tempat yang makmur dan sejahtera!' Padahal Madinah lebih 
— baik bagi mereka andai saja mereka mengetahui. Demi Dzat yang jiwaku 
berada di Tangan-Nya, tidak satu pun orang yang keluar darinya karena 
benci terhadapnya kecuali Allah akan menggantikan orang yang lebih 
baik darinya. Ketahuilah bahwa Madinah itu seperti ubupan yang akan 
mengeluarkan kotoran. Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai Madinah 
menyingkirkan orang-orang jahat darinya seperti ubupan yang 
menyingkirkan kotoran pada besi.”121 


Diriwayatkan dari Sufyan bin Abi Zuhair #&, dia berkata: Aku 
. mendengar Rasulullah # bersabda, 


HAL 24) malah Kan hap Jb ah 

O yang Pp 3 si aa 5 Sak sai Bal Sa angan 

DA NAS 3 2 bah Buy | meat ol 

Ha HAL 5, eedah € Da3 sapa JB aa HE, 
| AAA PM Apanya 


121 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 1381 pembahasan: Haji, bab: Madinah 
Mengeluarkan yang Buruk). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 125 


“Yaman akan ditaklukan lalu ada sekelompok orang yang 
menggiring binatang ternaknya dengan keras seraya membawa keluarga 
mereka dan orang-orang yang taat kepada mereka. Padahal Madinah 
lebih baik bagi mereka andai saja mereka mengetahui. Syam juga akan 
ditaklukan lalu sekelompok orang akan menggiring binatang ternaknya 
dengan keras seraya membawa keluarga mereka dan orang-orang yang 
taat dengan mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka andai saja 
mereka mengetahui. Irak juga akan ditaklukan lalu sekelompok orang 
akan menggiring binatang ternaknya dengan keras seraya membawa 
keluarga mereka dan orang-orang yang taat dengan mereka. Padahal 
Madinah lebih baik bagi mereka andai saja mereka mengetahui.”122 


Tentang masanya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 


Al @adhi Iyadh berpendapat bahwa hal tersebut terjadi pada 
masa Nabi #, karena tidak ada orang yang sabar berhijrah dan tinggal 
bersamanya kecuali orang-orang yang kuat imannya.128 


Imam An-Nawawi tidak sependapat dengan @adhi Iyadh dan 
menganggap pendapatnya terlalu jauh. Dia berkata, “Pendapatnya tidak 
kuat, karena dalam riwayat Muslim disebutkan, 'Tidak akan terjadi Hari 
Kiamat sampai Madinah menyingkirkan orang-orang jahat darinya 
seperti ubupan menyingkirkan kotoran pada besi'. Hal ini kemungkinan 
akan terjadi pada masa keluarnya Dajjal."124 


Al Hafizh Ibnu Hajar berpendapat bahwa kemungkinan ada dua 
masa, dia berkata, “Bisa jadi yang dimaksud dalam hadits tersebut 


122 HR. Al Bukhari (2/221, pembahasan: Keistimewaan Madinah, bab: Orang yang 
Tidak Menyukai Madinah), Muslim (no. 1388 pembahasan: Haji, bab: Orang 
yang Mencintai Madinah ketika Beberapa Negeri Ditaklukan): dan Al Hakim (A/ 
Muwaththa ', 2/887, pembahasan: A/ Jami', bab: Tinggal di Madinah dan Keluar 
darinya). 

123 Jih. Syarah Shahih Muslim, karya An-Nawawi (9/154). 

Al Hafizh Ibnu Hajar juga mengutip darinya Tae Fath Al Bari (4/88, 
pembahasan: Keistimewaan Madinah). 

124 Tih. Syarh Shahih Muslim, karya An-Nawawi (9/ 159 dan Fath Al Bari, karya 
Ibnu Hajar (4/88). 


126 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





adalah dua masa. Pertama terjadi pada masa Nabi #& dan begitu pula 
sebabnya. Hal ini diperkuat dengan kisah orang Arab badui yang 
disebutkan oleh Bukhari dari hadits Jabir &, 


Aa GAY TE ea PAN Ie SA 
Ss Hi 2 L&090 


TA s3 Cc Je DE ss | “G3 ola yaaa PH Be 3 
OX. o-e rae” “0g 
Aga H33 (lgi 3 PA 


"Seorang Arab Badui menemui Nabi & lalu beliau membaiatnya 
untuk masuk Islam. Pada keesokan harinya orang tersebut terkena 
demam dan berkata, 'Bebaskanlah aku!'125 Tapi Nabi # menolak 
sampai tiga kali, lalu beliau bersabda, 'Madinah adalah seperti ubupan 
yang menyingkirkan kotoran dan membiarkan yang baik padanya'”126 


Fenomena ini juga akan terjadi di akhir zaman ketika Dajjal 
keluar. Dia akan menggoncang kota Madinah hingga penduduknya 
gempar, sehingga tidak ada satu pun orang munafik dan orang kafir 
kecuali keluar darinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 
riwayat Bukhari dari Anas bin Malik 45, dari Nabi #, beliau bersabda, 


ap at Th .. 8 5 s 4 s PE nd @ Titi Der 
Dad Ad AKA Y) JL jaka YL AL oa Oa 
LG KAT Ae uite KS de LI aa 


9 


Bh EKA: - 33 PS) OM Ulal 


“Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, 
kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu lubang pun padanya 


125 Secara zahir, pembebasan yang dimaksud adalah minta dibebaskan dari Islam. 
Inilah yang dinyatakan oleh @adhi Iyadh. Tapi ulama lainnya mengatakan, “Yang 
dimaksud adalah dibebaskan dari hijrah. Karena kalau bukan ini yang dimaksud, 
pasti Nabi akan membunuhnya karena murtad.” 

Lih. Fath A/ Bari, karya Ibnu Hajar (4/97). 

126 HR. Al Bukhari (4/96, pembahasan: Keistimewaan Madinah, bab: Madinah 

Menghilangkan yang Buruk darinya). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 127 


kecuali ada malaikat yang menjaganya dengan berbaris. Lalu gempa 
akan mengguncang Madinah dan penduduknya sampai tiga kali, 
kemudian Allah akan mengeluarkan semua orang kafir dan munafik 
darinya.”121 


Sedangkan masa-masa di antara dua masa tersebut, maka tidak 
termasuk di dalamnya. Begitu pula orang yang pergi untuk suatu urusan 
atau berdagang atau berjihad dan lain sebagainya, maka ini tidak 
termasuk dalam hadits tersebut.128 


Ibnu Hajar juga berkata, “Hadits ini merupakan penjelasan 
tentang keutamaan kota Madinah atas negeri-negeri lainnya. Hal ini 
telah disepakati bersama. Ini juga merupakan dalil bahwa sebagian 
kawasan bumi lebih baik dari sebagian kawasan lainnya. Para ulama 
tidak berselisih pendapat bahwa Madinah memiliki keistimewaan atas 
daerah-daerah lainnya. Yang mereka perselisihkan hanyalah tentang 
mana yang lebih baik antara Madinah dengan Mekkah.”129 


Al Baidhawi mengatakan berkenaan dengan sabda Nabi &, 
“Yaman akan ditaklukkan lalu ...” maksudnya adalah, Yaman akan 
ditaklukan dan banyak orang yang kagum dengannya dan kemakmuran 
penduduknya sehingga mendorong mereka melakukan migrasi ke sana 
dengan membawa keluarga mereka sampai mereka keluar dari Madinah. 
Padahal saat itu tinggal di Madinah lebih baik bagi mereka, karena dia 
merupakan kota suci Rasulullah # yang ditempati beliau, tempat 
turunnya wahyu dan tempat turunnya keberkahan, andai saja mereka 
mengetahui bahwa tinggal di Madinah memiliki banyak manfaat dari sisi 
agama. Karena dengan tinggal di Madinah seseorang akan memiliki 
banyak bekal menuju akhirat. Tapi sayang saat itu Madinah diremehkan 
karena orang-orang yang hijrah darinya melihat ada kenikmatan duniawi 


127 HR. Al Bukhari (4/95, pembahasan: Keistimewaan Madinah, bab: Madinah 
Mengeluarkan yang Buruk darinya). 

128 HR. Al Bukhari (Fath Al Bari, 4/88 & 93 secara naa 

129 Lih. Fath AI Bari, karya Ibnu Hajar (4/92). 


128 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





yang fana di tempat lain yang mendorongnya melakukan migrasi ke 
sana."130 


'— Berdasarkan pendapat para ulama yang begitu banyak, jelaslah 
bahwa Madinah dijaga oleh Allah dan akan tetap ditempati manusia 
sampai masa keluarnya Dajjal dan turunnya Isa Al Masih #8. 


Adapun keluarnya manusia dari Madinah secara total 
(keseluruhan), maka ini akan terjadi di akhir zaman saat keluarnya api 
yang menggiring manusia dari segala penjuru menuju Mahsyar. Dan 
negeri Mahsyar adalah Syam. Ini merupakan tanda kiamat yang terakhir 
dan tanda pertama yang menunjukkan akan terjadinya Hari Kiamat. 
Pada masa itu Madinah tidak lagi dijaga sehingga binatang buas dan 
binatang melata akan menempatinya karena saat itu Madinah tidak 
berpenghuni, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti dalam 
pembahasan tentang keluarnya api yang menggiring manusia menuju 
Mahsyar. NG. 


28. Sungai Eufhrat menyingkapkan gunung emas 


Di antara tanda-tanda kiamat adalah sungai Euphrat 
menyingkapkan gunung emas yang akan menimbulkan bencana di 
“tengah-tengah manusia “dan mereka akan berperang untuk 
memperebutkannya. Setiap 100 orang yang tewas ada 99 jiwa. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah #£ 
bersabda, 


EK nb Tp Sp UT Gal JP TAN | 
ba yo IP DA dag ka Ya JAS al La 
demuioi 


130 HR. Al Bukhari (4/92). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 129 





“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai sungai Eufhrat 
menyingkapkan gunung emas yang menyebabkan manusia berperang 
untuk mendapatkannya. Setiap 100 orang yang tewas 99 jiwa. Dan 
setiap orang akan mengatakan, 'Mudah-mudahan akulah yang 
selamat” 131 


Dalam riwayat lain dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


0. 0 0 AS 


3 Aa Id B3 ap 3 53 Tabu ad DAN Ga 
ea al 
“Telah dekat masanya dimana sungai - Euthrat akan 


menyingkapkan emas. Barangsiapa yang ada pada saat itu, janganlah 
dia mengambil apa pun darinya'”132 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal &s, dia 
berkata: Ketika aku sedang berdiri bersama Ubay bin Ka'b, dia berkata, 
“Manusia akan selalu bertengkar dalam memperebutkan harta dunia.” 
Maka aku berkata, “Benar.” Ubay berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
# bersabda, 


a . . c ed Pa read or Pasan 1 Sa 
Ig Tana IP 13 Ia JP mba ot UAN Ula 3 
Br TA PG Rar 8, Pes 2g 0 (No X00 0. ? AA or, Fee 
PAI da9 Oa aa) US 3) cg L0buS uya dsk “dl bag 
L.x0.- 2 9 - ne o na Bo 3 2 2: 
10 prod) Tara Bila JS oa Ji an Uda Jaa 


'Telah dekat masanya sungai Eufhrat menyingkapkan gunung 
emas. Bila orang-orang mendengarnya, mereka akan pergi ke sana, lalu 





181 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api) dan Muslim 
(no. 2894 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai 
Sungai Eufrat Mengeluarkan Gunung Emas). 

182. HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Kemunculan Api): Muslim 
(no. 2894 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai 
Sungai Eufrat Mengeluarkan Gunung Emas), Abu Daud (no. 4313, pembahasan: 
Malapetaka, bab: Sungai Eufrat Mengeluarkan Harta Terpendamnya): dan At- 
Tirmidzi (no. 2572, pembahasan: Sifat Surga, bab no. 26). 


1390 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


orang-orang yang berada di dekat sungai tersebut mengatakan, “Kalau 
kita biarkan orang-orang mengambil emas ini, pasti mereka akan 
membawa semuanya". Maka mereka pun berperang untuk 
mendapatkannya, dan setiap 100 orang yang terbunuh ada 99 
orang'”138 


Adapun tentang arti “Sungai Eufhrat menyingkapkan”, imam 
An-Nawawi berkata, “Arti tersingkapnya sungai Eufhrat adalah bahwa 
dia akan terbuka karena airnya habis. Bisa jadi sebabnya karena aliran 
airnya pindah. Harta tersebut atau gunung emas tersebut terpendam 
dalam tanah dan tidak diketahui. Setelah aliran airnya pindah karena 
suatu sebab dan lewat di dekat gunung tersebut, maka gunung tersebut 
akan tersingkap."134 


Adapun yang dinyatakan sebagian ulama kontemporer bahwa 
yang dimaksud emas dalam hadits tersebut adalah minyak bumi, maka 
pendapat ini tidak benar sama sekali. Karena kata emas, harta, gunung 
emas serta sungai Eufhrat menunjukkan bahwa yang dimaksud benar- 
benar barang tambang yang terkenal dengan nama emas yang sangat 
diburu para pencari harta duniawi sepanjang masa. 


Karena khawatir manusia akan terkena fitnah dalam mencari 
harta duniawi dan terjadinya peperangan serta pertumpahan darah, 
maka Nabi # mengabarkan kepada setiap orang yang hadir saat sungai 
Eufhrat menyingkapkan gunung emas agar tidak tertipu dan tidak 
mengambil harta tersebut. 


133 HR. Muslim (no. 2895 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak akan Terjadi 
Sampai Sungai Eufrat Mengeluarkan Gunung Emas). 
134 Lih. Syarah Shahih Muslim (18/98). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 131 





29. Jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan 
mengalirkan sungai-sungai 

Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi #& adalah 
jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan mengalirkan sungai- 
sungai setelah sebelumnya merupakan padang pasir tandus yang tidak 
menumbuhkan rerumputan. 


- Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah #& 
bersabda, 


Sa... 2. Lo — & - aa Sera PD & 9 at 

SE TPP ab Ai SG As 0 Y 

# Pi 0£. - Ba o AP #.- Petang, Pe 1 
Cngia SAI LA SAP S3 ia Kala AA Ig 
8 of 

Jitela 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai harta benda melimpah 

dan sampai seorang laki-laki pergi dengan membawa zakat hartanya tapi 

tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, dan sampai Jazirah Arab 

kembali menjadi padang rumput dan mengalirkan sungai-sungai.” 135 

Yang menjadi pokok bahasan dalam hadits ini adalah sabda 

beliau, Yigiy Wa Sal pit 3yd 3 “dan sampai jazirah Arab 

kembali menjadi padang rumput dan mengalirkan sungai-sungaf'. 

Tentang redaksi pada bagian awal hadits telah kami bahas, yaitu tentang 


tanda melimpahnya harta benda dan bumi mengeluarkan 
perbendaharaannya. 


Tentang kembalinya jazirah Arab menjadi kebun-kebun dan 
mengalirkan sungai-sungai, bisa jadi disebabkan karena aktifitas 
pertanian yang marak dilakukan pada masa-masa sekarang dan usaha 
penduduk setempat menggali sumur-sumur serta gerakan penanaman 


135 HR. Muslim (no. 157 pembahasan: Zakat, bab: Anjuran Berzakat sebelum Dia 
Tidak lagi Menemukan Orang yang Menerimanya) dan Ahmad (A/ Musnad, no. 
8819). 


132 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sawah ladang yang tidak dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Bisa 
juga disebabkan karena berubahnya iklim dan cuaca yang menyebabkan 
berubahnya kondisi tanah sehingga padang pasir berubah menjadi 
kebun-kebun dan sungai-sungai. 


Bukti yang memperkuat hal ini adalah uraian yang telah saya 
paparkan dalam buku saya yang lain “Shahih Mukjizat Nabi #". Aku 
menyebutkan hadits Mu'adz bin Jabal #& yang menceritakan tentang 
mukjizat Nabi # pada perang Tabuk, yaitu mengalirnya air pada mata 
air A/ Ain karena keberkahan sisa air yang dipakai untuk membasuh 
kedua tangan dan wajah beliau. Beliau memberi kabar gembira kepada 
Mu'adz bahwa jika umurnya panjang dia akan melihat kawasan tersebut 
dipenuhi kebun-kebun. Redaksi haditsnya adalah sebagai berikut: 


Imam Muslim meriwayatkan dalam shahih-nya dari hadits 
Mu'adz bin Jabal #5, bahwa Rasulullah: bersabda, 


r 3S Bg Gp 3 al Ne oa si 
3 Aa Ga ai SR Ga JB am 
AA Lp ea Ui DIAN Jia AAN GA Ga Cia 2G 3 yaa 
Aa KRS Ja Ia ale Ai Jo IA Duta Ak 

CA IE eng IE Jo DI Aa NG ES 
PETA daa J8 Ot 
SA AN ad ella ale At Sie Jah JA 18 sega 
SAN SEA SE api SE yh Ata SAI ah ap 
An TI EA Cai Ae ah lb aa Ata 10 


5 
- 


“Besok kalian akan tiba di Tabuk. Kalian tidak akan sampai di 
sana sampai matahari beranjak naik. Barangsiapa di antara kalian yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 133 


" 


telah tiba di sana, janganlah menyentuh airnya sampai aku datang. 
Maka kami pun pergi ke sana, dan ternyata kami telah didahului dua 
orang laki-laki. Ketika itu Al Ain seperti tali terompah, hanya mengkilap 
sebagai pertanda airnya yang sedikit. 


Periwayat berkata lebih lanjut, “Lalu Rasulullah $ bertanya 
kepada dua orang laki-laki tersebut dan mengatakan sesuatu kepada 
keduanya. Kemudian mereka menciduk sedikit air dari mata air tersebut 
dengan tangan mereka sampai berkumpul dalam sesuatu (bejana). | 


Dia berkata lagi, “Lalu Rasulullah # membasuh kedua tangannya 
dan wajahnya kemudian mengulanginya. Ternyata mata air tersebut 
mengeluarkan air deras hingga orang-orang dapat meminumnya, 
kemudian beliau bersabda, 'Wahai Mu'adz, kalau. kamu diberi umur 


panjang, kamu akan melihat sekitar kawasan ini menjadi kebun- 
kebun'”186 


Sekarang kita dapat menyaksikan kebenaran sabda Nabi #. 
Kawasan Tabuk telah dipenuhi kebun-kebun dan menjadi area pertanian 
dengan segala jenisnya hingga Manan Peagai jenis sayur mayor, 
berita gembira yang dampatan Nabi # yang an bahwa 
mayoritas kawasan jazirah Arab akan menjadi kebun-kebun. Dan 
memang apa yang dijanjikan Rasulullah & telah terbukti. 


Syeikh Abdul Majid Az-Zandani menyatakan bahwa gumpalan es 
sekarang telah menuju jazirah Arab dengan membawa salju dan hujan. 
Ini merupakan kehendak Allah di alam ini yang akan menumbuhkan 
banyak tanaman dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. 


136 HR. Muslim (no. 15/41). 


134 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


30. Kebenaran mimpi orang beriman 


Kebenaran mimpi orang beriman merupakan tanda dekatnya 
kiamat, karena mayoritas mimpi yang dialami seorang mukmin benar 
adanya. Orang beriman lebih berpegang teguh dengan agama dan suka 
mengasingkan diri dari masyarakat, sehingga mimpi menjadi hiburan, 
baginya di tengah pengasingannya, karena jarang sekali mimpinya yang 
tidak benar. | 


| Diriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


IL 0.5. 3... AR Sa EP On ALA Buda An 
sa F G3 KAS ag Up) IE ON DA Gl 
SK - an Pa at GG : kat 
BA Ga en Ea La pr 
“Bila waktu telah dekat maka nyaris mimpi seorang mukmin 
tidak dusta. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 
bagian kenabian.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
3 3 ) . - Pad 9 - 
G3, San, CI ag UP IK OLS AI II 


“Bila waktu telah dekat, nyaris mimpi seorang muslim tidak 
dusta. Orang yang mimpinya paling benar adalah yang bicaranya paling 
#Iiur”137 
jujur. 


Orang yang mimpinya paling benar adalah orang yang bicaranya 
paling jujur, karena orang yang banyak kebenarannya akan 
menghasilkan kejernihan lahir dan batin yang akan menerangi hatinya 
dan menguatkan perasaan dan emosinya sehingga dia bisa 


137 HR. Al Bukhari (8/76, pembahasan: Ta'bir Mimpi, bab: Ikatan dalam Tidur), 
Muslim (no. 2263, pembahasan: Mimpi): Abu Daud (no. 5099, pembahasan: 
Etika, bab: Mimpi): dan At-Tirmidzi (2271, pembahasan: Mimpi, bab: Mimpi 

“ Adalah Satu Bagian dari Epat Puluh Enam Tanda Kenabian). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 135 





mengungkapkan arti-arti dengan benar. Begitu pula orang yang banyak 
berbuat jujur saat terjaga, maka dalam tidur pun dia akan menemukan 
kebenaran dan bermimpi benar. Berbeda dengan pendusta yang biasa 
berdusta, hatinya akan rusak dan ditutupi kegelapan sehingga tidak 
melihat kecuali sesuatu yang kabur dan tidak jelas sebagaimana yang 
biasa terjadi padanya saat terjaga. Adalah tidak mustahil bahwa orang 
jujur bermimpi tidak benar dan seorang pendusta bermimpi benar, akan 
tetapi yang umumnya terjadi adalah seperti yang kami uraikan, yaitu 
bahwa kebaikan lahir akan mempengaruhi kebaikan batin dan 
sebaliknya. 

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath mengutip dari Abu 
Jamrah, “Arti mimpi seorang mukmin di akhir zaman nyaris tidak dusta 
“adalah bahwa secara umum mimpi tersebut benar-benar terjadi dan 
tidak membutuhkan lagi penafsiran sehingga tidak ada kedustaan di 
dalamnya. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya yang susah 
ditafsirkan lalu ada yang menafsirkannya dan ternyata tidak terjadi 
seperti yang ada dalam mimpi, sehingga ada kedustaan di dalamnya.” 


Dia juga berkata, “Hikmah pengkhususan hal tersebut pada 
akhir zaman adalah bahwa seorang mukmin pada waktu itu 
mengasingkan diri sehingga sedikit sekali hiburannya dan orang yang 
menemaninya pada waktu itu, lalu dia diberi penghormatan dengan 
adanya mimpi yang benar.”138 

Ada tiga kemungkinan tentang waktu terjadinya kebenaran 
mimpi seorang mukmin: 

1) Hal tersebut akan terjadi bila ilmu telah dicabut dan ajaran-ajaran 
syariah hilang karena adanya fitnah, sehingga orang beriman 
menjadi asing lalu dia diberi hiburan dengan dianugerahi mimpi 
yang benar. | 


188 Tih. Fath Al Bari(12/406). 


136 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








2) Hal tersebut akan terjadi saat kekafiran dan kebodohan 
merajalela dan jumlah orang-orang mukmin sedikit, dimana 
orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti 
memegang bara api. Pada saat itulah orang mukmin akan 
dihibur dengan mimpi yang benar sebagai penghormatan 
— baginya. 


3) Hal tersebut akan terjadi pada masa Nabi Isa #1, karena orang- 
orang pada masa beliau merupakan orang-orang yang hidup 
pada masa terbaik di kalangan umat ini setelah abad pertama 
hijriyah dan merupakan abad terbaik. Mereka adalah orang- 
orang yang paling jujur perkataannya dan paling benar 
mimpinya, nyaris tidak ada yang dusta di dalamnya. 


31. Binatang buas dan benda-benda mati dapat berbicara 
dengan manusia 


Di antara tanda-tanda menjelang datangnya kiamat sebagaimana 
yang dikabarkan Nabi 4 adalah binatang buas dapat berbicara dengan 
manusia, terompah dan cemeti dapat berbicara dengan pemiliknya dan 
menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. 


Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dari Abu | 
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata: 


SE at WEBU La Kb ai da Ja HAN Kas 

: Jus D A1 SL Tp dj BU: Jo a53 da 
yi :t3 SA DA Ly GS Gal 3 dg 3 uh IG 
AN Sa Ko ag KA Ji KT ip AA P3 
ad IS 5 aa O yang S3 jet “JG Ia 33 Le #L 
nh ea So Lan AU Ih SI sr 


Hua -A 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 137 








ae: Ka - 2 a 3 x Pa - 5 Aa 3 , 2 LL. ASES d0 Er 
& 'aralor 3Yali 3 (elag dala Al ce Al Iya) ab ob 
ore ton H3 Y 2 2 LL 0x50 EC yo 0 0 g TT Ia 
ade Ml ea HI Ji) las AU pnya KU Jas TAP 


Ta, SAI AO SAB ina MUA 5 Oh Dk Dang p Pn 
£ Kemal In P 22th Aa Y Lena ea SU, Gap eng 


' 


Lg dad GBI) alis B3 ab JAN GS UAN 
dang Ant wati 

“Seekor serigala menyerang seekor kambing lalu membawanya, 

lalu seorang penggembala mencari kambingnya dan merebutnya 
| darinya. Maka sang serigala mengepatkan ekornya seraya berkata, 
"Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah?! kamu telah merampas rezeki 
yang diberikan Allah kepadaku'. Si penggembala berkata, 'Aneh bin 
ajaib! ada seekor serigala mengepatkan ekornya lalu berbicara kepadaku 
seperti manusia'. Serigala berkata, "Maukah kuberitahukan kepadamu 
tentang sesuatu yang lebih mengagumkan dari ini? Muhammad #& 
sekarang berada di Yatsrib. Dia' memberitahukan kepada manusia 


"nu 


tentang berita-berita yang terjadi di masa lalu'. 


“ Abu Sa'id lebih lanjut berkata, “Maka sang penggembala 
menggiring kambing-kambingnya hingga tiba di Madinah lalu 
mengikatnya di salah satu sudut kota Madinah, kemudian dia menemui 
Rasulullah #& dan mengabarkan kepada beliau. Lalu Rasulullah 
menyuruh agar diumumkan 'Ash-Shalatu Jami'ah', lalu beliau keluar dan 
sang penggembala berkata, 'Kabarkanlah kepada mereka!" Dia 
kemudian menyampaikan hal itu kepada mereka! 


Maka Rasulullah # bersabda, ' Memang benar. Demi Dzat yang 
Jiwaku berada di Tangan-Nya, tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai 
binatang buas dapat berbicara dengan manusia, seorang laki-laki 
berbicara dengan gagang cemetinya dan tali terompahnya, dan pahanya 


138 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





mengabarkan kepadanya tentang sesuatu yang terjadi pada keluarganya 
setelah dia pergi.”139 


Dalam riwayat lain dari Ahmad disebutkan dari Abu Hurairah #5, 
dia berkata, 


as "aan 2 - -9 an Ta - K. 2 ana 
& AJI alas cal Ugia ia ES 3 er 
' : ox 5 
£ 222 


2... 9 Oz J . 4 . Pe 4 £ z EK 9 
beat dls Pata) ab 27 ae SI Kanas JB cara Uas ol 


£ $ Nia 2 a GA 2. 2 a35 s8. A, Se nj 6 
LI Oh RE JB EA IR PN aah Ip 
2... - s - - 


. » “. 


OPS 3 Ja Kia Ia ae Ain J6 KG GIS 
#5. Ona Ono AA 3 3 ... 2. - 0 o p Pan 
SN AG AK MS OP Vag Sah Lu SI EA 
LI Sat cai an eka ala AN IT Ea oi 


(3 Na -£ 2. Pa ad ot 4 03 3 8 S - s1 Pa 2. ot 4, 3, 
Oa Gi ale ale JB tag EA elo 
Pa mi ot JR UBS BI AI 3 out 

PJ - P3 “ - Pd 

dang Alat MAL Ab 5G ISS Saad 
“Seekor serigala mendatangi penggembala kambing lalu 
mengambil kambing darinya, lalu sang penggembala mencarinya dan 
merebut kambingnya darinya.” Abu Hurairah lebih lanjut berkata, “Lalu 
sang serigala naik ke atas kemudian berjongkok dan memasukkan 
ekornya di antara kedua kakinya seraya berkata, "Kamu telah merampas 
rezeki yang diberikan Allah kepadaku'. Sang penggembala berkata, 


139 Sanad hadits ini shahih. h 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 3/83 & 84), Al Hakim (Al Mustadrak, 4/467 & 4168), 
dan Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, no. 2109). 
Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 
Pendapatnya ini kemudian disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
At-Tirmidzi meriwayatkan redaksi “Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya 


At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan. Kami tidak mengenalnya kecuali dari 
hadits Al M@asim bin Al Fadhl. Dia seorang periwayat #sigah ma 'mun.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 139 








'Demi Allah, aku belum pernah melihat serigala dapat berbicara seperti 
halnya hari ini. Sang serigala berkata, 'Yang lebih mengagumkan dari 
ini adalah seorang laki-laki yang tinggal di antara kebun-kebun korma di 
antara dua Harrah. Dia mengabarkan kepada kalian tentang sesuatu 
yang telah terjadi di masa lalu dan sesuatu yang akan terjadi setelah 
kalian tidak ada'. Laki-laki tersebut adalah orang Yahudi. 


Setelah itu dia menemui Nabi # dan mengabarkan kepada 
beliau. Mendengar itu Nabi # membenarkannya dan bersabda, 
'Sesungguhnya itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat. Telah 
dekat masanya dimana seorang laki-laki keluar lalu tidak pulang sampai 
terompah dan cemetinya mengabarkan kepadanya tentang sesuatu yang 
terjadi pada keluarganya sepeninggalnya'” 10 


Binatang buas seperti serigala dan lain-lainnya dapat berbicara 
seperti manusia, ujung cemeti dan tali terompah atau benda-benda mati 
lainnya dapat berbicara, semuanya merupakan tanda-tanda menjelang 
terjadinya Hari Kiamat sebagaimana yang disabdakan Nabi #&. Pada 
masa Nabi # telah terjadi bahwa serigala dapat berbicara seperti 
manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, dan 
kemungkinan fenomena ini akan terjadi untuk kedua kalinya. Adapun 
tanda-tanda lainnya, meskipun belum terjadi, semuanya akan terjadi 
dalam waktu dekat. 


140 HR. Ahmad (2/306). 
Al Hafizh Ibnu Katsir mencantumkan hadits ini dalam At-Tarikh (6/144) dan 
berkata, “Ahmad menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Hadits ini sesuai 
syarat As-Sunan, tapi mereka tidak meriwayatkannya. Barangkali Syahr bin ' 
Hausyab mendengar hadits ini dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah." 
Yang dia maksud adalah riwayat pertama. Al Hatisami juga menyebutkan hadits 
ini dalam Majma' Az-Zawa “id (8/294) dan berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan para periwayatnya tsigah." 
Menurutku, dalam sanad hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab, seorang 
periwayat shadug, tapi banyak keliru dan sering meriwayatkan hadits Mursa/, 
sebagaimana disebutkan dalam At-Tagrib (hlm. 269). 
Syeikh Ahmad Syakir menyatakan bahwa sanad hadits ini Shahih (no. 8049). 


140 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


32. Kebahagiaan Luka” bin Luka” 


Ketika banyak terjadi fitnah yang menggelombang seperti bagian 
malam yang gelap, maka kondisi akan terbalik. Orang santun menjadi 
bingung dan sedih karena takut agamanya akan rusak. Di sisi lain orang 
yang hina dan bodoh yang tidak diketahui asal usulnya berubah menjadi 
orang bahagia tanpa peduli dengan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. 
Bila telah terjadi demikian, ketahuilah bahwa kiamat telah dekat. 


Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman 4, bahwa Rasulullah 
# bersabda, | 


Bei Rd pi ten 2 Je tata 3 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai orang yang paling 
bahagia dalam kehidupan dunia Luka' bin Luka””14 


Luka' menurut bangsa Arab adalah budak. Ada: pula yang 
mengatakan bahwa maksudnya orang yang bengis lagi kasar. Ada pula 
yang mengatakan bahwa maksudnya orang yang kotor lagi hina. Ada 
juga yang berpendapat bahwa maksudnya orang yang hina nasab dan 
keturunannya yang tidak diketahui asal usulnya dan tidak terpuji 
akhlaknya. 


33. Peperangan dengan bangsa Yahudi 


Di antara tanda-tanda kiamat adalah peperangan yang terjadi 
antara umat Islam dengan bangsa Yahudi. Nabi # mengabarkan bahwa 
kiamat tidak akan terjadi sampai umat Islam berperang dengan bangsa 
Yahudi dan menguasai mereka lalu menaklukkan mereka dengan 
pembunuhan, sehingga orang-orang Yahudi berlindung di belakang batu 
dan pohon. Akan tetapi Allah dengan kemuliaan dan kekuasaanNya 


141 Sanad hadits ini hasan. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 5/389), At-Tirmidzi (no. 2210 pembahasan: Fitnah, 
bab: Tanda-Tanda Hari Kiamat): dan Al Baihagi (Dala '/ An-Nubuwwah), dan 
lainnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 141 





menjadikan batu dan pohon berpihak pada umat Islam sebagai 
dukungan dan pertolongan terhadap agama-Nya, sehingga batu dan 
pohon dapat berbicara serta mengabarkan kepada orang Islam bahwa 
yang berlindung di belakangnya adalah orang Yahudi. Kecuali pohon 
Ghargad yang merupakan pohonnya orang-orang Yahudi dan tanaman 
khusus mereka. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #5, bahwa Rasulullah & 
bersabda, 
- PN PN ND Oo Jp MEN TN SP Maa man TI ia IG Na 
O yalesa! RI 3 O yalima! Jilis Rel AN 
BA KPA U eLA a Uui “AE aa 3 Am. 8 
AA 3 AI Osis «Pedia pe) NY aa AE 
La B6 AN NI ABU JUS el Go gi NS AL AE cela G 
DAN aa 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai umat Islam berperang 
dengan bangsa Yahudi, lalu umat Islam akan membunuh mereka hingga 
orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon, lalu batu atau 
pohon tersebut berkata, 'Wahai orang Islam, wahai hamba Allah, inilah 


orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia!" Kecuali 
pohon Ghargad, karena dia merupakan pohonnya orang Yahudi.” 


Dalam sebuah riwayat Rasulullah # bersabda, 
oelyg MSI Sa Oi IE ALI Ayi Y 
ABU 30 Sa ID IA UI 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai kalian berperang 
dengan bangsa Yahudi, sampai batu yang di belakangnya ada orang 


142 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Yahudi berkata, "Wahai orang Islam, ini orang Yahudi di belakangku, 
bunuhlah dia'? 142 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #&” bahwa Nabi #& 
bersabda, 


. 8,9 - ng 3 Lina a CTL Lot at 
AS Ula YEN II Leela Se Uu 
ABE JI 3 
K Sungguh kalian akan berperang dengan bangsa Yahudi, sampai 
batu berkata, 'Wahai orang Islam, ini orang Yahudi, kemarilah dan 
bunuhlah dia'? 


Dalam riwayat lain Nabi & bersabda, 


Pn Ce Kana AB AT en 03 OK Lot 
SD ka JUN (ekuna L ml d3 P0 "3 O gkuas 

“Kalian dan bangsa Yahudi akan berperang, sampai batu 
berkata, 'Wahai orang Islam, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah 
dan bunuhlah dia'”18 


Seorang muslim tidak boleh mengingkari benda-benda mati 
dapat berbicara. Dia tidak boleh mentakwilnya atau mengklaim bahwa 
maksudnya majaz, karena dalil-dalil yang ada sangat jelas dan terang. 
Tidak diragukan lagi bahwa Allah #£ Maha Kuasa menjadikan benda- 
benda tersebut dapat berbicara. Dalil-dalil tentang benda mati dapat 
berbicara telah saya uraikan dalam buku saya yang lain yang berjudul 
“shahih Mukjizat Nabi #'. Silakan membacanya karena di dalamnya 
banyak informasi penting yang bisa diperoleh. 


142 HR. Al Bukhari (37232, pembahasan: Jihad, bab: Memerangi Orang-Orang 
Yahudi), dan Muslim (no. 2922 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Tidak 
akan Terjadi Sampai Seorang Pria Melewati Kuburan Orang Lain, Kemudian Dia 
Berharap Dapat Mengganti Posisi Jenazah Karena Musibah yang Dialaimnya). 

143 HR. Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 143 


Kata terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, “Siapa saja 
yang mempelajari riwayat-riwayat tentang bangsa Yahudi sepanjang 
Sejarah, dia akan mengetahui bahwa mereka memiliki karakteristik 
khusus yang ganjil dan aneh, seperti dengki terhadap seluruh umat 
manusia, suka menebar fitnah dan menyebar kerusakan. Kemungkinan 
hal tersebut disebabkan karena akidah mereka yang rusak yang dibuat 
oleh para pendeta mereka. Mereka mengklaim sebagai bangsa terpilih 
yang dipilih Allah untuk memimpin dunia dan seluruh bangsa di dunia 
diciptakan untuk berkhidmat dan tunduk patuh kepada mereka.” 


Karena bangsa-bangsa di dunia mengingkari dan tidak mengakui 
klaim mereka, maka mereka membolehkan melakukan segala cara 
untuk mewujudkan keinginan mereka. Pencurian, zina, penipuan, fitnah 
dan kemungkaran lainnya yang dilakukan orang Yahudi menurut 
mereka diperbolehkan selama bisa melayani dan membantu 
mewujudkan keinginan mereka. Karakteristik mereka adalah 
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 


Permusuhan bangsa Yahudi terhadap umat Islam mulai tampak 
sejak kemunculan Nabi Muhammad #. Mereka melakukan segala 
macam cara untuk mengkhianati beliau. Semua itu disebabkan karena 
kedengkian mereka terhadap nikmat Islam yang mereka tahu bahwa dia 
benar karena di belakangnya ada kenikmatan dan kebahagiaan di dunia 
. dan akhirat. Kekuasaan yang diberikan Allah tidak hanya untuk mereka, 
— tapi juga untuk seluruh umat manusia. Ketika mereka merasa terganggu 
dengan adanya umat Islam, mereka berharap agar umat Islam tidak 
mendapatkan nikmat tersebut. Maka mereka pun melakukan segala 
macam cara untuk membuat keragu-raguan pada kaum muslimin dan 
menyusun rencana untuk mengembalikan umat Islam kepada Jahiliyah 
baru dengan menggunakan berbaga label dan nama, seperti 
Nasionalisme, Sosialisme, Liberalisme dan Kebebasan. Disamping itu 
mereka juga melakukan berbagai konspirasi busuk. Merekalah yang 
— melakukan konspirasi untuk membunuh khalifah Umar bin Khaththab 
#5. Setelah itu mereka memprovokasi terjadinya fitnah pada masa 


144 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





khalifah Utsman bin Affan &5, lalu mereka menyulut api konflik antara 
Ali dengan Muawiyah dan kemudian melakukan makar untuk 
meruntuhkan khilafah Islamiyah serta menjauhkan Islam dari kehidupan 
ilmiah dan praktek hidup sehari-hari. Kemudian mereka melakukan 
penjajahan terhadap tanah suci Palestina dan beberapa Negara Arab. 
Mereka melakukan propaganda dan kampanye ke seluruh penjuru dunia 
agar bangsa Yahudi berkumpul di Palestina untuk mewujudkan tujuan 
mereka yaitu mendirikan pemerintahan internasional dengan dipimpin 
raja mereka yang akan menghapus segala bentuk Nasionalisme, agama 
dan aturan-aturan. 


Pertanyaannya adalah, “Apakah bangsa Yahudi berhasil dalam 
melaksanakan konspirasi mereka terhadap dunia?” 


Jawabannya adalah: Allah # telah mengabarkan bahwa bangsa 
Yahudi akan menguasai tanah suci dan mendirikan pemerintahan di 
sana, lalu mereka membuat kerusakan di dalamnya, kemudian Allah 
akan mengirimkan untuk mereka bangsa yang kuat dan gagah berani 
yang akan menghancurkan dan menaklukkan mereka. Lalu bangsa 
Yahudi akan kembali berkuasa untuk kedua kalinya dan kembali 
membuat kerusakan di muka bumi, lalu kehendak Allah terjadi lagi 
dimana akan muncul bangsa yang kuat yang akan mengusir mereka 
untuk kedua kalinya dan menghancurkan kerajaan mereka sehingga 
mereka bercerai berai di muka bumi. Hal ini telah terjadi sebagaimana 
yang diuraikan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir lainnya. 


Akan tetapi takdir Allah memang pasti terjadi. Setiap kali bangsa 
Yahudi hendak membuat kerusakan di muka bumi, Allah akan mengirim 
bangsa lain yang akan menghancurkan mereka. Ketika mereka hendak 
membuat kerusakan di Jazirah Arab, Allah mengirim umat Islam yang 
dapat mengusir mereka dari seluruh Jazirah Arab. Ketika mereka 
hendak membuat kerusakan di dunia untuk kedua kalinya, Allah 
mengirim bangsa lain yang dapat menghancurkan mereka dengan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 145 


melakukan pembunuhan massal bangsa Yahudi dan berbagai tindakan 
lainnya. 


Yang terakhir mereka hendak membuat kerusakan di muka bumi 
dengan mendirikan Negara Israel. Allah menjadikan mereka menguasai 
bangsa Arab setelah bangsa Arab melupakan peringatan Allah kepada 
mereka (tentang bangsa Yahudi) dan meremehkan kewajiban dakwah 
serta tidak berpegang teguh dengan Al Gur'an dan Sunnah Nabi-Nya 


Sesuai dengan takdir Allah yang tidak akan meleset, setelah 
bangsa Yahudi melakukan tindakan perusakan di muka bumi pasti Allah 
akan mengirim orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh-Nya 
untuk menghancurkan mereka. Mereka akan menerapkan hukum 
syariat-Nya dan berjihad di jalan-Nya dengan memerangi setiap orang 
yang mendukung kebatilan dan beriman dengan Thaghut, baik Thaghut 
tersebut orang Yahudi atau orang Arab, orang asing atau orang dekat 
selama dia menentang Allah dan Rasul-Nya. | 


Orang Islam yang jujur akan percaya sepenuhnya bahwa janji 
Allah pasti terlaksana. Kebangkitan yang nyata di kalangan pemuda 
muslim merupakan pertanda baik sesuai yang diberitakan Nabi # bahwa 
bangsa Yahudi akan diperangi dan umat Islam akan menang melawan 
mereka dengan izin Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai hal tersebut 
terlaksana, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits-hadits dalam 
bab ini. 

Semua yang dilakukan bangsa Yahudi di Palestina dan negara- 
negara Islam lainnya berupa tindakan makar dan penipuan pada 
“hakekatnya bukan kemenangan bagi mereka, tapi merupakan 
peringatan dari Allah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan Risalah- 
Nya dan menentang wahyu-Nya serta membantah Uluhiyah-Nya karena 
menghalalkan sesuatu yang diharamkan-Nya. Juga sebagai upaya 
menyadarkan bangsa-bangsa yang ditipu bangsa Yahudi bahwa watak 
mereka memang demikian, yaitu jauh dari manhaj Allah, sehingga 


146 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


mereka akan melakukan balasan terhadap bangsa Yahudi dan setiap 
orang yang pengecut. Di sisi lain, Allah akan memberi kemenangan 
secara bertahap. Bila orang-orang Yahudi dari segenap penjuru bumi 
telah berkumpul semua di Palestina, maka mereka baru akan 
dihancurkan. Allah akan menghancurkan mereka melalui orang-orang 
beriman yang berjiwa ikhlas yang dikehendaki-Nya memegang tampuk 
kepemimpinan umat. 


34. Fitnah Ahlas dan Dahma' 


Nabi # mengabarkan bahwa Dajjal tidak akan keluar —yang 
merupakan salah satu tanda kiamat besar— hingga didahului oleh tiga 
fitnah: fitnah kegelapan yang berlangsung lama yang akan menyebabkan 
hilangnya keluarga dan harta bendam yaitu fitnah Ahlas. 


Kemudian fitnah As-Sarra " (kesenangan) yang menguji manusia 
dengan segala macam kenikmatan. Biasanya fitnah kesenangan lebih 
berbahaya bagi agama manusia daripada fitnah keluarga dan harta 
benda. 


Kemudian fitnah Ad-Duhaima' yang akan melanda manusia 
dengan segala keburukannya. Pada saat itu akan terjadi perbedaan dan 
pemisahan, baik iman yang bersih dari kotoran syirik dan nifak atau 
iman mumi yang tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan. Bila telah 
terjadi tiga fitnah ini, maka manusia tinggal menunggu munculnya Dajjal 
apakah akan muncul di malam hari atau di siang hari. Kita berlindung 
kepada Allah dari kejahatan fitnah Dajjal. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khaththab #, dia 
berkata, 


Ga 3 el Ie Ko Iya) Kie 8,33 
vg ca Jaa GE TAB Lu Ke 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 147 





0... Pn 35 Para PE EN ma D3 Ft “0 £ La 
Aa ES Sad S3 3 DPD IE NYI 23 
PTN -G. 2 2 ore 2 a20. Hg 0 £ 0 Io DAA 
Bh eh LAS AN 3 nan 
MN ala PNS 3 SA aa oa 


. - 2. 8 0 .. P' AH us 2 Haa 
BALI LAN Ja 85 ad BY EN oi 5 aa PEN 


Mean aan Tn. Bg, 2 - a P 0G 0 X 203 Pan in 3. A4 
yaaah Il ana PP UAS many La led Ja man 
S2... 2. - - - . 3 - - an aa 
SI OS ISP ced OLI Y Bls belaka ad Tm YOU blus 

ae La TAP Da SEA SU 


“Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah 4, beliau 
membahas tentang banyak fitnah sampai membahas fitnah Ahlas.144 
Lalu ada orang yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah fitnah Ahlas 
itu?" 


- 


Nabi & menjawab, ' Yaitu fitnah pelarian dan hilangnya keluarga 
dan harta benda. Kemudian fitnah As-Sarra" seperti asap yang 
membubung dari bawah telapak kaki seorang laki-laki dari keluargaku. 
Dia mengklaim berasal dariku padahal tidak, karena kekasih-kekasihku 
hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia akan 
berdamai di hadapan seorang laki-laki seperti pangkal paha di atas 
tulang rusuk.J85 Selanjutnya fitnah Ad-Duhaima "188 tidak seorang pun 
dari umat ini kecuali akan terkena fitnah ini. Bila ada yang mengatakan 


144 Tentang fitnah Ahlas, Al Khaththabi berkata sebagaimana yang disebutkan dalam 
Syarh As-Sunnah, karya Al Baghawi (2085), “Fitnah Ah/as adalah fitnah yang 
disandarkan kepada Ahlas. Disandarkan kepada Ah/as karena dia terjadi dalam 
waktu lama. Bisa juga diserupakan dengan Ahlas karena warnanya yang hitam 
dan gelap.” 

145 Seperti pangkal paha di atas tulang rusuk, maksudnya adalah sesuatu yang tidak 
tetap dan tidak lurus, karena tulang rusuk tidak bisa menahan pangkal paha dan 
tidak bisa membawanya. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah bahwa laki-laki 
tersebut tidak layak menjadi raja dan tidak berkompeten di bidangnya. 

146 Ad-Duhaima" adalah bentuk Tashghir dari Ad-Dahma'. Maksudnya adalah 
celaan terhadap fitnah tersebut karena bahayanya sangat besar. 


148  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“telah berakhir”, maka dia akan semakin berlanjut. Pada saat itu 
seorang laki-laki pada harinya menjadi mukmin dan pada sore harinya 
menjadi kafir, sampai manusia tiba di dua tenda: tenda keimanan yang 
tidak ada kemunafikan di dalamnya dan tenda nifak yang tidak ada 
keimanan di dalamnya. Bila telah terjadi demikian, tunggulah munculnya 
Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya""17 


Bagi yang ingin selamat dari belenggu fitnah ini dan fitnah-fitnah 
selanjutnya seperti fitnah Dajjal dan lain-lainnya, tidak ada jalan baginya 
selain membekali diri dengan ilmu dan ketakwaan. Membekali diri 
dengan ilmu adalah mempelajari Al @ur'an dan Sunnah Nabi # dan 
memahami keduanya sesuai pemahaman As-Salafus Shalih, karena 
keduanya merupakan penjaga dari segala kejahatan. 


Selain itu, juga dengan membekali diri dengan ketakwaan. 
Karena takwa adalah kunci untuk membebaskan diri dari setiap 
kesesatan dan kesalahan, kesempitan dan kesusahan. 


7 keren Ag 


oa AG OA MS GA Nat Gan Ioi Gay 


(9 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Os. Aali Imraan (3: 102) 


Site - PANTAT GAN non 2G ne 
KO AT Irta BAM IE ES 


“Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa. Dan Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal." 
(@s. Al Bagarah (2): 197) 


147 HR. Ahmad (A/ Musnad, 2/133), Abu Daud (no. 4242, pembahasan: Fitnah, 
bab: Fitnah dan Tanda-Tandanya), dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/466). 
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan memang 
seperti yang dikatakan keduanya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 149 


35. Melarikan diri ke puncak-puncak gunung untuk 
mempertahankan agama karena dahsyatnya fitnah yang 
terjadi 

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri &, bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


o - K3 - PJ og 
Ita TI Vga BB alan IL GS OST bp 
2. PPN SN ENG ena 
TA Papi LN Jail aa 
“Telah dekat masanya dimana harta terbaik seorang muslim 
adalah kambing. Dia akan menggiringnya ke puncak gunung dan 
tempat-tempat turunnya hujan karena lari menghindari fitnah demi 
mempertahankan agamanya.” | 


Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan: Abdurrahman 'bin 
Abi Sha'sha'ah berkata: Abu Sa'id berkata kepadaku, 


s Paud o . ed #0 (1 - Pa Cd PRA 8 PA TUA 

PAP mey Wale Uda, AI ai UI Ia 
Pn aa Meriah s5 Ta: Sa aa na aa 8 Pet aa 
OKE OR AB Ie al Adaa Anh Aa edao AI Una 
8. tuna 2 aga - AA - Sana e 21 . 200, an ea 
“Aku melihatmu menyukai kambing dan memeliharanya. 
Peliharalah dia dengan baik dan perbaikilah ingusnya, karena aku 
mendengar Rasulullah # bersabda, 'Nanti manusia akan mengalami 
suatu masa dimana kambing merupakan harta terbaik seorang muslim. 
Dia akan menggiringnya ke puncak gunung dan tempat-tempat 


turunnya hujan. Dia melarikan diri karena menghindari fitnah untuk 
menjaga agamanya'.” 148 


148 HR. Al Bukhari (8/94, pembahasan: Fitnah, bab: Mengenal Fitnah), Al Hakim 
(AI Muwaththa ', 2/970, pembahasan: Meminta Izin, bab: Perintah Mengembala 
Kambing), Abu Daud (no. 4267 pembahasan: Fitnah, bab: Keringangan Ma 


150 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Tidak diragukan lagi bahwa harta pokok seorang muslim adalah 
agamanya. Dengan agama seseorang akan terjaga dari segala hal dan 
akan bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, fitnah dan musibah 
dalam agama merupakan fitnah yang paling besar dan paling berat. 
Setiap musibah selain musibah agama terasa ringan. Karena itulah Nabi 
# sang pemimpin umat manusia senantiasa berdoa, 


& 


(3133 d let SA eta ci 2? 2) meket sal) 

Ae Jl San Ll 3 Sa al melaty « Ugblaa Lg 3 
» : 

PA BEN AAN ANK P AN BENEKA, 
“Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dapat menjaga semua 
urusanku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku, 
perbaikilah - akhiratku yang kepadanya aku kembali, jadikanlah 
kehidupan ini sebagai bekal untukku dalam setiap kebaikan, dan 


jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari semua 
keburukan.” 149 


Beliau juga berdoa, 
Ch ET SAN JAS V9 Aap San Ja YA 
“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam 


agama kami dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar 
kami....”150 





Yurakhkhashu Min Al Badawah Min Al Fitnah), dan An-Nasa'i (8/123, 
pembahasan: Iman, bab: A/ Firar Bi Ad-Din Min Al Fitan. 

149 HR. Muslim (no. 2720 pembahasan: Dzikir dan Doa, bab: Meminta Pelan 
kepada Allah dari Keburukan Apa yang Dilakukan). 
Redaksi ini merupakan bagian dari hadits riwayat Abu Hurairah . 

150 HR. At-Tirmidzi (no. 3497, pembahasan: Doa, bab no. 83) dan Al Hakim (A/ 
Mustadrak, 1/528). 
At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 151 


Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa Uzlah 
(mengasingkan diri) memiliki keutamaan tersendiri bagi orang yang takut 
agamanya akan terkena fitnah. Dan bahwasanya diperbolehkan lari ke 
puncak-puncak gunung dengan membawa harta yang paling berkah 
yaitu kambing. Hanya saja ulama Salaf berbeda pendapat tentang 
masalah Uzlah. Jumhur mengatakan bahwa bercampur baur lebih baik 
karena banyak manfaat keagamaan yang akan diperoleh dalam rangka 
menjalankan syiar-syiar Islam dan memperbanyak jumlah kaum 
muslimin serta menyampaikan berbagai jenis kebaikan kepada mereka 
seperti tolong menolong, menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. | 


Para ulama lainnya mengatakan bahwa Ukzlah lebih baik demi 
menjaga keselamatan agama, dengan syarat mengetahui sesuatu yang 
telah ditentukan. : 


Imam An-Nawawi berkata, “Pendapat yang dipilih adalah 
mengutamakan hidup bermasyarakat bagi orang yang menurut asumsi 
terbesarnya tidak akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Bila hal tersebut 
sulit, maka Uz/ah lebih baik.” 


Para ulama lainnya mengatakan bahwa kondisinya berbeda-beda 
tergantung personalnya. Ada yang mewajibkan salah satu dari dua 
pilihan tersebut, ada juga yang menganggap salah satunya lebih kuat 
(merekomendasikan salah satunya). Adapun bila kondisi keduanya sama, 
maka hukumnya berbeda-beda tergantung personalnya. Barangsiapa 
yang mampu menghilangkan kemungkaran, maka wajib baginya hidup 
bercampur baur (bermasyarakat). Begitu pula orang yang menurut 
anggapan terbesarnya dapat selamat bila melakukan Amar Ma ruf Nahi 
Munkar. Adapun bagi orang yang merasa bahwa fitnah akan 
menyebabkan dia terjerumus ke dalam larangan atau menurut dugaan 
kuatnya dia akan terjerumus dalam dosa, maka Uzlah (mengasingkan 
diri) lebih utama baginya.”151 





151 Dikutip secara ringkas dari perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar (Fath A/ Bari, 13/43). 


152 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


36. Menolak Sunnah Nabi & 


Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi &, sang 
Murabbi umat manusia dan pemberi petunjuk kepada kebaikan serta 
pemberi peringatan dari segala keburukan adalah munculnya orang- 
orang yang mengklaim ahli Al Gur'an yang hanya mengambil petunjuk 
dengan Al @ur'an saja dan menolak Sunnah Nabi &. Mereka tidak mau 
berhujjah dengan Sunnah dan tidak menganggapnya sebagai salah satu 
sumber hukum Islam. Mereka mengklaim sebagai pengikut Al Our anul 
Karim karena menurut mereka Al Our'an sampai kepada kita secara 
Mutawatir. Sedangkan Sunnah hanya sampai kepada kita secara Ahad 
dan sifatnya dalam hukum hanya Zhann (dugaan atau asumsi) semata, 
atau karena sebagian redaksinya Bertentangan dengan akal dan ilmu 
pengetahuan. 


Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa umat Islam 
generasi awal telah sepakat bahwa Sunnah Nabawiyah merupakan 
sumber kedua dan terakhir dalam syariat Islam dalam segala aspek 
kehidupan, baik dalam hal-hal yang sifatnya Ghaibiyyah IPtigadiyyah 
(gaib dan berkaitan dengan masalah akidah), atau hukum-hukum 
amaliah, atau politik atau pendidikan. Dan bahwasanya tidak 
diperbolehkan menyelisihi Sunnah ai pendapat pribadi atau ijtihad 
atau Miyas. 


Syaikhul Islam iba NS berkata, “Apabila Sunnah telah 
tetap (shahih), maka seluruh umat Islam sepakat bahwa dia wajib 
diikuti.”152 

Imam Ibnul Gayyim berkata ketika menafsirkan firman Allah #£, 
A3 Pa AS ob Ke Siak nttaah MAS GT it CE Y 
XD (ay Sg HS AA Yaa WA Ga Ah Sya Sad “Hai orang- 
orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasullnya), dan ulil amri 


152 Lih. Majmu' Al Fatawa, karya Ibnu Taimiyah (19/85). 


' Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 153 





di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, mka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Our'an) dan Rasul 
(Sunnahnya) jika memang kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. 
Itulah yang lebih baik dan ...,” (@s. An-Nisaa' 4: 59) kaum muslimin 
sepakat bahwa kembali kepada Rasul adalah kembali kepadanya saat 
beliau masih hidup dan kembali kepada Sunnah-nya setelah beliau 
wafat. Mereka sepakat bahwa kewajiban kembali ini tidak gugur meski 
beliau sudah wafat. Kalau hadits-haditsnya baik yang Mutawatir maupun 
Ahad tidak berfungsi ilmu dan yagin, tentu tidak ada gunanya kembali 
kepada Sunnahnya.”158 


Imam Ibnu Hajar berkata, “Telah tersiar luas berita bahwa para 
sahabat dan Tabiin mengamalkan hadits . Ahad tanpa ada yang 
mengingkarinya. Jadi memang mereka telah sepakat bahwa hadits Ahad 


hukumnya magbul (diterima sebagai sumber hukum).”154 


Ibnu Abil Izz berkata, “Apabila Khabar Ahad diterima umat Islam 
dengan diamalkan dan dibenarkan, maka dia berfungsi Ilmu dan Yakin 
- menurut Jumhur umat. Ia merupakan salah satu dari dua bagian 
Mutawatir, dan tidak ada satu pun ulama salaf yang memperselisihkan 
hal ini.”155 


Inilah pendapat ulama-ulama salaf yang kami kutip di sini, 
seperti imam Syafi'i, imam Ahmad dan lain-lainnya. Mereka tidak 
membedakan antara hadits Ahad dengan hadits Mutawatir, baik dalam 
masalah akidah atau hukum amaliah.156 | 


Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kelompok yang 
menolak Sunnah Nabi # pada hakekatnya mereka menolak Islam 
secara keseluruhan dengan menjauhi hukum-hukum dan syariat- 
syariatNya. Slogan mereka agar hanya mengikuti Al @ur'an saja 





158 Lih. Mukhtashar Ash-Shawa'ig Al Mursalah, karya ... (2/352). 

154 ih. Fath Al Bari, karya Ibnu Hajar (13/2314). 

155 Lih. Syarah Al Agidah Ath-Thahawiyyah, Tahgia Al Albani (hlm. 399). 

156 Jih. Wujub Al Akhdzi Bihadits Al Ahad Fi Al Agidah wa Ar-Radd ala Syubah Al 
Mukhalifin, karya Al Albani. 


154 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


hanyalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan mereka yang 
kotor dan penuh makar, agar mereka dapat menafsirkan Al Gur'an 
semau mereka sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. 


Oleh karena itu, Nabi # memperingatkan kepada kita tentang 
bahaya kelompok ini agar kita selalu berhati-hati dan waspada dan tidak 
tertipu dengan propaganda mereka yang sesat dan menyimpang dari 
jalan yang lurus serta melenceng dari Ijmak umat. 

Disebutkan dalam hadits shahih dari Al Migdam bin Ma'diyakrib 
#s, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 

4 3. 4 - £ -, # P s 
OA «janu Dan Su BSA YEN H3 

2. : : $ Oi basann 

Ap dab CA Vig Al IN ja dah UNY Va adl SES SI 
ta Pe PN at - i So “Ge Bf ap 3, 05 2. 

Pn) eP bo ag al dy P Kp Yi 3 l- 

“Telah dekat masanya dimana seorang laki-laki duduk di atas 
dipannya dengan menceritakan sebuah hadits dariku lalu berkata, 
'Antara kita dan kalian ada Kitab Allah (Al @ur'an), apa saja yang kita 
temukan padanya berupa hal-hal yang halal, kita akan menghalalkannya, 
dan apa saja yang kita temukan padanya berupa hal-hal yang haram, 
kita akan mengharamkannya'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sesuatu 
yang diharamkan Rasulullah adalah seperti yang diharamkan Allah.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
Ie Sa J5 Bni ea OS La 
CP KA SI Ja Yaa MA aa P3 


8. - 


. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 155 





Ha ot Aa aa op daa AI ja IG P3 Nero 
NB Jia 
“Ketahuilah bahwa aku diberi kitab ini (Al @ur'an) dan 
bersamanya ada sesuatu yang sama dengannya (Al Hadits). Ketahuilah 
bahwa telah dekat masanya dimana ada seorang laki-laki yang kenyang 
(duduk) di atas dipannya seraya berkata, 'Amalkanlah Al @ur'an ini! 
“Apa saja yang kalian dapatkan padanya berupa sesuatu yang halal, 
maka halalkanlah! Dan Apa saja yang kalian dapatkan padanya berupa 
sesuatu yang haram, maka haramkanlah!' Ketahuilah bahwa keledai 
negeri tidak halal bagi kalian, dan juga tidak halal setiap binatang buas 
yang bertaring, dan begitu pula barang temuan orang Mu'ahad,127 
kecuali bila pemiliknya tidak membutuhkannya. Barangsiapa beristirahat 
di tempat suatu kaum, maka kaum tersebut harus menjamunya sebagai 
tamu. Bila mereka tidak menjamunya, maka dia berhak mengambil dari 
mereka sesuai jamuan yang layak untuknya.”158 | 


Diriwayatkan dari Abu Rafi' #5, bahwa Rasulullah # bersabda, 
Koi en Ik AI Sa KE Sa CN 


. 


“ Ng . - 0. rd TA 1 Ag oc o-.o Oo. 
BEA SS SU CV A3 EA Ta SA 


rd 


“Suatu saat nanti salah seorang dari kalian akan menemukan 
orang yang sedang bersandar di atas dipannya. Dia mengetahui sesuatu 
yang aku perintahkan atau yang aku larang, tapi dia mengatakan, 'Aku 


157 Mu'ahadadalah setiap orang yang memiliki perjanjian, perdamaian atau gencatan 
senjata dengan umat Islam, Barang temuannya tidak boleh diambil karena harta 
bendanya terjaga. Hukum yang berlaku untuknya sama dengan hukum kafir 
dzimmi. 

158 HR. Ahmad (A/ Musnad, 4/130): Abu Daud (no. 4604 Pembahasan: Sunnah, 
bab: Mengikuti Sunnah), At-Tirmidzi (no. 2666, pembahasan: Amal, bab no. 60), 
Ibnu Majah (Mugaddimah, no. 12, bab: Mengagungkan Hadits Rasulullah ): Al 
Hakim (1/109): dan Ibnu Hibban (no. 11 dengan sanad shahih). 


156 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


tidak tahu, apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah (Al @ur'an) kami 
mengikutinya” 159 


Kelompok ini telah muncul dalam beberapa masa dan sekarang 
semakin banyak sesuai yang disabdakan Rasulullah &, yaitu kelompok 
yang mengingkari Sunnah. Beliau menggambarkan mereka sebagai 
orang-orang yang kenyang yang duduk di atas dipan-dipan. Ini adalah 
sifat orang-orang kaya yang hidupnya sejahtera, baik dari kalangan 
orang-orang pemerintahan atau orang-orang setingkat mereka yang 
hanya duduk di rumah dan tidak menuntut ilmu di tempatnya. Karena 
itulah mereka bodoh dan tidak mengetahui Kitab Allah dan Sunnah 
Rasul-Nya. Karena kalau mereka memahami Kitab Allah, pasti mereka 
akan mengetahui bahwa wajib hukumnya taat kepada Rasulullah # dan 
mengikuti Sunnah-nya. Karena Allah yang telah mewahyukan Al 
@ur'an kepada beliau tentu juga mewahyukan Sunnah kepadanya agar 
beliau menjelaskan kandungan Al @ur'an dengan mengumumkan dan 
mengkhususkan, menambah dan menetapkan sesuatu yang tidak 
terdapat di dalamnya. Jadi, kewajiban mengamalkan Sunnah dan 
menerimanya sama seperti kewajiban mengamalkan Al Our'an. 


| Hal ini selaras dengan keterangan yang dijelaskan dalam hadits 
riwayat Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah —. bersabda: 


oa 


(ng A cats AA Tebar ya G3 P 3 
Pas, PU AT 


“Aku telah meninggalkan untuk kalian dua pusaka yang kalian 
tidak akan tersesat selamanya setelah berpegang. teguh dengan 
keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku. Keduanya tidak akan 
berpisah hingga sampai di telaga.” 


159 id. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 157 


Ya Allah, berilah kami perlindungan agar tidak menyimpang dan 
sesat, dan jadikanlah kami selalu berpegang teguh dengan Kitab-Mu dan 
Sunnah Nabi-Mu. 


37. Zaman berubah hingga berhala disembah dan kesyirikan 
merajalela di tengah umat 


Di antara tanda-tanda kiamat adalah Islam kembali menjadi 
lemah dan asing seperti awal mulanya. Kabilah-kabilah banyak yang 
keluar dari Islam (murtad) dan kembali kepada tradisi Jahiliyah dengan 
menyembah berhala. Kaum wanita akan mengelilingi Dzul Khalashah 
hingga pantat mereka bergoncang karena kerasnya berjalan. Itulah 
perbuatan mereka pada masa Jahiliyah. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 85, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, 


(S3 Pr ye susi di ba jaai & NI ji #y 
Alta 3 AG Pia 3 3 Ain Kala PT aldi 


Lena 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai pantat perempuan Daus 
bergoncang di sekitar Dzul Khalashah. Dzul Khalashah adalah berhala 
Daus yang mereka sembah pada masa Jahiliyah.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
IG ata & v3 seng Da an : Hala 335 


“Dzul Khalashah adalah berhala yang disembah kabilah Daus 
.pada masa Jahiliyah di Tabalah160.”161 


160 Tabalah, dengan bentuk muannatas, adalah nama desa yang terletak di antara 
Tha'if dan Yaman yang jarak antara keduanya enam hari. Nama ini yang sering 
disebut dalam peribahasa “Lebih ringan dari Tabalah bagi orang-orang yang 
berhaji”, karena yang ini ada di Ath-Thaifah. 


158 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Diriwayatkan dari Tsauban #5, dia berkata: Rasulullah 4 
bersabda, 


ag Sa jan TA DL sa P5 V3 
6 ya MS AI 


“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai kabilah-kabilah umatku 
bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai kabilah-kabilah 
umatku menyembah berhala ....”162 | 


Yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas, wallahu A'am, 
adalah bahwa zaman akan berubah hingga orang-orang kembali kepada 
kekufuran dan Jahiliyah dengan segala akidahnya yang sesat dan 
perbuatan-perbuatannya yang menyimpang yang tidak bisa diterima akal 
dan fitrah yang selamat. 


Perlu dijelaskan disini bahwa penyembahan berhala tidak hanya 
berwujud penyembahan yang dilakukan orang-orang Jahiliyah generasi 
pertama yaitu menyembah batu atau pohon atau binatang dan lain 
sebagainya. Bentuk syirik itu bermacam-macam tidak ada habisnya. 
Seorang muslim wajib mengetahui macam-macam syirik dengan segala 
bentuknya baik syirik di zaman dulu maupun syirik di zaman modem. 
Berhala tidak harus berbentuk batu atau kayu, tapi bisa juga berbentuk 
madzhab (sekte) atau paham pemikiran tertentu. 


Sayyid @uthub berkata, “Sesungguhnya syirik yang bertentangan 
dengan syahadat Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada Tuhan selain Allah) bisa 
berwujud segala hal yang dalam segala aspek kehidupan tidak tunduk 


161 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Perubahan Zaman Hingga 
Berhala Disembah) dan Muslim (no. 2906 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat 
Tidak Akan Terjadi Hingga Dausun Al Khulashah Disembah). 

162 HR. Abu Daud (no. 4252, pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah dan Tanda- 
Tandanya): At-Tirmidzi (no. 2177, pembahasan: Fitnah, bab: Pertanyaan Nabi 
Tiga Kali tentang Umatnya): dan Muslim (no. 2889 pembahasan: Fitnah, bab: 
Umat Islam Akan Hancur Sebagian Demi Sebagian). 5 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini shahih." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 159 





sepenuhnya kepada Allah 36. Bila seorang hamba hanya menyembah 
Allah semata dalam segala aspek kehidupan, orang yang musyrik akan 
menyembah selain Allah dalam aspek kehidupan yang lain sehingga 
pada hakekatnya dia telah melakukan bentuk kesyirikan.” 


Dia juga berkata, “Seorang hamba yang menyembah Allah 
dengan meyakini-Nya dan menjalankan agama dengan berwudhu, 
bersuci, shalat, puasa, haji dan syiar-syiar lainnya, tapi di sisi lain dia 
menjalankan syariat selain syariat Allah dalam kehidupan ekonomi, 
politik dan sosial, kemudian dalam akhlak dan adat istiadat dia mengikuti 
ajaran tuhan-tuhan manusia yang melegalkan akhlak dan adat istiadat 
serta tradisi tersebut, maka pada hakekatnya dia telah melakukan 
kesyirikan dalam bentuknya yang khusus....” | 


Dia juga berkata, “Orang-orang yang mengklaim dirinya 
menjalankan agama Allah karena mengucapkan dengan mulut mereka 
"Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah', dan 
menjalankan ajaran-ajaran Islam lainnya baik dalam pernikahan maupun 
warisan (perdata), tapi disisi lain mereka tunduk dan patuh terhadap 
ajaran dan syariat yang tidak diizinkan Allah, maka pada hakekatnya — 
baik sengaja atau tidak sengaja— mereka telah menyembah berhala- 
berhala baru ....”168 


Oleh karena itu, kita mendapati bahwa penyembahan berhala 
dan perbuatan syirik dimulai dengan menjalankan hukum yang dibuat 
'oleh tuhan-tuhan selain Allah baik dalam syiar maupun syariat. Karena 
orang-orang Ahli Kitab tidak menyembah para rahib dan para pendeta 
mereka secara fisik, tapi mereka mengikuti ajaran mereka dalam 
penghalalan dan pengharaman (masalah hukum), sehingga Allah 
menamakan mereka sebagai orang-orang yang menyembah rahib dan 
pendeta dan memvonis mereka sebagai orang-orang musyrik. 





163 -Lih. Mugtathafat Min Kitab Tharig Ad-Da'wah Fi Zhilal Al @ur'an, karya Ahmad 
Faiz (1/28-30). 


160 .— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Meskipun kita menyaksikan banyak kemurtadan dan Jahiliyah 
modern yang berwujud penyembahan terhadap tokoh, mengingat 
berhala-berhala lebih suci dari mereka, tapi bukan ini yang dimaksud 
dalam hadits pertama. Karena yang dimaksud dalam hadits tesebut 
adalah berhala-berhala Daus kembali disembah dan kondisinya kembali 
seperti semula, kemudian wanita-wanitanya (yakni wanita-wanita Daus) 
akan melakukan perbuatan seperti yang pernah dilakukan nenek 
moyang mereka pada masa Jahiliyah yaitu melakukan thawaf di sekitar 
berhala tersebut. Alangkah banyaknya berhala-berhala modern yang 
sama dengan berhala Daus tersebut! Kita berlindung kepada Allah dari 
Murka dan Siksa-Nya. 


38. Kemunculan seorang laki-laki dari @ahthan yang 
ditakuti manusia 
Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi #& adalah 
munculnya seorang laki-laki kejam yang ditakuti manusia karena 
kediktatoran dan kezalimannya. | | 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 bahwa Rasulullah & 
bersabda, 


a o an an 0 20 2 8 eta Bo e 0 
sa ce Opa Olla ja Jar jl 3 Kelul aa Y 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai seorang laki-laki dari 
@ahthan menggiring manusia dengan tongkatnya.” 194 
Maksud sabdanya saw wi Ge “menggiring manusia dengan 


tongkat” adalah menguasai manusia sehingga mereka tunduk patuh 
terhadapnya. Kata tongkat menunjukkan kekasarannya terhadap 


164 HR. Al Bukhari (8/100, pembahasan: Fitnah, bab: Perubahan Zaman Hingga 
Berhala Disembah dan pembahasan: Para Nabi, bab: Gahthar) dan Muslim (no. 
2910 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Akan Terjadi Hingga Seorang Pria 
Melewati Kuburan Seseorang Kemudian Berharap Dapat Mengganti Posisi 
Jenazah tersebut Karena Musibah yang Dialaminya). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 161 





mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat “menggiring mereka 
dengan tongkatnya” adalah dalam artian yang sesungguhnya seperti 
halnya onta dan binatang ternak digiring, yang menunjukkan sifatnya 
yang sangat kasar dan kejam. 


Imam Al @urthubi berkata, “Maksud 'menggiring manusia 
dengan tongkatnya' adalah bahasa Kinayah tentang ketaatan dan ' 
ketundukan manusia kepadanya. Yang dimaksud bukanlah tongkat 
dalam artian yang sesungguhnya. Akan tetapi hanya bahasa kiasan 
tentang ketaatan dan ketundukan mereka terhadapnya serta 
kekuasaannya yang begitu besar terhadap mereka. Penyebutan kata ini 
menunjukkan bahwa sifatnya sangat kasar dan kejam terhadap 
mereka.” 165 


Dia juga berkata, “Bisa jadi dia adalah “Jahjah yang disebutkan 
dalam hadits lain. Kata Jahjah arti aslinya adalah teriakan, yaitu suatu 
sifat yang sesuai dengan tongkat.”166 


Yang dimaksud hadits lain tersebut adalah sabda Nabi 4£, 
BEA TJ J3 BANI SI AI LA Y 


“Hari dan malam tidak akan lenyap sampai seorang laki-laki 
bernama Jahjah menjadi raja.” | 


Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah 
Jahjah dibantah oleh Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar dalam A/ Fath, dia 
berkata, “Pendapat ini ditolak, karena kata @ahthan menunjukkan 
bahwa laki-laki tersebut orang merdeka. Sedangkan kata Jahjah 
menunjukkan bahwa dia termasuk Mawali (bekas budak).”167 


165 Lih. At-Tadzkirah, karya Al @urthubi (hlm. 635) dan Fath Al Bari, karya Ibnu 
Hajar (13/78). 

166 HR. Muslim (no. 2911 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Akan Terjadi ' 
Hingga Seorang Pria Melewati Kuburan Seseorang Kemudian Berharap Dapat 
Mengganti Posisi Jenazah tersebut Karena Musibah yang PERIA 

167 Lih. Fath A/ Bari, karya Ibnu Hajar (13/77 & 78). 


162 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Penyebutan hadits ini oleh imam Bukhari dalam Bab Taghvir Az- 
Zaman Hatta Tu'bada Al Autsan menunjukkan bahwa raja @ahthan 
akan muncul di akhir zaman ketika orang-orang beriman telah 
diwafatkan. 


39. Bangsa-Bangsa menyerang umat Islam 


Di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi # adalah 
musuh-musuh Islam baik bangsa-bangsa - Timur maupun Barat 
menyerang negeri-negeri muslim untuk. menghancurkan kekuatan umat 
Islam dan untuk menghancurkan semua simbol kebangkitan Islam, 
karena Islam merupakan satu-satunya penghalang yang merintangi 
tujuan mereka dalam menjajah dan mengeruk kekayaan umat Islam. 


Disebutkan dalam hadits riwayat Tsauban &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, 


Ca NE PE US KS pe ad dan 

AS KEU, Oa by AN Ji JB SAS Sad ab 15 jas IS 

AN BIA, AS SAP ya ip Gp JM 

LE KAI 2 AI Ipa) V3 IS AI Sai 
IA ENI 


“Telah dekat masanya bangsa-bangsa lain menyerang kalian 
seperti orang-orang yang hendak makan menyerbu meja makan.” Lalu 
ada orang yang bertanya, “Apakah jumlah kita saat itu sedikit?” Nabi # 
menjawab, “Justru saat itu jumlah kalian banyak, tapi kalian centang 
perenang seperti buih di lautan. Sungguh Allah akan mencabut 
“ketakutan dari dada musuh-musuh kalian dan akan memasukkan Wahn 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 163 





ke dalam hati kalian.” Lalu ada orang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah Wahn itu?” Nabi #-menjawab, “Cinta dunia dan takut mati. ”168 


Bila kita membaca peristiwa-peristiwa dalam sejarah, akan kita 
temukan bahwa tragedi ini telah terjadi beberapa kali. Pertama ketika 
bangsa-bangsa Shalibis (Eropa) menyerang umat Islam. Kedua ketika 
bangsa Tartar menyerang dunia Islam. Saat itu bangsa-bangsa di dunia 
berkonspirasi untuk menyerang umat Islam dan meruntuhkan Khilafah 
Islamiyyah lalu membagi negara-negara Islam di antara mereka. 


Adapun yang terjadi pada sejarah umat Islam di masa sekarang, 
kita temukan kondisinya lebih jelas. Bangsa-bangsa di dunia baik di 
Timur maupun di Barat selalu mengincar negara-negara muslim. Mereka 
saling bekerjasama satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa telah ada 
rencana lama yang dirancang beberapa tahun sebelumnya untuk 
menyerang umat Islam guna mengeruk kekayaannya, merampas sumber 
daya alamnya dan menghinakan penduduknya. 


Ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi & tentang sebab 
bangsa-bangsa lain menyerang umat Islam, beliau menjawab bahwa 
sebabnya bukan karena jumlah yang sedikit, karena saat itu jumlah umat 
Islam besar, tapi mereka centang perenang seperti buih di lautan. Jadi 
yang dinilai bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Sebab utamanya 
adalah lemahnya jiwa umat Islam, runtuhnya semangat, sedikitnya cita- 
cita dan kemunduran internal dari kemuliaan yang telah diberikan Allah 
kepada manusia sehingga menyebabkan kehinaan dan ketundukan. 
Inilah satu-satunya penyakit yang menyebabkan bangsa-bangsa Thaghut 
menyerang negeri-negeri muslim. 


168 HR. Ahmad (A/ Musnad, 5/278, dengan sanad yang kuat dan seluruh 
periwayatnya tsigah) dan Abu Daud (no. 4297 pembahasan: Malapetaka, bab: 
Umat Manusia Saling Memperebutkan Islam). 

Akan tetapi dalam sanadnya ada seorang periwayat yang majhul. Tapi hadits ini 
diperkuat dengan hadits yangdiriwayatkan oleh Ahmad. 

Hadits ini juga disebutkan oleh Al Albani dalam As-Siksilah Ash-Shahihah (no. 
958). 


164: — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Bila ada yang bertanya tentang sebab kekalahan ini, Rasulullah 
$# telah menjawabnya bahwa rahasia kekalahan umat Islam adalah 
karena kecintaan mereka terhadap dunia dan takut mati. 


Kita telah menyaksikan bahwa umat Islam mengejar-ngejar dunia 
dan kesenangannya. Mereka tenggelam di dalamnya hingga dunia 
menjadi cita-cita mereka yang tertinggi. Hati dan pikiran serta tubuh . 
mereka sangat sibuk dalam upaya mencari harta duniawi tanpa peduli 
bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, apakah dari jalan yang 
halal atau haram. Dan mereka juga tidak peduli bagaimana cara 
membelanjakannya, seakan-akan mereka diciptakan untuk hidup kekal 
di dunia dan melupakan akhirat yang merupakan negeri yang kekal dan 
penuh nikmat selamanya. Mereka melupakan mati dan takut mati agar 
tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati kesenangan duniawi. 
Kita tidak mengingkari bahwa cinta dunia dan takut mati merupakan 
watak alami yang sesuai fitrah manusia, tapi Akidah Islamiyah 
membimbing hal ini dan mengajarkan bahwa ada perbuatan lain yang 
harus rela memberi dan menerima, berjihad di jalan Allah tanpa peduli 
dengan rezki serta tidak takut mati, karena rezeki dan ajal berada di 
Tangan Allah dan bahwasanya seseorang tidak akan mati sampai datang 
| ajal dan rezkinya. Kematian akan menemui seseorang di tempat tidurnya 
sementara medan jihad tidak akan berkurang dalam umur manusia, 
karena jihad bukan ladang pencabutan roh. Tapi jauh dari akidah dan 
lemahnya iman telah membuat manusia cinta kepada dunia dan takut 
mati sehingga menjadikan musuh-musuh Islam tamak dan rakus 
terhadap negara-negara muslim (untuk. mengeruk kekayaannya) dan 
(menghinakan) penduduknya. 


Sebab lain yang menyebabkan bangsa-bangsa luar menyerang 
umat Islam dan tamak terhadap harta kekayaan kita adalah perpecahan 
dan konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini. Mata 
musuh-musuh Allah selalu, mengawasi hal ini dengan penuh 
kegembiraan dan hati mereka menari-nari menyaksikan umat Islam 
menghancurkan dirinya sendiri sehingga bencana yang terjadi di antara 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 165 





mereka semakin parah. Fenomena ini disebabkan karena umat Islam 
tidak berpegang teguh dengan Al @ur'an dan Sunnah Nabi-Nya 
sehingga mereka menjadi santapan lezat bagi setiap orang yang tamak 
dan rakus. | 


40. Embargo ekonomi terhadap Irak dan negeri-negeri Islam 
lainnya 

Di antara tanda-tanda kiamat pada akhir zaman adalah bangsa 
Ajam dan Romawi menguasai negeri-negeri muslim dan mengepungnya 
secara ekonomi maupun politik. Mereka melakukan embargo ekonomi 
dengan melarang makanan dan harta benda masuk ke negeri tersebut 
untuk memaksa penduduknya tunduk dan patuh terhadap keinginan 
mereka yang hendak menguasai dan mengeruk harta kekayaannya serta 
merampas sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan sumber daya 
Alam lainnya yang dianugerahkan Allah 38 kepada negeri tersebut. 


Diriwayatkan dari Abu Nadhrah, dia berkata: Ketika kami 
sedang bersama Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Telah dekat masanya 
penduduk Irak tidak dikirimi Oafiz169 dan dirham (yakni diterapkan 
embargo ekonomi terhadap mereka)” Kami bertanya, “Siapa yang 
melakukan demikian?” Dia menjawab, “Bangsa Ajam yang 
melakukannya.” Kemudian dia berkata lagi, “Telah dekat masanya 
penduduk Syam tidak dikirimi Dinar dan Mudy. ”170 Kami bertanya, 
“Siapa yang melakukannya?” Dia menjawab, “Bangsa Romawi." 
Kemudian dia terdiam sebentar lalu berkata: Rasulullah #£ bersabda, 


Sa. 3D 3 


Se BI ee ae WI Al II 


. 





169 @Gafiz adalah takaran penduduk Irak. 
Al Azhari berkata, “Satu @afiz adalah 8 Mukuk. Satu Mukuk adalah 1,5 sha', 
yaitu 5 Kilajah." 

170 Mudi adalah takaran penduduk Syam. 
Para ulama mengatakan, “Satu Mudjada 15 Mukuk.” 


166 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Pada akhir zaman nanti akan muncul khalifah yang melempar 
harta dengan tangannya dan tidak menghitungnya.” 


Periwayat melanjutkan: Aku bertanya kepada Abu Nadhrah dan 
Abu Al Ala", “Apakah menurut kalian berdua dia Umar bin Abdul 
Aziz?” Keduanya menjawab, “Bukan. ”171 


Imam An-Nawawi berkata dalam syarah hadits ini, “Tentang arti 
"Irak dan negeri-negeri lainnya diembargo' ada dua pendapat terkenal: 


Pertama, karena keislaman mereka (yakni bangsa Romawi dan 
Ajam) sehingga jizyah tidak berlaku bagi mereka. Hal ini telah terjadi. 


Kedua, inilah pendapat yang paling terkenal, yaitu bahwa artinya 
adalah bahwa bangsa Ajam dan Romawi akan menguasai negeri-negeri 
muslim di akhir zaman lalu mereka akan menahan harta benda dan 
makanan sehingga umat Islam tidak bisa mendapatkannya (diberlakukan 
embargo ekonomi terhadap umat Islam). Tentang hal ini telah terjadi 
pada masa kami di Irak dan sekarang masih terjadi."172 


Menurutku, ucapan Imam Nawawi bahwa hal tersebut telah 
terjadi pada zamannya, tidak berarti bahwa hal tersebut tidak akan 
terulang lagi. Karena ada sebagian tanda-tanda kiamat yang terjadi 
secara berulang-ulang lebih dari satu kali, sebagaimana dalam hadits 
tentang bangsa-bangsa luar yang menyerang negeri-negeri muslim. Hal 
ini telah terjadi berulang kali dalam Sejarah Islam dan sekarang terjadi 
lagi dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih luas. 


Ada pula yang berpendapat bahwa mereka menjadi murtad di 
akhir zaman sehingga mereka tidak boleh mendapatkan hak mereka 
seperti zakat dan lain-lainnya. 


171 HR. Muslim (no. 2913 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Akan Terjadi 
Hingga Seorang Pria Melewati Kuburan Seseorang Kemudian Berharap Dapat 
Mengganti Posisi Jenazah tersebut Karena Musibah yang Dialaminya). 

172 Lih. Syarah Shahih Muslim (18/20 & 21). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 167 





Ada pula yang berpendapat bahwa orang-orang kafir yang wajib 
membayar jizyah menjadi kuat pada akhir zaman sehingga mereka tidak 
mau membayar kewajiban mereka seperti Jizyah, Kharaj dan lain- 
lainnya. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. 


41. Keistimewaan bangsa Romawi dan jumlah mereka yang 
besar 

Nabi 4£ mengabarkan bahwa menjelang terjadinya Hari Kiamat 
bangsa Romawi merupakan manusia dengan jumlah terbesar. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih riwayat. Muslim dari 
.Al Mustaurid Al Ourasyi &, dia berkata di hadapan Amr bin Al Ash: 
Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, 


OA And Te 


“Kiamat akan terjadi saat bangsa Romawi jumlahnya paling 
banyak di antara sekian banyak manusia.” 


Maka Amr bin Al Ash berkata kepadanya, “Telitilah apa yang 
kamu katakana.” Al Mustaurid berkata, “Aku mengatakan sebagaimana 
yang aku dengar dari Rasulullah #.” Amr berkata, “Kalau kamu 
mengatakan demikian, memang mereka memiliki 4 sifat: Mereka adalah 
orang-orang yang paling santun (bijak) saat terjadinya fitnah, paling 
cepat sadar setelah tertimpa musibah, paling cepat kembali setelah lari, 
dan paling baik terhadap orang miskin, anak yatim dan orang-orang 
lemah. Dan yang kelima adalah sifat yang baik lagi terpuji, yaitu paling 
enggan menzalimi raja-raja.”173 

Hadits ini berisi penjelasan gamblang bahwa bangsa Romawi 


merupakan manusia dengan jumlah terbesar saat terjadinya Hari 
Kiamat. Hadits ini juga menjelaskan tentang keistimewaan bangsa 





173 HR. Muslim (no. 2898 pembahasan: Fitnah, bab: Hari Kiamat Akan Terjadi saat 
Romawi Adalah Penduduk yang Paling Banyak). 


168 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Romawi yang memiliki sifat-sifat terpuji, budi pekerti mulia dan perangai 
yang baik. Tidak diragukan lagi bahwa sifat-sifat ini merupakan salah 
satu faktor yang menyebabkan mereka tetap eksis sehingga jumlah 
mereka tetap banyak. 

0 


(3 LA 25 & 35 CA L SAI S1 


"Sesungguhnya suatu bangsa akan tetap eksis bila berakhlak mulia 
| Bila akhlaknya hilang (rusak) maka hilanglah dia. 174 


Arti “orang yang paling santun saat terjadi fitnah” adalah paling 
— berakal dan paling tahu bagaimana menanggulangi bencana agar bisa 
terhindar darinya. Akal mereka tidak goncang dan mereka tidak 
bingung. 


Arti “paling cepat sadar setelah tertimpa musibah” adalah paling 
cepat kembali ke kondisi mereka yang alami sebelum musibah menimpa 
mereka. 


Arti “paling cepat kembali setelah lari” adalah paling cepat maju 
ke medan perang dan paling cepat kembali kepada musuh bila dalam 
sebagian kondisi mereka lari. 


Arti “paling baik terhadap orang miskin, anak yatim dan orang 
lemah” adalah bahwa mereka merupakan manusia yang paling baik 
dalam memperlakukan orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang- 
orang lemah, serta paling tanggap dalam mengurus mereka. 


Terakhir saya ingin mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa 
bangsa Romawi akan masuk Islam di akhir zaman, karena sifat-sifat 
seperti ini jarang sekali dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman yang 
jujur. Dalil atas apa yang saya katakan adalah sabda Nabi #&, 





174 Pembuat syair ini adalah Ahmad Syaugi. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 169 





5 « PN at S5 bag 8. 1 3 0, sa 
La Iley BAB GL OM OS Y code KA 


ana Jae 
SY 33 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya 
iman itu berada di bintang Kartika, pasti dia akan digapai oleh kaum 
lelaki dari kalangan mereka.” 


Yakni bangsa Persia dan Romawi.175 


42. Penaklukan Konstantinopel dan Romawi 


Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah penaklukan 
Konstantinopel dan Romawi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & 
bersabda, | 


0 01, X4 t07 9 “9 4 8 “1 0e aa Lg Par 

As ) SUS TP) Jp aa 22 33 Y 
8 Hei De SET ..90 0 £ o - o LE PA M0. 
BAN IE dea 3 iba Ge JAN Ae Oa Had Ga Yr 
4 Na UG aa TT s8 "gg sat aa 3 “ - PA TA Pe DD $ 
Yg Y 10 pala Syah AAU Ca yaa Gadl oy Uta Les 
antara 2 PN kada ea DARA Ya Dn TN SK 270 2 0ce oo Pa 
HE SAY ea (jt MEA 03 SK 
PR PK Op Aa Mer amnan Send Lu, KE A sA 
Ja Oya Y SIN AN) Al Me AAN Jai aa Jang JAN 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai pasukan Romawi 
singgah di A'mag dan Dabig,176 lalu pasukan dari Madinah yang saat itu 





175 HR. Al Bukhari (6/63, pembahasan: Tafsir Surah Al Jum'at, bab: Firman Allah 
Ta'ala “Dan orang-orang lain dari mereka yang mengikuti mereka", Muslim (no. 
2546, pembahasan: Keistimewaan Sahabah, bab: Keutamaan Faris), dan At- 
Tirmidzi (no. 3929, pembahasan: Managib, bab: Keutamaan Ajam). 


170 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





merupakan penduduk bumi yang terbaik berangkat untuk menemui 
mereka. Bila mereka telah berbaris, maka pasukan Romawi akan 
berkata, 'Biarkanlah kami dengan orang-orang kami yang ditawan, kami 
akan memerangi mereka' Maka pasukan Islam berkata, "Tidak, demi 
Allah, kami tidak akan membiarkan kalian dengan saudara-saudara 
kami'. Lalu pasukan Islam berperang dengan mereka. Sepertiganya 
kalah yang Allah tidak akan menerima tobat mereka selamanya, 
sepertiga lainnya gugur: mereka adalah syuhada-syuhada terbaik di sisi 
Allah, dan sepertiga lainnya bisa memenangkan peperangan. Mereka 
tidak terkena fitnah selamanya, lalu mereka akan menaklukan 
Konstantinopel ....” 11 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash «5, dia berkata, 
- PN ANN an Pena SAN NN ii 2, y Pena # . 
se ea jas Gan 
A 8, , 3 3g s Pa Pan 
II ke AN Iya) JS Ea 3 pa bad 
$£ 4 Pa TP . 23 Pa ala 
Taja AS Batan Heli ae 
“Ketika kami sedang menulis di sekitar Rasulullah &, beliau 
ditanya, 'Manakah dari dua kota yang akan ditaklukan pertama kali? 
Konstantinopel atau Roma?' Rasulullah #& menjawab, 'Kota Heraklius | 
akan ditaklukan pertama kali, yakni Konstantinopel' ”178 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Nabi #& bertanya 
(kepada para sahabat), 


f 


bs Gs 


176 A'mag dan Dabig adalah dua tempat di Syam dekat kota Halab. 

177 HR. Muslim (no. 2897 pembahasan: Fitnah, bab: Penaklukan Konstantinopel da 
Turunnya Isa bin Maryam ). 

178 Sanadhadits.ini shahih. 
HR. Ahmad (A/ Musnad, 2/176) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 14/555). 
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
Hadits ini memang seperti yang dikatakan keduanya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 171 


La era oa Kas Tag . 


en eta dh - beta Apt Bp Gal 


2 2. 
s aa I 


ge gaga ibn Pay ay AO 
semen nja SY: an en 
Ben ee jia Kep SMA BA JP AM 


2 0, 3 2, 


Ol IL ipa mba 3 BI PA A3 AA 
OI PI OI TA BU 


“Apakah kalian mendengar tentang kota yang sebagiannya 
sisinya di daratan dan sebagian sisi lainnya di lautan?" Mereka 
menjawab, “Ya, wahai Rasulullah” Nabi # bersabda, “ Tidak akan terjadi 
Hari Kiamat sampai kota tersebut diperangi oleh 70.000 orang Bani 
Ishag. Bila mereka telah tiba di kota tersebut, mereka akan beristirahat 
dan tidak berperang dengan senjata dan tidak pula melempar dengan 
panah. Tapi mereka hanya mengatakan, 'Laa ilaaha illallaah weleahu 
akbar' lalu salah satu dari dua sisi kota tersebut runtuh." 


ng 


Pa 


Tsaur berkata, “Aku tidak mengetahui kecuali bahwa yang 
berkata adalah yang berada di lautan'. Kemudian mereka mengatakan 
lagi untuk kedua kalinya, ' Laa ilaaha illallaah wallaahu akbar', lalu 
runtuhlah sisinya yang lain. Kemudian mereka mengatakan untuk ketiga 
kalinya, ' Laa ilaaha illallaah wallaahu akbar', lalu kota tersebut terbuka 
hingga mereka berhasil memasukinya dan mendapat banyak ghanimah. 
Ketika mereka sedang membagi-bagikan ghanimah, tiba-tiba datang 
orang yang berteriak 'Dajjal telah keluar". Maka mereka pun 


meninggalkan semuanya dan pulang.”1?? 





179 HR. Muslim (18/43). 


172 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Imam An-Nawawi membahas dalam Syarah shahih Muslim 
tentang perkataan Al @adhi Iyadh tentang kota yang sebagiannya di 
daratan dan sebagiannya di lautan yang diperangi oleh 70.000 orang 
Bani Ishag. Dia berkata, “Demikianlah yang terdapat dalam semua 
Shahih Muslim, yaitu Bani Ishag. Sebagian mereka berkata, 'Yang 
terkenal adalah bahwa mereka Bani Ismail, karena inilah yang sesuai 
dengan redaksi hadits. Karena yang dimaksud beliau adalah bangsa 
Arab. Sedangkan kota yang dimaksud adalah Konstantinopel.”180 


Banyak ulama yang mengambil kesimpulan dari hadits ini bahwa 
bangsa Romawi akan masuk Islam di akhir zaman dan mereka akan 
bekerjasama dengan pasukan Islam untuk menaklukan Konstantinopel. 
Dan bahasan tentang keistimewaan Romawi semakin memperkuat hal 
ini. | 

Yang dimaksud penaklukan Konstantinopel dalam hadits 
tersebut adalah penaklukan tanpa peperangan. Senjata yang digunakan 
hanyalah bacaan Takbir dan Tahlil. Adapun penaklukan yang dilakukan 
bangsa Turki dan lain-lainnya adalah dengan peperangan. Penaklukan 
dengan peperangan merupakan pembukaan bagi penaklukan terbesar. 
Keluarnya Konstantinopel dari tangan umat Islam setelah runtuhnya 
Khilafah Islamiyyah semakin menguatkan bahwa dia akan kembali 
ditaklukkan, insya Allah. 


'Di bawah ini akan kami uraikan tentang penaklukan 
Konstantinopel oleh bangsa Turki: 


“Pada saat daulah Utsmaniyyah berdiri, mereka termasuk orang- 
orang yang berpegang teguh dengan Islam. Ekspansi mereka berhasil 
melewati asia kecil dan menyeberangi laut Marmara, dan mereka 
berhasil mendirikan pemerintahan di Eropa Timur. Ruh jihad melekat 
kuat dalam dada mereka dalam rangka menegakkan agama-Nya dan 
mencari Syahadah (mati syahid). Mereka melirik Konstantinopel —kota 


180 | ih. Syarah Shahih Muslim, karya An-Nawawi (18/44). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 173 


terbesar Nashrani saat itu— dan bertekad hendak meninggikan agama 
Allah. Maka dengan dikomandoi penjuang muslim “Muhammad II”, 
sultan Turki, mereka bergerak untuk mewujudkan cita-cita mereka. 
Muhammad II mengatur pasukannya dengan matang dan berhasil 
mengepung benteng-benteng Konstantinopel baik di darat maupun laut. 
Setelah benteng-benteng tersebut menerbangkan abunya selama 51 hari 
siang dan malam, akhirnya Allah memberi pertolongan kepada mereka 
hingga Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Suara adzan menggema 
pertama kali di gereja terbesar yang memiliki sejarah panjang. Gereja 
tersebut dirubah menjadi masjid Jami' yang sampai sekarang masih 
terkenal dengan nama “Ayasofya (Hagia Sophia). Penaklukan tersebut 
terjadi pada tanggal 20 Jumadal Awal tahun 857 H atau 1453 M. 
Konstantinopel menjadi ibu kota Negara Islam dan dirubah menjadi 
nama Islam yaitu “Islam Bul” yang artinya “Ibu Kota Islam” yang 
kemudian oleh lidah Turki berubah menjadi “Istanbul.” 


Muhammad Al Fatih dan bala tentaranya berhasil memperoleh 
berita gembira dari Rasulullah # yang bersabda, 


BIS Ta Ah al SA Ga denah pera 
“Konstantinopel akan ditaklukan. Sebaik-baik panglima adalah 


panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya.” 181 


Kemudian Khilafah Islamiyah runtuh setelah umat “Islam 
mengalami kemunduran akidah dan jauh dari sumber kemuliaan dan 
kekuatan mereka, serta hati dan pikiran mereka sibuk dengan 
kesenangan dan kenikmatan duniawi. 


181 HR. Ahmad (A/ Musnad, 4/235) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/422). 
Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, tapi 
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” 
Pendapat Al Hakim ini disetuji oleh Adz-Dzahabi. 


174 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











Umat Islam telah menyia-nyiakan perjuangan Muhammad Al 
Fatih sehingga Konstantinopel jatuh ke tangan pemerintahan Turki yang 
sekuler dan kafir. Kita memohon kepada Allah agar menyiapkan 
pemimpin Rabbani bagi umat Islam yang dapat membimbing umat 
dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya lalu mengembalikan kejayaan 
Islam dan merealisasikan kabar gembira yang disabdakan Nabi &. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 175 








BAB II 


Tanda-Tanda Kiamat Besar 


1. Munculnya Al Mahdi 


Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya Al Mahdi. 
Dia akan memimpin umat Islam dan menjadi mujaddid (pembaharu) 
dalam agama Islam, menjalankan hukum Islam dan menebarkan 
keadilan di antara sesama manusia. Bila ada Sunnah yang ditinggalkan 
maka akan kembali ditegakkan olehnya, dan bila ada bid'ah pasti akan 
dihancurkannya. Pada masanya umat Islam akan hidup sejahtera dan 
diberi berbagai nikmat yang belum pernah ada sebelumnya. 


Menurut ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, munculnya Al Mahdi 
. merupakan hakekat yang pasti terjadi berdasarkan dalil-dalil yang 
Shahih. 


| Di bawah ini akan kami uraikan tentang profil Al Mahdi yang 

patut diketahui pembaca, seperti namanya, nama ayahnya, nasabnya 
dan sebagian dari profilnya. Kami akan menyebutkan hadits-hadits 
shahih yang menunjukkan bahwa dia akan benar-benar muncul. 
Wabillahi At-Taufig | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 177 


» Namanya dan Nama Ayahnya 
Disebutkan dalam hadits shahih bahwa nama Al Mahdi dan 


— nama ayahnya sama dengan nama Nabi $$ dan nama ayah beliau. 


Dari Abdullah bin Mas'ud & bahwa 
Rasulullah & SA 


ag tt Us bad .. 

“Andai saja tidak tersisa dari umur dunia ini kecuali hanya satu 

hari, pasti Allah akan memperlama hari tersebut hingga mengutus 
seorang laki-laki dari keluargaku -atau ahli baitku-- Namanya sama 


dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia 
akan memenuhi bumi dengan ....” (HR. Abu Daud) 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


. . 


SE JA ir 3 PA Ul & CW AA 
Lem Kal 


“Dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh 
seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
P5 -- 5 & () 430 2 23 o- o 0 ka - Pa 
dh IE em KN bp Jai La da 
ANN TON APAKAN CM BA 


“Sampai dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahli baitku yang 
namanya sama dengan namaku". Kata periwayat lebih lanjut: Abu 
Hurairah berkata, “Andai saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu 


178” — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








hari, pasti Allah akan memperlama hari tersebut sampai (seorang laki- 
laki dari umatku) memimpin.”182 


Dengan demikian, maka nama Al Mahdi adalah Muhammad dan 
nama ayahnya Abdullah. 


“ Nasab Al Mahdi 


Adapun nasab Al Mahdi, tidak diragukan lagi bahwa dia 
merupakan ahli bait Rasulullah #& . Banyak riwayat yang menyebutkan - 
bahwa dia merupakan keturunan Fatimah A/ Batu/, putri Nabi 
Semoga Allah meridhainya dan meridhai putra-putranya yang suci. 


Dari Ummu Salamah 4s, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah £$ bersabda, 


Fe - - o Pa 0 0 3 0 1 
Rabb Ny ya TS 0 CM 
“AI Mahdi adalah keturunanku dari keturunan Fatimah.”188 


Dari Ali bin Abi Thalib s5, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, 


Tor A4 o 02 0 s ot 
BSA aa Se ar 
“Al Mahdi adalah keturunan kami, ahlul bait Allah akan 
memperbaikinya dalam satu malam.”184 





182 HR. Abu Daud no. 4282 di awal, pembahasan: Al Mahdi: At-Tirmidzi no. 2231- 
2232 dalam, pembahasan: Fitnah, bab: Tentang Al Mahdi. At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan shahih”. Hadits ini juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah Rahimahullah dalam Minhaj As-Sunnah (4/211) dan dinyatakannya 
sebagai hadits shahih. Guru kami, syaikh Albani Hafizhahullah juga menyebutkan 
hadits ini dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 1529, hal. 41. 

188 Hadits Hasan. HR. Abu Daud no. 4284 , pembahasan: Al Mahdi: Ibnu Majah 
no. 4135, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Munculnya Imam Mahdi: Al Hakim 
dalam A/ Mustadrak (41/557). . 

184 Sanadnya shahih. HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (1/84): Ibnu Majah no. 
4136, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Munculnya Imam Mahdi. Arti “Allah 
akan memperbaikinya dalam satu malam” adalah sebagaimana diriwayatkan dari 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 179 


Dalam riwayat-riwayat sebelumnya Nabi #$& membahas 
tentang nasab Al Mahdi: | 
o- 0 £ 0 0 £ “210 Ng 20 8? 
« Kemudian akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku 
atau ahli baitku....” Al Hadits185 | 


Hadits-hadits ini semuanya menguatkan bahwa Al Mahdi 
termasuk keturunan Rasulullah #8 dari jalur Fatimah Az-Zahra'. Inilah 


'yang disepakati oleh Jumhur ulama. Oleh karena itu tidak perlu melirik 


hadits-hadits Dha'if dan Maudhu' (seputar Al Mahdi) yang dibuat untuk 
tujuan-tujuan tertentu. 


» Sifat-Sifat Al Mahdi dan Perbuatan-Perbuatannya Yang 
Menunjukkan Bahwa Dia Al Mahdi 


“Di antara sifat-sifat Al Mahdi yang disebutkan dalam hadits 
adalah rambutnya jarang dari kedua pelipis sampai sisi dahi, karena 
sebagian rambut kepalanya tidak ada (botak). Di antara sifat-sifatnya 
yang lain adalah berhidung panjang, pucuk hidungnya lembut dan 
bagian tengahnya cembung, sebagaimana disebutkan dalam hadits 
riwayat Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah $& bersabda, 


Usa $ ar! Us Pai) A ag 1 JA bea KAA 
43 0 Pata s0. 0 3 pa Lao 
Cina ala Sllah SAE Up ola LS Yus) 


“AI Mahdi adalah keturunanku, berdahi lebar.186 berhidung 
mancung:187 Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah 


Ibnu Katsir dalam Syarh As-Sindi, “Yakni menerima tobatnya, memberinya 
petunjuk dan ilham yang belum pernah diberikan kepadanya sebelumnya.” 

185 Riwayat-riwayat ini telah ditakhrij sebelumnya. 

186 Berdahi lebar, karena rambut kepalanya botak separoh. 





180 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sebelumnya dipenuhi kecurangan dan kezhaliman. Dan dia akan 
berkuasa selama tujuh tahun.”188 


Di antara tanda-tandanya adalah dia akan muncul pada zaman 
yang penuh dengan kezhaliman dan ketidak-adilan. Lalu dia akan 
menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai perintah Allah, serta 
mencegah kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Melalui dia Allah 
akan menebarkan panji-panji kebaikan kepada umat Islam. Hujan akan 
turun dari langit dengan deras tanpa menyimpan sedikit pun air 
hujannya, bumi akan mengeluarkan makanannya tanpa menyimpan 
sedikit pun dari tanaman-tanamannya, binatang ternak akan 
berkembang biak disebabkan banyaknya rezki, dan harta benda akan 
melimpah lalu dia akan membagi-bagikannya kepada manusia secara 
sama rata. 


Dari Abu Sa'id Al Khudri # bahwa 
Rasulullah & Kana 


so. 3 pang 


“Gg 


Entang Ban Abs dl R3 bun 
Maag GL pi! 

“Di akhir umatku nanti akan muncul Al Mahdi. Pada masanya 

Allah akan menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan tanaman- 


tanamannya. Dia akan membagikan harta secara sama rata. Binatang 
ternak akan berkembang biang dan banyak. Jumlah umat Islam akan 





187 Berhidung mancung, yakni panjang dengan pucuk hidung yang lembut dan 
bagian tengahnya cembung (lengkung). 
188 Sanadnya hasan. HR. Ahmad dalam A/ Musnad (3/17): Abu Daud no. 4285, 
pembahasan: Al Mahdi, Al Hakim (4/557). Syaikh Albani menyatakan bahwa 
— hadits ini shahih dalam takhrij A/ Misykan no. 5454. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 181 





bertambah banyak. Dia akan hidup selama tujuh (tahun) atau delapan 
(tahun), yakni tahun.”189 


» Waktu dan Tempat Munculnya Al Mahdi serta Lama 
Menetapnya Di Muka Bumi 


Tidak ada riwayat-riwayat Shahih yang secara tegas menjelaskan 
tentang tempat kemunculannya atau waktu munculnya. Akan tetapi 
para ulama menjelaskannya berdasarkan sebagian riwayat yang mereka 
pahami, meskipun statusnya tidak Wath' (pasti). 


Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam A/ Fitan Wa Al Malahim, 
“Dia akan muncul pada akhir zaman dan tempat munculnya di negeri 
timur, bukan dari Sardab Samara' sebagaimana yang diklaim oleh 
orang-orang tidak mengerti dari kalangan Rafidhah bahwa dia telah ada 
sekarang dan mereka sedang menunggunya keluar di akhir zaman. 
Karena apa yang diklaim mereka ini merupakan rekayasa dan 'sikap 
mengada-ada serta bisikan dari syetan ....”190 


. Dia juga berkata dalam sumber yang sama, “Menurutku dia akan 
muncul sebelum turunnya Isa bin Maryam 4 sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadits-hadits.”191 


Akan kami sebutkan sebagian riwayat seputar bahasan ini agar 
para pembaca mendapat informasi lebih lanjut. 


Dari Jabir bin Abdullah tb, dia berkata: 
Rasulullah #$ bersabda, 


189 HR. Al Hakim dalam A/ Mustadrak (4/557-558), dia berkata, “Sanad hadits ini 

shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”, dan Adz-Dzahabi 
' sepakat dengannya. Hadits ini juga disebutkan oleh syaikh Nashiruddin Al Albani 

dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 711. Dia berkata, “Sanadnya shahih dan 
para periwayatnya tsigah.” 

190 |ih. Perkataan Al Hafizh Ibnu Katsir, Pembahasan: Fitnah-fitnah dan Malapetaka 
(1/55). 

191 bid (1/49). 


182 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





PTP 


2. 3 . £ s1 2 Se TA Pa Ka g en 

8 lab GI IE ob el ya Bb JPN 

0414 Fang 23 PAP ore 4, rp 0. Lo - : 0 na Pan Ah 
Ta sae bana ap Un ebi "JB An 
dh NBA ya Ie KAN JA Ad Ja Je 

TAI 


3 


“Segolongan umatku akan senantiasa berperang membela 
kebenaran sampai hari kiamat, lalu ka $& akan turun dan panglima 
mereka berkata, 'Kemarilah shalat mengimami kami! maka Isa 
menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian menjadi pemimpin 


bagi sebagian lainnya, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat 
... »192 
ini! 


Dalam riwayat ini memang tidak disebutkan nama panglima 
tersebut yang menjadi imam shalat kaum muslimin dan Nabi Isa 8. 
Akan tetapi ada riwayat lain yang disebutkan oleh Ibnul @ayyim 
Rahimahullah dalam Al Manar Al Munif dengan redaksi, “Lalu panglima 
mereka, Al Mahdi berkata, “Kemarilah shalat mengimami kami! ...dst 
sampai akhir hadits.” 


Kemudian Ibnul @ayyim Rahimahullah berkata setelah 
menyebutkan hadits ini, “Sanadnya bagus.” 


Dari Ummu Salamah ha dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
AN ya Jah Pig Sh bg 3) Haa aa Kura Sa 
ban Ie AR nat MB era Tm 

an da3 Awi ag Ba ag Ha UT 


“Seorang laki-laki akan berlindung di Baitullah lalu ada 
sekelompok pasukan yang dikirim kepadanya (untuk membunuhnya). 


192 HR. Muslim no. 156 dalam, pembahasan: Iman, bab: Turunnya Isa Ibnu 
Maryam yang Berhukum dengan Syariat Muhammad #&. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 183 


Ketika pasukan tersebut berada di gurun pasir yang tandus, mereka 
dibenamkan” Maka aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan orang yang ikut dalam keadaan terpaksa ?” Jawab Nabi 8 , 
“Dia akan dibenamkan bersama mereka lalu akan dibangkitkan pada 
hari kiamat sesuai niatnya.”193 


Dari Hafshah &s bahwa Rasulullah #$ bersabda, 


ae La AT Oo» or mol Lan oo. an apa 2 Se 
Yg data “4 TR o AAS —$ Gn lg 2 


Bm (ENI Ga el FI SS Oa aa V3 "ag 


.. 


“Sekelompok orang yang tidak memiliki pertahanan, jumlah 
dan persiapan akan berlindung di Baitullah. Lalu sekelompok pasukan 
akan dikirim untuk (menghancurkan) mereka. Ketika pasukan tersebut 
berada di gurun pasir yang tandus, mereka dibenamkan.” 


Dari Aisyah &s, dia berkata, 
KD pn ne ae Mn Kah saka Da Dien Ma RU Um 
Spa) UEA Ulin Sel ARI Ko Sya) ep 
3 pu 3 3... 2... PN KAN aa ace , 
Ia CAB Oh Ea LI Al IIS Va 3 ES Lio AI) 


AS Se Bu H3 ve ng SI Org AI 
BE aka 2 0. 


IE pen Ka maba yA IA AE ga Lite 
dna Moda ci se e aa 2. te aa 


03 naa PN Rd 


193 HR. Muslim no. 2882, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab:  Ditenggelamkanya 
Tentara yang Bermakmum di Ka'bah: At-Tirmidzi no. 1272, pembahasan: 
Fitnah-fitmah, bab: Hadits kesepuluh. 

14 HR. Muslim no. 2883, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Ditenggelamkanya 
Tentara yang Bermakmum di Ka'bah: An-Nasa'i (5/207), pembahasan: Haji, 
bab: Kesucian Negeri Haram. 


184 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








“Rasulullah # bermain-main dalam tidurnya, lalu kami 
berkata, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu dalam tidur yang 
tidak biasa engkau lakukan' Nabi $$ bersabda, 'Aku heran dengan 
segolongan orang dari umatku yang berangkat menuju Baitullah untuk 
(menangkap) seorang laki-laki @uraisy yang sedang berlindung di 
Baitullah. Ketika mereka berada di gurun pasir yang tandus, mereka 
dibenamkan. Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
jalan yang dilalui merupakan tempat berkumpul manusia', 
Nabi #8 bersabda, 'Benar, di antara mereka ada yang benar-benar 
tahu, ada yang dipaksa, dan juga ada musafir. Mereka mati semuanya 
lalu akan keluar dari tempat yang berbeda-beda.198 Allah akan 
membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka'.”196 


Dalam tiga riwayat dari Ummul Mukminin ini berisi penjelasan 
gamblang tentang laki-laki yang berlindung di Baitullah. Dia berasal dari 
Guraisy dan diperkuat dengan pertolongan Allah, lalu Allah akan 
menghancurkan musuh-musuhnya dengan dibenamkan ke dalam bumi. 
Akan tetapi apakah laki-laki tersebut Al Mahdi yang namanya 
disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits sebelumnya ?. Tidak ada 
dalil pasti tentang hal ini. Wallahu A'lam 


Juga terdapat hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang 
khalifah yang pada masanya kondisi masyarakat sangat makmur dan 
sejahtera, sampai dia menyebar harta dengan tidak menghitungnya dan 
memberikannya kepada orang-orang tanpa perhitungan (Secara cuma- 
cuma). Tapi dalam riwayat-riwayat tersebut juga tidak disebutkan nama 
khalifah tersebut. 


195 Yakni mereka akan keluar dari tempat yang berbeda-beda lalu ada yang masuk 
Surga dan ada yang masuk Neraka, sesuai dengan amal perbuatan dan niat 
mereka. | 

196 HR. Al Bukhari (3/19) dalam, pembahasan: Jual Beli, bab: Tentang Pasar: . 
Muslim no. 2884, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Ditenggelamkanya Tentara 
yang Bermakmum di Ka'bah. | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 185 





Dari Abu Sa'id Al Khudri dan Jabir bin Abdullah #- bahwa 
Nabi & bersabda, 


NN Pe TA Wa DO 2 BSA In “ab OK 


sa 
“0 


- 


“Di akhir zaman nanti akan ada khalifah yang menebar harta 
dengan tidak menghitungnya.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
uas aa Oa Pa 


“Memberikan harta kepada manusia tanpa menghitungnya.” 


— Dalam riwayat lain disebutkan, 
Pb Gan Da BA si apa Le, 
UJI Sala AI AI go 


“Di akhir zaman nanti akan ada seorang khalifah yang menebar 
harta secara cuma-cuma” 197 


Dari Ummu Salamah 45, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda, 


“Akan terjadi konflik saat meninggalnya seorang khalifah. Lalu 
seorang khalifah dari Bani Hasyim akan berangkat menuju Mekkah, 
kemudian orang-orang akan memintanya keluar dari rumahnya antara 
rukun dan Magam, lalu delegasi militer akan dikirim dari Syam untuk 
membunuhnya, yaitu paman-pamannya dari suku Kalb, kemudian 
disiapkan pasukan untuk membunuhnya lalu Allah mengalahkan mereka 


. sehingga mereka kacau balau. Itulah hari (kekalahan) Kalb. Orang yang 


rugi adalah orang yang tidak mendapatkan harta rampasan Bani Kalb. 


197 HR. Muslim no. 2913 & 2914, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Kiyamat Tidak 


Akan Terjadi, Sampai Seseorang Melewati Seorang yang Lain, Lalu Ia Berharap 
Menjadi Mayit Karena Adanya Fitnah. 


186 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











1 
5 
3 
! 
1 
P3 
H4 
t 
| 


Lalu laki-laki tersebut akan menguasai harta perbendaharaan dan 
membagi harta benda serta menancapkan Islam ke dalam bumi 
(menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara sempurna). Orang- 
orang akan hidup dalam kondisi demikian selama 7 tahun atau 9 
tahun.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


JAN aa TA ARA AG ah Jaa IR AS 
“ - 0 8 


0. 9 2 20 TER "4 00 8g AN XX aa u. 32 4 (ane JO al 
Lg Aa ng MEN SI Ig Uas DS ya) Bye ad 


— S.Lalu seorang laki-laki warga Madinah akan keluar melarikan 
diri menuju Mekkah, kemudian orang-orang penduduk Makkah akan 
mengeluarkannya dengan memaksanya, lalu mereka membaiatnya di 
antara rukun dan magam, kemudian detasemen militer akan dikirim dari 
Syam untuk membunuhnya ....”198 Redaksi hadits ini panjang dengan 
perbedaan sedikit dalam redaksinya. | 


Berdasarkan riwayat-riwayat ini secara global, kita mendapat 
penjelasan -baik secara Manthug maupun Mafhum- bahwa Al Mahdi 
adalah seorang laki-laki shalih yang keluar dari arah timur dan 
berlindung di Makkah karena melarikan diri dari Madinah. Dia akan 
dibaiat di antara rukun dan magam di samping Ka'bah. Lalu detasemen 
militer akan dikirim untuk membunuhnya, kemudian rombongan militer 
tersebut ditenggelamkan lalu Allah memberi pertolongan kepadanya dan 
memberinya kekuatan. Lalu dia akan menerapkan hukum syariat Islam 


198 HR. Ath-Thabarani dalam A/ Ausath. Al Haitsami mencantumkannya dalam 
: Majma' Az-Zawa 'id (7/38) dan berkata, “Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini 
dalam A/ Ausath dan para periwayatnya merupakan periwayat-periwayat yang 
shahih." | | 
Aku mengatakan, “Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini pada no. 4286 dan 
selanjutnya , pembahasan: Al Mahdi, dengan sedikit perbedaan dalam redaksi. 
Dan sanadnya Hasan.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 187 








dan menebarkan keadilan di antara sesama manusia. Pada masa 
pemerintahannya kemakmuran dan kesejahteraan merata. Dia akan 
bertemu Nabi Isa #8 lalu dia menjadi imam umat Islam dan Nabi Isa 
shalat di belakangnya. Nabi Isa && akan berangkat bersamanya dan 
membantunya membunuh Dajjal. Dia akan hidup selama 7 tahun atau 9 
tahun. 


1 Hadits-Hadits Tentang Al Mahdi Adalah Mutawatir 


Hadits-hadits tentang Al Mahdi adalah Mutawatir Ma'nawi. Hal 
ini dinyatakan oleh beberapa imam dan ulama. Dibawah ini adalah 
beberapa pernyataan ulama berkenaan dengan masalah ini. Kami 
uraikan disini agar pembaca yang budiman semakin yakin dengan 
pernyataan kami. 


Al 'Allamah Muhammad As-Safarini berkata dalam kitab-nya A/ 
Masih Ad-Dajjal Wa Asrar As-Sa'ah, “Dalam kitab-nya Fawa'id Al Fikr 
Al 'Allamah syaikh Mar'i mengutip dari Abu Al Hasan Muhammad bin 
Al Husain bahwa dia berkata, “Hadits-hadits Nabi $$ yang 
menjelaskan tentang kemunculan Al Mahdi dan statusnya yang 
merupakan ahli bait beliau statusnya Mutawatir karena banyak periwayat 
yang meriwayatkannya.” 


Dia juga berkata, “Banyak riwayat yang menjelaskan tentang 
kemunculan Al Mahdi yang statusnya Mutawatir Ma'nawi dan hadits- 
haditsnya terkenal di kalangan ulama hadits hingga masuk dalam 
kategori akidah.” | 


Dia juga berkata, “Diriwayatkan dari para Sahabat dan selain 
mereka dari kalangan Tabi'in (tentang kemunculan Al Mahdi) dan 
statusnya @Wath'i. Mengimani kemunculan Al Mahdi adalah wajib 
sebagaimana yang dinyatakan para ulama, dan hal ini masuk dalam 
bagian akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Begitu pula yang diyakini 


188 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


orang-orang Syi'ah. Hanya saja mereka mengklaim bahwa dia adalah 
Muhammad bin Al Hasan Al 'Askari.”199 


Syeikh Muhammad Al Barzanji berkata dalam kitabnya “A/ 
lsya'ah Li Asyrath As-Sa'ah”, “Telah diketahui bahwa hadits-hadits 
tentang Al Mahdi yang akan muncul di akhir zaman dan bahwa dia 


merupakan keturunan Rasulullah $& dari jalur 
Fatimah 4 statusnya Mutawatir Ma'nawi. Jadi tidak ada alasan 
”200 | 


untuk mengingkarinya. 


Al 'Allamah Muhammad Shidig Khalid bin Hasan Al Fatuji 
berkata dalam kitabnya Al! Idza'ah Lima Kana Wa Yakunu Baina Yadai 
As-Sa'ah, “Hadits-hadits tentang Al Mahdi yang riwayatnya berbeda- 
beda sangat banyak dan statusnya Mutawatir Ma'nawi. Hadits-hadits 
tersebut terdapat dalam As-Sunan dan kitab-kitab lainnya seperti Mu'jam 
dan Musnad.”201 


Dalam kitabnya A/ Idza'ah dia juga mengutip dari imam Asy- 
Syaukani, “Hadits-hadits Mutawatir tentang Al Mahdi yang telah diteliti . 
ada 50 hadits. Di antaranya ada yang shahih, hasan dan dha'ifyang bisa : 
dikuatkan (dengan hadits lain). Hadits-hadits tersebut Mutawatir tanpa 
diragukan lagi dan tanpa ada syubhat di dalamnya. Bahkan status 
Mutawatir juga berlaku pada selain riwayat-riwayat tersebut menurut 
seluruh istilah yang ditulis dalam Ushu/. Adapun atsar-atsar dari para 
Sahabat yang menjelaskan tentang kemunculan Al Mahdi juga sangat 
banyak dan statusnya Marfu', karena tidak ada ruang ijtihad dalam 
masalah-masalah seperti ini.”202 


Syeikh Muhammad bin Ja'far Al Kannani berkata dalam 
Nuzhum Al Mutanatsir, “Kesimpulannya, hadits-hadits tentang Al Mahdi 


199 Al Masih Ad-Dajjal Wa Asrar As-Sa'ah, hal. 36 & 39. 

200 AJ Isya'ah Li Asyrath As-Sa'ah, hal. 112. 

201 Al Idza 'ah Lima Kana Wa Yakunu Baina Yadai As-Sa'ah, hal. 112 & 113. 
202 AJ Idza'ah Lima Kana Wa Yakunu Baina Yadai As-Sa'ah, hal. 112 & 113. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 189 


LL rae ara ansNNNaN Nana NN NA Nan» 


statusnya Mutawatir. Begitu pula hadits-hadits tentang keluarnya Dajjal 
dan turunnya Nabi Isa 3x8.”203 


“ Nasehat & Kata Terakhir Seputar Al Mahdi 


Dalam penelitian tentang segala hal yang berkaitan dengan Al 
Mahdi, aku menemukan komentar yang sangat bagus dan nasehat 
berharga yang disampaikan guru kami, syaikh Muhammad Nashiruddin 
Al Albani Hafizhahullah -semoga Allah memberi keberkahan kepada 
kami dengan umur dan ilmunya-. Di sini akan kami kutipkan nasehat 
beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia 
menyaksikannya. 


Beliau berkata: 


Ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim, banyak kaum 
muslimin masa kini yang menyimpang dari kebenaran dalam masalah 
ini. 

Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Negara Islam 
tidak akan tegak kecuali ketika Al Mahdi muncul. Ini merupakan 
khurafat dan kesesatan yang dibisikan syetan ke dalam hati orang-orang 
awam, terutama kalangan Shufi. Padahal tidak ada satu pun hadits- 
hadits tentang Al Mahdi yang menjelaskan hal tersebut. Seluruh hadits- 
hadits hanya menjelaskan bahwa Nabi #$ memberi kabar gembira 
kepada kaum muslimin bahwa akan muncul seorang laki-laki dari ahli 
bait-nya. Beliau menjelaskan sifat-sifatnya dengan terang dan jelas. Yang ' 
terpenting adalah bahwa dia akan menerapkan hukum Islam dan 
menebarkan keadilan di antara sesama manusia. 


Jadi, pada hakekatnya dia termasuk Mujaddid yang diutus 
Allah 8 dalam setiap awal 100 tahun, sebagaimana yang disebutkan 
dalam hadits shahih. Sebagaimana tidak diperbolehkan berhenti 


203 Nuzhum Al Mutanatsir Min Al Hadits Al Mutawatir, hal. 147. 


190 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


berusaha untuk memperbarui agama setelah . menuntut ilmu dan 
mengamalkannya, maka begitu pula tentang munculnya Al Mahdi, tidak 
diperbolehkan . pasrah menunggu kemunculannya lalu tidak 
mempersiapkan diri dan berusaha untuk menegakkan hukum Allah di 
muka bumi. Justru sebaliknya adalah yang benar: karena Al Mahdi tidak 
lebih besar usahanya dari Nabi kita Muhammad $$ yang berjuang 
selama 23 tahun untuk menegakkan pilar-pilar Islam dan mendirikan 
Daulah Islamiyah. Bagaimana seandainya Al Mahdi muncul pada saat ini 
lalu mendapati umat Islam terpecah belah dan bercerai berai, sementara 
para ulamanya -kecuali sedikit saja- dijadikan manusia sebagai 
pemimpin?!. 


Tentu saja dia tidak akan mampu mendirikan Negara Islam 
kecuali setelah menyatukan mereka dalam satu barisan di bawah satu 
bendera. Dan ini, tidak diragukan lagi, membutuhkan waktu lama yang 
hanya Allah saja yang mengetahuinya. Syariat dan akal sama-sama 
mengharuskan bahwa kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kaum 
muslimin yang berjiwa ikhlas. Sehingga bila Al Mahdi muncul dia tinggal 
membimbing mereka menuju kemenangan. Dan kalau pun belum 
muncul maka mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Allah 3 
berfirman, 


Sd Dg Eag DAGING 003 SAE AN ega JA 3 
dylasi 3S Uu SEN, LI Je 


"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan". (Os. At-Taubah (91: 105) 


Di antara mereka -termasuk sebagian kalangan. tertentu- juga 
mengetahui bahwa apa yang telah kami ceritakan dari kalangan awam 
merupakan khurafat. Tapi dia beranggapan keliru karena menganggap 


. Shahih Yanda-Tanda Kiamat— 191 


bahwa hal tersebut berkaitan dengan akidah tentang munculnya Al 


' Mahdi, sehingga dia mengingkari kemunculannya dengan alasan seperti 


ungkapan yang mengatakan, “Seseorang mengobatiku dengan obat 
yang merupakan penyakit”. Orang-orang seperti mereka posisinya 
seperti Muktazilah yang mengingkari takdir ketika melihat sekelompok 
umat Islam mempraktekkan Jabr (keterpaksaan). 


Akhirnya mereka mengingkari sesuatu yang wajib mereka yakini 
sedang mereka tidak mampu mengalahkan Jabr itu sendiri. | 


Ada pula kelompok yang berpendapat bahwa | kepercayaan 
tentang munculnya Al Mahdi telah disalahgunakan sepanjang sejarah 
Islam. Banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Al Mahdi 
karena adanya tujuan-tujuan tertentu atau untuk mencari keuntungan 
sehingga menimbulkan fitnah besar. 


Yang terakhir adalah fitnah Al Mahdi palsu “Juhaiman” dari 
Saudi 'di tanah suci Mekkah. Karena hal ini maka mereka berpendapat 
bahwa perlu memutus pemicu terjadinya fitnah tersebut, yaitu dengan 
mengingkari adanya kepercayaan tentang munculnya Al Mahdi. Inilah 
yang dinyatakan oleh. syaikh Ghazali setelah mengomentari 
perkataannya sebelumnya.204 


Orang-orang seperti mereka sama saja seperti orang-orang yang 
mengingkari turunnya Isa Al Masih #8 di akhir zaman yang hadits- 
haditsnya Shahih lagi Mutawatir. Karena sebagian pembohong besar 
mengklaim dirinya sebagai Al Masih, seperti Mirza Ghulam Ahmad Al 
Madiyani. 


Bahkan ada sebagian ulama yang mengingkari turunnya Isa Al 
Masih secara terang-terangan, seperti syaikh Syaltut. Dan hampir bisa 
aku katakan bahwa setiap orang yang mengingkari munculnya Al 
Mahdi, dia juga akan mengingkari turunnya Nabi Isa s4. Sebagian 


204 Yang dimaksud adalah perkataan syaikh Muhammad Al Ghazali, “Sejauh yang 
aku ketahui sejak aku masih mahasiswa, tidak ada hadits yang jelas tentang 
kemunculan Al Mahdi. Dan kalau pun jelas maka statusnya tidak shahih. 


192 — Shahih Tanda-Tand4Kiamat 





mereka bahkan ada yang menyatakannya dengan lidahnya secara 
langsung meskipun tidak secara terang-terangan. 


Menurutku orang-orang yang mengingkari hal ini sama saja 
seperti orang yang mengingkari Uluhiyah Allah 4 dengan dalih karena 
Uluhiyah juga diklaim oleh sebagian Fir'aun. Maka adakah orang-orang 
yang mau mengambil pelajaran ?!.205 


2. Munculnya Al Masih Ad-Dajjal 


Munculnya Al Masih Ad-Dajjal merupakan salah satu fitnah 
terbesar dan paling berbahaya, karena Dajjal adalah sumber kekufuran 
dan kesesatan serta sarang fitnah. Karena itulah para Nabi 
memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Rasulullah $& selalu 
meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dalam setiap shalat 
dan mengajarkannya kepada umatnya.206 Beliau memperingatkan 
kepada umatnya tentang fitnahnya dan menjelaskan sifat-sifatnya 
dengan gamblang hingga tidak samar bagi seorang pun. Beliau 
. menjelaskan kepada mereka bahwa fitnah Dajjal merupakan salah satu 
fitnah terbesar sejak penciptaan Nabi Adam $8 hingga hari kiamat. 


Dari Humaid bin Hilal # dari beberapa orang seperti Abu 
Ad-Daha' dan Abu @atadah. Mereka berkata, “Kami melewati Hisyam 
bin Amir lalu menemui 'Imran bin Hushain. Lalu dia berkata pada suatu 
hari, 'Kalian melewati aku untuk menemui beberapa orang laki-laki yang 
tidak lebih dekat dengan Rasulullah #$ daripada aku dan tidak lebih 


205 Dikutip dari Silsilah Al Ahadits Ash-shahihah (4/42-43). 

206 Disebutkan dalam Ash-shahihain dari Aisyah &, “Rasulullah & berdoa dalam 
shalatnya, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari finah Al Masih Ad-Dajjal ......... dsf. HR. Al Bukhari 
Pembahasan Tata Cara Shalat, bab: Doa Setelah Salam: Muslim no. 589, 
pembahasan: Masjid, bab: Hal yang Diminta Perlindungannya dalam Shalat. Di 
antara hadits riwayat Abu Hurairah && yang terdapat dalam shahih Muslim 
adalah: Rasulullah &$ bersabda, “Mohonlah perlindungan kepada Allah dari 
fitnah Al Masih Ad-Dajjal ......... ” Lih. shahih Muslim no. 2707, pembahasan: 
Dzikr, bab: Berlindung dari Takdir Buruk ' 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 193 





mengetahui — haditsnya — daripada aku- Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda, 


JL 5 ET Gis SUN 3 II ale ae 
Oh Ba oa 


“Antara senilai Adam AD tingga Mana kiamat tidak 
ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


JI SEA AN 


“Fitnah yang lebih besar dari Dajjal.”?207 
| Dari Abu Umamah & bahwa Nabi $$ bersabda,. 


ba dasi ran AN an poli 6 23 LE AN Ugal 
A Ur adan Ah Sia YG esa ah JL S3 
Gi Up aras Op BEAN Te ah Aa ah asi 
AT ia LARI pi BI ea Gb 
ON Ng Kata KK PES Ia kb AI) ali aa 
Ns ea Tar dad 
| abal SS Tple JPU MG 
IS ea «| «d3 
“Wahai manusia, sesungguhnya sejak diciptakannya keturunan 
Adam tidak ada fitnah di muka bumi yang lebih besar dari fitnah Dajjal. 


Allah 8 tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi tersebut akan 
memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Dan aku adalah Nabi 


207 HR. Muslim no. 2946, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Sisa Hadits Tentang 
Dajjal. 


194 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


terakhir sedang kalian umat terakhir. Dia pasti akan muncul ke tengah- 
tengah kalian, tanpa bisa dihindari lagi. Bila dia keluar sedang aku masih 
berada di tengah-tengah kalian, aku-lah yang akan membela setiap 
muslim. Bila dia keluar setelah aku wafat, maka masing-masing orang 
akan membela dirinya sendiri. Dan Allah adalah penggantiku untuk 
(menjaga) setiap muslim. Dia akan keluar dari kawasan antara Syam dan 
Irak lalu akan membuat kekacauan di sebelah kanan dan sebelah kirinya. 


Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, tabahlah kalian!. 
Aku akan menjelaskan kepada kalian tentang sifatnya yang belum 
pernah dijelaskan oleh seorang Nabi pun sebelumku. Dia akan mulai 
dengan mengatakan ....”208 


s» Nama Dajjal dan Sifat-Sifatnya 


Seluruh riwayat dan hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa 
namanya adalah: Al Masih Ad-Dajjal atau Al A'war Ad-Dajjal atau Dajjal, 
tanpa. idhafah. Semua nama ini menunjukkan sifat-sifat yang ada 
padanya. Dinamakan A/ Masih karena salah satu matanya dihapus 
sehingga tidak bisa melihat. 


Sedangkan penamaan A/ Masih untuk Nabi Isa #&, ada yang 
mengatakan bahwa sebabnya karena Zakariya mengusapnya. Ada pula 
yang mengatakan karena dia mengusap bumi, yakni menjelajahinya. 


Ada pula yang mengatakan karena dia mengusap orang lumpuh 
sehingga orang tersebut sembuh. 


208 Hadits shahih. HR. Ibnu Majah no. 4128, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 
Dajjal dan Munculnya Isa bin Maryam. Al Hakim juga meriwayatkannya dalam A/ 
Mustadrak (4/436-437), dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi 
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan alur ini”, dan Adz-Dzahabi 
sepakat dengannya. Di antara yang menyatakannya shahih adalah As-Suyuthi 
dalam A/ Jami' Ash-Shaghir no: 4752. Dia menambahkan penisbatan hadits ini 
kepada Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhiya'. Guru kami, syaikh Albani juga 

- menyatakannya shahih dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 2457 dan dalam 
shahih Al Jami'. Ini merupakan hadits panjang yang menjelaskan tentang semua 
sifat Dajjal, waktu dan tempat keluarnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 195 





Ada pula yang mengatakan karena kata ini diambil dari sifat 
jujurnya dan pemaafnya. | 


Ada pula yang mengatakan selain itu. Sungguh jauh berbeda 
antara A/ Masih kesesatan dengan A/ Masih petunjuk 8. 


Adapun penamaan A/ A'war untuk Dajjal, sebabnya karena 
matanya buta. Aur adalah aib: A/ A 'war dari segala sesuatu adalah yang 
dicela. Berdasarkan hal ini maka Dajjal buta kedua matanya, karena 
salah satunya cacat disebabkan cahayanya hilang dan satunya lagi cacat 
karena menonjol keluar dan hitam, sebagaimana yang akan disebutkan 
dalam hadits-hadits shahih, insya Allah. 


Sedangkan penamaan Dajjal untuknya, sebabnya karena dia 
pendusta besar karena menutupi kebenaran dan menampakkan 
kebatilan. 


Adapun tentang sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwa Dia 
Dajjal yang sekaligus menunjukkan ciri-ciri pribadinya yanga terkutuk 
adalah: 


Pertama, cacat pada kedua matanya. Ini merupakan salah satu 
sifat yang tidak bisa disembunyikan olehnya: karena dua mata itu jelas 
dan dapat dilihat setiap orang. Pada kedua matanya terdapat sifat-sifat 
yang jelas dan tidak samar. 


— Dari Abdullah bin Umar & bahwa 
Rasulullah #8 menyebutkan Dajjal di hadapan orang-orang. Beliau 
bersabda, 


SS GA GA JEAN pam 0 OI 2GP ca Ai € 


La 3 


Bb 


ka te 


196 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“ Sesungguhnya Allah itu tidak buta. Ketahuilah bahwa Al Masih 
Ad-Dajjal itu buta mata kanannya seperti anggur yang berwarna gelap 
(hilang cahayanya).”?09 


Disebutkan dalam hadits lain dari Ahmad dalam Musnadnya. 
Rasulullah & menyerupakan mata kanan Dajjal yang buta dengan 
mata yang menonjol keluar dan tidak samar seperti dahak di dinding 
yang berkapur.210 


Adapun mata kirinya yang digunakan untuk melihat, 
Rasulullah #& menggambarkannya sebagai mata yang terang, 
menonjol keluar dan hitam karena saking tajamnya (menyala-nyala). 


Dari Ubay bin Ka'ab &s bahwa Rasulullah $$ bersabda, 
KAS Gak Kp Jr 


“ Dajjal matanya hijau seperti kaca.” 1 


Di antara sifat-sifat Dajjal lainnya adalah di antara kedua 
matanya tertulis kata “Kafir”. Tanda ini hanya bisa dilihat oleh orang- 
-orang beriman saja yang matanya tidak buta, sedangkan orang-orang 
yang buta tidak bisa melihatnya. 


Dari Anas bin Malik &5, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda, 


Sr PELAN Yo ae ET st 38, y Pa 


s 
- 


PE LANTAI 


209 HR. Al Bukhari (8/101), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal, Muslim no. 
169 dalam, pembahasan: Iman, bab: Al Masih Ibni Maryam Wa Al Masih Ad- 
Dajjal: Abu Daud no. 4757 pembahasan: Sunnah, bab: Tentang Dajjal At- 
Tirmidzi no. 2236, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tanda-tanda Dajjal. 

210 Tih. Fath A/ Bari dan perkataan Ibnu Hajar seputar masalah ini (13/98). 

211 Hadits shahih. HR. Ahmad dalam A/ Musnad (5/123 & 124), Abu Nu'aim dalam 
Akhbar Ashfahan (1/247). Syaikh Nashiruddin Al Albani juga menyebutkan 
hadits ini dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 1863. Dia berkata, “Sanad ini 
shahih dan para periwayatnya tsigah merupakan periwayat-periwayat Muslim 
selain Habib bin Az-Zubair. Dia seorang periwayat tsigah.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 197 





“Tidak seorang Nabi pun kecuali dia akan memperingatkan 
umatnya akan adanya orang yang buta sebelah matanya lagi pendusta 
besar. Ketahuilah bahwa dia buta sebelah matanya Ijileng), sedang 
Tuhan kalian 8 tidak buta sebelah mata-Nya. Antara kedua matanya 
tertulis 'Ka Fa Ra 6 JI” 


Dalam Aa lain Nabi # bersabda, 
SS Geng» 2 SS alan art LA opa Tya PU 
Sa SA 
“ Dajjal itu dihapus (buta) matanya. Antara kedua matanya tertulis 
Kafir' lalu beliau mengejanya 'Ka Fa Ra' yang dapat dibaca oleh setiap 


muslim. 22 


Dari Hudzaifah #5, dia berkata: Rasulullah & “bersabda 
“Sungguh aku lebih tahu tentang apa yang dibawa Dajjal daripada dia 
” lalu beliau mengatakan di akhir haditsnya, 


Pan sera 3 dada SAB Ula Aa yana PAN PAK 2 
AS P3 HS ap SIA EL 


“..Dan sesungguhnya Dajjal itu dihapus (buta) matanya. Di ' 
atasnya ada kulit tipis selaput mata yang kasar. Antara kedua matanya 
tertulis 'Kafir' yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman baik yang 
bisa menulis atau tidak bisa menulis.” | 


Yang benar sebagaimana yang dinyatakan para peneliti seperti 
imam An-Nawawi Rahimahullah adalah bahwa tulisan tersebut benar- 
benar ada yang dijadikan Allah sebagai tanda dan salah satu bukti kuat 
yang menunjukkan kekafirannya dan kedustaannya. Allah akan 


212 HR. Al Bukhari (8/101), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal: Muslim no. 
2933, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya: Abu Daud no. 
4316, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal: At-Tirmidzi no. 2246, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Ragm (4). 


198 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





menampakkan tulisan tersebut kepada setiap orang Islam baik yang bisa 
menulis maupun yang tidak bisa menulis, dan akan menyamarkannya 
dari setiap orang yang Dia kehendaki akan celaka dan terkena 
fitnahnya. 


Di antara sifat-sifat Dajjal lainnya adalah dia pendek, antara 
kedua betisnya jauh karena kedua betisnya bengkok, matanya buta, 
rambutnya lebat, sangat putih dan tubuhnya sangat besar. 


Dari 'Ubadah bin . Ash-Shamit 4s bahwa 
Rasulullah $ bersabda, 


2 A 9 PI sa - 9 4 2g 
mamah OS Y oh Lab BEN Pi 
Yg EL top bagikan YA TAS ea sai J3 JI 
Sana 2 aa aa ena Ia 2g: PA ng si 
“Aku akan menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, sampai 
aku takut kalian tidak paham. Sesungguhnya Al Masih Ad-Dajjal adalah 
orang yang pendek dan jauh antara kedua pahanya, berambut keriting 
dan buta sebelah matanya, matanya dihapus (buta), tidak menonjol dan 


tidak masuk ke dalam. Bila masih samar bagi kalian, ketahuilah bahwa 
— Tuhan kalian tidak buta sebelah mata-Nya.”213 


Dari Abdullah bin Umar # bahwa 
Rasulullah #$ bersabda, 


Jb CAI Aat GT YR Ghana Ubi aa 


ana - otg La. X9 Ma aa oh Tn Lipa hee Ia 
IS CA 3 Ai cara BA ANJG Mik Ga 3 ot ah SG 


213  Sanadnya shahih. HR. Ahmad dalam A/ Musnad: Abu Daud no. 4320, 
pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal. As-Suyuthi mencantumkan 
hadits ini dalam A/ Jami' Ash-Shaghir dan menilainya shahih. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 199 


aj8 dab ie K5 DI candi Net AI Ate AA ame IA 


Papa ee “3 (ybs Ki P2 2 AI 2 JI Ia 
“ Ketika aku sedang tidur (bermimpi) seraya thawaf di Ka bah, 
aku melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang (putih kemerah- 
merahan), berambut kejur dan kepalanya meneteskan air. Lalu aku 
bertanya, “Siapakah dia ?” Jawab mereka, “Dia adalah Ibnu Maryam us 
Kemudian aku berpaling, lalu aku melihat seorang laki-laki yang 
bertubuh sangat besar, berkulit merah (sangat putih), berambut keriting, 
buta sebelah matanya seperti anggur yang berwarna gelap (hilang 
cahayanya). Lalu mereka berkata, “Ini adalah Dajjal”. Orang yang paling 
mirip dengannya adalah Ibnu @athan, seorang laki-laki dari 
Khuza ?ah.”214 215 - 
Di antara sifat Dajjal yang lain adalah dia mandul tidak 
mempunyai anak, dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah Al 
Munawwarah dan Makkah Al Mukarramah. 


Dari Abu Sa'id Al Khudri &5, dia berkata, 


AI Ia BU Ibis Sa Mo mp 


£ g- Pd 
Pn 2 ap Sapa Nat pak ' 5... F7. 3 30- 


. - . . 


Ir SI 
ae Mo M Jgna Sia yg Ld Up K5 
LA AI ai la KEY ba EN Ia — ah 


Ca 
“GG 





214 Jbnu Oathan: namanya adalah Abdul 'Uzza bin @athan. Dia seorang laki-laki Bani 
Al Mushthalig dari Khuza'ah dan telah mati pada masa Jahiliyah. Demikianlah 
yang dikatakan oleh Az-Zuhri sebagaimana disebutkan dalam Fath Al Bari 13/98 
& 101). 

215 HR. Al Bukhari (8/101), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal. 


200 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








2. SA : ap 5 .? 

SPA Se Pe Kandung ata 
& L8 ob 3, 2.0 Se 

"ema JB G3 IG KA sup SI JI 


“Aku menemani Ibnu Shayyad ke Mekkah. Lalu dia berkata 
kepadaku, “Aku bertemu orang-orang yang menuduhku sebagai Dajjal. 
Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah $$ bersabda, 
“Sesungguhnya Dajjal tidak bisa mempunyai anak (mandul) ? Kata Abu 
Sa'id: aku mengatakan, “Benar”. Kata Ibnu Shayyad, “Aku mempunyai 
anak. Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah # bersabda, | 
“Dia tidak akan memasuki Madinah dan Makkah ?”. Kata Abu Sa'id: 
aku mengatakan, “Benar” Kata Ibnu Shayyad, “Aku lahir di Madinah 
dan sekarang aku hendak menuju Mekkah” Kemudian dia berkata di 
akhir ucapannya, “Demi Allah, sungguh aku mengetahui waktu 
kelahirannya dan tempatnya dan dimana dia sekarang” Kata Abu Sa'id, 
“Maka penjelasannya membuat aku bingung dan ragu tentang 
dirinya.”216 


" Sebab Manusia Terkena Fitnah Dajjal 


Telah kami uraikan sebelumnya bahwa fitnah Dajjal merupakan 
salah satu fitnah terbesar dan paling berbahaya bagi agama manusia. 
. Sebabnya adalah, ketika Allah hendak mencoba manusia dengan Dajjal, 
Dia memberikan kepada Dajjal hal-hal dahsyat yang sulit diterima akal 
dan membingungkan hati, dan Dia menjadikannya mampu melakukan 
hal-hal tersebut. Oleh karena itulah para Nabi selalu memperingatkan 
umatnya akan fitnahnya. Mereka mengingatkan kepada umatnya akan 
kekurangan dan kebatilan perbuatan Dajjal, agar orang-orang yang 
berada di jalan yang. benar tidak tertipu dengan perbuatannya. 
Contohnya adalah pemuda beriman yang dibunuh Dajjal lalu 


216 HR. Muslim dalam shahih-nya no. 2927, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, 
bab: Tentang Ibnu Shayyadi, At- Tirmidzi no. 2247, pembahasan: Fitnah-fitnah, 
bab: Tentang Ibnu Sha'id. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 201 





dihidupkannya lagi, lalu pemuda tersebut berkata kepadanya, “Justru 
aku semakin waspada terhadapmu.” 


Di bawah ini akan kami uraikan kemampuan-kemampuan 
mengagumkan yang dimiliki Dajjal yang diberikan Allah kepadanya 
sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hambaNya agar mereka dapat 
membuktikan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. 


1.Keindahan Dunia dan Kesuburan Tanahnya Muncul 
Bersamanya dan Benda-Benda Mati Tunduk Dengan 
Perintahnya | 


Dalam hadits shahih disebutkan bahwa tiga tahun sebelum 
munculnya Dajjal, manusia akan tertimpa kelaparan hebat karena Allah 
memerintahkan bumi agar menahan seluruh tumbuhannya sehingga 
bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanamannya, sehingga tidak satu 
pun dari makhluk Allah kecuali binasa, kecuali yang dikehendaki Allah 
(untuk tetap hidup). Kemudian Al Masih Ad-Dajjal akan muncul saat 
kondisi sedang demikian, lalu di antara fitnahnya adalah dia menyuruh 
langit agar menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanamannya, 
dan menyuruh — tempat reruntuhan agar — mengeluarkan 
perbendaharaannya, dan semuanya tunduk terhadap perintahnya. 


Dari An-Nawwas bin Saman &, dia berkata: 
Rasulullah #$ membahas Png Dajjal pada suatu pagi. Beliau 
bersabda, 


PJ k01 ye Te Pa 
o "- IL &, Ted 0 
En wa (ia NI Oya da pa 4 O yana 
2. a: 1-5 ha #02 - 
PN polos ohalg Mgr Aam! 9 J3 Ta AA (Hnjla 


Ba 02 


enoaa DU O pesan RP G jai B3 4 se OP ata Apa 


202 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Fa 


BAN ya GA Lae. 5 —ekl “2 
manja Km AS BS 05 


| “..Lalu Dajjal mendatangi suatu kaum untuk mengajak mereka, 


- rs » £ ij 
IS PA dya 


lalu mereka beriman kepadanya dan tunduk terhadap perintahnya. Dia 
menyuruh langit agar menurunkan hujan dan menyuruh bumi agar 
menumbuhkan tanamannya, sehingga binatang-binatang ternak 
mengucurkan air susunya dengan deras dan kembali menjadi gemuk 
berisi. Kemudian dia mendatangi suatu kaum untuk mengajak mereka, 
tapi mereka tidak mau mengikutinya, lalu dia pergi meninggalkan 
mereka dan ternyata tanah mereka menjadi kering kerontang dan terjadi 
paceklik serta harga-harga membumbung tinggi dan mereka tidak 
memiliki apa-apa. Lalu dia melewati tempat reruntuhan dan berkata 
kepadanya, “Keluarkanlah harta bendamu!”. Maka harta benda yang 
ada di dalamnya keluar seperti raja lebah yang diikuti rakyatnya ....”217 


2. Dajjal Akan Datang Bersama Sesuatu Seperti Surga dan 
Neraka Yang Diikuti Dua Sungai 


Di antara fitnah Dajjal yang dengannya Allah menguji hamba- 
hambaNya adalah Dajjal akan datang bersama sesuatu seperti Surga dan 
' Neraka atau sungai air dan sungai api. 


Dari Abu Hurairah 45, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
La 1 daa" pal a Ola Je Gaia SY 
Er 2 & Li GA Jaa PP JIN Kal Jl Aa em il, 
ina Ha w Tai 
217 HR. Muslim no. 2937, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya: 


Abu Daud no. 4321, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal: At- 
Tirmidzi no. 2241, pembahasan: Fitnah-fitnah, bah Dajjal. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 203 





. “Maukah kuberitahukan kepada kalian suatu hadits tentang 
Dajjal yang sering diceritakan seorang Nabi kepada kaumnya 2. Dia 
adalah orang yang buta sebelah matanya, dan dia akan datang bersama 
sesuatu seperti Surga dan Neraka. Dan yang dikatakan sebagai Surga 
adalah Neraka. Aku memperingatkan kepada kalian tentang fitnah Dajjal 
sebagai Nabi Nuh 88 memperingatkan kaumnya.”218 


Dari Hudzaifah bin Al Yaman #& bahwa dia mendengar 
Rasulullah #8 bersabda,” 


Logo. - 318 


Za ai Ka 3G tr su p5 Ti KEKE: SI Vip Bb "3 


1 “Bila Dajjal keluar bersamanya ada air dan api. Yang terlihat 
manusia sebagai api adalah air dingin. Dan yang terlihat sebagai air 
adalah api yang membakar. Barangsiapa mendapati masa tersebut, 
hendaklah dia terjun ke dalam sesuatu yang terlihat api, karena 
sebenarnya ja air tawar yang dingin.” 


».... Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah #8 bersabda, 


Gl abaat phi aa Ga Ea JEANS Ca eU 
pt 3 ht) CB axb Yu GA Ch an dpat au aa 
. 


| (ea 3 


.yb 


. 


- 
220 2g 


8 
Mapan 


"Sungguh aku lebih mengetahui apa yang bersama Dajjal 
daripada dia. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Yang pertama 


218.-.HR. Al Bukhari (4/104), pembahasan: Para Nabi, bab: rman Allah “Sungguh 
!$ ntelah kami utus Nuh kepada kaumnya”, Muslim no. 2936, pembahasan: Fitnah 
dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya. 


204 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


adalah yang terlihat oleh mata sebagai air putih, dan yang kedua adalah 
yang terlihat oleh mata sebagai api menyala. Bila ada orang yang 
melihatnya, hendaklah dia terjun ke dalam sungai yang terlihat api lalu 
memejamkan matanya dan  menganggukkan kepalanya lalu 
meminumnya, karena sebenarnya ia air dingin.” 219 


Dari Al Mughirah bin Syu'bah &5, dia berkata, 
"2. s3 aa ai Ben Ta ep: 5 Gu Et 
IL BIN 53 akn ae dr IA J 


Bah Ba ek ed Tan 35 Boga,” 3 30 ida - Cut ag 
B9 PB IE OR AN 1 Kata Bei LI JB ON) 


P3 - 


$$ 


B3 Ia AI LE Oi YA 1JU cl 

“Tidak ada orang yang lebih banyak bertanya tentang Dajjal 
kepada Rasulullah &$ daripada aku. Beliau bersabda kepadaku, “Apa 
yang kamu takutkan darinya ?” Jawabku, “Mereka mengatakan, 


“Bersamanya ada gunung roti dan sungai air” Sabda Nabi & , “Itu 
lebih ringan bagi Allah daripada hal itu." 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
- |. An aa - Keke or o Ce TP Ka 
BI Ia AI Ie ajal YA :JB ih 3 Jl 4x Ol 


. 


“Mereka mengatakan, 'Bersamanya ada gunung-gunung roti dan 
daging dan sungai air' Sabda-Nabi $& , 'Itu lebih ringan bagi Allah 
daripada hal itu'”?20 


219 HR. Al Bukhari (8/101), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal: Muslim no. 
2934, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya: Abu Daud no. 
4315, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal. 

220 HR. Al Bukhari (8/101), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Dajjal: 

Muslim No, 2939, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Dajjal yang lebih 
Ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
Tentang arti sabda beliau, “/tu lebih ringan bagi Allah daripada dia”, Al Hafizh 
Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari mengutip dari 'Iyadh, “Artinya adalah: itu 
lebih ringan daripada Dia menjadikan sesuatu yang diciptakanNya menyesatkan 
orang-orang beriman dan menimbulkan keraguan di hati orang-orang yang yakin. 
Bahkan supaya orang-orang beriman semakin bertambah keimanannya dan 
orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit menjadi ragu.” (13/93) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 205 


3. Bergerak Dengan Cepat Di Muka Bumi, dan Negeri- 
Negeri Yang Tidak Bisa Dimasukinya | | 

Di antara kemampuan yang diberikan Allah kepada Dajjal untuk 
menguji manusia adalah dia bergerak dengan cepat di muka bumi. Dia 
akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk mengajak kepada 
kekafiran dan kesesatan. Tapi Allah 3g akan menghalanginya masuk 
Makkah dan Madinah. 


Disebutkan dalam. hadits panjang riwayat An-Nawwas bin 
Sam'an &5, dia berkata: 
CI JET IN 3 KAA GG Al IA) GB 
aj Ay jaan 
“...Kami bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya 
dalam mengelilingi bumi?' Jawab Nabi #$& , “Seperti hujan yang diterpa 
angin ....”221 


Dari Ara bin Malik #5, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda, 
Da 5 Lola nadi, SAN BAN ata Vai ad 
ANA GAN IIS AA Sita KPU ale 1 Upah 
SA AS SA Lali 
g 3 Tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal : akan menginjakkan 
kakinya di sana. Kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu jalan 


padanya kecuali di atasnya ada para malaikat yang menjaganya. Lalu dia 
akan berhenti di tanah berpasir tandus (di luar Madinah) dan 


221 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
no. 2937, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan Sifat- 
sifatnya: Abu Daud no. 4321, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal, 
At-Tirmidzi no. 2241, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal. 


206 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


menggoncang kota Madinah sebanyak 8 kali, lalu setiap orang kafir dan 
orang munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikutinya.”?22 


Dari Abu Umamah #5 bahwa Rasulullah & bersabda, 
TEKAN SN) el 2 3 YP Sa spa AI 


. 3 
- 


Ga LG . 3 Az an o- - TC... 9 - na 
Ako AB gama ASUH VI Ugal 2 UH Ia CesU NY 
- - 2... P3 2 


.. 


9. A5 St 0 - & To - 0 -.. o -.. TOT 
UelaU AA Hr ara dala Kp ca mal Kie Is 
- 5 nd - E) - . 4 Pa Saka P3 PP 
CI ES IA YR Y) GA Hg 3 OR) Oh 


“.. Tidak ada satu pun kawasan bumi kecuali akan diinjak oleh 
Dajjal dan ditaklukkan olehnya. Kecuali Makkah dan Madinah. Tidak 
ada satu pun jalan yang didatanginya kecuali dia akan berhadapan 
dengan malaikat yang menyandang pedang terhunus, hingga dia 
berhenti di Adh-Dharib Al Ahmar di dekat perbatasan tanah berpasir 
tandus lalu mengguncang kota Madinah sebanyak 3 kali, sehingga tidak 
ada satu pun laki-laki munafik dan perempuan munafik kecuali akan 
keluar menemuinya. Madinah akan menyingkirkan kotoran darinya 
sebagaimana ubupan menyingkirkan kotoran pada besi.”223 


Dari Abu Sa'id Al Khudri #5, dia berkata, 


AI sung Ia BH is 
# 1 2. EN Be EN AN PA AA TN a Lo 3.9. 
ag Aa lo AN Ijah an LS JET o ps3 


Kai G SY 2g 


N none 


222 HR. Muslim no. 2943, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Kisah Al 
Jassasah. 

223 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang shahih yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah: Al Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhiya'. Sebagian hadits ini 
telah ditakhrij pada, hal. 80. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 207 





TEA Jo Mp3 Sehat 
LAN 2 IE aa ala G3 Yg tah JA dai — 


3 


£ 8 LAN # Pa 
AG MN Na ala 


' 


“Aku menemani Ibnu Sha'id ke Mekkah. Lalu dia berkata 
kepadaku: Aku bertemu orang-orang yang menuduhku sebagai Dajjal. 
Bukankah engkau pemah mendengar Rasulullah #$ bersabda, 
“ Sesungguhnya Dajjal tidak bisa mempunyai anak (mandul) ?” Kata Abu 
Sa'id: aku mengatakan, “Benar”. Kata Ibnu Sha'id, “Aku mempunyai 
anak. Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah $$ bersabda, 
“Dia tidak akan memasuki Madinah dan Makkah ?”. Kata Abu Sa'id: 
aku mengatakan, “Benar” Ibnu Sha'id berkata, “Aku lahir di Madinah 
dan sekarang aku hendak menuju Mekkah.”224 | 


Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
berkata: Rasulullah $$ menceritakan hadits panjang kepada kami 
tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan adalah: 


o- ..... ARA SI Ma An AG, ae 5 - 
yee (In Va) HW Ja of “ls aya ny “lord Sa 
Sg Boo LA TI co. or 8 B0 1 “1 N.A 
rod HS ya Jan Jap Il P3 Taha AI Ad 
“Dajjal akan datang dan dia dilarang memasuki jalan-jalan kota 


Madinah, lalu dia berhenti di tanah berpasir tandus di (luar) Madinah, 
lalu keluarlah menemuinya seorang laki-laki terbaik ....”25 


224 HR. Muslim no. 2927, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Ibnu Sha'id, 
At-Tirmdzi no. 2247, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Ibnu Sha'id. 

225 HR. Al Bukhari, Pembahasan: Fitnah-fitnah (8/103), bab: Dajjal Tidak akan 
Masuk ke Madinah, Muslim no. 2938, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Sifat 
Dajjal Terhalangnya dari Memasuki Madinah. 


208 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





4. Syetan-Syetan Menuruti Perintahnya 


Dajjal si musuh Allah akan selalu menggunakan berbagai cara 
untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam 
kesyirikan dan kekafiran. Itulah tujuan satu-satunya. Dalam bahasan ini 
kita akan membaca bahwa dia dapat menundukkan syetan-syetan yang 
“dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuannya. 
Meskipun lebih tepat kita katakan bahwa syetan-lah yang menundukkan 
Dajjal untuk menyesatkan orang-orang beriman karena dia dapat 
melakukan perbuatan-perbuatan syetan. Salah satu contohnya adalah 
berikut ini: 

Dari Abu Umamah «5, dia berkata: Rasulullah £$ bersabda, 


aa, adu ng o SB rel oa ot Or 

s RA na 0. € 1.0 £ 

“dalg Aje goal 03 an SAS aN Laga 
Dg BSA 2,3 


“..Di antara fitnahnya adalah dia akan berkata' kepada seorang 
laki-laki Badui, “Bagaimana jika aku dapat membangkitkan kembali ayah 
dan ibumu, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku tuhanmu ?” Jawab 
laki-laki tersebut, “Ya”. Maka dua syetan akan menjelma menjadi ayah 
dan ibunya lalu keduanya berkata, “Wahai putraku, ikutilah dia, karena 
dia adalah tuhanmu.”?226 


226 Hadits shahih. HR. Ibnu Majah no. 4128, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: #ati 
Munculnya Dajjal, Al Hakim dalam A/ Mustadrak (4/436 & 437). Dia berkata, 
“Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya”, dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya. As-Suyuthi juga 
menyebutkan hadits ini dalam A/ Jami” Ash-Shaghir dan menambahkan 
penisbatannya kepada Ibnu Majah dan Adh-Dhiya'. Syaikh Albani juga 
menyatakan hadits ini shahih dalam shahih Al Jami' no. 7752, dan dalam As- 
Silsilah Ash-shahihah no. 2457. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— | 209. 


5. Membunuh Pemuda Beriman Lalu Menghidupkannya Lagi 


Di antara fitnah Dajjal yang besar adalah dia membunuh seorang 
pemuda beriman yang menolak ajakannya agar mengakuinya sebagai 
tuhan, karena pemuda tersebut memiliki ilmu dan akidah yang kuat. 
Pemuda tersebut tidak peduli dengan siksaan dan ancaman 
pembunuhan karena ingin menegakkan agama Allah. Setelah Dajjal 
menghidupkannya kembali dan mengancam akan membunuhnya untuk 
kedua kalinya bila tidak mau beriman dengannya, maka pemuda 
tersebut berkata dengan penuh keimanan dan keteguhan hati, “Justru 
aku semakin tahu tentangmu.” 


Pengetahuan yang dimiliki pemuda tersebut diambil dari Al 
@ur'an dan Sunnah Nabi #8 yang berisi peringatan keras akan 
munculnya fitnah besar tersebut. 


Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Abu Sa'id Al Khudri &, 
dia berkata: Rasulullah #$ menceritakan kepada kami hadits panjang 
tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan adalah: 


2 - o - - o ga 3 
ea -r . di al Lan Ad JAN Ba 

s0. 2 h San PunA 3 40. Pa 2 Na Ja 
ia BAL li eta Ba Ha ai Tu 
s3: an Nat o ani 2 8 2 Pen Ona” 8 P3 A, Lp , 
Ba CLS Of AN sa Jaa Gb gg ala An Io Ai 


4 aa - “ae 


Hg "Ita ra Y NN 
Aan Y, Cena Ata Nya al S3 nge “al Sa & Bah 3 
Kura 


.. 


oN 


“ Dajjal akan muncul dan dia dilarang memasuki jalan-jalan kota 
Madinah, lalu dia berhenti di sebagian tanah berpasir tandus yang 
berada di (luar) Madinah. Maka keluarlah seorang laki-laki terbaik untuk 


210 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


menemuinya lalu berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal 
yang Rasulullah & telah menceritakan haditsnya tentang engkau 
kepada kami' Dajjal berkata, 'Bagaimana bila aku membunuh orang ini 
lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kamu masih meragukan 
aku?" Jawab mereka, 'Tidak'. Maka: Dajjal membunuhnya lalu 
menghidupkannya kembali, lalu laki-laki tersebut berkata setelah 
dihidupkan lagi, 'Demi Allah, engkau tidak lebih tahu dariku pada hari 
ini. Maka Dajjal berkata, 'Bunuhlah dia !”, tapi dia tidak sanggup lagi 
melakukannya 221 


| Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia 
berkata: Rasulullah #$ bersabda, 


2 da d3 Dea Ja aj JAN kah 
DA | Ai ta Ge APA ap ud doa 
An SB AI Hang Oya 33 


Pa 


Ida Of eat tu du La 31, Tg JEN J 4 obi 
PJB AS — le Le - MO, 53 A3 sa JL 
A: 


sea Pn at 330 (NA 
"Jas eno ag Dab Kaya Daan Sales “Ia Ceng 


AAL pa ca Aa | KU Ai Ni JS lag 
o-- - 0. os PN Pp M3, 
Baar Na ap Hg Oa BA aj 


La sa 


Ono KANAK: YP Ta A6 Ga 3 


Me 


227 HR. Al Bukhari (8/103, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal Tidak akan 
Masuk ke Madinah: Muslim no. 2938, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, 
bab: Sifat Dajjal Terhalangnya dari Memasuki Madinah, Mematikan dan 
Menghidupkan Orang Beriman. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 211 


3 - - aa MELAt 38 3 3 LE £ 8.5 Pa 2 
Bor oa ALA Ca Jak Y 21 AI bal Bid Sean VI 
De . 3 Ap " ena 0 00 A, Linn PN Pa 2 sa ana 8 
IG labu S3 J3) Ii VII James A0mA Jera ado La 

EX GA 290 ang Oa Gaia METAL TAN NUN NN 
4s! aan) aed (AI Dias ale dy hua ado La (Nuaaa dal Febi 


or. 4 « aa 7 Anas . 0... M3 -G- & A2 TARA 
ade Di lo 5 MI yag dB KI dB Uh ON II aa 
RN S3 Aas 3 MAIN bai Kia 2— 


“ Dajjal muncul lalu seorang laki-laki beriman akan menemuinya, 
kemudian dia dihadang oleh pasukan Dajjal yang menyandang pedang 
terhunus, lalu mereka bertanya kepadanya, 'Hendak kemana kamu?" 
Jawabnya, 'Hendak menemui orang yang keluar itu' Maka mereka 
bertanya kepadanya, 'Tidakkah engkau beriman dengan tuhan kami?' 
Jawabnya, “Tuhan kami tidak samar' Maka mereka berkata, 'Bunuhlah 
dia!, Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, 
'Bukankah tuhan kalian melarang membunuh seseorang tanpa 
seizinnya?' Sabda Nabi & lebih lanjut: maka mereka pergi menemui 
Dajjal. Ketika orang mukmin tersebut melihat Dajjal, dia berkata, 'Wahai 
manusia, inilah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah $& ' Sabda 
Nabi lebih lanjut: Lalu Dajjal menyuruh agar perut laki-laki tersebut 
dibentangkan: seraya berkata, 'Pegang dia dan lukailah wajah dan 


— kepalanya lalu pukul punggung dan perutnya" Kemudian Dajjal 


bertanya, “Tidakkah engkau beriman kepadaku?" Jawab laki-laki 
tersebut, Engkau adalah Al Masih Al Kadzdzab'. Sabda Nabi lebih lanjut: 
Lalu Dajjal menyuruh agar laki-laki tersebut digergaji dari belahan 
kepalanya sampai kedua kakinya terpisah. Kemudian Dajjal berjalan 
diantara kedua potongan tubuh tersebut seraya berkata kepadanya, 
'Bangunlah!' maka laki-laki tersebut berdiri tegak. Sabda Nabi lebih 
lanjut: Kemudian Dajjal bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau beriman 
denganku ?' Jawab laki-laki tersebut, 'Aku justru semakin 


. mengetahuimu'. Kemudian dia berkata, 'Wahai manusia, dia tidak akan 


bisa melakukannya lagi terhadap seorang pun sesudahku'. Sabda Nabi 


212 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


lebih lanjut: Lalu Dajjal menangkapnya hendak menyembelihnya. Dia 
meletakkan tembaga di antara leher hingga tulang selangkangannya, 
tapi dia tidak bisa melakukannya. Sabda Nabi lebih lanjut: Lalu Dajjal 
memegang kedua tangan dan kedua kakinya lalu melemparnya sehingga 
orang-orang menyangka bahwa dia dilempar ke dalam api, padahal dia 
dilempar ke dalam Surga.” Lalu Rasulullah: & bersabda, “Itulah 
manusia yang kesaksiannya paling besar di hadapan Tuhan semesta 
alam.”228 


: Tempat Munculnya Dajjal dan Lama Menetapnya Di Bumi 


Sunnah Nabawiyah menjelaskan kepada kita bahwa tempat 
keluarnya Dajjal dari arah timur yaitu dari kawasan Khurasan. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Adapun tentang 
dimana Dajjal keluar, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa dia 
keluar dari arah timur. Kemudian ada riwayat yang menjelaskan bahwa 
dia akan keluar dari Khurasan. Haditsnya diriwayatkan dari Ahmad dan 
Al Hakim dari Abu Bakar. Sedangkan dalam riwayat lain dari Muslim?229 
dijelaskan bahwa dia akan keluar dari Ashbahan.” | 


Inilah riwayat-riwayatnya: 


Dari Abu Bakar Ash-Shiddig &, dia berkata: 
Rasulullah # menceritakan kepada kami, beliau bersabda: 


3 39 -— 


- 3 o 
Ah Or AD JW Bp op BA JI 
» . 3 
Ah oa Ha png Ot ai 
228 HR. Muslim no. 1938, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Sifat 
Dajjal Terhalangnya dari Memasuki Madinah, Mematikan dan Menghidupkan 


Orang Beriman. 


229 Lih. Fath Al Bai (13/91). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 213 








mmm. 7 


“Dajjal akan muncul dari suatu negeri di timur yang bernama 
Khurasan. Dia akan diikuti sekelompok orang yang wajah mereka 
seperti perisai tebal.”230 


Dari Anas bin Malik 4s bahwa Nabi $& bersabda, 

TI He BIT Ona OS Sires Da SE AG 

“Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi Asbahan yang memakai 
jubah hijau.”?231 


Itulah tempat munculnya Dajjal. Tapi sepak terjangnya baru akan 
diketahui kaum muslimin ketika dia telah sampai di suatu tempat di 
antara Irak dan Syam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Shahih 
Muslim dari An-Nawwas bin Sam'an & .dari Nabi #& bahwa 
beliau bersabda, 


7 9. 


G Yus AE Lung LAS Sah SN ap Pa 
ASUS 5s 


«Sesungguhnya dia akan muncul di antara Syam dan Irak lalu 


membuat kerusakan besar di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Wahai 


hamba-hamba Allah, tetap tegarlah kalian ! ....”232 


230 Hadits shahih. HR. Ahmad dalam A/ Musnad (1/4 & 7), At-Tirmidzi no. 2238, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dari Mana Dajjal Muncul, Ibnu Majah, Al 
Hakim dalam A/ Mustadrak (4/527), dia berkata, “Sanad hadits ini shahih sesuai 
syarat Asy-Syaikhan, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”, dan 
disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

231 HR. Muslim no. 2944, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Sisa 
Hadits Tentang Dajjal. 

Thayalisah adalah jamak dari Thailasan (jubah hijau), yaitu jubah yang dikenalari 
di atas bahu yang menyelimuti tubuh yang merupakan hasil tenunan, tapi tidak 
berjahit dan tidak ada sambungannya. 

Ashbahan dan Ashfahan adalah satu nama untuk suatu negeri di Persia di timur. 

232 Redaksi ini adalah bagian dari hadits panjang riwayat Muslim no. 2927, 
pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya, Abu 


214 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Adapun tentang lama menetapnya Dajjal di bumi, disebutkan 
dalam hadits riwayat An-Nawwas bin Sam'an yang telah diuraikan 
sebelumnya, yaitu jawaban Nabi 88 terhadap para Sahabat yang 
bertanya kepadanya. 
no 2 - sd z 51 . Paera 2. 1 Gan Ng - 03 
pat Ilag Oguj 2JE SSI Gl 0 a Jaw G 103 

2 2 5 z 2. 2.0 . Ro 0. ye D0 - 

Yu :Ub Hat 4aul Pig ARIS P3 Gaun 283 Aina 
V 5E Sei IMD ab UST KS ah II MB AI 
aga DASI 

“...Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada 
di bumi ?” Jawab Nabi , “40 hari: satu hari seperti satu tahun, satu 
hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jum at dan hari-hari 
selanjutnya seperti hari-hari biasa yang kalian jalani” Kami bertanya lagi, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan satu hari yang seperti satu tahun, 
apakah cukup bagi kita menunaikan shalat satu hari ?” Jawab Nabi 
8 , “Tidak, ukurlah dengan memperkirakannya?33....”234 





Daud no. 4321, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal, At-Tirmidzi 
no. 2241, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal. 

288 “Ukurlah dengan memperkirakannya”. Para ulama Rahimahumullah berkata, 
“Itulah hukum yang khusus untuk hari tersebut yang telah dijelaskan oleh sang 
pembawa syariat”. Mereka mengatakan, “Seandainya tidak ada hadits ini dan kita 
disuruh berijtihad, tentu kita akan cukup menunaikan shalat lima waktu pada 
waktu-waktu yang biasa kita menunaikan shalat pada hari-hari normal. Arti 
“Ukurlah dengan memperkirakannya” adalah: bila setelah terbit fajar berlalu 

' waktu yang ukurannya seperti antara waktu Subuh dengan waktu Zuhur, maka 
tunaikanlah shalat Zuhur. 
Bila setelah shalat Zuhur berlalu waktu yang jaraknya seperti antara shalat Zuhur 
dengan shalat Asar, tunaikanlah shalat Asar. 
Bila setelah shalat Asar berlalu waktu seperti antara waktu shalat Asar dengan 
shalat Maghrib, tunaikanlah shalat Maghrib. Begitu pula shalat Isya, Subuh, 
Zuhur, Asar dan Maghrib. Dan begitulah seterusnya sampai hari tersebut 
berakhir. 
Pada hari tersebut ditunaikan shalat selama satu tahun yang semuanya fardhu 
dan dilaksanakan pada waktunya. Adapun hari kedua yang lamanya seperti satu 
bulan dan hari ketiga yang lamanya seperti satu Jum'at, maka digiyaskan dengan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 215 











Adapun tentang waktu keluarnya Dajjal -semoga Allah 
mengutuknya-, Nabi #8 mengabarkan bahwa akan terjadi perang 
besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, lalu kaum 
muslimin akan menaklukan Konstantinopel, dan setelah itu Al Masih Ad- 
Dajjal akan keluar. 


Dari Mu'adz bin Jabal &, dia berkata: 
Rasulullah $$ bersabda: 


“04 


A33 ALUR engan en Ae Lee Iin aa sen asa 

TIP ap AP td ja m3 yakin! Lg Ol yg 
Io Ih LB goro to Loro TG ora Sar oo C0. pn oo en en 
TP (dnlonlo II (B3 Indian ad Karbol CP Korel 


au 0... . 
- - 


KP sa naa # “. Feay . Lg 2... 8: 3 

lia Of JB 3 ab Iban Gl id Je daa DP SSI 
JI 1 IG UTS Aa Le6 UT US ed 
“Ramainya Baitul Magdis adalah kehancuran Yatsrib, dan 

kehancuran Yatsrib adalah terjadinya perang besar. Terjadinya perang 


. besar adalah penaklukan  Konstantinopel, dan penaklukan 


Konstantinopel adalah keluarnya Dajjal”. 


Kemudian beliau memukulkan tangannya pada paha -atau bahu- 
orang yang diberi cerita, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya hal ini 
benar, sebagaimana engkau duduk di sana, sebagaimana engkau 
duduk", yakni Mu'adz bin Jabal.”235 





hari pertama, yaitu waktunya dikira-kira seperti pada hari pertama sebagaimana 
yang telah diuraikan. Semoga Allah meridhai para Sahabat yang sangat serius 
dalam mempelajari agama dan mengikuti Nabi mereka dalam meluruskan iman 
dan amaliyah mereka. 

234 HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits sebelumnya. Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang. 

285 Sanadnya Hasan. HR. Ahmad dalam A/ Musnad 5/232 & 245): Abu Daud no. 
4294, pembahasan: Malapetaka, bab: Tanda-Tanda Malapetaka, Al Khathib 
dalam Tarikh Baghdad (10/223). Dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman 
bin Tsabit yang diperselisihkan. Hadits ini juga disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu 
Katsir dalam An-Nihayah (1/59), mengutip dari imam Ahmad. Dia berkata, 
“Sanad ini bagus dan haditsnya Hasan. Beliau memang cahaya kebenaran dan 
benar-benar seorang Nabi”. As-Suyuthi juga menyebutkan hadits ini dalam A/ 


216 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“ Penjelasan Tentang Hadits-Hadits Seputar Dajjal Secara 
Lengkap Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Hadits- 
Hadits Shahih 


(Hadits An-Nawwas bin Sam'an &) 


Dari An-Nawwas bin Sam'an &5, dia berkata, 

BA 3 IKAN — al ale Lo - M3 S3 

menda ba kan na bada II Naa 
SAN JA 535 ca pg L “ds $ SBU “J3 es M3 
JELAS ab Sab IL den) as alas 
au Dela bana Uh 3 Up HA AK aral 
5 aa 13 Ie ga 3, “sma mena YAG Sa TI, 
SAS ti oa SA K1 La, kl IS an es ls Lu 
(Ng 3 ga «| Pa Dp ae Has en 
Joey G3 A6 & BG V3 DE lai MA SANG 


Ha Ra Ta Cia JET Na, Pn) 
3 PK Le. Ph 0 . Ge ... 02 5 no 
La Ta VE pp IS aa USA LS 


Jo 0 0 


JB KB BAE SIS JET PI GAN G9 RI yaa 





Jami' Ash-Shaghir dan menyatakan sebagai hadits shahih. Begitu pula syaikh 
Albani dalam shahih Al Jami' no. 3975 dan Misykat Al Mashabih no. 5424. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 217 





CAS AN AG Al Dani 4 Oa APU GAN 
Ke Ng j3 He nana NI 
IP D3 AAS FAN JUS Cp ah, denga 
Fi PA ba ani ba Ih O Palas ip Ojak 
H pa ng ui 3 S3 PALA 
PTN G5 ola AAS ab ja G5 UEA 385 PG 
A2 NA AA ana MG Na Page 
AN ae JS 5 pa 3 ale Io Lp adi IK 
Ap ot maa Ia SIS lap Koni Oi Ing Pre dea 
Aya LIS DUA Aan Ai 3) 3 Oka tt Lt 


"ac 33 and 


1 3 dp aa Ii, CG dam an Sa 
Hay ale So jar Pe MSN 0G Su & 


SE AAA en Up in aa en 
Te Ko Sat IE SI US PUG SAN 
Ga ketuk AN orng Yoh OA 5: :- Ka 
dl wa NA Ia LIAT, ajah Sd 
2 LA an Mn OAS Kan yna Je ag 23 
— lag ale At Jo — jae BI Tami Gl HA lh IS AN 
SI an ea YAN ba SUK, 


— Mey “al ale MI Ko ai ES case! 


218 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Ga 4s be IAI 1 de Si I- 4 & ter 
Ke bi Tg SH DAS ah 


Pn ne 


PN | - iis AN 2003 — Mal — alah ala Pura Ne 
S3 GET HARI BIAN jab HPN 9 Oia 5 
Na PA Go USA — plg lea lo - Smg 
H3 ala s3 GEET Ju AI Jan SEA 


. #2. 


ISI Ag TR Pn ae tenan Si Jai pi Aa 
ml KN J3 BIS SS AI J3 3 Y, 
Oa ALAN Ga laa IS IA MS Bg ea 
5 PBSI HN Ge NA JAN 3 33 Wa 
Ao TN, CA gila KB AI Ia Sal, - 
Hb dg TAN TAI EA CR Sa Ka ai 


. 


KPT ia 33 ch 5 Tw Lai HUT LS pada ta 
BUS 5 ali AE Lb OP ASI 


“Rasulullah & MEA tentang Dajjal pada suatu pagi. 
Terkadang beliau menunduk dan terkadang mengangkat (kepalanya), 
sampai kami menyangka bahwa beliau berada di arah pohon korma. 
Ketika kami pergi ke arah pohon korma, kami baru sadar bahwa beliau 
berada di tengah-tengah kami. Maka beliau bertanya, “Ada apa dengan 
kalian?” Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, tadi pagi engkau 
menceritakan tentang Dajjal dengan menunduk dan mengangkat 
(kepala) sampai kami menyangka bahwa engkau berada di arah pohon 
korma” Sabda Nabi &, “Tidak ada yang lebih aku takutkan atas kalian 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 219 





daripada Dajjal. Bila dia keluar sedang aku masih berada di tengah- 
tengah kalian, aku-lah yang akan menentangnya untuk membela kalian. 
Bila dia keluar sedang aku tidak lagi berada di tengah-tengah kalian, 
maka masing-masing orang mengurus dirinya sendiri. Dan Allah adalah 
penggantiku untuk (menjaga) setiap muslim. Dia adalah anak muda 
berambut keriting yang matanya gelap. Yang paling mirip dengannya 
adalah Abdul 'Uzza bin @athan. Barangsiapa di antara kalian yang 
bertemu dengannya, hendaklah dia membaca permulaan surah Al Kahfi. 
Dia akan keluar dari kawasan antara Syam dan Irak lalu akan membuat 
kekacauan di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Wahai hamba-hamba 
Allah, wahai manusia, tabahlah kalian!. Kami bertanya, “Wahai 
Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di bumi ?” Jawab Nabi & , “40 
hari: satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari 
seperti satu Jum'at, dan hari-hari selanjutnya seperti hari-hari biasa yang 
kalian jalani” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 
satu hari yang seperti satu tahun, apakah cukup bagi kita menunaikan 
shalat satu hari ?” Jawab Nabi & , “Tidak, ukurlah dengan 
memperkirakannya”. Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
kecepatannya di bumi ?” Jawab Nabi & “Seperti hujan yang diterpa 
angin. Dia akan mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka sehingga 
mereka beriman dengannya dan mematuhi perintahnya. Lalu dia 
menyuruh langit agar menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan 
tanamannya sehingga binatang ternak mereka menjadi gemuk berisi dan 
memiliki air susu melimpah. Lalu dia mendatangi suatu kaum untuk 
mengajak mereka, tapi mereka menolak ajakannya. Lalu dia 
meninggalkan mereka dan jadilah sawah ladang mereka gersang lagi 
tandus dan harga-harga membumbung tinggi sedang mereka tidak 
memiliki apa-apa lagi. Lalu dia melewati tempat reruntuhan dan berkata 
kepadanya, “Keluarkanlah harta perbendaharaanmu'”, maka keluarlah 
harta perbendaharaan dari dalam tanah seperti raja lebah yang diikuti 
rakyatnya. Kemudian dia memanggil seorang pemuda lalu 
memenggalnya menjadi dua bagian seperti melempar sasaran anak 


220 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


panah. Lalu dia memanggilnya dan pemuda tersebut datang dengan 
wajah tertawa seraya mengucapkan tahlil. Dalam kondisi demikian, 
Allah menurunkan Isa Al Masih bin Maryam 358. Dia turun di menara 
putih di sebelah timur Damaskus di antara dua kain yang dicelup dengan 
waras dan za'faran seraya meletakkan kedua telapak tangannya di atas 
sayap-sayap dua malaikat. Bila dia menundukkan kepalanya maka akan 
meneteskan air, dan bila mengangkatnya maka akan jatuh dari 
kepalanya sesuatu seperti mutiara. Maka tidak satu pun orang kafir yang 
mencium bau nafasnya kecuali akan mati. Dan nafasnya akan berakhir 
sejauh matanya memandang. Lalu dia akan mencari Dajjal hingga 
berhasil menemukannya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Kemudian 
dia akan didatangi suatu kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal lalu dia 
mengusap wajah mereka dan memberitahukan derajat-derajat mereka di 
Surga. Dalam kondisi demikian, Allah # mewahyukan kepada Isa bin 
Maryam, “Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaKu 
yang tidak ada satu pun yang bisa memerangi mereka. Maka suruhlah 
hamba-hambaKu berlindung di gunung  Thursina. Lalu Allah 
mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari seluruh tempat 
yang tinggi. Kelompok pertama mereka melewati danau Thabariyah lalu 
meminum airnya. Lalu kelompok terakhir mereka melewatinya dan 
berkata, “Dulu disini ada airnya”. Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya 
dikepung, hingga kepala sapi jantan lebih baik bagi mereka daripada 
100 dinar. Lalu Nabi Isa && dan para pengikutnya berdoa kepada 
Allah, lalu Allah mengirimkan ulat ke leher-leher Ya'juj dan Ma'juj 
hingga mereka mati secara serentak seperti matinya satu jiwa. Lalu Nabi 
Isa dan para pengikutnya turun ke bumi dan tidak menemukan satu 
jengkal tanah pun kecuali telah dipenuhi bau busuk mayat mereka. Lalu 
Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah, maka Allah 
menurunkan hujan yang menyirami seluruh tempat baik di di desa 
maupun di kota sehingga bumi kembali bersih seperti cermin yang 
bersih cemerlang. Lalu diwahyukan kepada bumi, “Tumbuhkanlah buah- 
buahanmu dan kembalikan berkahmu”.. Maka pada masa itu 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 221 














sekelompok orang bisa memakan satu buah delima dan bernaung 
dengan kulit luarnya. Air susu diberkahi hingga seekor sapi betina yang 
memiliki banyak susu dapat mencukupi satu kabilah manusia, dan 
seekor kambing betina yang memiliki banyak susu dapat mencukupi satu 
kelompok keluarga besar. Dalam kondisi demikian, Allah mengirim 
angin berbau harum yang akan memasuki bagian bawah ketiak mereka 
lalu roh setiap orang beriman dan orang Islam akan dicabut, sehingga 
yang tersisa hanyalah manusia-manusia paling jahat yang akan 
bersetubuh secara terang-terangan di tempat umum seperti 
bersetubuhnya keledai. Saat itulah kiamat akan terjadi menimpa 
mereka.” 


Dalam riwayat yang sama disebutkan: Nabi #& menambahkan 
setelah redaksi “Dulunya disini ada airnya": Kemudian mereka berjalan 
hingga sampai di bukit Al Khamar -yaitu bukit di Baitul Magdis-, lalu 
mereka berkata, “Kita telah membunuh penduduk bumi, marilah kita 
membunuh penduduk langit”. Maka mereka melemparkan anak panah 
mereka ke langit lalu Allah mengembalikannya kepada mereka dengan 
dilumuri darah.”236 





236 HR. Muslim no. 2937, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan 
Sifat-sifatnya: Abu Daud no. 4321, pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya 
Dajjal: At-Tirmidzi no. 2241, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal. 


222 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Hadits Abu Sa'id Al Khudri & 


Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari hadits Abu Sa'id Al Khudri 
#5, dia berkata: Rasulullah & menceritakan kepada kami hadits 
panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan adalah sebagai 
berikut: 


JS ana Di 5. 3 dis LA Ah Je ab 


Pa pn aa HN pa Ta El Ae Ga 


Pa 
Hd 3-9, £ 


Ia ga Han KU aga sana — ASI Aa I— 
Sia HB oat BAN Jaan Kao dag db Si ad 


0153 F3 


A5 IR ab 3 AT HA AA Y DAA JORR KR 


bius 3 di SEA Jas al aa 


“Dajjal akan muncul dan dia dilarang memasuki jalan-jalan kota 
Madinah, lalu dia berhenti di sebagian tanah berpasir tandus yang 
berada di (luar) Madinah. Maka keluarlah seorang laki-laki terbaik untuk 
menemuinya lalu berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal 
yang Rasulullah #& telah menceritakan haditsnya tentang engkau 
kepada kami' Dajjal berkata, 'Bagaimana bila aku membunuh orang ini 
lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kamu masih meragukan 
aku?" Jawab mereka, 'Tidak', Maka Dajjal membunuhnya lalu 
menghidupkannya kembali, lalu laki-laki tersebut berkata setelah 
dihidupkan lagi, 'Demi Allah, engkau tidak lebih tahu dariku pada hari 
ini. Maka Dajjal berkata, 'Bunuhlah dia !”, tapi dia tidak sanggup lagi 
melakukannya." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 223 

















Dalam riwayat Muslim disebutkan, dia (Abu Sa'id Al Khudri s5) 
berkata: Rasulullah $& bersabda: 


Ja 23 Ia In Aa Ka dea 
SAN in BA IA LSI IA OA JEAN Il 


38 04 2g Sara SP . 2. 


DIAN ES Gp Ce Aaja yu Pd os &7 
An UE Nas Oi Rn Ha 3 33 


- 


Iis Ol - Wu IG AA Tp BB SE 4 Oak 


- 


sg 23 Ne ae 2 
4 Jr bel Ya — alay ale AN Jo - Me PENA 
.. 5 - 32 .. 3£o Bi 3 R0 3 . - aa Go IX 
Ui Api dn Bag Tab 3 San BdyA tesis 


Yg Ap AS LAU Gumi CSI Sg LaF 
Ja Ba SA aa ay oi BA Sa 
Os BN LAS £ sh Aan A6 ea ai 
GA Da cg Jaa 3 4 9 A0 Wu: Na AP! 
Na atas Ana S 3, Yaa Jend ina JAN un 


IE 3 


dl “al 25 » ATA abah 3 arak AA Ita Ah 
Ke Io Iya JA ai Ll Su S 03 
HI LD Ie 233 AI Hasil Iin 1— Ang 


“ Dajjal muncul lalu seorang laki-laki beriman akan menemuinya, 
kemudian dia dihadang oleh pasukan Dajjal yang menyandang pedang 
terhunus, lalu mereka bertanya kepadanya, 'Hendak kemana kamu?' 
Jawabnya, 'Hendak menemui orang yang keluar itu' Maka mereka 
bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau beriman dengan tuhan kami?' 


224 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Jawabnya, 'Tuhan kami tidak samar' Maka mereka berkata, 'Bunuhlah 
dia!. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, 
Bukankah tuhan kalian melarang membunuh seseorang tanpa 
seizinnya?' Sabda Nabi & lebih lanjut: maka mereka pergi menemui 
Dajjal. Ketika orang mukmin tersebut melihat Dajjal, dia berkata, "Wahai 
manusia, inilah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah & ' Sabda 
Nabi lebih lanjut: Lalu Dajjal menyuruh agar perut laki-laki tersebut 
dibentangkan seraya berkata, 'Pegang dia dan lukailah wajah dan 
kepalanya lalu pukul punggung dan perutnya" Kemudian Dajjal 
bertanya, 'Tidakkah engkau beriman kepadaku?' Jawab laki-laki 
tersebut, 'Engkau adalah Al Masih Al Kadzdzab' Sabda Nabi lebih lanjut: 
Lalu Dajjal menyuruh agar laki-laki tersebut digergaji dari belahan 
kepalanya sampai kedua kakinya terpisah. Kemudian Dajjal berjalan 
diantara kedua potongan tubuh tersebut seraya berkata kepadanya, 
Bangunlah!,, maka laki-laki tersebut berdiri tegak. Sabda Nabi lebih 
lanjut: Kemudian Dajjal bertanya kepadanya, 'Tidakkah engkau beriman 
denganku ?' Jawab laki-laki tersebut, 'Aku justru semakin 
mengetahuimu' Kemudian dia berkata, 'Wahai manusia, dia tidak akan 
bisa melakukannya lagi terhadap seorang pun sesudahku', Sabda Nabi 
lebih lanjut: Lalu Dajjal menangkapnya hendak menyembelihnya. Dia 
meletakkan tembaga di antara leher hingga tulang selangkanya, tapi dia 
tidak bisa melakukannya. Sabda Nabi lebih lanjut: Lalu Dajjal memegang 
kedua tangan dan kedua kakinya lalu melemparnya sehingga orang- 
orang menyangka bahwa dia dilempar ke dalam api, padahal dia 
dilempar ke dalam Surga.” Lalu Rasulullah & bersabda, “Itulah 
manusia yang kesaksiannya paling besar di hadapan Tuhan semesta 
alam.”?231 


237 Riwayat pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sementara riwayat 
kedua hanya diriwayatkan oleh Muslim. Lih. shahih Al Bukhari (13/338), 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal Tidak akan Masuk ke Madinah: Muslim 
no. 2938, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Sifat Dajjal dan 
Terhalangnya dari Memasuki Madinah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 225 





Hadits Fatimah Binti @ais & dan Hadits Tamim Ad-Dari 
Tentang Dajjal 


Dari Fatimah binti Oais #5, dia berkata, “Setelah iddahku selesai, 
aku mendengar panggilan dari jubir Rasulullah #& yang menyeru 
« Ash-Shalatu Jami'ah”, lalu aku pergi menuju masjid dan shalat bersama 
“Rasulullah #$ di shaf perempuan yang dekat dengan punggung- 
punggung kaum lelaki (yakni di shaf depan). Setelah 
Rasulullah # selesai shalat, beliau duduk di atas mimbar seraya 
tertawa, lalu beliau bersabda, 


Ine Sara doa NG AA TANY Aan) 
825 
AN Sean LS an NE Ban GA, Side 
Una SI BB ba AAA M5 DS SIM Vani 
Pa & LS dlu Tea un ti aa PA 3g 
Ge GA CA ip SG DE Ga hp Kak 
pss tega CA AI Siap I Aa 
YA 2 Ia 3 Ka GA PEN AA SG 
AB UM ag ASI GS Ip ta La A5 Coy 
Lia S | Ta HAN GA 18 Sie G3 18 Ed 


Seng AB An OI J6 ga TP Jd ut A3 
GA A3 S5 Meta CI - J6 « Ala 2 gap 
20 8 - 


Sg HA SE) SAS, lala bas aah, ora ab ag Bb 


226 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


AJE KE Uh UB yah KS 3 Tn Las 
ES AI Ia ANA 3 A6 CE ee aa Jet 
Sa CA 6 | ab IE ia RA WsLas AP Uda 
03 Cab Sa Was GS Elis slh Mai SI Hen 
3 dis 8 GAN SAS La ih ba AA GAY AA ag LAI 
Ke SIB oi 

ts AI 3 Nia JNA 1eb AN Ga 5 


3 


DS OA Ai Ga Eh Ana DI) USG ara S3 I 
PE pa Ti yg AS OLI J3 5 dayat JI aka 
Haa Gua aa AA Sa Ja gs GAS Uye 

SE ata Gel up sda 3 BEA FA 8 Gaal JB pi 

ol Bb Usl 0 Ul :JG AS AJE cL Ud Ja :JE 


JB YA Ula j Bug AJ Bi ep JG Lang 
Ba Ca Ga AN toa al ah IS Yah abad ja 
OGAN 3 aa IE GL Ip orng Gt stali 
Pe LA SE IE LA IG) SU Ie pp BAE J3 


SA Ga Ju Naa NG Aa Tar tp Kb US JG 
yg 35 ol ul Ju aa TE Ok os Hi Ju ebi, 


dop af ba Jp ka WA Ea Ip thd Ol 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 227 


Eee PA pa Ba akan Uta Mel GI aama, Jas O 


Ae Ke 3 BEI AG aa 3 aa SI 





5 .£ . # Pa Pa 1 ng .? Pn #s - 20 Fr ai - 
& Ugileun Y) up pa bp AN & me CP CA & 


£ Psi . 2 5 Pa P3 - , Cor . aan 2 3 -1? . »-$ 
SSI Cas (ARIS (de Ola jua Lagi Ab KA ab RA) Cnagl 


“ 


af 


ana e KG .. o PA ana 70 Pa " ag 7 00 3 . 

JB IE AE KU ah JS db Oh AGS jaka 
z td . 

2. - 2 & an 0 Pra SL er Aa, 2 y 2 2. 

olh 1 pia! d4 party ab —akag Ale MN eko WI Iya) 

£ 2 25 2 Le : La 2 o- Har .. 3 ar .. Pa 

BI SAS LS Ja Ni tiba ai Ab ala Tb adha Ab 

2 SK 3 Me NN MA 

— aa » . Hpu 
9 en . SEN d wa 3g 
| 


USA Ja be PC BAN J3 os AU AN J3 ce di 
BN Dan GI SA 
ia AA ie Ja oC HA 


“Hendaklah setiap orang tetap berada di tempat shalatnya”. 
Lalu beliau bersabda, “Tahukah kalian ' mengapa kalian aku 
kumpulkan?" Jawab para Sahabat, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu” 
Sabda Nabi 88 , “Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena 
suatu anjuran yang diturunkan atau karena ancaman. Hanya saja Tamim 
Ad-Dari,?28 seorang laki-laki penganut agama Nashrani baru saja datang 
kepadaku lalu membaiatku dan masuk Islam. Dia menceritakan 
kepadaku suatu hadits yang sesuai dengan hadits yang telah aku 
ceritakan kepada kalian tentang Al Masih Ad-Dajjal. Dia menceritakan 


kepadaku bahwa dia naik perahu di laut bersama 30 orang dari Lakhm 


238 Ini adalah Managib Tamim Ad-Dari, karena Nabi $ meriwayatkan kisah ini 
'darinya. Hadits ini merupakan dalil bolehnya orang yang lebih utama 
meriwayatkan dari orang yang dibawahnya. Hadits ini juga merupakan dalil 
bolehnya mengambil khabar (hadits) Ahad. 


228 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Bia TN bian ai Selo benahi 


dan Judzam, lalu badai ombak menerpa perahu mereka di lautan selama 
satu bulan sehingga mereka terdampar di sebuah pulau sampai matahari 
tenggelam, kemudian mereka duduk dalam sekoci dan memasuki pulau. 
Ternyata mereka bertemu binatang melata yang banyak bulunya. 
Mereka tidak tahu mana gubulnya dan mana duburnya karena saking 
banyaknya rambutnya. 


Lalu mereka bertanya, “Celaka kamu, siapakah kamu ?” Jawab 
makhluk tersebut, “Aku adalah Al Jassasah”239 Kata makhluk tersebut 
“Wahai kalian semua, temuilah laki-laki yang berada dalam biara itu, 
karena dia sangat rindu dengan kabar dari kalian” Kata Tamim Ad-Dari, 
“Ketika dia menyebut seorang laki-laki, kami khawatir dia syetan 
perempuan” Kata Tamim lebih lanjut “Lalu kami pergi dengan cepat 
hingga masuk ke dalam biara tersebut Ternyata di dalamnya ada 
seorang manusia paling besar (raksasa) yang pernah kami lihat yang 
diikat dengan tali yang sangat kuat kedua tangannya diikatkan pada 
lehernya dan dari kedua lututnya sampai kedua tumitnya diikat dengan 
rantai”. 


Maka kami bertanya, “Celaka kamu, siapakah kamu ?” Jawab 
makhluk raksasa tersebut, “Kalian telah ditakdirkan mendapatkan 
informasi tentang diriku, kabarkanlah kepadaku, dari mana kalian ?” 
Jawab mereka, “Kami dari Arab, kami naik perahu dan terjadi badai di 
laut hingga perahu kami dipermainkan ombak selama satu bulan, lalu 
kami terdampar di pulaumu ini, lalu kami duduk dalam sekoci kemudian 
masuk ke pulau ini, kemudian kami bertemu binatang melata yang 
banyak bulunya sehingga tidak diketahui mana gubulnya dan mana 
duburnya karena saking banyaknya bulunya. 


Kemudian kami bertanya, “Celaka kamu, siapakah kamu ?” Dia 
menjawab, “Aku adalah Al Jassasah” Kami bertanya lagi, “Apa itu Al 


239 Dinamakan A/ Jassasah karena dia menjadi Jasus (mata-mata) untuk memberi 
informasi kepada Dajjal. Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash «& 
bahwa dia adalah binatang melata yang disebutkan dalam Al Our'an. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 229 


Jassasah ?” Jawabnya, “Temuilah laki-laki yang ada dalam biara 
tersebut, karena dia sangat rindu dengan kabar dari kalian”. Maka kami 
pun pergi menemuimu dengan cepat dan kami takut terhadapnya 
karena jangan-jangan dia syetan perempuan” Dajjal bertanya, 
“Kabarkanlah kepadaku tentang kebun-kebun korma di Baisan”?40 
Tanya kami, “Apa yang kamu tanyakan ?” Jawabnya, “Apakah kebun 
kormanya berbuah ?” Kami menjawab, “Ya” Katanya, “Sebentar lagi ia 
tidak berbuah” Tanya Dajjal lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang danau 
Thabariyah”?41 Tanya kami, “Apa yang hendak kamu tanyakan 
tentangnya ?” Dajjal bertanya, “Apakah ada airnya ?” Jawab mereka, 
“Airnya banyak” Kata Dajjal, “Sebentar lagi airnya akan kering” Dajjal 
bertanya, “Kabarkanlah kepada kami tentang mata air Zughar”42 
Tanya mereka, “Apa yang kamu tanyakan tentangnya ?” Dajjal 
bertanya, “Apakah ada airnya ? dan apakah penduduk setempat 
menanam tanaman dengan menggunakan air dari mata air tersebut ?” 
Kami menjawab, “Ya, airnya melimpah dan penduduk setempat 
menanam tanaman dengan menggunakan airnya” Dajjal bertanya, 
“Kabarkanlah kepadaku tentang Nabinya orang-orang Ummi, apa yang 
dilakukannya ?” Jawab mereka, “Dia telah keluar dari Makkah dan 
tinggal di Yatsrib” Dajjal bertanya, “Apakah bangsa Arab memeranginya 
?” Kami menjawab, “Ya” Dajjal bertanya, “Apa yang dia lakukan 
terhadap mereka ?”. Maka kami mengabarkan kepadanya bahwa beliau 
telah memiliki pendukung dari bangsa Arab dan mereka taat kepadanya. 
Kata Dajjal kepada mereka, “Apakah itu telah terjadi ?” Kami 
menjawab, “Ya” Kata Dajjal, “Itu adalah lebih baik mereka, yaitu agar 
mereka taat kepadanya. Sekarang aku akan mengabarkan kepada kalian 
tentang diriku. Aku adalah Al Masih Ad-Dajjal. Aku hampir diizinkan 


240 Baisan adalah nama desa di Syam yang terletak antara Yordania dengan 
Palestina. 

241 Danau Thabariyah adalah danau besar yang terkenal di negeri Syam di Suriah. 
Sekarang bangsa Yahudi merampasnya dengan beberapa bagian besar wilayah 
negera Suriah, Yordania dan Mesir. 

2422 Mata air Zughar. Zughar adalah daerah terkenal di arah selatan Syam. 


230 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


keluar lalu akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi selama 40 hari dan 
tidak akan kubiarkan satu desa pun kecuali akan kuinjakkan kakiku di 
sana: selain Makkah dan Thaibah,?83 karena keduanya diharamkan 
bagiku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satunya, malaikat akan 
menghadangku dengan pedang terhunus, dan bahwasanya di setiap 
Jalannya ada malaikat yang menjaganya.” | 


Fatimah binti @ais berkata: Rasulullah $& bersabda seraya 
menancapkan tongkatnya, “Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah 
Thaibah, yakni Madinah. Bukankah aku telah menceritakan hal ini 
kepada kalian sebelumnya ?' Jawab mereka, “Ya”. 


(Sungguh aku kagum dengan cerita Tamim karena sesuai 
dengan apa yang telah kuceritakan kepada kalian - dan juga tentang 
Makkah dan Madinah. Ketahuilah bahwa dia berada di laut Syam atau 
laut Yaman. Tapi tidak demikian, justru dia berada di arah timur. Itulah 
dia di arah timur, itulah dia di arah timur),244 seraya menunjuk dengan 
tangannya ke arah timur.” 


Kata Fatimah binti @ais, “Keterangan ini aku hapal dari 
Rasulullah £5.”245 


s Kontroversi Seputar Ibnu Shayyad dan Dajjal 


Terjadi perselisihan pendapat serius di kalangan ulama tentang 
Ibnu Shayyad. Mereka bingung, apakah dia Dajjal sejati atau Dajjal lain 
yang termasuk salah satu dari dajjal-dajjal ?. 


243 Thaibah adalah Madinah, dan ada pula yang mengatakan “Thabah.” 

244 (Itulah dia di arah timur). Kata “Itulah dia” bukanlah tambahan, tapi maksudnya 
adalah mengukuhkan pernyataan, maksudnya “Dia berada di arah timur.” 

245 HR. Muslim dalam shahihnya no. 2942, pembahasan: Fitnah dan Tanda 
Kiyamat, bab: Kisah Al Jassasah. Dia menyebutkan hadits serupa dengan 
redaksi yang berbeda-beda. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud no. 
4325, pembahasan: Malapetaka, bab: Tentang Al Jassasah: At-Tirmidzi no. 
2254, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 66. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 231 


Di bawah ini akan kami uraikan tentang hadits-hadits shahih 
seputar Ibnu Shayyad, lalu akan kami uraikan pendapat para ulama 
tentang masalah ini. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan 
pertolongan. | 


1. Hadits-Hadits Shahih Tentang Ibnu Shayyad 
Dari Abdullah bin Umar bin Khaththab #5, dia berkata, 


Sin ab To MIA aa Abah Gi adl 

PA SA Ah St gd Ja MEA La Ja 
Jo PR ana Sab ab ea Io MI 
aa BA JG damai dn DN Agat IW ol JB KAI 
LE IE alah ale Le DA AP ati 
LG Toto Pa SIB KL HP gs Ju t: cab, AL 
AI dp JG dab ani Als lh den Io IA Jb 
dua JG NI GA J5 dn WS ata Pi) ang ae Ko 


NN 
SNN 


JG Sea La Jalas JOS AN IN GAS JL Aria ja 3 
EN ET HP Ba o Ps Pap era to La y - 
SE Ul le BESI GA Oh ii la Sio AN IS 


tg 7 E" 2 00 e Pr Pd z 2 ex a. To. Tag 
Bj AS Up MI KE aa IU JB A3 3 aa 

ag o 3 4 23 2 or A, 2 , 2 td 7 . 2901 a 9 
AS ui 83 ag dals al cd al A pg OS Kau Ka) 


Wp IS Le AN oeh desi 
paka Bb lea So MI aib lh dE AN Jia 


232 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Aa LA Ala 3 Aa an Gp Ig Kana AJI P3 LA 
SN op angs Jpn G3 Balas Gap Ja padat 
PKK) £ silau A3 dng ab Io S3 
dn de IA Sea aa MN AG data tw 
48 :a Ie Ju 2 Ju gan S3 Ang Pura 3 Da 2 
2 Ap SA 239 Yon Uh saat AB ES 


2 - - Oo. - # - 3.3 2, » P3 ig Pd DE 
O pala HA ai AI SPd SI IPL II ap ri SAN 


“Umar bin Khaththab dan beberapa orang Sahabat pergi 
bersama Rasulullah #8 menemui Ibnu Shayyad. Ketika beliau 
menemukannya, dia sedang bermain-main dengan anak-anak kecil di 
dekat bangunan tinggi Bani Maghalah. Saat itu Ibnu Shayyad mendekati 
masa baligh (puber), Dia tidak merasakan kedatangan 
Rasulullah $$ sampai beliau menepuk punggungnya dengan 
tangannya lalu bertanya kepadanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa aku 
utusan Allah?”. Maka Ibnu Shayyad menatap Nabi & seraya berkata, 
“Aku bersaksi bahwa engkau Rasulnya orang-orang Ummi”. Lalu Ibnu 
Shayyad bertanya kepada Rasulullah #8, “Apakah kamu bersaksi bahwa 
aku utusan Allah?”. Rasulullah #8 menolaknya seraya bersabda, “Aku 
beriman kepada Allah dan Rasul-RasulNya.” 


Kemudian Rasulullah & bertanya kepadanya, “Apa yang 
kamu liha?” Jawab Ibnu Shayyad, “Aku didatangi oleh satu orang yang 
benar dan para pendusta” Maka Rasulullah #$ bersabda kepadanya, 
“Ada yang mencampuri urusanmu (yakni syetan).” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 233 





Kemudian Rasulullah & bersabda kepadanya, “Aku telah 
- menyembunyikan sesuatu darimu'46 Kata Ibnu Shayyad, “Ia adalah 
asap” Sabda Rasulullah &, “Duduklah kamu ! kamu tidak akan bisa 
melampaui kemampuanmu”?4! Maka Umar bin Khaththab berkata, 
“Wahai Rasulullah, ijinkanlah aku memenggal lehernya” Sabda 
Rasulullah $$ kepadanya, “Bila dia memang Dajjal, kamu tidak akan 
mampu membunuhnya. Dan bila dia bukan Dajjal, tidak ada untungnya 
kamu membunuhnya.” 


Salim bin Abdullah berkata: aku mendengar Abdullah bin Umar 
berkata, “Setelah itu Rasulullah #$ bersama Ubay bin Ka'b Al 
Anshari pergi ke kebun korma yang di dalamnya terdapat Ibnu Shayyad. 
Saat Rasulullah & masuk kebun, beliau berlindung dengan pelepah 
korma untuk mengelabui248 Ibnu Shayyad agar dapat mendengar 
sesuatu darinya sebelum Ibnu Shayyad melihatnya. 
Rasulullah #5 melihatnya sedang berbaring di atas tikar dengan 
memakai kain beludrunya yang di dalamnya ada suara samar yang 
nyaris tidak bisa dipahami. Lalu Ibu Ibnu Shayyad melihat 
Rasulullah #8 sedang berlindung dengan pelepah  korma 
(bersembunyi di balik pohon korma). Maka dia berkata kepada Ibnu 


246 “Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu”. Kata ini ditafsirkan dengan 
pendapat lain, yaitu bahwa Nabi #8 menyembunyikan darinya ayat “Maka 
tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.” 

247 (Duduklah kamu ! kamu tidak akan bisa melampaui kemampuanmu). Artinya 

adalah: duduklah kamu! Kamu tidak akan mampu melampaui kemampuan dukun 

yang bisa memberi petunjuk kepada sebagian sesuatu dan sesuatu yang tidak 
jelas hakekatnya, dan kamu tidak akan bisa menjelaskan dan mengetahui hal-hal. 
ghaib. Jadi kemampuan Ibnu Shayyad tidak akan melampaui kemampuan dukun 
dan sesuatu yang mendukungnya seperti tenung, sihir dan menggunakan bantuan 
syetan. Oleh karena itulah syetan tidak mampu mengambil kecuali kata-kata “Ad- 

Dukh” (asap) pada firman Allah SWT “Maka tunggulah hari ketika langit 

membawa kabut yang nyata”, karena kalau tidak demikian, maka dia akan 

dibakar dengan panah api. | 

(untuk mengelabui Ibnu Shayyad agar dapat mendengar sesuatu darinya): yakni 

mengelabui Ibnu Shayyad dan pura-pura tidak tahu agar dapat mendengar 

perkataan Ibnu Shayyad sehingga beliau dan para Sahabatnya mengetahui 
apakah dia seorang dukun atau tukang sihir. Semua ini menunjukkan bahwa 

Rasulullah & tidak diberi wahyu apa-apa dalam masalah Ibnu Shayyad. 


248 


234 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Shayyad, “Wahai Shaf -nama Ibnu Shayyad-, ini ada Muhammad”. 
Maka Ibnu Shayyad bangkit dari tikarnya. Lalu 
Rasulullah $$ bersabda, “Andai saja engkau membiarkannya, maka 
akan jelas.”249 


Kata Salim: Abdullah bin Umar berkata, “Lalu 
Rasulullah # berdiri di hadapan massa kemudian memuji Allah: 
sesuai yang layak bagi-Nya, lalu beliau membahas tentang Dajjal dan 
bersabda, “Sungguh aku memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak 
ada seorang Nabi pun kecuali dia memperingatkan kaumnya tentang 
Dajjal, dan Nabi Nuh 88 juga memperingatkan kaumnya. Tapi aku 
akan mengatakan " kepada kalian sesuatu yang belum pernah 
disampaikan seorang Nabi kepada kaumnya, “Ketahuilah bahwa dia 
buta sebelah matanya, sedang Allah # tidak buta.” (HR. Bukhari dan 
Muslim). 


Muslim menambahkan: Ibnu Syihab berkata: Umar bin Tsabit Al 
Anshari mengabarkan kepadaku bahwa sebagian Sahabat 
Rasulullah $$ mengabarkan . kepadanya bahwa 
Rasulullah #$ bersabda pada suatu hari dalam rangka 
memperingatkan manusia tentang Dajjal, “Sesungguhnya antara kedua 
matanya tertulis kata “Kafir” yang dapat dibaca oleh setiap orang yang 
tidak suka dengan perbuatannya, atau dapat dibaca oleh setiap 
mukmin”. Sabda Nabi selanjutnya, “Ketahuilah bahwa tidak ada satu 
pun dari kalian yang bisa melihat Tuhannya && sampai mati.”?50 


Dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata, 


249 (Andai saja engkau membiarkannya, maka akan jelas): yakni, seandainya ibunya 
tidak memberitahukan kepadanya tentang kedatangan kita, maka kita akan 
mendapat informasi jelas tentang statusnya sehingga kita bisa mengetahui 
hakekat dirinya dan pribadinya yang jahat. 

250 HR. Al Bukhari (4/32), pembahasan: Jihad, bab: Bagaimana Islam Menghadapi 
Fanatisme, dan juga dalam pembahasan dan bab-bab lainnya: Muslim no. 2924 
& 2930, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Ibnu Shayyad: dia juga 
meriwayatkan hadits-hadits yang sama dengan redaksi yang berbeda, Abu Daud 
no. 4329, pembahasan: Malapetaka, bab: Khabar Ibnu Sha'id: At-Tirmidzi no. 
2250, bab: Tentang Ibnu Sha'id. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 235 





IN NA ae Peh Ee ep aa Di A5 Yon PE ga ana 

PSS) SR Tel dala al de Al dya HD 
E 2.0 £ Aan ot A, 5, v 4 $$. 5 tond se - 28 Pe 
Hail alay sale Al de Jay 0 Jas aa Gb 
“ PA ia Pen Ka an Pan ee AR Una Sa KAA 
K3 IE SA AG BG RU nh le 
- 0. 0. 2. Pa SA X 2 ya "td Pad Pan a 
pi PS SP #— ag AN Jamy JB eU ls 
BALI on PSG polo SN dB EF AN JS 
: c 43. S2 3 x SB ay 8 Aa 8, , AGRO “ 
20525 Ade yad #— lg Ale AI Ko AN Iya Jlas 
“Rasulullah #, Abu Bakar dan Umar bertemu denganya -yakni 
Ibnu Shayyad- di sebagian jalan Madinah, lalu Rasulullah #8 bertanya 
kepadanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah?” Tanya 
Ibnu Shayyad, “Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?” 
Jawab Nabi #8, “Aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya dan 
kitab-kitabNya, apa yang kamu liha#?” Jawab Ibnu Shayyad, “Aku 
' melihat singgasana di atas air” Sabda Rasulullah $$, “Apakah kamu 
melihat singgasana Iblis di atas air? apa yang kamu lihaR?” Jawab Ibnu 


“ 


Shayyad, “Aku melihat dua orang jujur dan seorang pendusta -atau dua 
pendusta dan satu orang jujur-” Maka Rasulullah &$ bersabda, “Ada 
yang mencampuri urusannya (yakni syetan), tinggalkanlah dia!." 251 


. Masih dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, 


PB 0 


Y tgn "— JB — Ito SI Enny dl jlas jl Ceem Wn 


“ 
hj 
“ 
N 


& # 8 - 
Nu -. any o. 30 2 0,00 4. Ea au... 
Ju Las coban datang dia Cab yan D pg Ul aa « pd 


sa. 5. Haa ee... 2. Fa 20 ne 6 - Ope 
ab ra ol “us SA KP Alay sbg — J8 — ade 





251 HR. Muslim no. 2925, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Ibnu Shayyad, 
At-Tirmidzi no. 2248, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Ibnu Sha'id. 


236 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


CE Lap — JB Ja — JB — 3 ls TA Aa, Y 
Ka 20 


LN Ina Tedi Oh sebab Lada GL KIE dag si GL 


2 tp BIT ap UNA Ig u de 
Us get got alat S3 A8T Of eaga Lp Ii aa UI JUS 
gear Tapung Unta mba 
SA el SAN UI Ta Kb as U Lea Para 
- AM Je 5 aan) Ka 
II IA JB ea pl UT SISA PEN 
KAI sah SE, SNP ea Pp Ang SEA Je 
Naa PEN 9 abg Ae MI aU 
SI pat af JU end uas Et 3 PER 
: - lp OA, SA A 3, UP J6 Lanal of Das 
An NG Wb GOA 


“Kami pergi berhaji atau umrah bersama Ibnu Shayyad, lalu 
kami beristirahat di suatu tempat dan orang-orang berpencar sehingga 
tinggal aku dan dia. Aku pun menjadi takut kepadanya karena omongan 
orang tentangnya”. Katanya lebih lanjut: Lalu dia datang dengan 
membawa barang bawaannya lalu meletakkannya bersama barang 
bawaanku. Maka aku berkata, “Cuaca sangat panas, bagaimana kalau 
engkau meletakkan barang bawaanmu di bawah pohon itu ?” Kata Abu 
Sa'id lebih lanjut: Maka Ibnu Shayyad melakukannya, lalu ada kambing 
yang muncul di hadapan kami. Maka dia pergi lalu kembali lagi dengan 
membawa gelas besar lalu berkata, “Wahai Abu Sa'id, minumlah!” Aku 
berkata, “Cuaca sangat panas dan susunya juga panas”, padahal 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 237 


sebenarnya tidak suka minum dari tangannya atau tidak mau mengambil 
dari tangannya. Kata Ibnu Shayyad, “Wahai Abu Sa'id, sungguh aku 
ingin sekali mengambil tali. lalu kugantungkan pada pohon lalu aku 
bunuh diri dengannya karena tidak tahan dengan omongan orang 
terhadapku. Wahai Abu Sa'id, siapakah orang yang masih samar 
dengan hadits Nabi & sebagaimana orang-orang Anshar samar 
terhadapnya ? bukankah engkau salah seorang yang paling mengetahui 
hadits Rasulullah & ? bukankah Rasulullah #& telah bersabda, “Dia 
(Dajjal) kafir sedang aku muslim?. Bukankah beliau bersabda, “Dia 
manduf', sedang aku meninggalkan anakku di Madinah ?. Bukankah 
Rasulullah #& bersabda, “Dia tidak akan bisa memasuki Madinah dan 
Mekkah”, sedang aku berangkat dari Madinah dan sekarang hendak 
menuju Makkah ?.” 


Kata Abu Sa'id lebih lanjut, “Sampai hampir saja aku meminta 
maaf kepadanya” Kemudian dia (Ibnu Shayyad) berkata, “Demi Allah, 
sungguh aku mengetahuinya, mengetahui waktu kelahirannya dan di 
mana dia sekarang.” 


Kata Abu Sa'id lebih lanjut: Maka kukatakan kepadanya, 
“Celaka kamu sepanjang hari !.”252 


2. Pendapat Para Ulama Tentang Ibnu Shayyad 


| Berdasarkan hadits-hadits yang ada bisa disimpulkan bahwa 
Nabi #8 tidak diberi wahyu sedikit pun tentang Ibnu Shayyad. Yang 
diwahyukan kepada beliau hanyalah sifat-sifat Dajjal, dan pada diri Ibnu 
Shayyad ada beberapa kemungkinan yang sama. Karena itulah 
Nabi & tidak memastikan bahwa dia Dajjal atau selain Dajjal. Hal ini 
dapat kita tangkap dari sabda beliau kepada Umar, “Bila memang dia 


252 HR. Muslim no. 2927, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Tentang 
Ibnu Shayyad. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan 
perbedaan sedikit. Lih. Sunan At-Tirmidzi no. 2247, pembahasan: Fitnah-fitnah, 
bab: Tentang Ibnu Sha'id. 


238  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





orangnya (yakni Dajjal), kamu tidak akan mampu membunuhnya”. 
Begitu pula usaha Nabi $$ yang dilakukan berkali-kali untuk 
menyingkap tabir Ibnu Shayyad untuk mengetahui hakekat dirinya. 


Oleh karena itulah para ulama berselisih pendapat tentang 
hakekat Ibnu Shayyad. Di bawah ini adalah sebagian pendapat ulama 
tentang Ibnu Shayyad: 


Al @urthubi Rahimahullah berkata dalam Tadzikrah-nya, “Yang 
benar adalah bahwa Ibnu Shayyad merupakan Dajjal, berdasarkan dalil- 
dalil yang telah kami uraikan sebelumnya.”253 


“ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Berdasarkan 
penggabungan antara hadits Tamim Ad-Dari dengan hadits tentang Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal, kemungkinan terbesar yang bisa disimpulkan 
adalah bahwa Dajjal yang sebenarnya adalah yang disaksikan secara 
langsung oleh Tamim dalam keadaan terikat, sedangkan Ibnu Shayyad 
adalah syetan yang menjelma menjadi Dajjal pada masa itu sampai dia 
menuju Ashbahan lalu bersembunyi bersama garinnya sampai datang 
waktu keluarnya yang ditakdirkan Allah.”254 


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam A/ Furgan Baina 
Auliya'i Ar-Rahman Wa Auliya'i Asy-Syaithan, “Masalah Ibnu Shayyad 
membuat bingung sebagian Sahabat. Mereka menyangkanya sebagai 
Dajjal, tapi Nabi &$ tidak berkomentar sampai beliau mendapat 
informasi jelas bahwa dia bukan Dajjal, melainkan sejenis tukang tenung 
atau dukun yang merupakan sekutu syetan. Karena itulah beliau pergi 
menemuinya untuk mengujinya.”255 


An-Nawawi Rahimahullah berkata dalam Syarh Shahih Muslim, 
“Para ulama mengatakan, “Kisahnya musykil dan statusnya samar, 
apakah dia Al Masih Ad-Dajjal yang terkenal atau bukan ?. Tidak 
diragukan lagi bahwa dia termasuk salah satu Dajjal (yakni Dajjal kecil)”. 


253 |ih. At-Tadzkirah, karya Al @urthubi, hal. 706. 
254 | ih. Fath Al Bari Syarh shahih Al Bukhari (13/328). 
255 Al Furgan Baina Auliya'i Ar-Rahman Wa Auliya'f Asy-Syaithan, hal. 77. 


' Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 239 








Para ulama mengatakan lagi, “Berdasarkan hadits-hadits yang ada, 
secara zahirnya bisa disimpulkan bahwa Nabi #$ tidak diberi wahyu 
bahwa dia (Ibnu Shayyad) merupakan Dajjal atau selain Dajjal. Beliau 
hanya diberi wahyu tentang sifat-sifat Dajjal. Pada diri Ibnu Shayyad 
hanya terdapat kemungkinan yang mirip. Karena itulah Nabi #8 tidak 
memastikan bahwa dia Dajjal atau selain Dajjal. Oleh sebab itulah beliau 
bersabda kepada Umar bin Khaththab 45, “Bila dia memang Dajjal, 
kamu tidak akan mampu membunuhnya.” 


Adapun argumentasi Ibnu Shayyad bahwa dia muslim sedang 
Dajjal kafir, Dajjal tidak bisa mempunyai anak (mandul) sedang dia 
mempunyai anak, Dajjal tidak bisa masuk Madinah sedang dia bisa 
masuk Madinah dan hendak pergi ke Mekkah, maka ini bukan alasan 
baginya. Karena Nabi #8 hanya mengabarkan tentang sifat-sifatnya | 
saat terjadi fitnahnya ketika dia keluar ke seluruh penjuru bumi. 


Di antara yang membingungkan dalam kisah Ibnu Shayyad 
bahwa dia merupakan salah satu Dajjal adalah ucapan Ibnu Shayyad 
kepada Nabi $& , “Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?”,' 
dan klaimnya bahwa dia didatangi seorang yang benar dan seorang 
pendusta, klaimnya bahwa dia melihat singgasana di atas air, dia tidak 
benci disebut sebagai Dajjal dan bahwa dia mengetahui tempatnya 
dengan mengatakan, “Sungguh aku mengetahuinya, mengetahui waktu 
lahirnya dan dimana dia sekarang”, dan juga tiupannya hingga 
memenuhi jalan kecil. 


Adapun sikapnya yang menampakkan keislaman, menunaikan 
haji dan jihad serta meninggalkan hal-hal yang ada padanya, ini 
bukanlah indikasi yang jelas bahwa dia bukan Dajjal.256 

An-Nawawi Rahimahullah mengutip perkataan Al Baihagi, 
« .Dalam hadits Jabir tidak ada penjelasan yang lebih banyak daripada 
diamnya Nabi $$ terhadap perkataan Umar. Jadi bisa disimpulkan ' 


.256 Syarh shahih Muslim, karya An-Nawawi (18/46). 


240 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





bahwa Nabi $$ sedang meneliti statusnya, lalu beliau mendapat 
informasi jelas bahwa dia (Ibnu Shayyad) bukan Dajjal, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam hadits Tamim”. Kata An-Nawawi, “Ini adalah 
perkataan Al Baihagi. Dia menyatakan bahwa Ibnu Shayyad bukan 
Dajjal.”257 


Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam An-Nihayah dalam bab, 
“Ibnu Shayyad bukanlah Dajjal terbesar, melainkan salah' satu Dajjal 
besar yang sering muncul”: Sebagian ulama mengatakan, “Menurut 
dugaan sebagian Sahabat, Ibnu Shayyad adalah Dajjal, padahal bukan 
dia orangnya. Dia hanyalah laki-laki kecil”. Setelah mengutip beberapa 
hadits, dia berkata, “Yang dimaksud adalah bahwa Ibnu Shayyad bukan 
Dajjal yang keluar pada akhir zaman. Hal ini berdasarkan hadits riwayat 
Fatimah binti Gais Al Fihriyyah yang memberi penjelasan gamblang 
dalam masalah ini. Wallahu A'lam??28 


Abu Sulaiman Al Khaththabi Rahimahullah berkata, “Orang- 
orang berselisih pendapat tentang Ibnu Shayyad dan mereka bingung 
dalam masalah ini sampai muncul semua pendapat tentangnya. Ada . 
orang yang ditanya tentang hal ini lalu menjawab, “Bagaimana akan 
dikomentari ? sedang Rasulullah #$ mengakui dan mendiamkan laki- 
laki yang mengaku sebagai Nabi dengan penuh kedustaan, 
membiarkannya tinggal di Madinah dan berdekatan dengan beliau di 
negeri beliau, lalu beliau mengujinya dengan sesuatu yang disimpannya 
yaitu ayat tentang Dukhan (asap (kabutl) serta sabda beliau setelah itu 
“Duduklah kamu ! kamu tidak akan mampu - melampaui 
kemampuanmu” ?1.” | 


Abu Sulaiman berkata, “Menurutku kisah ini terjadi saat 


Rasulullah #8 melakukan gencatan senjata dengan bangsa Yahudi 
dan sekutu-sekutunya. Saat beliau tiba di Madinah, beliau menulis 





257 Syarh shahih Muslim, karya An-Nawawi (18/43). 
258 Lih. An-Nihayah Ff Al Fitan Wa AI Malahim (1/107 & 108). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 241 











dokumen kesepakatan dengan mereka yang isinya mereka tidak boleh 
hijrah dan dibiarkan dengan kondisi mereka. 


Ibnu Shayyad termasuk bagian dari mereka. Ketika 
Rasulullah #& mendengar beritanya bahwa dia ahli tenung “dan 
mengetahui hal ghaib, beliau mengujinya untuk mengetahui hakekat 
dirinya. Setelah berbicara dengannya, beliau baru tahu bahwa dia dusta 
dan termasuk tukang sihir atau dukun atau orang yeng mendapat 
informasi dari jin atau bekerjasama dengan syetan lalu menyampaikan 
informasi yang diberikan syetan dengan lidahnya. 


Ketika beliau mendengar ucapannya “Ad-Dukh”, beliau 
menghardiknya seraya bersabda, “Duduklah kamu ! kamu tidak akan 
'bisa melampaui kemampuanmu”. Yang dimaksud beliau adalah bahwa 
yang diucapkannya merupakan bisikan syetan lalu diucapkan olehnya 
dan bukan wahyu dari langit, karena dia bukan Nabi yang diberi wahyu 
tentang hal ghaib dan juga bukan wali yang diberi ilham tentang hal 
ghaib lalu berkata benar berdasarkan cahaya hatinya. Yang terjadi 
padanya adalah bisikan syetan yang terkadang benar dan terkadang 
— salah. Itu arti dari ucapannya, “Aku didatangi oleh orang yang benar 
dan orang yang dusta”, lalu Nabi $& bersabda, “Ada yang 
mencampuri urusannya (yakni syetan).” 


Jadi intinya adalah bahwa dia merupakan fitnah yang dengannya 
Allah menguji hamba-hambaNya yang beriman, 


IN Te Han 20 9 Pa Map Ts .. TA 
RS Pa IS Mb yo We 
"Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang 


nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang 
nyata pula. Os. Al Anfaal (81: 42) 


Sebagaimana Allah menguji kaum Nabi Musa dengan anak sapi 
lalu segolongan orang terkena godaan dan binasa, sementara golongan 


242 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“lainnya selamat karena mendapat petunjuk dari Allah dan 
pengawasanNya. 


Banyak riwayat yang berbeda-beda tentang kakafirannya dan 
kondisinya setelah dewasa. Diriwayatkan bahwa dia bertobat dari 
perkataannya lalu mati di Madinah. Ketika orang-orang hendak 
'menyolatinya, mereka membuka wajahnya agar orang-orang bisa 
melihatnya, lalu dikatakan kepada mereka, “Saksikanlah !”. Ada pula 
riwayat yang menjelaskan bahwa kondisinya selain itu. Dia hilang pada 
hari A/. Harrah dan orang-orang tidak menemukannya. Wallahu 
A'lam?29 


Semua pendapat ulama di atas adalah jihad mereka. 
Bagaimanapun juga mereka mendapat pahala atas ijtihad mereka, insya 
Allah. 


Menurutku, pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang telah 
diuraikan dan berdasarkan pendapat para ulama adalah bahwa Ibnu 
Shayyad bukan Al Masih Ad-Dajjal, tapi salah satu dari Dajjal-Dajjal. 
Wallahu A'lam 


- Komentar terakhir seputar Dajjal —-semoga Allah 
mengutuknya- 

Pada awal bahasan tentang Dajjal telah kami jelaskan bahwa 
Dajjal merupakan salah satu fitnah terbesar dan salah satu tanda-tanda 
kiamat besar. Kami telah menguraikan hadits-hadits shahih yang 
menunjukkan kebenaran keberadaannya. Dibawah ini akan kami uraikan 
pendapat Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang Dajjal sebagaimana yang 
diuraikan oleh imam An-Nawawi Rahimahullah dalam Syarh Shahih 
Muslim yang dia kutip dari Al @adhi. Dia berkata: Al @adhi berkata: 





259 Jih. Perkataan Abu Sulaiman Al Khaththabi Rahimahullah sebagaimana yang 
dikutip oleh Al Baghawi dalam Syarh As-Sunnah (15/74 & 75), Ibnu Al Atsir Al 
Jadzari dalam Jami' Al Ushul (10/362-364). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 243 





“Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadits-hadits 
lainnya tentang kisah Dajjal adalah merupakan dalil bagi Ahlul Hag 
(golongan yang benar) yang menunjukkan kebenaran eksistensinya. Dia 
adalah makhluk yang benar-benar ada yang dengannya Allah menguji 
hamba-hambaNya. Allah memberikan kepadanya kemampuan- 
kemampuan seperti menghidupkan orang mati yang dibunuhnya, 
menampakkan kemegahan dunia dan kesuburan tanahnya, membawa 
surga dan neraka dengan kedua sungainya, perbendaharaan bumi 
tunduk kepadanya, menyuruh langit agar menurunkan hujan dan 
menyuruh bumi agar menumbuhkan tanaman. Semua itu terjadi dengan 
kekuasaan Allah dan kehendak-Nya, lalu Allah menjadikannya tidak 
mampu lagi melakukan hal-hal tersebut setelah itu. Dia tidak mampu 
lagi membunuh laki-laki yang telah dibunuhnya atau orang lain. 
Kedoknya akan terbongkar dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa #4, 
dan Allah akan meneguhkan orang-orang beriman. 


Demikianlah madzhab Ahlus Sunnah dan seluruh ulama hadits, 
para fugaha dan para peneliti. Berbeda dengan kelompok-kelompok 
yang mengingkarinya dan tidak mengakui keberadaannya seperti 
Khawarij,260 Jahmiyyah261 dan sebagian kelompok Muktazilah,262 dan 


260 Khawarij secara umum adalah setiap orang (kelompok) yang memberontak 
penguasa yang legal (sah (benarj) yang telah disepakati oleh jamaah, baik 
pemberontakan tersebut terjadi pada masa Sahabat atau setelahnya dari kalangan 
Tabiin dan para penguasa sepanjang zaman. Secara khusus adalah kelompok 
yang memberontak terhadap imam Ali 4 pada perang Shiffin. Generasi 
pertamanya adalah Dzul Huwaishirah dan generasi terakhirnya Dzuts Tsadyah. 
Mereka-lah yang telah disabdakan Nabi #8, “Salah seorang dari kalian akan 
meremehkan shalatnya bila dibandingkan dengan shalat mereka, dan akan 
meremehkan puasanya bila dibandingkan dengan puasa mereka, tapi iman 
mereka tidak melewati kerongkongan mereka”. Mereka-lah orang-orang yang 
keluar dari agamanya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah #8, “Nanti akan 
keluar dari keturunan lakilaki ini suatu kaum yang keluar dari agama 
sebagaimana anak panah melesat dari busurnya." 

Di antara pemikiran-pemikiran mereka yang sesat adalah, mereka mengatakan 
bahwa Utsman && melakukan penyimpangan di akhir masa pemerintahannya 
sehingga dia layak dibunuh atau diasingkan. Mereka juga berpendapat bahwa 
pelaku dosa besar hukumnya kafir jika tidak bertobat. Dalam memahami Sunnah 


244 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


juga berbeda dengan Al Bukhari Al Mu'tazili dan para pengikutnya dari 
kalangan Jahmiyyah dan lain-lainnya yang berpendapat bahwa Dajjal 
benar-benar ada, hanya saja klaimnya bahwa dia bisa melakukan hal-hal 
khurafat dan khayalan tidak terbukti. Mereka mengatakan bahwa 
seandainya benar, maka dia tidak akan percaya dengan mukjizat para 


261 


262 


mereka juga memiliki metode yang sangat jauh berbeda dengan madzhab Ahlus 
Sunnah Wal Jamaah. 

Khawarij memiliki.banyak sekte dan yang paling terkenal ada enam: Al Azarigah, 
An-Najdat, Ash-Shafariyyah, Al 'Ajaridah, Al Ibadhiyya dan Ats-Tsa'alibah. 
Sementara yang lainnya adalah cabang dari enam sekte ini. 

Meskipun sekte-sekte ini sudah memudar, tapi sangat disayangkan karena di 
zaman sekarang kita masih menemukan orang-orang yang hendak memperbarui 
kembali pemikiran-pemikiran sesat mereka dan hendak menampilkan kembali 
paham Khawarij. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan selalu ingat sabda 
Nabi #$, “Barangsiapa berkata kepada saudaranya “Wahai kafir, maka 
perkataan tersebut akan kembali kepada salah satunya.” 

Jahmiyyah adalah pengikut Jahm bin Shafwan yang menafikan Sifat dan 
melakukan Ta'thil, Dia mengambil pemikirannya dari Al Ja'd bin Dirham yang 
disembelih oleh Khalid Al @asri pada hari raya Idul Adha. 

Di antara pendapat nyleneh Jahm adalah bahwa Surga dan Neraka fana, iman 
hanya sekedar mengetahui saja, manusia dipaksa (dalam melakukan 
perbuatannya) dan penisbatan perbuatan kepadanya hanya sekedar majaz. Dia 
dibunuh oleh Salim bin Ahwaz di Marwa pada akhir masa pemerintahan Bani 
Umayyah. 

(Muktazilah): Sekte ini muncul pada masa dinasti Umayyah dan mendominasi 
pemikiran teologi pada masa dinasti Abbasiyah dalam waktu yang lama. Menurut 
mayoritas pengamat, dedengkot Muktazilah (Washil bin Atha') memisahkan diri 
dari majlis Al Hasan Al Bashri setelah terjadi perdebatan sengit seputar masalah 
pelaku dosa besar. 

Di antara akidah sesat muktazilah yang paling menonjol adalah mereka 
mengatakan bahwa Al Gur'an makhluk, menafikan sifat Kalam dari Allah SWT 
dan mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. 

Di antara pemikiran sesat mereka yang paling pokok adalah: maksiat tidak 
berbahaya selama pelakunya memiliki keimanan, sebagaimana ketaatan tidak 
berguna selama pelakunya kafir. Mereka mengatakan bahwa orang Islam yang 
melakukan maksiat berada di suatu tempat di antara dua tempat (Manzilah Baina 
Manjzilatain (yakni antara mukmin dan kafir). 

Muktazilah terpengaruh dengan filsafat Yunani dan filsafat-filsafat lainnya. Mereka 
banyak menggunakannya dalam argumentasi mereka karena dapat mendukung 
sepak terjang dan pemikiran mereka. Metode Muktazilah dalam memahami 
akidah adalah mumi rasio (berdasarkan akal semata). Bila ada nash (dalil) yang 
bertentangan dengan pendapat mereka, mereka akan menakwilkan nash tersebut 
agar sesuai dengan akal mereka. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — | 245 


Nabi. Ini adalah kesalahan mereka, karena dia tidak mengaku sebagai 
Nabi sehingga apa yang bersamanya seperti membenarkannya. Dia 
hanya mengaku sebagai tuhan, tapi pengakuannya dusta karena melihat 
kondisi fisiknya dan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia 
makhluk, karena fisiknya cacat dan tidak bisa menghilangkan cacat yang 
terdapat pada kedua matanya dan juga tidak bisa menghilangkan tulisan 
"kafir yang berada di antara kedua matanya. 


Karena adanya bukti-bukti seperti ini dan bukti-bukti lainnya, 
maka tidak ada yang bisa ditipu kecuali orang-orang bodoh (yang mau 
mengakui Dajjal) untuk menutupi kebutuhan hidupnya karena ingin 
tetap hidup atau karena takut-akan disakiti olehnya, karena fitnahnya 
sangat besar yang dapat menggoncangkan pikiran dan membingungkan 
hati. Dia berjalan sangat cepat sehingga orang-orang lemah tidak 
sempat memikirkan kondisinya. Kekurangan yang ada padanya akan 
dapat membuat orang-orang lemah membenarkannya dalam kondisi 
mereka yang demikian. 


Karena itulah para Nabi memperingatkan umatnya akan fitnah 
Dajjal. Mereka memperingatkan akan kekurangannya dan bukti-bukti 
yang menunjukkan kebatilannya. Adapun golongan yang mendapat 
petunjuk, mereka tidak akan terpedaya dengannya dan tidak akan 
tertipu olehnya karena adanya bukti-bukti yang menunjukkan 
kedustaannya setelah mereka mengetahui hakekatnya. Karena itulah 
orang yang dibunuh Dajjal lalu dibunuhnya akan mengatakan, “Aku 
semakin bertambah tahu tentangmu.”268 


Saudaraku sesama muslim, yang terakhir saya ingin memberikan 
nasehat tentang bagaimana cara agar bisa selamat dari fitnah Dajjal. 


Pertama, Dajjal -semoga Allah mengutuknya- adalah makhluk 
yang memakan makanan dan meminum minuman. Dia adalah fisik yang 


263 Lih. Syarh shahih Muslim, karya An-Nawawi (18/58 & 59). 


246 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


bisa dilihat dan salah satu matanya buta 'jileng). Semua ini mustahil bagi 
Allah 3. 


Kedua, Hendaklah engkau menghapal 10 ayat dari permulaan 
surah Al Kahfi atau 10 ayat terakhirnya, karena ayat ini akan dapat 
menjaga dari fitnah Dajjal. Bila engkau bisa menghapal seluruh surah Al 
Kahfi, maka itu lebih baik. Telah sah dari Nabi $& bahwa beliau 
bersabda, 


KB Ig poab MSI Toga Si Ip ST Yao bath Ia | 
Jb 


“Barangsiapa menghapal 10 ayat permulaan surah Al Kahfi, dia 
akan dilindungi dari fitnah Dajjal.” 


Dalam riwayat lainnya disebutkan, 
ASI AA Ke 
“(10 ayat) terakhir surah Al Kahfi.”?61 


Ketiga, Saudaraku sesama muslim, perbanyaklah berzikir kepada 
Allah dengan membaca - Tahlil dan Tasbih. Ingatkanlah saudara- 
saudaramu atau orang-orang yang memiliki hubungan denganmu 
tentang fitnah Dajjal, agar mereka mendapat informasi jelas dan 
wawasan yang benar tentang musuh Allah ini. Semoga Allah 
mengutuknya dan melindungi kita dari fitnahnya. Sesungguhnya Dia 
Maha mendengar lagi Maha Menjawab (seruan hamba-Nya). 


264 HR. Muslim no. 809, pembahasan: Shalat Musafir, bab: Keutamaan Surah Al 
Kahfi dan Ayat Kursi, Abu Daud no. 4323, pembahasan: Malapetaka, bab: 
Munculnya Dajjal, At-Tirmidzi no. 2888, pembahasan: Pahala Membaca Al 

Our'an, bab: Keutamaan Surah Al Kahfi. Semuanya dari hadits Abu Ad-Darda' 

I. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 247 











3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam #8 - 


Tanda kiamat besar ketiga adalah turunnya Nabi Isa bin 
Maryam $& dari langit. Turunnya beliau dari langit telah ditetapkan 
dalam Al @ur'an dan Sunnah Nabi & serta Ijma' umat beliau. 


Adapun dalil dari Al @ur'an adalah firman Allah #£, 
Manga PA a LA P4 5 Emi Spa 
Aya J3 49 yag VISI Ja ya Ol3 


“Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman 
kepadanya (“Isa) sebelum kematiannya.” (Os. An-Nisaa' (41:159) 


Yakni bahwa Ahli Kitab akan beriman dengan Nabi Isa 3 
sebelum kematiannya setelah beliau turun dari langit hingga yang ada 
adalah satu agama (Islam), yaitu millah:nya Nabi Ibrahim $& yang 
hanif lagi muslim. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas & dalam tafsir ayat ini. dengan sanad yang shahih 
sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ionu Jarir Ath-Thabari 
dan imam-imam Tafsir lainnya. 


Adapun dalil dari Sunnah Nabi adalah: disebutkan dalam Ash- 


— Shahihain dan kitab-kitab lainnya dari Abu Hurairah «&, dia berkata: 


Rasulullah #. bersabda: 
Uanaka CSS Aap SA di Ol Serah ola mi AG 


090. - 3 Pap Pe Ot 25 6: 3 Oi inang Pe Ps Pa 
BY 3 JI Gia) Wil ang daya Jati) Kal au 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, telah dekat 
masanya Ibnu Maryam turun ke tengah-tengah kalian untuk menjadi 
hakim (dan penguasa) yang adil. Dia akan menghancurkan salib, 
membunuh babi dan membebaskan jizyah?65. Pada masanya harta 


265 (Membebaskan Jizyah): maksudnya adalah menggugurkannya dari Ahli Kitab. 


Mereka akan dipaksa masuk Islam karena Nabi Isa AS tidak menerima dari 


248 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


benda akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau 
menerimanya (sebagai zakat).” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


Ek Aa P3 3 Us IA La PA ae Tas, ISA HS HH 
ah 5 IN 


“Sampai satu sujud lebih baik dari dunia seisinya.” Kemudian 
Abu Hurairah berkata, “Bacalah ayatnya kalau kalian mau “Tidak ada 
seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya ( Ha 
sebelum kematiannya.” 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah $$ bersabda, 


Mag aka dB Ye aa ap ul S3 A1 
AE gile Kam YG Cai 3, Cp Pap Ca 
aa BALE Jd SI 231, KN CPANN, Ate 


“Demi Allah, Ibnu Maryam pasti akan turun (dari langit) untuk 
menjadi hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh 
babi dan membebaskan jizyah. (pada masanya) onta muda akan 
ditinggalkan?56 dan tidak ada yang mengurusnya. Dendam dan 





mereka selain Islam (yakni tidak ada pilihan lain bagi mereka selain masuk Islam). 
Itulah arti dari membebaskan jizyah. 

266 (Onta muda akan ditinggalkan). Gilash adalah Jamak dari Galush. Dalam usia 
onta ia seperti gadis remaja atau pemuda. Artinya adalah bahwa orang-orang 
tidak mau lagi mengurusnya karena saat itu mereka telah kaya raya. Disini 
disebutkan kata “Onta muda” karena ia merupakan onta yang paling bagus dan 
harta paling baik di kalangan bangsa Arab. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 249 





kedengkian akan hilang, dan manusia akan diundang untuk diberi harta 
(akat) tapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya.” 267 


Adapun dalil Ijma' adalah, umat Muhammad $& telah sepakat 
bahwa Nabi Isa SI akan turun (dari langit) dan tidak ada yang 
menyelisihi hal ini. Kecuali kaum filsuf dan kaum atheis yang 
pendapatnya tidak diperhitungkan dalam hal ini. Telah sah Tima' bahwa 
Nabi Isa akan turun dan menerapkan hukum Islam, bukan membawa 
syariat baru, meskipun statusnya tetap sebagai Nabi. Telah diuraikan 
sebelumnya bahwa beliau akan turun dan shalat di belakang Al Mahdi 
sebagai penghormatan terhadap umat ini. Lalu beliau akan memegang 


. tampuk kepemimpinan umat Islam dan Al Mahdi menjadi pengikutnya 


dan akan membantunya membunuh Dajjal. 


“ Sebab Beliau Dinamakan Al Masih, Sifat-Sifatnya, 
Tempat Turunnya dan Waktu Turunnya 

Telah kami uraikan sebelumnya ketika membahas tentang Dajjal, 
bahwa sebab Nabi Isa dinamakan Al Masih adalah karena Nabi 
Zakariya && mengusapnya. 

Ada pula yang mengatakan bahwa sebabnya karena beliau 
mengusap tanah, yakni menjelajahinya. Ada pula yang mengatakan 
bahwa sebabnya karena beliau mengusap orang lumpuh sehingga orang 
tersebut sembuh. 


Ada pula yang mengatakan bahwa kata Al Masih diambil dari 
As-Samahah, dan ada pula yang berpendapat selain itu. Sungguh sangat 
jauh berbeda antara Al Masih kesesatan (Dajjal) dengan Al Masih 
petunjuk (Nabi Isa 352). 





267 HR. Al Bukhari (4/143), pembahasan: Para Nabi, bab: Turunnya Isa ibnu 
Maryam, Muslim no. 155 dalam, pembahasan: Iman, bab: Turunnya Isa ibnu 
Maryam Berhukum dengan SyariatNabi Muhammad &: Abu Daud no. 4324, 
pembahasan: Malapetaka, bab: Munculnya Dajjal, At-Tirmidzi no. 2234, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Turunnya Isa ibnu Maryam. 


259  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Penamaan ini disebutkan dalam Al @ur' anul Karim dan Sunnah 
Nabi $ . Di antaranya adalah firman Allah 3£, 


. kada 2 & Pad . 3 -— AG “ »-.9 
La Ol mi pa MO JE Teli AH II 
“Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: 
"Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam.” (Os. Al 
Maaidah (51:17) 
Firman Allah 3, 


ia RD £ 
2 4 0. 021641 3224 Ti 5 2... Pa ia Tian 
“ag Jo Mg Jatah (a23 Termal J3 
“ Padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah 
Allah Tuhanku dan Tuhanmu.” (Os. Al Maa 'idah (51:72) 
Firman Allah 3, | 


—, “26 331.“ -“ 3, ....£ 
Wa id 5 MI A25 AA Ol gm Team Las 
BA) 
“ Sesungguhnya Al Masih, “Isa putera Maryam itu, adalah utusan 
Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya 
kepada Maryam.” (Os. An-Nisaa' (4):171) 
— “Disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits An-Nawwas bin 
Sam'an s& bahwa Nabi & bersabda, “...Dalam kondisi demikian 


—yakni saat Dajjal sedang melakukan aksinya-, Allah mengutus Al Masih 
bin Maryam 8....”268 


Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya. 


268 Redaksi ini adalah bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
dalam shahih-nya no. 2937, pembahasan: Fitnahfitnah, bab: Dajjal dan Sifat- 
sifatnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 251 

















Adapun tentang sifat-sifatnya, Nabi #$ mengabarkan bahwa 
dia seorang laki-laki yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak 
pendek, berambut keriting dan berkulit merah (blonde (merah kekuning- 
kuningan|) dan berdada bidang. Orang yang paling mirip dengannya . 
adalah 'Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi 4.” 


Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda, 


IA It go. 200 oe 2 01 


£ Ts # 7 &- . oo. 
Bas) BB cd Vj — see RT 9 LA Ya 


Ie » Lab 3 


: oz78 - 4 - 0- Kapat ana IA PE NN SE MEP Spa Sat 
dual) os Kuya pan Cal ve $ ya Sd Cp de) wp 
Ban 


Kabah SIS AN Je PD ES ol Hei Op AA 
Ya Jadi ats MN ad La GP JA 


" (5 Saath NI u C3 : 3 JA read ya OT Iv 33 AYI 
NI ME INN CA Ta SN Sa 

LO ygakemali tele eka dya 

«Antara aku dan dia -yakni Isa &9- tidak ada Nabi. Dia akan 
turun (di akhir zaman). Bila kalian melihatnya, kenalilah dia!, yaitu 
seorang laki-laki yang berperawakan sedang, berkulit putih kemerah- 
merahan. Dia akan turun di antara dua kain yang dicelup warna kuning 


x 


v 


9 


ringan. Kepalanya seperti meneteskan air meskipun tidak basah. Dia 
akan memerangi manusia supaya mereka masuk Islam, menghancurkan 
salib, membunuh babi dan membebaskan jiayah. Pada masanya Allah 
akan menghancurkan semua agama selain Islam. Dia akan membunuh 
AI Masih Ad-Dajjal dan tinggal di bumi selama 40 tahun lalu wafat dan 


 dishalati oleh kaum muslimin.”?69 


Masih dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Nabi bersabda, 





269 Hadits shahih. HR. Abu Daud no. 4324, pembahasan: Malapetaka, bab: 
Munculnya Dajjal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu 
Khuzaimah dan dinilai shahih oleh keduanya. 


252 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


ini ore Aa 2, 8... - Ar - Pa 1 Tor 
—eg see eko gal Kania gag Ta 3 Sa Ud 
| EA aka in pa dalan: LIS 


“Pada malam ketika aku di-isra'kan .... Lalu aku bertemu Nabi 
Isa wa”. Beliau menyebutkan sifat-sifatnya dengan . bersabda, 
“Berperawakan sedang dan berkulit merah, seperti baru keluar dari 
kamar mandi. Dan aku juga melihat ...dst”?70 


Dari Jabir bin Abdullah ss bahwa Rasulullah &$ bersabda, 
1 Kb (ja Ae SA : 2G pu PP 


HD gram 09 ibn ah 


0. 3 - 


“aa 


— 


“Para Nabi diperlihatkan kepadaku.... Dan aku juga melihat Nabi 
Isa bin Maryam $&. Orang yang paling mirip dengannya adalah 
'Urwah bin Mas'ud ...dst” 71 


Dari Abdullah bin Abbas #&: Rasulullah 88 menceritakan 
tentang malam ketika beliau di-Isra'kan. Beliau bersabda, 


sena AB data PA Ya SI Je PMA eat al 


“Dan aku melihat Isa bin Maryam, seorang laki-laki yang 
berperawakan sedang, berkulit putih kemerah-merahan, berambut kejur 
...” Al Hadits272 


270 HR. Al Bukhari (4/124), pembahasan: Para Nabi, bab: Firman Allah “Sudah 
datangkah kepadarnu berita (tentang) hari pembalasan?” (Os. Al Ghaasyiyyah 
(881: 1), dan bab: “Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Guran” (@s. 
Maryam (19: 16): Muslim no. 168 dalam, pembahasan: Iman, bab: Isranya 
Nabi, Ahmad dalam Al Musnad (2/282), At-Tirmidzi no. 3829, pembahasan: 
Tafsir, bab: Surah Al Bagarah. | 

211 HR. Muslim no. 167 dalam, pembahasan: Iman, bab: Isranya Nabi : At-Tirmidzi 
no. 3651, pembahasan: Biografi, bab: Kemiripan Sebagian Nabi dengan 
Sebagian Lainnya. 

272 HR. Al Bukhari (4/77), pembahasan: Awal Penciptaan, bab: Tentang Malaikat, 
dan, pembahasan: Para Nabi, bab: firman Allah Ta'ala “Sudah datangkah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 253 


— Adapun tentang tempat dan waktu turunnya, beliau akan turun 
di menara putih sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua 
telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Waktu turunnya adalah 
saat fajar ketika kaum muslimin hendak menunaikan shalat Subuh dan 
imam mereka telah maju ke depan -yaitu laki-laki shalih yang menurut 
dugaan kuat adalah Al Mahdi- untuk mengimami mereka. Ketika dia 
mengetahui kedatangan Nabi Isa, dia mundur ke belakang dan meminta 
kepada Nabi Isa $8 agar maju menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak 
sehingga yang menjadi imam Al Mahdi. Nabi Isa shalat menjadi 
makmum, sebagai penghormatan terhadap umat ini. 


Dari An-Nawwas bin Sam'an & tentang hadits Dajjal yang 
panjang: Rasulullah # bersabda, 


Or 30. . Os 


Lupig WEI Ya ena Ny cela ati 3 UM bis dj 


Ka Dasa das Er Yes aa, Lt $ Isl wb £ Kata J3 Sg 


. 


AE SAN tg bi SI Ya 3 It 
SP 


“Dia akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus di 
antara dua kain yang dicelup dengan waras dan za'faran seraya 
meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. 
Bila dia menundukkan kepalanya maka akan meneteskan air, dan bila 
mengangkatnya maka akan jatuh dari kepalanya sesuatu seperti mutiara. 
Maka tidak satu pun orang kafir yang mencium bau nafasnya kecuali 
akan mati. Dan nafasnya akan berakhir sejauh matanya memandang...”. 
hadits ini redaksinya panjang.2'3 


Dari Aus bin Aus #5, dia berkata: Rasulullah $$ bersabda, 
kepadamu berita (tentang) hari pembalasan” (Os. Al Ghasyiyyah 1881: 1): Muslim 
no. 165 dalam, pembahasan: Iman, bab: Isranya Nabi . 


273 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
dan telah ditakhrij pada, hal. 89, 


254 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


o | o 4 
- 0, 8 9, Pa LT Sa Kes -9 0. 3 - o- 
Baba da Sea GEN Kis aj Oi et dya 
“Isa bin Maryam akan turun di menara putih di timur 
Damaskus.”214 


» Dari Jabir bin Abdullah # bahwa dia mendengar 
Rasulullah #$ bersabda, 


ana 3 .. 2028 j sa PN SEN 

OP Sl RPP TI Is OjUR AN ur Mb JGN 

Ie Pan SN Nu 8 PE Aha Tenan ana -. pen 

Isis “ag ASEAN ae pija A Cset Sjjh — JB — TAN 
LAN 


1. Oa Bi 23 Laba oa 3 - 4 8 7 1, Pa 
MEN yak Se KA NAS LI Jo IE 1bia 


Pd 


“3? Fa 
AYI OA 


“Akan ada segolongan orang dari umatku yang senantiasa 
berperang membela kebenaran sampai hari kiamat.” Sabda beliau lebih 
lanjut, “Lalu Isa bin Maryam akan turun dan pemimpin mereka akan 
berkata, “Kemarilah shalat mengimami kami” Nabi Isa menjawab, 
“Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian 
yang lain, sebagai penghormatan dari Allah terhadap umat ini.”275 


Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam An-Nihayah, “Pendapat 
paling terkenal tentang tempat turunnya adalah di menara putih timur di 
Damaskus. Aku juga telah membaca dalam sebagian kitab bahwa beliau 
akan turun di menara putih di sebelah timur masjid Damaskus. 
Kemungkinan pendapat inilah yang benar. Sedangkan riwayat yang 
menyebutkan bahwa beliau akan turun di menara putih timur di 
Damaskus adalah ungkapan yang salah karena periwayat memahaminya ' 
demikian. Karena di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan 


274 Hadits shahih. HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir. As-Suyuthi mencantumkan 
hadits ini dalam A/ Jami' Ash-Shaghir no. 8025 dan shahih-nya. Hadits ini juga 
dinilai shahih oleh syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Takhrij Fadha'il Asy- 
Syam, hal. 22, 23, 25 & 26. 

275 HR. Muslim no. 156 dalam, pembahasan: Iman, bab: Turunya Nabi Isa 
'Berhukum dengan SyariatNabi Muhammad &. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 255 





menara timur selain menara yang berada di sebelah timur masjid Jami' 
Damaskus. Inilah pendapat yang paling tepat, karena beliau akan turun 
saat shalat akan dilaksanakan ....”276 


Semua ini akan terjadi ketika umat Islam sedang dalam kondisi 
perang dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk memerangi Dajjal 
-semoga Allah mengutuknya-. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu 
Hurairah &s bahwa Nabi #$ bersabda: 


2g - » 0 
@Nali sd 5 PENA Dn Ja Oya & Lotus 


... Jo 


mali Pas ag 3 TAS 3, IS ne Uji Sae dj 
A3 pegas AA cg So LAN Sup 

...Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang, 
mereka meluruskan shaf untuk menunaikan shalat. Lalu turunlah Isa bin 
Maryam #8. Kemudian setelah itu dia akan menjadi pemimpin 
mereka.?77 Ketika musuh Allah (yakni Dajjal) melihat Nabi Isa wa, dia 
meleleh (lebur) seperti garam yang tenggelam dalam air. Seandainya 
Nabi Isa 88 membiarkannya, Dajjal akan terus meleleh sampai mati, 


tapi Allah membunuhnya melalui tangannya kemudian memperlihatkan 
darahnya yang melekat di tombaknya.”278 


216 An-Nihayah Fi AI Fitan Wa Al Malahim (1/192). " 

27) (Kemudian setelah itu dia akan menjadi pemimpin mereka). Yang dimaksud disini 
bukanlah imam dalam shalat. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan, “Lalu 
yang menjadi imam adalah salah seorang dari kalian”. Kata Ibnu Abi Dzi'b, 
“Tahukah kalian apa arti “Maka yang menjadi imam adalah salah seorang dari 
kalian” ?” Kataku, “Kabarkanlah kepadaku” Katanya, “Yaitu memimpin kalian 
dengan Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Nabi kalian $.” 

278 HR. Muslim no. 2897, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: 
Ditaklukannya Konstatinopel. 


256 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


" Lama Menetap Nabi Isa &a di Bumi dan Peristiwa- 
Peristiwa Yang Terjadi Pada Masanya 


Nabi kita Muhammad $& mengabarkan bahwa Nabi Isa #8 
akan menetap di bumi selama 40 tahun, lalu setelah itu beliau akan 
wafat dishalati kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits shahih dari Abu Hurairah # bahwa 
Rasulullah $& bersabda: “...Kemudian beliau akan menetap di bumi 
selama 40 tahun, lalu setelah itu wafat dan dishalati kaum muslimin.” 


Adapun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi 
Isa SA dan tugas-tugas yang dilakukannya adalah sebagai berikut: 


1. Membunuh Dajjal dan Menghancurkan Fitnahnya 


Telah kita ketahui dari keterangan sebelumnya bahwa Nabi Isa 
bin Maryam 4 akan turun ketika kaum muslimin sedang 
mempersiapkan diri untuk memerangi Dajjal. Saat itu shalat akan 
dilaksanakan dan beliau shalat di belakang seorang laki-laki shalih. 
Ketika Dajjal mengetahui turunnya Nabi Isa 8, dia lari lalu Nabi Isa 
mengejarnya sampai Baitul Magdis dan berhasil menemukannya dalam 
kondisi sedang mengepung beberapa orang Islam. Lalu Nabi Isa 
menyuruh mereka membukakan pintu dan mereka melakukannya. Di - 
belakang pintu tersebut ada Dajjal. Dia lari lalu Nabi Isa menyusulnya 
dan berhasil menemukannya di pintu Lud timur, kemudian beliau 
membunuhnya dan membunuh orang-orang Yahudi yang bersamanya. 


Disebutkan dalam hadits shahih dari Abu Umamah #, dia 
berkata: Rasulullah $ bersabda: 


Pe aa aa ea 
Ap FN SAN ii GS KO OS aan TA AI 


Pd “3 


GB fa BB as Aa oa sad Lil he 


— Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 257 


HAN ALE Lose J3 Sal Sis CI Kas CANON 
8 La bay ki WII Dak AA JA 3 mild LAI Yuan 
Pyar Ea na 3 A3 Sis San Ja aka 
Bp Us JO AN de ian oi) MA Si) eta 
y PA 233 & Git U S3 yg 4 Sa Ai Kira Can 3 Gan 
Ya ia CE BA) SY) Bae Y CAS CAS 

AB IG ena Vin Ala AI A2 G 1JG NI SS 


«Ketika imam mereka telah maju untuk mengimami mereka 
shalat Subuh, Nabi Isa bin Maryam turun untuk shalat Subuh. Maka 
imam tersebut mundur ke belakang agar Nabi Isa maju (menjadi imam), 
lalu Nabi Isa meletakkan tangannya di antara kedua bahu imam tersebut 
seraya berkata kepadanya, “Majulah dan shalatlah ! karena gamat 
dikumandangkan agar engkau menjadi imam”, lalu beliau shalat menjadi 
makmum. Setelah beliau pergi,?”9 beliau berkata, “Bukakanlah pintu!” 
Maka mereka membukakan pintu dan ternyata di belakang pintu 
tersebut ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang semuanya 
menyandang pedang terhunus dan memakai jubah hijau. Ketika Dajjal 
melihat Nabi Isa &&, dia meleleh (melebur) seperti meleburnya garam 
dalam air lalu melarikan diri. Maka Nabi Isa && berkata, “Kamu akan 
terkena sabetan pedangku dan kamu tidak bisa mendahuluiku”. 
Kemudian beliau menemukannya di pintu Lud timur?80 Jalu 


279 (Setelah beliau pergi): maksudnya adalah pergi ke Baitul Magdis, karena beliau 
turun di Damaskus sementara Dajjal saat itu sedang mengepung beberapa orang 
Islam di Baitul Magdis. Hal ini diperkuat dengan hadits-hadits lainnya yang akan 
disebutkan selanjutnya. 

280 (Pintu Lud timur): Lud adalah salah satu kawasan terkenal di Palestina. Jaraknya 
dengan Ramalah satu farsakh ke arah utara. 


258 —— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





membunuhnya, kemudian Allah mengalahkan bangsa Yahudi, hingga 
tidak ada satu pun makhluk Allah yang dijadikan tempat berlindung 
orang Yahudi kecuali ia akan dapat berbicara, baik batu, pohon, dinding 
maupun binatang melata. Kecuali pohon Fargad, karena ia merupakan 
pohon mereka sehingga tidak berbicara. (makhluk-makhluk tersebut 
akan berbicara), “Wahai hamba Allah, wahai orang Islam, inilah orang 
Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia!.”?81 | 


Dari Abu Hurairah # bahwa Rasulullah $$ bersabda, 


04 £ 0 


SV en 51 ai Bagan dal Did B Lao 


Ie 2 0. 3 9 


meal Sati Lu A PAS BE Beni ap Ui Sae dj 
223 H3 sha 3 bgt SAINS AA ga 
BA 

“...Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang 

dan meluruskan shaf saat shalat hendak dilaksanakan, turunlah Isa bin 
Maryam s8. Ketika musuh Allah (Dajjal) melihatnya, dia meleleh 
seperti meleburnya garam dalam air. Seandainya Nabi Isa 
membiarkannya Dajjal pasti akan binasa. Tapi Allah membunuhnya 


melalui tangannya lalu memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal 
yang melekat di tombaknya.”?82 


281 Hadits shahih. HR. Ibnu Majah no. 4128, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 
Dajjal dan Munculnya Isa bin Maryam, Al Hakim dalam A/ Mustadrak (4/436 & 
437), dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan versi ini”, dan Adz-Dzahabi sepakat 
dengannya. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu Khurgimah dan Adh-Dhiya'. 
Ini merupakan hadits panjang yang membahas tentang seluruh sifat Dajjal, waktu 
keluarnya, tempat keluarnya dan pembunuhan terhadapnya yang dilakukan Nabi 
Isa AS. 

282 HR. Muslim no. 2897, pembahasan: Fitnah dan Tanda  Kiyamat, bab: 
Ditaklukannya Konstatinopel, Munculnya Dajjal,dan Turunya Nabi Isa. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 259 


Jadi yang pertama kali dilakukan Nabi Isa bin Maryam $& 
setelah turun dari langit adalah menghadapi Dajjal dan membunuhnya 
dan membunuh orang-orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. 


2. Hancurnya Ya'juj & Ma'juj Berkat Doa Nabi Isa &8 dan 
Para Pengikutnya 


— Munculnya Ya'juj & Ma'juj merupakan salah satu tanda kiamat 
besar. Insya Allah kami akan membahasnya secara detail pada 
pembahasannya nanti. Kaitan dua bangsa ini dengan pembahasan 
tentang Nabi Isa ini adalah bahwa mereka keluar pada masa Nabi 
Isa #9 setelah beliau membunuh Dajjal dan menghancurkan fitnahnya. 
Dua bangsa ini membuat kerusakan besar di muka bumi, lalu Nabi 
Isa #4 dan para pengikutnya berdoa kepada Allah sehingga mereka 
dihancurkan sampai binasa, sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih 
Muslim dari An-Nawwas bin Sam'an & dalam haditsnya yang 
panjang tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa #8 yang akan 
disebutkan nanti, insya Allah. 


3. Menghancurkan Semua Syariat dan Hukum Dengan 
(Menerapkan Syariat) Islam 


Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Isa & setelah turun dari 
langit akan mengikuti syariat Islam. Beliau akan menerapkan hukum ' 
dengan Kitab Allah 3 dan Sunnah Nabi kita Muhammad & 
Karena itulah beliau akan menghancurkan seluruh syariat yang menjadi 
landasan hukum bagi manusia selain Islam. Hal ini telah diketahui secara 
pasti dalam agama, karena syariat Islam merupakan syariat yang 
menghapus syariat-syariat sebelumnya. Allah 38 telah mengambil janji 
dan kesepakatan dari seluruh Nabi agar mereka beriman dengan risalah 
yang dibawa Nabi Muhammad # dan mengikutinya bila beliau telah 
diutus sementara mereka dalam keadaan hidup. 


260  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Firman Allah 38, 


23 - Pi A, »” — Pt 2 AG 2 ae Bp 

Pa 2 AA SI 
Ju ig 39... F3 23 .. Nan ng 23 A- Pai 
Tatar Aa maen Aa 


42. £ 2 2£ 


Ae ae LE aa aa Ea 
uh Pa AA G JG 5) Ju Se! Na aan 
- 2. Lao 


“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para 
nabi: 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan 
hikmah Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan 
apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman 
kepadanya dan menolongnya! Allah berfirman: 'Apakah kamu 
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' 
mereka menjawab: 'Kami mengakui' Allah berfirman: 'Kalau begitu 
saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama 
kamu'” (Os. Aali 'Imraan (31:81) 


Oleh karena itulah beliau akan menghancurkan salib yang 
merupakan simbol agama Nashrani, membunuh babi yang diharamkan 
“dalam Kitab Allah, dan membebaskan (menggugurkan) Jizyah sehingga 
tidak menerima dari seorang pun baik Yahudi atau Nashrani atau selain 
mereka kecuali Islam atau (kalau tidak mau masuk Islam) dia akan 
dibunuh. 


Dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda: 
PO apa X. 30 3 Td - 23 3 
anak Va na o Ji of Ke Oa at SI 9 
ad Spa Yan AD 3 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, telah dekat 
masanya Ibnu Maryam akan turun ke tengah-tengah kalian untuk 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 261 





menjadi hakim (penguasa) yang adil. Dia akan menghancurkan salib, 
membunuh babi dan membebaskan jizyah.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


adu Lai Ker aa K3 NEA Yi Ss 


- 


SA L Sy 133 e “ Oa S3 3 , AI 
Pang JA age: S9 PL eri Je ang ab 3 


“Bagaimana dengan kalian bila Ibnu Maryam telah turun ke 
tengah-tengah kalian lalu menjadi pemimpin bagi kalian ?'. Kata Ibnu 
Abi Dzi'b kepada Al Walid bin Muslim, periwayat hadits dari Abu Dzi'b, 
“Tahukah kamu apa arti “Menjadi pemimpin bagi kalian ?” Jawabku, 
“Kabarkanlah kepadaku” Katanya, “Beliau akan memimpin kalian 
dengan Kitab Allah 3 dan Sunnah Nabi kalian Muhammad #& .”288 


Masih dari Abu Hurairah ss bahwa 
Rasulullah # bersabda: 


2 Oer Os. or 


un naa 2 aa B5 dye “1 ea as ORI sa ud 


Ig Te san sa pi 2 Akar 
Bar 


ta Cal J9 AA Sah (ay S3 JAR Ii 


0x Ane LX 1 

mma Org NY y ws (Il SL SM lg All 
. Naa "AN AN”: Pap 

ale Is SPB ab at AN 3 KG JII 

3 1. 1 3 TI 

“Antara aku dengan Isa && tidak ada Nabi. Sungguh dia akan 


turun (dari langit). Bila kalian melihatnya, kenalilah dia!, yaitu seorang 


283 HR. Al Bukhari: Muslim dil. Hadits ini telah ditakhrij pada, hal. 96. 


262 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


laki-laki yang berperawakan sedang, berkulit putih kemerah-merahan. 
Dia akan turun di antara dua kain yang dicelup warna kuning ringan. 
Kepalanya seperti meneteskan air meskipun tidak basah. Dia akan 
memerangi manusia supaya mereka masuk Islam, menghancurkan salib, 
membunuh babi dan membebaskan jizyah. Pada masanya Allah akan 
menghancurkan semua agama selain Islam. Dia akan membunuh Al 
Masih Ad-Dajjal dan tinggal di bumi selama 40 tahun lalu wafat dan 
dishalati oleh kaum muslimin.”?84 


4. Hilangnya Dendam dan Kebencian Di Antara Sesama 
Manusia, dan Manusia Akan Hidup Aman Tentram dan 
Sejahtera 


Di antara yang dikabarkan Nabi kita Muhammad $$ adalah 
bahwa pada masa Nabi Isa #4 dendam dan kebencian serta 
kedengkian akan dihilangkan dari sesama manusia sehingga seluruh 
manusia akan bersatu di atas agama Islam. Manusia akan hidup dengan 
penuh keberkahan dan banyak memperoleh kebaikan karena bumi akan 
menumbuhkan tanaman-tanamannya seperti pada masa Nabi 
Adam 8. Tidak ada yang mengejar harta benda karena pada saat itu 
harta sudah melimpah ruah. Allah akan menghilangkan racun dari 
semua binatang beracun hingga anak-anak dapat bermain dengan ular 
dan kalajengking tanpa membahayakan mereka. Kambing akan 
digembalakan dengan serigala tanpa membahayakannya. Kehidupan di 
bumi akan aman dan tentram. Tidak ada peperangan di antara sesama 
manusia sehingga harga kuda 'murah karena tidak ada peperangan, 
sementara harga sapi tinggi karena seluruh bumi dijadikan sawah 
ladang. 


Disebutkan dalam hadits shahih dari An-Nawwas bin 
Sam'an ss bahwa Rasulullah & bersabda: 


284 Hadits ini shahih dan telah ditakhrij pada, hal. 97. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 263 


PN JAS 5G AA an KN Un jani 
KT 3 AA JB PS 3S 
JAN 3 BE) GR OIEE) BU) Gp Uash YUI 
AN Ag CAS Ga RE KI IN Se Kah ol & 
ny on Ia SI SN 3 SAN CAS Ga ka A3 


“...Kemudian Allah akan menurunkan hujan hingga tidak satu 
pun rumah di desa maupun di kota kecuali akan terkena hujan tersebut. 
Bumi akan disiram lalu dibiarkan seperti kolam yang penuh dengan air. 
Kemudian dikatakan kepada bumi “Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan 
kembalikan berkahmu”. pada masa itu sekelompok orang bisa 
memakan satu buah delima dan bernaung dengan kulit luarnya. Air susu 
onta betina diberkahi hingga seekor onta betina yang memiliki banyak 
susu dapat mencukupi satu kabilah manusia, air susu sapi betina dapat 
mencukupi satu kabilah manusia, dan air susu kambing betina dapat 
mencukupi satu kelompok keluarga besar ....” Al Hadits285 


. Disebutkan dalam hadits panjang riwayat Abu Umamah bahwa 
Rasulullah #& bersabda: 


Wenaka LL, VE US Pen P3 ay aa ee 23 
0 Ta ag Loe Da 00 Tan . Eg Ba. 
ama PAW agrg Ti ag APA an) temalal GL 


38 2 03c - o- 


HN hana Saba BEA AA, oa Je 3 case 
BP A9 GAS AN GI MP jau Lah 


285 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang tentang Dajjal dan turunnya 
Nabi Isa AS. HR. Muslim no. 2937, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, 
bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya. 


264 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


ba SAN SA ai SS LAIN OK dai WI 
IN AG SE RA II 03 tel Gp sy SA US aa 
aus PN os, tan 53 Le DA 3 
peer aed Sa 

LSN | PA SE tea MN Se YEN Aang St 


“Isa bin Maryam 19 aa menjadi hakim dan pemimpin 

yang adil bagi umatku. Dia akan menghancurkan salib, menyembelih 
. babi, membebaskan jizyah, dan membiarkan sedekah karena tidak ada 
kambing dan onta yang digembalakan (karena manusia sudah kaya- 
kaya). Dendam dan kebencian akan dihilangkan (dari sesama manusia), 
racun akan dihilangkan dari semua binatang beracun?86 hingga seorang 
bocah laki-laki memasukkan tangannya ke dalam (mulut) ular tapi tidak 
membahayakannya dan seorang bocah perempuan menakut-nakuti 
singa tapi singa tersebut tidak mengganggunya. Serigala bagi kambing 

— seperti anjingnya (karena jinak). Bumi akan dipenuhi kedamaian seperti 
bejana yang penuh dengan air. Kalimat menjadi satu (manusia bersatu) 
hingga tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada peperangan 
dan kekuasaan akan dicabut dari @uraisy. Bumi akan menjadi seperti 
meja makan tempat menyimpan perak, tanaman akan tumbuh seperti 
pada masa Nabi Adam $& hingga sekelompok orang berkumpul 
untuk memakan satu tandan anggur dan dapat mengenyangkan mereka, 
dan sekelompok orang berkumpul untuk memakan satu buah delima 
dan dapat mengenyangkan mereka. Flarga sapi senilai sejumlah harta 


(yakni mahal) sementara kuda hanya seharga beberapa keeping dirham 
”287 


286 (Racun akan dihilangkan dari semua binatang beracun): maksudnya racun akan 
dihilangkan dari semua binatang beracun seperti ular, kalajengking dll. 
287 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits shahih yang telah ditakhrij pada, hal. 
| 80. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 265 


Dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda: 


0g am AN AI Job kam AA pb 
JUL OKI SL gpp Id ga 
Ia EN AI PPA Yg Kla V3 AI Yy Gia 


ada. 


Aebaf Mad Ja 53 Sai 3 AYI 


“Alangkah beruntungnya kehidupan setelah Al Masih,788 


“Alangkah beruntungnya kehidupan setelah Al Masih. Langit akan 
diizinkan untuk menurunkan hujan dan bumi diizinkan menumbuhkan 
tanaman. Seandainya engkau menanam biji-bijian di atas bukit Shafa 
maka akan tumbuh. Tidak ada kedengkian dan dendam, sampai 
seorang laki-laki melewati singa dan singa tersebut tidak 
membahayakannya, dan melewati ular tapi ular tersebut tidak 
mengganggunya.”289 


Komentar Terakhir Seputar Nabi Isa 38 


Tidak diragukan lagi bahwa setelah membaca kajian tentang 
Nabi Isa #& yang diuraikan di atas, pembaca yang budiman akan 
mendapat informasi jelas bahwa dalil-dalil dari Al @ur'an dan hadits- 
hadits Nabi tentang turunnya Nabi &. bersifat Mutawatir. Inilah yang 


288 (Alangkah beruntungnya kehidupan setelah Al Masih): yakni setelah turunnya Al 
Masih. Yang dimaksud bukan setelah kematiannya. Inilah yang sesuai dengan 
hadits-hadits shahih yang lain, karena pada masa beliau kehidupan akan aman 
tentram dan sejahtera. 

289 Jih. As-Silsilah Ash-shahihah, karya syaikh kami Al Albani Hafizhahullah no. 

.. 1926, yang dinisbatkan kepada Al Anbari. Jalur ini juga diriwayatkan oleh Ad- 
Dailami, sementara Adh-Dhiya' dalam A/ Muntaga meriwayatkannya dari jalur 
lain. Hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari. As-Suyuthi mencantumkannya 
dalam Al Jami' Ash-Shaghir no. 3814 dan dinyatakan shahih olehnya. Albani 
juga sepakat dengannya karena menyebutkan hadits ini dalam shahih Al Jami" 


266 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Memeaematara— 


disepakati umat Islam sejak masa Nabi #8 sampai sekarang. Dan 
tidak mengherankan tentang hadits-hadits dan Ijma' yang bersifat 
Mutawatir ini, karena keduanya berlandaskan pada tafsir ayat 


4 


do 
# 22 Ed # ran TG” Dn 3 # 2.0 SE» - 
Kang 2939 Aga JB 43 Uu VIII Jala f3 


z3 - KP | 4 - 
La | n 2 . 
, i SY | agan aa og 
“ .. 


“Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman 
kepadanya ('Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu 
akan menjadi saksi terhadap mereka.” (@s. An-Nisaa” (4):159) 


Ayat inilah yang ditafsirkan oleh para ahli Tafsir berdasarkan 
hadits-hadits Mutawatir yang menjelaskan tentang tafsir ayat ini, 
terutama hadits riwayat Abu Hurairah baik yang Marfu' maupun 
Mauguf. Dia berkata setelah menceritakan tentang turunnya Nabi 
Isa #4 dengan kata-kata yang bersifat sumpah, “Bacalah kalau kalian 
mau: “Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman 
kepadanya (Isa) sebelum kematiannya.” 


Mungkin pembaca yang budiman akan betanya-tanya tentang 
hikmah turunnya Nabi Isa $& pada waktu tersebut dan tentang sebab 
munculnya hadits-hadits Nabi dengan redaksi yang berbeda-beda, 
terkadang disebutkan dengan jelas dengan kata “Turun” seperti sabda 
Nabi &, “Sungguh telah dekat masanya Ibnu Maryam akan turun ke 
tengah-tengah kalian ...” dan “Bagaimana dengan kalian bila Ibnu 
Maryam turun ke tengah-tengah kalian ...”, dan terkadang disebutkan 
dengan kata “Dibangkitkan” seperti sabda Nabi #8, “Bila Allah telah 
membangkitkan Al Masih Ibnu Maryam ...” dan “...Dan Allah akan 
membangkitkan Isa bin Maryam ....” 


Terkadang juga disebutkan dengan kata “Kembali” seperti sabda 
Nabi &, “Sesungguhnya Al Masih Ibnu Maryam akan keluar sebelum 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 267 


hari kiamat ...”. Dan terkadang pula disebutkan dengan kata “Kematian 
Al Masih” dan kabar gembira bagi orang-orang yang hidup sesudahnya, 
seperti sabda Nabi #8, “Sungguh beruntung bagi kehidupan setelah Al 
Masih ....” | 


Untuk menjawab hal ini kami katakan: 


Sesungguhnya yang menyebabkan disebutkannya hadits-hadits 
tentang turunnya Nabi Isa #8 dengan redaksi yang bermacam-macam 
'—-Wallahu A'lam- adalah karena sabda Nabi tersebut dalam kaitan ini 
ditujukan kepada tiga golongan manusia, yaitu bangsa Yahudi, kaum 
Nashrani dan kaum muslimin. 


Ketika sabda beliau ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang 
mengklaim bahwa mereka telah menyalib Al Masih dan mengklaim 
bahwa beliau telah wafat, maka Nabi #8 menggunakan kata-kata 
yang menunjukkan makna “Hidup” dan menafikan kematian dari Nabi 
Isa 8. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Yahudi berencana 
membunuh Al Masih Isa bin Maryam #& lalu menyalibnya, tapi kasus 
yang terjadi adalah sebagaimana yang dijelaskan Allah 38 dalam Kitab- 
Nya (bahwa Nabi Isa tidak dibunuh tapi diangkat ke langit oleh Allah). 


Mereka tetap mengklaim telah membunuh Nabi Isa wa dan 
menyatakan bahwa mukjizat-mukjizatnya merupakan sihir. Oleh karena 
itulah Nabi Isa $& akan turun pada waktu orang-orang Yahudi 
menjadi pasukan Dajjal yang terkutuk, kemudian beliau akan membunuh 
pemimpin mereka yaitu Dajjal yang mengaku sebagai tuhan, lalu orang- 
orang Yahudi akan bersembunyi di belakang batu dan pohon, tapi batu- 
batu dan pohon-pohon tersebut akan berbicara dan mengabarkan 
kepada kaum muslimin bahwa yang di belakangnya adalah orang 
Yahudi. Ini merupakan bukti jelas bagi mereka dan selain mereka yang 
telah berdusta, bahwa Nabi Isa #& bebas dari semua tuduhan dan | 
klaim mereka. 


Ketika sabda Nabi &$ ditujukan bagi orang-orang Nashrani 
yang meyakini bahwa Nabi Isa akan hidup selamanya karena mereka 


268 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











meyakini bahwa beliau tuhan, beliau menyebutkan kata-kata yang 
menunjukkan kematian Al Masih dan kabar gembira bagi orang-orang 
yang hidup setelahnya. 


Jadi, ini merupakan bantahan telak bagi orang-orang Nashrani 
dan bukti bagi mereka agar mereka mengimani bahwa Nabi Isa 
seorang hamba Allah dan Rasul-Nya, dan bahwasanya dia akan 
mengalami seperti yang dialami manusia pada umumnya, yaitu mati bila 
telah dekat ajalnya, karena tidak layak makhluk yang diciptakan dari 
tanah mati di langit, melainkan harus mati dibumi, sebagaimana firman 
“Allah #, 

—a ta 2 hg P , La 3 IL 2. 5 
SPL AA Ka (3 Ana 33 EA Ga 8 

“Dari bumi (tanah) Itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya 
kami akan mengembalikan kamu. dan daripadanya kami akan 
mengeluarkan kamu pada kali yang lain” (@s.Thaahaa (201:55) 


Ketika sabda Nabi $$ ditujukan untuk kaum muslimin yang 
meyakini bahwa Nabi Isa #& masih hidup dan tidak disalib serta tidak 
dibunuh, melainkan diangkat ke langit oleh Allah, maka kata-kata yang 
digunakan adalah “Turun” dan kata-kata lainnya yang semakna. Karena 
Nabi Isa akan turun untuk menjalani sisa-sisa hidupnya di bumi. Beliau 
akan memperbarui agama Islam dan menerapkan hukum Islam, 
menerapkan keadilan, membunuh babi dan menghancurkan salib, lalu 
akan mati seperti manusia lainnya baik itu para Nabi atau para Rasul 
atau selain mereka. Wabillahit Taufig. 


4. Keluarnya Ya'juj & Ma'juj 
Tanda kiamat besar keempat adalah keluarnya Ya'juj & Ma'juj. 


Eksistensi Ya'juj dan Ma'juj serta keluarnya mereka (di akhir zaman) 
telah ditetapkan dalam Al @ur'an dan Sunnah serta Ijma' umat. 


Adapun dalil dari Al @ur'an adalah firman Allah #£, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 269 


- 4 £ 


$ sebe YIS 
1 ST 


“Hingga apabila dibukakan (tembok) Yajuj dan Majuj, dan 
mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang Tinggi." (Os. Al 
Anbiyaa' (21: 96) 


Adapun dalil dari Sunnah Nabi adalah hadits yang terdapat 
dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya yang diriwayatkan dari An- 
Nawwas bin Sam'an &s, dari Nabi $$ bahwa beliau bersabda: 


ny 


3 $$. 


-.. "4 "3 NN 
an au, 


83 ol 0.” 6 ore -.. e - 9 AN Ol 
02. 


Hera ig AN Kakkbawak Ka 


Plant Alah $& akan mewahyukan Tana Isa bin 
Maryam wa setelah beliau membunuh Dajjal “Aku telah 
mengeluarkan hamba-hambaKu yang tidak ada seorang pun yang 
sanggup memerangi mereka. Maka bawalah hamba-hambaKu ke bukit 
Thursina untuk berlindung di sana”. Lalu Allah mengeluarkan Ya'juj dan 
Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi 
...dst.”290 


Nabi #8 bersabda tentang hari kiamat, 
OEM SI oi 3 BG La Gi 
Kap d ot dapa Ulgayaa ya uas ji, AAN cell 


2 0. . art 


Ha 4 SA as HA gama tap wat Pu 


290 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh An- 
Nawwas bin Sam'an tentang kisah Dajjal. HR. Muslim no. 2937, pembahasan: 
Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya. 


270 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


AB Gp SAT UB SAT Taja Ui sn jalh 
BA IA Si 

“Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian 
melihat 10 tanda, yaitu: asap (kabut), Dajjal, (keluarnya) binatang melata, 
matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, (keluarnya) Ya'juj 
dan Ma juj, (terjadinya) 3 gerhana, satu gerhana di timur, satu gerhana di 


barat dan satu gerhana di jazirah Arab, dan yang terakhir munculnya api 
Yang menggiring manusia menuju Mahsyar.” | 


Dalam riwayat lain Rasulullah & bersabda, 


Pa Pa ena aa ai Le Sea a TN 
AT FA IS OK LEE oU 
Log ahh 3g. Ga 320 2 0. 9 Aa Rt 
HP PN GP BI GA LA 03 mal | Jb 
“Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi 10 tanda: 
matahari terbit dari barat, keluarnya binatang melata, keluarnya Ya'juj 
dan Ma juj ...dst.”221 


Adapun - dalil — dari  Ijma' adalah bahwa umat 
Muhammad & telah sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di 
akhir zaman dan masalah keluarnya mereka benar adanya. Ijma' ini 
telah diriwayatkan oleh jumhur ulama. 


Imam Ibnu 'Abdil Barr berkata setelah mengutip Ijma' dalam 
masalah ini, “Masalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari belakang tembok 
di belakang mereka adalah benar, karena hal ini telah disebutkan dalam 
Al Gur'an dan ditetapkan oleh Nabi #$ dalam haditsnya, dan akal 
tidak mengingkari adanya hal ini sehingga wajib diyakini kebenarannya.” 


291 HR. Muslim no. 2901, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Penaklukan Umat Islam 
sebelum Ad-Dajjal, Abu Daud no. 4311, pembahasan: Malapetaka, bab: Tanda- 
tanda Kiyamat, At-Tirmidzi no. 2184, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang 
Asap. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 271 


Aa aa aa SE Se Sea Sean 


s Tentang Nama Mereka, Nasab dan Sifat-Sifat Mereka 






'Ajamah. Ada pula yang mengatakan bahwa keduanya merupakan 
nama Arab. Para ulama berselisih pendapat tentang akar kata ini. 


Ada yang mengatakan bahwa kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari 
kata Ajij An-Nar yaitu nyala api. 


Ada pula yang mengatakan bahwa keduanya berasal dari kata A/ 
Ajjah yaitu percampuran. 


Ada pula yang mengatakan berasal dari A/ Aaj yaitu kecepatan 
musuh. : 


Ada pula yang mengatakan berasal dari A/ Ajaj yaitu air yang 
sangat asin. Semua pendapat yang kami sebutkan ini sesuai dengan 
kondisi mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Hafizh Ibnu 
Hajar dalam A/ Fath.292 


Para ulama juga berselisih pendapat tentang nasab mereka. 
Yang benar adalah bahwa mereka termasuk keturunan Adam dan 
Hawa' #8. Imam Ibnu 'Abdil Barr menyebutkan Ijma' bahwa mereka 
merupakan keturunan Yafits bin Nuh &. Hal ini diperkuat dengan 
hadits yang terdapat dalam Ash-Shahihain dan lain-lainnya yang 
diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri #&, dia berkata: 
Rasulullah &$ bersabda: 


s sa 9. 0 .. . Sian 0 ee “as A 2 9 

LX CR 3 ai UR G3 JI Alan AI JR 

ta Or 0 8. PN JET U Land . doc ne 2 1000 0G 2 “£ 5. 1 3 
Lg 09 3 LI BSI Ledany Ob Ips 1JB OLI 
292 Fath Al Bari Syarh shahih Al Bukhari (13/106). 


272 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


- # - og 8 3 5 4 Iisa and a 
Maba KEP King) Ra) Ben AN JS oa 1S 1JE MI 
e 4 2. P3, - ag 210 . o- Z 8 5 Be 3 TA 
Bg SU S3 clglaos Ujao sal JS ai) Od 

Pa . : P-- hg Peta sa asa - y - 3 8 Ta PAS 
9 III 03 Cg s04AS 1JE Hah DI SS SI) 1 Ka 
0 3 20 3 ac aa 40 aan or. 4 ap 2 2 3. . -: 
Pa pl O gran 9 Anand 9 A5 Lamui bang “de PN) ce sad Jaw) Ju 


2? . 
a at. 4 
9 


22 ai 3 PA “ . PN NP - 
tan 2uatll Ja :JB Ig Ka) apr CP 


- 


F eriad 








| 
| 





Dalam suatu riwayat disebutkan: Abu Sa'id berkata, 
MN Ba en Nana Pa, aa 0 Ore na Ba, 
SIB KIE US ETAN I) UNJ cela UI LEG 


3 £.. 


anda Sh BI al al La op aga 


“Rupanya hal tersebut membuat mereka takut, lalu mereka 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita termasuk dari satu orang 


298 (Orang-orang yang dikirim ke Neraka futusan Neraka): Maksudnya adalah 
“Bedakan penduduk Neraka dari selain mereka.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 273 


tersebut ?” Jawab Nabi &, “Bergembiralah kalian ! karena dari 
golongan Ya juj dan Ma juj ada 1000 orang sementara dari kalian hanya 
satu orang” 


Adapun tentang sifat-sifat mereka, mereka bermuka lebar, 
bermata sipit, berambut blonde, wajah mereka seperti perisai tebal 
karena bulat dan banyak dagingnya. Ciri-ciri mereka yang lain adalah 
berjumlah sangat besar. : 


Dari Khalid bin Abdullah bin Harmalah dari bibinya, dia berkata: 
Rasulullah # berpidato dengan jari diperban karena habis terkena 
sengatan kalajengking. Beliau bersabda, 


YAI BASRI SG SEN TAN: 


ua3 CS £ 2 S3 Lup SA Ps PAT ana 


Hah GEN Aa 06 oa can YS 


“Kalian mengatakan tidak memiliki musuh, padahal kalian akan 
terus berperang dengan musuh sampai Ya'juj dan Ma 'juj keluar. Mereka 
adalah bangsa yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut blonde. 
Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi dan wajah mereka seperti 
perisai tebal.”?95 


Dari 'Imran bin Hushain & bahwa Nabi & bersabda, 
LAU CA ega SUSU sa 


29 HR. Al Bukhari (7/196), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Firman Allah, 
ISesungguhnya keguncangan hari Kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar 
(dahsyat)? (Os. Al Hajj (22): 1): Muslim no. 222 dalam, pembahasan: Iman, bab: 
“Allah berfirman kepada Adam: keluarkan 999 dari 1000 orang dari api neraka.” 

295 Sanadnya shahih. HR. Ahmad dalam A/ Musnad (5/271), dan Ath-Thabarani, 
sebagaimana disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa 'id (8/9). Dia 
berkata, “HR. Ahmad, Ath-Thabarani dan para periwayat keduanya merupakan 
periwayat-periwayat yang shahih.” 


274 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada dua bangsa yang 
setiap kali ada di suatu tempat pasti keduanya akan selalu menang 


dalam jumlah, yaitu Ya juj dan Ma 'juj.”96 


Di antara yang menunjukkan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj 
adalah bahwa kaum muslimin akan menyalakan alat-alat perang mereka 
selama 7 tahun. 


Disebutkan dalam hadits panjang riwayat An-Nawwas bin 
Sam'an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda: | 

Bie elang AAA) Ah La Doa Eyang 


.. 


“ 
.. 
—— sEmuui 


Sedangkan dalam. riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan 
redaksi, 


32 0 -.. . - ... £ ag 5 
H3 HA 2 Ca ea Cg Oyalena! Iyan 
Ma juj, anak panah dan baju besi mereka selama 7 tahun.”291 | 


Barangsiapa mengklaim bahwa di antara mereka ada yang 
berpostur tinggi seperti pohon korma atau lebih tinggi dari itu, dan ada 


296 Redaksi ini adalah bagian dari hadits panjang tentang orang-orang yang dikirim 

ke Neraka. HR. At-Tirmidzi no. 3168, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Hajj. 

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih”, dan memang seperti yang 
dikatakannya. 

297 HR. At-Tirmidzi no. 2240, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang FiDajjal, 
Ibnu Majah no. 4127, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal , munculnya Isa, 
dan Ya'juj dan Ma'juj. Sanad hadits ini shahih. Sanad-nya At-Tirmidzi adalah 
sanadnya Muslim, tapi dia tidak menyebutkan dengan redaksinya. Silahkan baca 
komentar syaikh Albani dalam As-Siksilah Ash-shahihah no. 1940. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 275 





yang pendek seperti sesuatu yang hina yang tingginya satu jengkal, dan 
ada yang memiliki dua telinga yang salah satunya untuk menutupi dan 
yang satunya lagi untuk menerkam, maka dia telah berpendapat 
berlebihan tanpa dasar ilmu dan mengatakan sesuatu yang tidak ada 
dalilnya. Padahal cukup bagi kita mengambil hadits-hadits shahih yang 
menjelaskan sifat-sifat mereka dan tidak perlu mengambil hadits-hadits 
Dha'if dan Maudhu'. 


" Mereka Menggali Dinding dan Nabi #& Mengabarkan 
Bahwa Bangsa Arab Telah Dekat Dengan Keburukan : 
Disebabkan Keluarnya Mereka 


Allah 3 mehigabarkari kepada kita bahwa ketika Dzul @arnain 
berkeliling dunia, dia sampai di antara dua gunung dan mendapati di 
hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti 
pembicaraan. Mereka mengadu kepada Dzul @arnain tentang teror dan 
ancaman yang sering mereka hadapi dari Ya'juj dan Ma'juj lalu mereka 
minta kepadanya agar mendirikan dinding yang dapat menghalangi 
Ya'juj dan Ma'juj masuk menemui mereka. Permintaan mereka dipenuhi 
oleh Dzul @arnain. Dia membangun dinding sebagaimana yang 
dijelaskan dalam surah Al Kahfi dari ayat 93 sampai ayat 99. 


Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa dinding tersebut 
dapat menghalangi Ya'juj dan Ma'juj keluar sampai: waktu yang 
ditentukan-Nya. Bila mereka telah keluar maka hal tersebut merupakan 
salah satu tanda kiamat besar. 


Firman Allah #£, 


2. 


1S 


- Td 


5 Was ad Iganlatal Sao aa 2 K3 
ke 
#2. 


LL, bg Maa 
259 255 AS 9 1S Ae 153 St 


E 
E 


(e& 


se 


276 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





pa Gi ya Jas Ai Hak EH 


| “Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa 

(pula) melobanginya. Dzulkarnain berkata: “Ini (dinding) adalah rahmat 
dari Tuhanku, Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan 
menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar" Kami 
biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, 
Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu 
semuanya.” (Os. Al Kahfi (181:97-99) 


“Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari hadits Zainab binti 
Jahsy #&s bahwa Rasulullah $$ masuk menemuinya pada suatu 
hari dalam keadaan takut seraya bersabda: 


Sp BB CA Be AI AAN 

IE GG AYI etek BE aa Ya pat al 

Oa la ai Io Ian: Lia MAS 
ey AR 1JB TO ICA 33 


ba an Ga an Ya 





telunjuk)”. Zainab binti Jahsy berkata: Maka aku bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah kita akan binasa sedang di tengah-tengah kita masih 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 277 


ada orang-orang shalih ?” Jawab Nabi 88 ,' “Ya, bila perbuatan dosa 
telah banyak dilakukan.”?98 


» Waktu Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan Kerusakan Yang 
Terjadi Akibat Perbuatan Mereka 


Nabi # mengabarkan kepada kita bahwa Ya'juj dan Ma'juj 
akan keluar setelah turunnya Nabi Isa $& dari langit dan setelah dia 
membunuh Dajjal terkutuk. Pada bahasan sebelumnya telah kami 
sebutkan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa pada zaman beliau 
dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sedikit dan mereka 
akan terus berusaha membukanya, tapi Allah menghalangi usaha 
mereka yang hendak membukanya sampai datang waktu yang 
ditetapkan-Nya. 

Dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah $$ bersabda, 
PN NG Par 


To. 3. 2 Se £ PH Ha dad 
2 Las tag & S3 1 Oya Saji CA ol 
ATA Bad Jab Spa An Hal ai IE yaa Fe 


(NIA CAB 0 .Y 


dya AI de Ka ola TA HA GI Sos 
ra Male SAI IE al e dn KG SS 


- . 


da 3 90 0 


sa Ah) Oh KN YNA TER NA O ae Haid 

abi) AN Opi yA Ie oppa Hen GA Ob 

PI Ge aa AI S Hat Oya ea SA 
sea Ja oa ab gs 3 EN Ata 





298 HR. Al Bukhari (8/104), pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Ya'juj dan Majuj: 
Muslim no. 2880, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dekatnya 
Fitnah dan Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. : 


278 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melobanginya setiap hari. 

Ketika mereka melihat sinar matahari, orang yang di atas mereka 
(mandornya) berkata, “Pulanglah! Kita akan melobanginya lagi esok 

" hari”, tapi Allah mengembalikan dinding tersebut lebih kuat dari yang 
semula. 





Lalu mereka kembali lagi (pada esok harinya) dan mendapati dinding 
tersebut seperti semula ketika mereka meninggalkannya. Lalu mereka 
menggalinya dan keluar ke tengah-tengah manusia lalu meminum air 


hingga kering. Manusia berlindung di benteng-benteng mereka untuk 
menghindari mereka lalu mereka melempar panah-panah mereka ke 
langit dan panah-panah tersebut kembali lagi (ke bumi) dengan 
berlumuran darah. Maka mereka berkata, “Kita telah mengalahkan 
penduduk bumi dan menundukkan penduduk langit.”?99 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Ibnu Al 'Arabi 
berkata, “Dalam hadits ini ada tiga tanda: Pertama, Allah mencegah 
mereka melobangi dinding baik siang maupun malam. Kedua, Allah 
mencegah mereka naik ke atas dinding dengan tangga atau alat-alat 
lainnya dan tidak memberi ilham kepada mereka serta tidak. 
mengajarkan kepada mereka. Ketiga, Allah mencegah mereka 
mengucapkan “Insya Allah' sampai datang waktu yang ditentukan.” 


299 Hadits shahih. HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (2/510 & 511): At-Tirmidzi 
no. 3153, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Kahfi, Ibnu Majah no. 4131, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Munculnya Isa bin Maryam , Ya'juj 
dan Ma'juj, Ibnu Hibban dalam shahihnya no. 1908 sebagaimana disebutkan 
dalam A/ Mawarid: Al Hakim dalam A/ Mustadrak (4/488), dia berkata, “Hadits 
ini shahih sesuai syarat Asy-Syaikhan” dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Guru kami 
syaikh Albani Hafizhahullah berkata, “Memang hadits tersebut sesuai yang 
dikatakannya”. Lih. As-Silsilah Ash-shahihah no. 1753. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 279 








Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, “Aku mengatakan, 
“Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa di antara mereka ada orang- . 
orang yang ahli tekhnologi, para penguasa dan rakyat yang taat kepada 
pemimpinnya. Di antara mereka juga ada Ma Ma ami mengenal Allah dan 
mengakui kekuasaan dan kehendak- -Nya. Bisa juga ditafsirkan bahwa 





Disebutkan dalam hadits panjang tentang Dajjal yang 
diriwayatkan oleh Muslim dan imam-imam lainnya dari An-Nawwas bin 
Sam'an #5, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda: 


£ 


83 04 Ao 4 AN DO NON - 6 
Ban reagen cm 3 

Ik AM 5 | Was Hua IG abh Aa 

Ge « UB NP HI be Sp 3 ka 
02. 0... ALA 017 

(0 slati Lan IS Ip bh Sa TP al Tag uya 3 


ida 


Lo. Ts. a202 2 
POS MAN 3 Ona UD Sa de H3 A3 
DI ae Kemah, smg SP Nge ska os 1D 
SA Ja na DE as LA 


“...Kemudian Nabi Isa akan didatangi suatu kaum yang 





300 Fath Al Bari (13/1090). 


280 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


8 


» 


Dalam suatu riwayat ditambahkan setelah redaksi, 
JA Alb PN GA USA 2 DAS Goa el J3 5) 


PN Aa 
Oa mt 


Sa 
APE, 


! 





Dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah $& bersabda: 


301 A/ Khamar adalah pohon lebat yang bisa dipakai untuk berlindung orang yang 
berada di baliknya. Pohon: ini banyak terdapat di bukit Baitul Magdis, 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. 

Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
no. 2937, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan Sifat- 
sifatnya. A 


Ya 


02 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 281 





ha" a. ig maa 


Lagi J8 Jas al Pr Oa Aan GL CA ai 


Ae RX 


JA 3 LO KAI 13) 


2 . o, 0 Angan 8 of gi a, . st 
2 Bb On) KEB O ya (AA. AA 


Aa UN DS 28 DA AN DNA Hai) 


5 Ju 
. . 2 0. 9 


at ja Ha BB JG dial Poer yan v Ai AS op G3 Sg 


2 
P 


5 acap SA 5 “JG Na jai 5 ara B3 'g ag 
SEN, ATA 33 AA 4 Ap NA ea al bg PI 


“ Dinding Ya 'juj dan Ma'juj dibuka, lalu mereka keluar ke tengah- 
tengah mereka sebagaimana firman Allah & “Dan mereka turun 
dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi” (Os. Al Anbiyaa" 
(211:96). Mereka akan membuat kekacauan di muka bumi hingga 
manusia berlindung ke kota-kota dan benteng-benteng untuk 
menghindari serangan mereka dengan membawa binatang ternak 
mereka. Lalu Ya'juj dan Ma'juj akan meminum air-air di bumi, hingga 
sebagian mereka melewati sungai lalu meminum airnya sampai kering, 
kemudian orang-orang setelah mereka melewati sungai tersebut dan 


— berkata, “Dulu di sini ada airnya”. Bila manusia tidak ada lagi yang 


tersisa selain yang berada di benteng-benteng atau di kota-kota, maka 
salah seorang dari mereka berkata, “Penduduk bumi telah kita 
taklukkan, sekarang tinggal penduduk langit”, lalu salah seorang dari 
mereka menarik tombaknya dan melemparkannya ke langit, tapi 
tombak tersebut kembali lagi kepadanya dengan berlumuran darah 
sebagai cobaan dan fitnah.”03 





303 HR. Imam Ahmad dalam Af Musnad (3/77): Ionu Majah no. 4130, pembahasan: 
Fitnah-fitnah, bab: Dajjal dan Munculnya Isa bin Maryam , Ya'juj dan Ma'juj, 
Ibnu Hibban no. 1909 sebagaimana disebutkan dalam A/ Mawarid, Al Hakim 
dalam A/ Mustadrak (4/489), dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat 


282 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


" Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj dan Kaum Muslim Kembali 
Hidup Sejatera dan Penuh Keberkahan 


Setelah Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi 
dengan menghancurkan sawah ladang dan jiwa manusia, Nabi sa && 
dan para pengikutnya berdoa kepada Allah 4£ agar membebaskan 
mereka dari bencana yang tidak bisa mereka hadapi. Allah mengabulkan 
doa mereka lalu memberi kuasa kepada makhluk-Nya yang paling lemah 
yaitu ulat-ulat kecil untuk menghancurkan makhluk-Nya yang paling kuat 
dan paling zhalim sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati secara serentak tanpa 
terdengar gerakan mereka, sehingga bumi menjadi penuh dengan bau 
busuk bangkai mereka. Manusia sangat terganggu dengan bau busuk 
bangkai mereka dan lebih terganggu daripada ketika mereka masih 
hidup. Lalu Nabi Isa && dan para pengikutnya berdoa kepada Allah 
untuk kedua kalinya, lalu Allah mengirim burung yang membawa dan 
membuang mereka ke bumi (kawasan bumi yang lain), kemudian Allah 
menurunkan hujan yang membersihkan bekas-bekas mereka, lalu Allah 
menyuruh bumi agar . kembali mengeluarkan berkahnya dan 
menumbuhkan buah-buahannya sehingga kehidupan kembali menjadi 
makmur. Keberkahan melimpah hingga Nabi Isa AI dan para 
pengikutnya hidup dengan aman dan sejahtera. 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari An-Nawwas bin 
Sam'an & dalam  haditsnya yang panjang, dia berkata: 
Rasulullah $$ bersabda: 


) - £ 9 1 &x B- Ie 0 Ec -. AN Bean on 
Maa AN ab DG S5 Mel Lina ML San 


4.0 £ - y sd 


AS img AS LES PA SN Oto SL ip G3 

0 0. - or 2 e x e 2 5 2.19 er tah £ ox 

CE DPS ap Opanas MU) Sd HAN pede dl Jala 
5 i 


2 La 0 £ F3 Lo - ', 3. or GL un 
Sham MB KPI II Wen emng Al dari HP 


2... 
Pa 


Muslim” dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Bushairi berkata dalam Az-Zawa id, 
“Sanad ini shahih dan para periwayatnya tsigah.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 283 





To 0230 024. 


NS EA Ah ASI MY 3 BP PN 


2. 


43 ine On ar rb Jaa ai 2 Hen 


csi . 


Ia 9 pa an KAS dsn yi Pn do 
S3 SA AN Ia 3 BASIS G3 LAN 


2 de 


SIG Weh 0 ES, maan Je Kara NS 
AI Ga ya Sp RB SS IN ie Th ot SJ 
PU ia Ta IS Aa KN ya Sp Kah SS 


“Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya dikepung, hingga kepala 
sapi jantan milik salah seorang dari mereka lebih baik bagi mereka 
daripada 100 dinar yang kalian miliki saat ini. Lalu Nabi Isa 38 dan 
para pengikutnya berdoa kepada Allah, lalu Allah mengirimkan ulat ke 
leher-leher Ya 'juj dan Ma 'juj hingga mereka mati secara serentak seperti 
matinya satu jiwa. Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya turun ke bumi 
dan tidak menemukan satu jengkal tanah pun kecuali telah dipenuhi bau 
busuk mayat mereka. Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa 
kepada Allah, maka Allah mengirimkan burung-burung seperti leher- 
leher onta Khurasan yang membawa dan membuang mereka ke tempat 
yang dikehendaki Allah. Lalu Allah menurunkan hujan yang menyirami 
seluruh tempat baik rumah dari tanah liat (rumah kota) maupun rumah 


— dari bulu (rumah desa) sehingga bumi kembali bersih seperti cermin yang 


bersih cemerlang. Lalu diwahyukan kepada bumi, “Tumbuhkanlah buah- 
buahanmu dan kembalikan berkahmu”. Maka pada masa itu 
sekelompok orang bisa memakan satu buah delima dan bernaung 
dengan kulit luarnya. Air susu diberkahi hingga air susu seekor onta 
dapat mencukupi satu komunitas manusia, dan air susu seekor sapi bisa 


284 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


mencukupi satu kabilah manusia, dan air susu seekor kambing bisa 
mencukupi satu kelompok keluarga besar.”204 


Dari Abu Sa'id Al Khudri #&, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah $$ bersabda: 


safa 0. os Eta si 


La Kn CN Ta ai 3 ERA 

AS HE SB NN UG Sea CS aga ol Us 
dag BEI Jp Organ Bi 4 BE PAI SA 
SJ Kak Iin J3 Le 3 TN jai oa 


Ja Jia Ja Et 35 ca Ten BI aa Jan SAS 2 


dead VI Dn IPA 4 33 ujan PP “Lai JP alas 
Lag. x 9 s3. 


ee 
pa 3 KS Ab 5 do (aa 

Pa 
IA AN Gp ea PAK 


“Kemudian salah seorang dari mereka menarik tombaknya dan 
melemparkannya ke langit, lalu tombak tersebut kembali lagi kepadanya 
dengan berlumuran darah sebagai cobaan dan fitnah. Dalam kondisi 
demikian, Allah mengirim ulat yang menggeroti leher mereka seperti 
ingus belalang yang keluar dari leher mereka sehingga mereka mati 
secara serentak tanpa terdengar gerakan mereka. Lalu kaum muslimin 
berkata, “Siapakah yang mau mengorbankan dirinya dengan melihat 
apa yang sedang dilakukan musuh ?”. Maka keluarlah seorang laki-laki 
sendirian dengan mengharap bahwa mereka telah tewas. Lalu dia turun 


304 HR. Muslim no. 2937, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan 
Sifat-sifatnya. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang sama dengan perbedaan 
ringan dalam redaksinya dan dengan sanad yang sama pada no. 2241, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Dajjal., 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 285 





dan mendapati mereka telah tewas dengan sebagian menindih sebagian 
lainnya. Maka dia menyeru dengan suara lantang, “Wahai kaum 
muslimin, bergembiralah ! karena Allah telah melindungi kalian dari 
musuh kalian”. Maka mereka keluar dari kota-kota dan benteng-benteng 
mereka dan melepas hewan ternak mereka. Sebelumnya ternak-ternak 
mereka tidak memiliki makanan di tempat penggembalaan (padang 
rumput) selain daging-daging mereka, tapi (setelah keluar) mereka 
menjadi gemuk bahkan lebih gemuk dari semula karena memakan 


tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mereka. ”305 


5. Penghancuran Ka'bah Oleh Dzu As-Suwaigatain 
Al Afhaj -Semoga Allah Mengutuknya- 


Di antara tanda kiamat besar adalah penghancuran Ka'bah, 
pelepasan kain penutup dan kiswah-nya oleh seorang laki-laki Habsyi 
yang dinamai Rasulullah #8 “Dzu As-Suwaigatain”. 


» Nama dan Sifatnya 


Dia dinamakan “Dzu As-Suwaigatain” karena kedua betisnya 
kecil dan lembut. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas orang 
Habasyah berbetis kecil dan lembut. 


Rasulullah #8 menyebutkan sifatnya dengan detail, bahwa 
laki-laki tersebut berkulit hitam dan jauh antara kedua kakinya. Ini 
adalah salah satu sifat-sifat orang Habasyah. Beliau juga menyebutkan 
bahwa laki-laki tersebut botak karena sebagian rambut depannya tidak 





305 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits shahih yang panjang. HR. Imam 
Ahmad dalam A/ Musnad (3/77), Ibnu Majah no. 4130, pembahasan: Fitnah- 
fitnah, bab: Fitnah Dajjal dan Munculnya'lsa , Ya'juj dan Ma'juj, Ibnu Hibban no. 
1909 sebagaimana disebutkan dalam Mawarid Azh-Zham'an, Al Hakim dalam A/ 
Mustadrak (4/489), dia berkata “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al 
Bushairi berkata dalam Az-Zawa'id, “Sanad ini shahih dan para periwayatnya 
tsigah.” 


286 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


ada dan persendiannya bengkok yang sebagiannya hilang dari 
tempatnya. 


Disebutkan dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas &5, dia berkata: 
aku mendengar Rasulullah $$ bersabda: 


sa me ea uk 
“Seakan-akan aku melihat orangnya, yaitu jauh antara kedua 
kakinya (pahanya). Dia melepas batu-batu Ka'bah satu demi satu.”306 


. Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash #&&, dia berkata: aku 
mendengar Rasulullah #$ bersabda: 


dia Aedlaig GAS Ia GEA p KI Uki 
Gb Lai Ga SEA at JET Ai ia Oi 
| Won) enngt 


“Ka'bah akan dirobohkan oleh Dzu As-Suwaigatain dari 
Habasyah. Dia akan melepas kain penutup dan kiswah-nya. Seakan- 
akan aku melihatnya, yaitu seorang laki-laki botak yang bengkok 
persendiannya. Dia memukuli Ka'bah dengan Iinggis dan kapak 
besarnya.” 807 


» Waktu Penghancuran Ka'bah 


Tidak diragukan lagi bahwa penghancuran Ka'bah akan terjadi 
dan wajib diyakini. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, 
'Muslim dan An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah & dari 
Nabi $& bahwa beliau bersabda: 


306 HR. Al Bukhari (2/59), pembahasan: Haji, bab: Penghancuran Ka'bah. 

307 HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (2/220) dengan sanad shahih. Al Haitsami 
menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa 'id (3/301). Dia berkata, “HR. 
Ahmad dan Ath-Thabarani dalam A/ Kabir. Dia periwayat tsigah tapi 
meriwayatkan hadits Mudallas.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 287 





LI KE BN Ca harga 2.3 
— “Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu As-Suwaigatain dari 
Habasyah.” 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi #$ bersabda: 
-. 004 Na, o- Co. 
Ah DA BA aa GA 35 


” “Dzu As-Suwaigatain dari Habasyah akan merobohkan 
Baitullah.” 308 


Diriwayatkan oleh Bukhari secara menyendiri dari Abdullah bin 
Abbas #5, dia berkata: aku Hak Rasulullah & 


“Seakan-akan aku melihatnya, yaitu seorang laki-laki hitam yang 
Jauh antara kedua kakinya. Dia melepas batu-batu Ka'bah satu demi 
satu.”309 


Adapun tentang waktu terjadinya peristiwa penting ini, para 
ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa 
tersebut akan terjadi pada masa Nabi sa 8. 


Ada pula yang mengatakan bahwa waktunya akan terjadi setelah 
kehancuran Ya'juj dan Ma'juj dan orang-orang telah menunaikan haji 
dan umrah, sebagaimana hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu 
Sa'id Al Khudri &, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda: 


- 38... PALA 0 5 one BE. 
anu cl PN 0g 3 Cl Ia mud 


308 HR. Al Bukhari (2/59), pembahasan: Haji, bab: Penghancuran Ka'bah, dan 
Firman Allah, “Ya'allaahul Ka'batal Baital Haram Oiyaman Linnasi”, Muslim no. 
2909, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Tidak akan Terjadi Kiamat 
Hingga Seseorang yang berada dekat dengan Orang Lain Berharap Mati Karena 
Bencana: An-Nasa'i (5/216), pembahasan: Haji, bab: Pembangunan Ka'bah. 

309 Hadits ini telah ditakhrij pada alinea sebelumnya. 


288 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Orang-orang akan menunaikan haji dan umrah ke Baitullah 
setelah keluarnya Ya 'juj dan Ma juj” 10 


Juga telah tetap (sah) bahwa Nabi Isa && setelah membunuh 
Dajjal akan pergi ke Ar-Rauha' -tempat antara Wadi Ash-Shafra' di 
jalan Makkah- lalu membaca Talbiyah untuk menunaikan haji atau 
umrah atau menggabungkan antara keduanya. | 


Dari Abu Hurairah 4, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah $$ bersabda: 


23 sz 0 £ aga - 2. 2 o, & 
“Jbnu Maryam akan membaca era di jalan Ar-Rauha'" untuk 
menunaikan haji atau umrah atau menggabung antara keduanya.” 1 


Pendapat yang kuat berdasarkan hadits-hadits ini adalah bahwa 
penghancuran Ka'bah akan terjadi setelah kematian Nabi Isa 8 dan 
setelah datangnya tiupan angin yang akan mematikan setiap orang yang 
dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar Dzarrah. Setelah itu 
Ka'bah akan dihancurkan sehingga tidak lagi dijadikan tempat ibadah 
untuk selamanya. 


» Komentar Terakhir Seputar Bahasan Ini 


Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya “Bagaimana bisa 
Allah memberi kuasa kepada musuh ini untuk menghancurkan Ka'bah?! 
dan bagaimana bisa itu terjadi karena bertentangan dengan firman 
Allah 8£, 


310 HR. Al Bukhari (2/58), pembahasan: Haji, bab: Firman Allah, “Allah telah 
menjadikan ka 'bah rumah suci sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi 
manusia.” (Os. Al Maa 'idah (51: 97) 

811 HR. Muslim no. 1252, pembahasan: Haji, bab: Talbiyah dan Kurban Nabi SAW. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 289 














om 


Cs Bara ka Yr ar 


“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, — bahwa 
Sesungguhnya kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah Suci yang 
aman” (Os. Al 'Ankabuut (291:67) 


Dan firman-Nya, 
Oma £ Hr ai HAN Tu - 3 02 A0, 
z # KE “ “3d - 


“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan 


“secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa 


yang pedih”. (@s. Al Hajj (221:25) 


Allah #£ telah melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah . 
padahal ketika itu yang berada di dekat Ka'bah orang-orang kafir dan 
musyrik. Bagaimana mungkin Allah memberi kuasa kepada orang 
Habsyi ?! padahal Ka'bah adalah kiblat umat Islam dan tempat 
menunaikan haji yang merupakan salah satu rukun Islam ?!.” 


Pertanyaan ini dijawab oleh imam Al Hafizh Ibnu Hajar 
Rahimahullah dalam Fathul Bari. Dia berkat, “...Pertanyaan ini dijawab, 
yaitu bahwa bisa jadi peristiwa tersebut akan terjadi di akhir zaman 
menjelang hari kiamat ketika di atas muka bumi tidak ada lagi orang 
yang mengucapkan “Allah, Allah”. Sebagaimana yang disebutkan dalam 
Shahih Muslim “Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka 
burni tidak ada lagi orang yang mengucapkan “Allah, Allah'.312 


Karena itulah dalam riwayat Sa'id bin Sam'an disebutkan, 
“Setelah itu Ka'bah tidak akan lagi dijadikan tempat beribadah”. Usaha 
memerangi Ka'bah telah terjadi sebelum itu yaitu pada zaman Yazid bin. 
Muawiyah ketika penduduk Syam berusaha memeranginya. Kemudian 


312 HR. Muslim no. 148 dalam, pembahasan: Iman, bab: Hilangnya Iman di Akhir 
Zaman. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini pada no. 2208, pembahasan: 
Fitnah-fitnah, bab: Ragm (5) dari Anas bin Malik &. 


290 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





setelah itu terjadi banyak tragedi besar, di antaranya tragedi 
@aramithah3!3 yang terjadi setelah tahun 300 Hijriyah. Banyak kaum 
muslimin yang tewas dalam tragedi berdarah ini. Mereka membawa 
Hajar Aswad dan memboyongnya ke Negara mereka lalu 
mengembalikannya lagi setelah waktu yang lama. Kemudian Ka'bah 
juga diperangi berkali-kali setelah itu. Semua ini tidak bertentangan 
dengan firman Allah 3£, 


Gben. 
| 


ala GS taaa Ulin dai 


313 @aramithah adalah gerakan Bathiniyyah yang merusak. Gerakan ini 
mengandalkan organisasi rahasia militer. Secara zahir mereka menganut paham 
Syi'ah yang mengkultuskan Ahlul Bait dan menisbatkan diri kepada Muhammad 
bin Ismail bin Ja'far Ash-Shadig. Padahal. hakekatnya mereka menganut paham 
atheis, komunisme, liberalisme, penghancuran akhlak dan penghancuran Daulah 
Islamiyyah. Nama ini dinisbatkan kepada Hamdan @armath bin Al Asy'ats yang 
menyebarkan paham ini di Kufah pada tahun 278 H. Gerakan ini dimulai oleh 
Abdullah bin Maimun Al @adah yang menyebarkan paham-paham aliran 
Ismailiyyah di Persia selatan pada tahun 260 H. Adapun pendiri daulah 
@aramithah yang sebenarnya adalah Sulaiman bin Al Hasan bin Bahram yang 
menguasai Negara-negara jazirah Arab dan kekuasannya berlangsung selama 30 
tahun. Dia menyerang Makkah pada tahun 319 H dan mengacaukan jamaah 
haji, merusak sumur zamzam, melakukan pembunuhan di Masjidil Haram, 
melepas Kiswah, mencopot pintu Ka'bah dan mengambil Hajar Aswad lalu 
membawanya ke Al Ahsa'. Dan Hajar Aswad tetap berada di sana sampai tahun 
339 H. | | 
Di antara akidah terpenting mereka yang merusak adalah komunisme dalam 
segala hal, sampai dalam masalah wanita. . 

Mereka menyakini bahwa akhirat dan siksa tidak ada, dan Surga adalah 
kenikmatan di dunia. Mereka meyakini adanya Ishmah dan pada setiap zaman 
ada imam yang Ma'shum yang boleh mentakwilkan nash-nash dan derajatnya 
sama dengan Nabi dalam, hal. “shmah. Mereka juga meyakini adanya Rajah 
dan bahwa Ali mengetahui, hal. ghaib dan mereka juga menggugurkan beban 
(kewajiban). Gerakan ini tetap eksis selama hampir satu abad dan menguasai 
banyak wilayah. Kelompok terakhir mereka hancur di Al Ihsa' dan Bahrain. 

Yang sangat disayangkan adalah kita mendapati di zaman sekarang sebagian 
tulisan menyimpang yang berusaha menghidupkan kembali gerakan Waramithah 
dan gerakan-gerakan lainnya yang murtad dan merusak bahwa gerakan tersebut 
merupakan gerakan reformasi yang menyeru kepada keadilan dan kebebasan. 
Lih. kitab Asrar Al Bathiniyyah Wa Akhbar Al Garamithah, Tarikh Al Jam'iyyat 
As-Sirriyyah Wa Al Harakat Al Haddamah, Tarikh Al Madzahib Al Islamiyyah Wa 
Kitab Al Muamarat 'Ala Al Islam, dan Fadha'ih Al Bathiniyyah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 291 





“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, — bahwa 
Sesungguhnya kami Telah menjadikan (negeri mereka) tanah Suci yang 
amar (Os. Al 'Ankabuut (29:67) 


Karena hal tersebut dilakukan oleh kaum muslimin dan ini sesuai 
dengan sabda Nabi #8, “Dan tidak akan menghalalkan Baitullah ini 
kecuali orang-orang Islam 314 Dan memang apa yang disabdakan 
Nabi & benar-benar terjadi dan ini merupakan salah satu tanda- 
tanda kenabiannya. Dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa keamanan 
Baitullah akan terjadi terus menerus. Wallahu A 'lam” 315 


6. Keluarnya Asap Menjelang Terjadinya Hari Kiamat 


Di antara tanda kiamat besar adalah keluarnya asap sebelum 
terjadinya hari kiamat yang akan memenuhi seluruh bumi hingga ia 
menjadi seperti rumah yang dinyalakan api di dalamnya. Lalu asap 
tersebut akan menyerang kaum muslimin seperti pilek (salesma) dan 
masuk ke lubang orang-orang kafir dan orang-orang munafik hingga 
mereka menggembung dan asap keluar dari telinga mereka. 


Keluarnya asap (sebagai pertanda dekatnya kiamat besar) telah 
ditetapkan dalam Al @ur'an dan Sunnah Nabi serta Ijma' umat. 


314 Sanadnya shahih dan seluruh periwayatnya tsigah dan merupakan periwayat- 

periwayat Asy-Syaikhan selain Sa'id bin Sam'an dalam sanadnya. Dia periwayat 
tsigah. Karena itulah Al Hafizh Ibnu Hajar tidak mengomentarinya setelah 
menisbatkannya kepada Ahmad. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam A/ Musnad (2/291, 312, 
328 & 351) dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id bin Sam'an, dia 
berkata: aku mendengar Abu Hurairah mengabarkan kepada Abu @atadah 
bahwa Rasulullah £$ bersabda, “Seorang laki-laki akan dibaiat di antara rukun 
dan magam. Dan tidak akan menghalalkan Baitullah ini kecuali orang-orang 
Islam. Bila mereka telah menghalalkannya, maka jangan tanyakan tentang 
kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah lalu 
menghancurkannya (Ka'bah) hingga ia tidak lagi dijadikan tempat beribadah 
untuk selamanya. Mereka-lah yang mengeluarkan perbendaharaannya.” 

315 Silahkan baca perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah dalam Fath Al Bari 
(3/461 & 462). 


2902 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Adapun dalil dari Al @ur'an adalah firman Allah #£, 


2 
ra 
C 
3 
- 


yi PN Ia Ng Ina 3 2» 35 Kn ea 2, AN Ta 3 
Adaa 13 A2 13 3 Buta Jgn) Hae 33 SSI 
- ag - 4 ini A 


TA 5 53 e Sana 2 
Ab FD WE NI SLB Ja A26 UI Dor 
Da Gita 


“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, 
Yang meliputi manusia. inilah azab yang pedih. (mereka berdoa): "Ya " 
Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan 
beriman", Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal 
Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. 
Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah 
seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang 
gila" Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak 
sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) 
kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. 
Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.” (@s. Ad-Dukhaan 
(441:10-16) 


Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan imam-imam lainnya dari Hudzaifah bin Usaid Al 
Ghifari 5 bahwa dia berkata, 


LIL LE 2 le el lea Ko 
as of (3 Pan) kl: JB SEL SI A6 Kana: 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 293 


Gea Da AI Hb IU JENIG MAN SB yA YaS 


ah” 4 LL. - 4 PP Pa - or 4, aa - 9. o - 2 23 
D0) ray Gores —elag dala Al ole pa al mas Jaa 
SI Baja “09 52 NA 3 3 EL R0 .. SB gama 
o 9 - a Ona AA KB Gak Ann Ud PE Hau 

(Brioa Il dB ya 6 US 2 

“Rasulullah $$ muncul di hadapan kami ketika kami sedang 
ngobrol. Lalu beliau bertanya, “Apa yang kalian perbincangkan ?” Kami 
menjawab, “Kami sedang membahas tentang hari kiamat” Sabda Nabi 
, “Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 
tanda sebelumnya. Beliau menyebutnya, yaitu: keluarnya asap, 
munculnya Dajjal, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, 
turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terjadinya 3 
gerhana: gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab, 


dan yang terakhir adalah keluarnya api yang menggiring manusia 
menuju mahsyar.” 816 


Adapun dalil dari Ijma' adalah, umat Islam telah sepakat bahwa 
asap merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Hanya saja 
mereka berselisih pendapat tentang hakekat asap tersebut, apakah telah 
terjadi atau belum terjadi ?. 


" Pendapat Ulama Dalam Masalah Asap (Kabut) 
Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini: 


Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa asap adalah 
yang menimpa orang-orang Guraisy karena bencana kelaparan dan 
paceklik yang melanda mereka setelah Nabi #& mendoakan hal 


316 HR. Muslim no. 2901, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Penaklukan Umat Islam 
sebelum Kemunculan Asap: Abu Daud no. 4311, pembahasan: Malapetaka, bab: 
Tanda-tanda Kiyamat: At-Tirmidzi no. 2184, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 
Tentang Asap, dengan redaksi riwayat Muslim. 


294 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


tersebut. Salah seorang dari mereka seperti melihat asap antara dia 
dengan langit karena kelaparan hebat yang mereka alami. Dan bencana 
asap ini telah berakhir. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud & dan 
segolongan ulama salaf seperti Mujahid, Abu Al 'Aliyah, 'Athiyyah Al 
'Aufi, An-Nakha'i dan Adh-Dhahhak. Pendapat inilah yang dipilih oleh 
Ibnu Jarir Ath-Thabari. - 


Orang-orang yang berpendapat seperti ini mengambil landasan 
hukum dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 
Masrug bin Al Ajda' Rahimahullah, dia berkata, 


“Ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud -dia 
sedang berbaring di antara kami-, datanglah seorang laki-laki lalu 
berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, ada seorang tukang cerita di pintu 
Kindah mengatakan bahwa asap (kabut) akan datang dan menyerang 
pernapasan orang-orang kafir dan menimpa kaum muslimin seperti 
pilek”. Maka Abdullah duduk dengan marah seraya berkata, “Wahai 
kalian semua, bertakwalah kepada Allah. Barangsiapa yang mengetahui 
sesuatu, hendaklah dia mengatakan sesuai yang diketahuinya. Dan 
barangsiapa yang tidak mengetahuinya, hendaklah dia mengatakan 
“Allah lebih tahu”, karena Dia mengajarkan kepada salah seorang dari 
kalian agar mengucapkan “Allah lebih tahu' dalam masalah yang tidak 
diketahuinya. Karena Allah £ berfirman kepada Nabi-Nya, 


Beta ae ba Pl ye ale Kaatu ya 


“Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah 
sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang- 
orang yang mengada-adakarm . (Os. Shaad (38): 86). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 295 





Ketika Rasulullah & melihat orang-orang pada lari, beliau 
berdoa, “Ya Allah, timpakanlah kepada mereka bencana paceklik 
seperti yang pernah menimpa (kaumnya) Nabi Yusuf” 17 


Dalam riwayat lain disebutkan: Ketika 
Rasulullah #$ berdakwah kepada orang-orang @uraisy, mereka 
mendustakannya dan mendurhakainya. Maka beliau berdoa, “Ya Allah, 
tolonglah aku atas mereka dengan menimpakan bencana kekeringan 
kepada mereka seperti kekeringan yang pernah menimpa (kaum) Nabi 
! Yusuf. Maka mereka mengalami bencana kekeringan yang 
| menyebabkan segala sesuatu kering kerontang, sampai mereka makan 
| kulit dan bangkai karena kelaparan. Lalu salah seorang dari mereka 
menatap langit dan melihat sesuatu seperti asap. Maka Abu Sufyan 
mendatangi Nabi $$ dan berkata, “Wahai Muhammad, kamu 
mengajak manusia taat kepada Allah dan bersilaturrahim, tapi kaummu 


| 
| 
| 
nyaris binasa, berdoalah kepada Allah 4& untuk mereka”. 
Allah 3 berfirman, 
Is 
AN Dal UN NE ab ie AS SET RAY Pee MN 
Na a25 Pad G2. NA 33 5 8g KR NK 
SBL UU DIII 2 33 GA MAS IA 


1g 
te 
Ta 

— 
1 
9 
t 

K) Te 2 


fN 
G1 
9 (4) 
1 
- 
SN 
- 
Ca 
lp 
HK 
n 
- 
KJ 
— 
1 
Ps 3 
» 
1 


317 (Bencana paceklik seperti yang pernah menimpa (kaumnya) Nabi Yusuf): Ini 
adalah doa Nabi #8 agar menimpakan kekeringan dan peceklik selama 7 tahun 
kepada orang-orang kafir Ouraisy seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi . 
Yusuf AS yang diceritakan dalam Al Our“ anul Karim. 


296 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. 
Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa): "Ya 
Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan 
beriman", Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal 
Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. 
Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah 
seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang 
gila", Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak 
sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). Ulngatlah) hari (ketika) 
kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. 
Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.” (@s. Ad-Dukhaan:10-16). 


Abdullah berkata, “Apakah siksa akhirat akan dihilangkan ? 
(Ungatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman 
yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan”. Yang 
dimaksud hantaman adalah perang Badar. 


Dalam riwayat lain Masrug bin Al Ajda' berkata: Abdullah 
berkata, “Masalah asap telah menimpa orang-orang Guraisy. Ketika 
mereka mendurhakai Nabi #5, beliau berdoa agar mereka ditimpa 
paceklik seperti paceklik yang pernah terjadi pada kaum Nabi Yusuf. 
Mereka dilanda kekeringan dan krisis hingga mereka makan tulang, 
sampai seorang laki-laki menatap langit dan melihat sesuatu seperti asap 
karena kelaparan yang dialaminya: Lalu Allah 48 menurunkan ayat 
Ae 

. Tr - . — Ke Tg “fa » 2 mma. 
GT ia Duwe Ob D5 2S) G5 ap EU 
£ Ka RL. 
AN ES Nana 
“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, 


Yang meliputi manusia. inilah azab yang pedih.” (Os. Ad-Dhukan (44): 
10-11) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 297 





Kata Abdullah lebih lanjut: Maka ada orang yang mendatangi 
Rasulullah & lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada 
Allah agar diturunkan hujan untuk Mudhar, karena mereka telah binasa” 
Tanya Nabi #8, “Untuk Mudhar? kamu sungguh lancang”. Maka beliau 
berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan untuk mereka dan 
akhirnya turunlah hujan untuk mereka, lalu Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya kamu akan kembali lingkar”. Ketika hidup mereka 
kembali makmur dan sejahtera, mereka kembali seperti semula (yaitu 
berbuat syirik dan kufur), maka Allah. 3€ menurunkan ayat, “ (Ingatlah) 
hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. 
Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan” Kata Ionu Mas'ud, “Yakni 
perang Badar.” 


Dalam riwayat lain Masrug bin Al Ajda' berkata: Abdullah 
berkata, 


£ 00 


Ketig Kar, TA ad, Ta ea part 


“Ada lima hal yang telah terjadi: asap, azab yang pasti terjadi,318 
kekalahan bangsa Romawi,219 hantaman,3220 dan (terbelahnya) 
bulan.”321 322 


318 Yang dimaksud adalah firman Allah SWT, “(Tetapi bagaimana kamu beribadat 
kepada-Nya), padahal. kamu sungguh telah mendustakan-Nya? Karena itu kelak 
fazab) pasti (menimpamu)'” 

319 Yang dimaksud adalah firman Allah SWT, “Alif laam Miim. Telah dikalahkan 
bangsa Rumawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 
akan menang.” (@s. Ar-Ruum (30): 1-3) 

320 Yang dimaksud adalah firman Allah SWT, “IIngatlah) hari (ketika) kami 
menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah 
pemberi balasan" (Os. Ad-Dukhaan (44): 16) 

321 Yang dimaksud adalah firman Allah SWT, “Telah dekat datangnya saat itu dan 
Telah terbelah bulan.” (@s. Al Gamar (54): 1) 

322 HR. Al Bukhari (6/39), pembahasan: Tafsir, Tafsir Surah Ad-Dukhan, bab: Adh- 
Dhukhan Ayat 10, dan juga dalam banyak bab dengan jalur yang berbeda-beda 

“ dan redaksi yang berbeda-beda, dan Muslim no. 2798, pembahasan: Ciri-ciri 
Orang Munafiain, bab: surah Ad-Dukhan.” 


298 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Pendapat Kedua adalah bahwa asap merupakan salah satu tanda 
kiamat yang belum terjadi. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Abu 
Sa'id Al Khudri, Ibnu Abbas #&$ dan jumhur salaf seperti Al Hasan Al 
Bashri dan lain-lain. 


Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Katsir Rahimahullah dengan 
berlandaskan zahir hadits “Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian 
melihat 10 tanda”, beliau menyebutkan di antaranya: asap. 


Juga berdasarkan hadits yang terdapat dalam Ash-Shahihain 
yaitu sabda Rasulullah $$ kepada Ibnu Shayyad, “Aku telah 
menyembunyikan sesuatu darimu” Kata Ibnu Shayyad, “Ia adalah asap” 
Sabda Rasulullah #& , “Duduklah kamu ! kamu tidak akan bisa 
melampaui kemampuanmu”. Kata periwayat: 
Rasulullah $$ menyimpan ayat “Maka tunggulah hari ketika langit 
membawa kabut yang nyata”. Ini menunjukkan bahwa datangnya asap 
(kabut) merupakan sesuatu yang masih ditunggu kedatangannya. 


Dalil lainnya adalah hadits riwayat Abu Malik Al Asy'ari #5, dia 
berkata: Rasulullah bersabda: 


Bln ata sepi de sda BE aa 3 3 
naa “Dep AM aga en SBN Te Ida raga D ag Ba 
“Jali Hnip Alai As «dia gag 2-3 CPI Ha BI 

“Sesungguhnya Tuhan kalian memperingatkan tiga hal kepada 
kalian: Asap (kabut) yang akan menyerang orang beriman seperti pilek 
dan menimpa orang kafir sehingga dia menggembung lalu asap tersebut 
keluar dari telinganya. Kedua adalah (keluarnya) binatang melata, dan 


ketiga adalah (keluarnya) Dajjal” (HR. Ath-Thabarani dan Ibnu Jarir 
dengan sanad yang bagus).223 


323 Perkataan Ibnu Katsir Rahimahullah, “Sanadnya bagus” perlu diteliti, karena 
sanad ini bermasalah dan cenderung dha'if sebagaimana yang dinyatakan oleh Al 
Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath A/ Bari (8/571). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 299 


Dalil lainnya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib 45, “Tanda 
keluarnya asap belum terjadi. Ia akan menimpa orang beriman seperti 
pilek dan akan menyerang orang kafir hingga dia menggembung.” 


Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan 
Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa dia berkata, “Aku 
pergi menemui Ibnu Abbas #&s pada suatu hari, lalu dia berkata, 
“Semalam aku tidak tidur sampai pagi” Aku bertanya, “Mengapa 
demikian ?” Jawabnya, “Orang-orang mengatakan bahwa bintang 
berekor (komet) telah muncul dan aku takut ia merupakan asap, 
sehingga aku tidak bisa tidur sampai pagi hari.” 


Kata Ibnu Katsir Rahimahullah, “Sanad ini Shahih sampai 
kepada Ibnu Abbas #5, seorang tinta umat (karena keluasan ilmunya) 
dan penterjemah Al Our 'an. 


Pendapat senada juga dinyatakan oleh kalangan Sahabat dan 
Tabiin Radhiyallahu 'Anhum Ajma'in yang didukung dengan hadits- 
hadits Marfu' baik yang shahih maupun Hasan atau selain itu, yang 
secara zahir menunjukkan bahwa asap tersebut belum terjadi bahwa ia 
merupakan tanda yang disebutkan secara jelas dalam Al Gur'an. 


Allah 8 berfirman, “Maka tunggulah hari ketika langit 
membawa kabut yang nyata”, yakni jelas dan nyata yang dapat dilihat 
setiap orang. Maksudnya bukan seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu 
Mas'ud #5, karena ia merupakan khayalan yang dilihat oleh mata 
mereka (orang-orang kafir @uraisy) karena kelaparan hebat yang 
melanda mereka ketika itu. 

Begitu pula firman Allah 3£, “ Yang meliputi manusia”, yakni 
menutupi mereka dan mengaburkan pandangan mereka. Kalau hal 
tersebut merupakan khayalan yang hanya terjadi pada penduduk 
Makkah yang musyrik, tentu tidak akan dikatakan “Yang meliputi 
manusia.” 324 


324 Tih. Tafsir Ibnu Katsir(4/123, 124 & 125). 


300 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata dalam Syarh Shahih 
Muslim, “Nabi #& bersabda tentang tanda-tanda hari kiamat, “Kiamat 
tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda” beliau lalu menyebut 
asap dan keluarnya Dajjal. Hadits ini menguatkan pendapat yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud asap adalah asap (kabut) yang 
menyerang pernapasan orang-orang kafir dan menimpa orang beriman 
seperti pilek, dan tanda ini belum terjadi, melainkan akan terjadi 
menjelang hari kiamat. 


Dalam pembahasan awal penciptaan telah diuraikan pendapat 
yang mengatakan ini dan pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadapnya. Dia 
(Ibnu Mas'ud) berkata, “Maksudnya adalah bencana paceklik yang 
pernah menimpa orang-orang @uraisy hingga mereka melihat seakan- 
akan di langit ada asap (kabut). Pendapat Ibnu Mas'ud disetujui oleh 
segolongan ulama. Dan yang tidak sependapat dengannya adalah 
Hudzaifah, Ibnu Umar dan Al Hasan. Hudzaifah meriwayatkan dari 
Nabi #$ bahwa asap akan meliputi bumi selama 40 hari.325 Bisa jadi 
yang dimaksud adalah dua asap untuk menggabungkan antara atsar- 
atsar tersebut.” 


7. Matahari Terbit Dari Barat 


'Sunnatullah yang berlaku di alam ini adalah bahwa matahari 
terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Kemudian Allah 


325 Jalur hadits Hudzaifah & sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath- 
Thabari, pembahasan: Tafsir (25/114) sanadnya Dha'if. Al Hafizh menyebutkan, ' 
hal. ini dalam Fath Al Bari (8/573). 

Ibnu Jarir Rahimahullah berkata, “Seandainya hadits tersebut shahih, maka 
Rasulullah & lebih mengetahui sesuatu yang diturunkan kepadanya. Seseorang 
tidak boleh berpendapat dalam, hal. yang haditsnya tidak shahih. Aku tidak 
melihat bahwa hadits ini shahih karena ......... (seraya menyebutkan “ilatnya).”. 
Lih. /bid (25/114) dalam Jami' Al Bayan 'An Ta wili Aayi Al @ur'an. 

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari (8/573), “Seandainya jalur 
hadits Hudzaifah shahih, maka bisa jadi dia-lah tukang cerita yang disebutkan 
dalam hadits Ibnu Mas'ud”. Sebelumnya dia mengatakan, “Akan tetapi 
banyaknya hadits-hadits ini menunjukkan bahwa ia memiliki sumber asalnya.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 301 








berkehendak -sesuai Hikmah-Nya- menjadikan matahari terbit dari barat 
sebagai salah satu dari tanda-tanda dekatnya kiamat. 


Sebagaimana tanda-tanda kiamat lainnya, terbitnya matahari dari 
barat juga telah ditetapkan dalam Al @ur'an dan Sunnah serta Ijma' 
umat Islam. 


Adapun dalil dari Al @ur'an adalah firman Allah , 
s3 Sal | 2. . # - rd - P4 “ - “ 
3 Gina Ui H3 9 Y S3 cnls Cpu bea 

: # P3 yaah c 2 Ie 


“Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat 
lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum 
itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.” 
(Os. Al An'aam (6I: 158) 


Jumhur Mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah matahari terbit dari barat. 


Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
imam Muslim dan Abu Daud dari Abdullah bin 'Amru bin Al“Ash &5, dia 
berkata, “Aku menghapal dari Rasulullah #$ suatu hadits yang tidak 
pernah kulupakan setelah itu. Aku mendengar 
' Rasulullah # bersabda, 

BI GA Apa 2 ya db nya AN JO) 


Ae IE Gale J3 SU aah ob AN Ie 


'— 


“Sesungguhnya tanda yang pertama kali muncul adalah 
matahari terbit dari barat dan keluarnya binatang melata ke tengah- 


302 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


tengah manusia pada waktu Dhuha. Mana saja yang lebih dulu keluar, 


maka yang lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.”26 


Dari Abu Hurairah #s bahwa Rasulullah $ bersabda: 


Aa Na - e- 9 (7 - 28 z Lo P3 - 
ola Upaya O yel £ Ab aa JLN layob 
Ai SP SA ka ANN JEN, 


“Bersegeralah melakukan amal perbuatan (sebelum datangnya) 
enam hal: matahari terbit dari barat, (keluarnya) asap, (keluarnya) Dajjal, 
(keluarnya) binatang melata, sesuatu yang khusus terjadi pada salah 


seorang dari kalian dan sesuatu yang terjadi pada orang banyak.”821 


Kata Hisyam bin Amir, “Sesuatu yang khusus terjadi pada salah 
seorang dari adalah mati.” 


Kata @atadah, “Sesuatu yang terjadi pada orang banyak adalah 
hari kiamat.” 


Masih dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda: 


P3 8 Ba Dear - g- 0 4 05 Pat 5 #3 4 SA 
Get Lal bp dana api gel ae S asli aa Y 
“ Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. 


Bila manusia telah melihatnya, maka orang-orang yang berada di atas 
bumi akan beriman.” 


326 HR. Muslim no. 2941, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: 
Munculnya Dajjal dan Menetapnya di Muka Bumi, Abu Daud no. 4310, 
pembahasan: Malapetaka, bab: Tanda-tanda Kiyamat. 

327 HR. Muslim no. 2947, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Sisa 
Hadits Tentang Dajjal, Ahmad dalam A/ Musnad no. 8836. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 303 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
Ud AV Je 25 one PI “al Ng ain S6 
Pe AS Gee UG gal 


“Bila matahari telah terbit (dari barat) dan Inem melihatnya, 
maka mereka semua akan beriman. Saat itulah tidak lagi berguna 
keimanan seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman atau yang 
mencari kebaikan dari keimanannya tersebut228 . 


Adapun dalil dari Ijma' adalah bahwa umat Islam telah sepakat 
bahwa terbitnya matahari dari barat merupakan salah satu tanda kiamat. 
Berdasarkan hadits-hadits shahih dan ayat-ayat Al @Gur'an yang 
diturunkan kepada Nabi &. 


» Kondisi Keimanan dan Amal Perbuatan Manusia Saat 
Matahari Terbit Dari Barat 


Berdasarkan ayat Al @ur'an dan hadits-hadits di atas dapat 
disimpulkan bahwa apabila matahari telah terbit dari barat, maka iman 
yang diada-adakan pada hari itu tidak lagi berguna bagi orang musyrik 
atau orang kafir. Begitu pula tobat yang diada-adakan oleh orang 
beriman tapi dia terus menerus melakukan kemaksiatan. Kebaikan yang 
dilakukannya tidak lagi berguna setelah itu, meskipun imannya 
sebelumnya berguna baginya untuk pangkal keselamatan sehingga dia 
tidak kekal di Neraka meskipun dia tetap masuk Neraka karena dosa- 
dosanya. 


Adapun orang yang memiliki keimanan sebelumnya yang 
bercampur aduk, iman tersebut akan berguna baginya beserta amal-amal 


328 HR. Al Bukhari (7/190), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Sabda Nabi &, 
“Saat aku diutus jarak antara aku dan Hari Kiamat seperti dua jari ini", Muslim 
no. 157 dalam, pembahasan: Iman, bab: Zaman Diterimanya Iman, Ahmad 
dalam Musnad-nya no. 8837: Abu Daud no. 4312, pembahasan: Malapetaka, 
bab: Tanda-tanda Kiyamat. 


304 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


shalih yang dilakukannya sebelumnya. Yang dilarang adalah diterimanya 
tobat orang yang keimanannya bercampur aduk dan orang yang 
sebelum hari itu tidak termasuk orang beriman yang melakukan amal 
kebaikan. 


Adapun orang beriman yang bertobat dari perbuatan maksiat 
dan yang mengusahakan kebaikan dalam masa imannya tersebut 
semampunya, maka imannya yang dulu akan berguna baginya untuk 
keselamatannya, dan amal perbuatannya yang dahulu akan berguna 
baginya untuk derajatnya, dan amal kebaikan yang sama yang dilakukan 
setelah itu juga akan berguna baginya. 


« Aturan Syar'i Dalam Masalah Ini 


Aturan syar'i dalam masalah ini adalah, bahwa setiap kebaikan 
yang diada-adakan yang sebabnya karena melihat matahari terbit dari 
barat, sedang pelakunya tidak melakukan kebaikan yang serupa 
sebelumnya, maka amal tersebut tidak berguna baginya. Baik amal 
tersebut berkaitan dengan Ushu/ atau Furu'. Dan setiap kebaikan yang 
dilakukan sebelumnya yang pelakunya melakukannya sebelum melihat 
matahari terbit dari barat, maka kebaikan tersebut akan berguna 
baginya.329 


Al 'Allamah Al @urthubi mengemukakan alasan tentang tidak 
diterimanya iman pada saat itu, “Para ulama mengatakan: disebutkan 
bahwa iman manusia tidak lagi berguna bagi mereka ketika matahari 
terbit dari barat, karena hati mereka pada saat itu takut disebabkan 


329 Bagi yang ingin mendapat informasi lebih lanjut dalam masalah ini, silahkan baca 
Ad-Durr Al Mantsur, karya As-Suyuthi, Tafsir Al @uthubi dan Fath Al Bari, yaitu 
dalam tafsir ayat “Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan 
malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) 
Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat 
dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri ' 
yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam 
masa imannya.” (Os. Al An'aam (6J:158) 


Shahih Tanda-Tanda Kiai 305 


nafsu syahwat yang diperturutkannya dan kekuatan tubuh (tenaga) yang 
disia-siakannya. Dan karena telah yakin bahwa kiamat telah dekat, maka 
manusia berbondong-bondong melakukan tobat massal seperti halnya 
orang sekarat yang bertobat karena tidak bisa lagi melakukan perbuatan 
maksiat disebabkan tubuhnya tidak berdaya lagi. Barangsiapa yang 
bertobat dalam kondisi demikian, tobatnya tidak akan diterima, 
sebagaimana halnya tidak diterima tobatnya orang yang sedang 
sekarat.”330 


Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam An-Nihayah,381 “Hadits- 
hadits Mutawatir dan ayat-ayat Al @ur'an ini merupakan dalil bahwa 
orang yang mengada-adakan iman atau tobat setelah matahari terbit dari 
barat, maka keimanan dan tobatnya tidak akan diterima. Karena 
terbitnya matahari dari barat merupakan salah satu dari tanda-tanda 
kiamat besar yang menunjukkan bahwa kiamat telah dekat, sehingga 
orang—orang yang merekayasa iman dan tobat akan diperlakukan 
seperti orang-orang yang diperlakukan pada hari kiamat, sebagaimana 
firman Allah 3: 


- 


Ka rta & KAA Ant ol VI Oonbas JA 


ud .. 


» nenen 
is s3 


“Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan 


Gian Ui dig 2g Ya eat jati gl aa 


malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau 
kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. 
pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman 
seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu.” (Os. 

Al An'aam (61:158) 


330 At-Tadzkirah, karya Al @urthubi, hal. 793 & 794. 
331 An-Nihayah Fi Al Fitan Wa Al Malahim (1/22). 


306 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Firman Allah #£, 


- -£ 


An San 65 AA AL Uta IG KG 


Es Ga 


SS IN Sain tab nb Iu asn Hak 
Le 


Dn IU 3 co9l TN 


“Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata: "Kami 
beriman Hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan- 
sembahan yang Telah kami persekutukan dengan Allah". Maka iman 
mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka Telah melihat siksa 
kami. Itulah sunnah Allah yang Telah berlaku terhadap hamba-hamba- 
Nya. dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir” (Os. Ghaafir (401:84- 
85) 

Mann Allah 3£, 

23 2 


£ 2 Z- E£-, “ Li 
Snp ag EK 435 ol SAI I) Sono Ja 


D 


“ Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada 
mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya.” (Os. Az- 
Zukhruf (431: 66) 


8. Keluarnya Binatang Melata (Dari Dalam) Tanah Yang 
Dapat Berbicara Dengan Manusia 


Di antara tanda-tanda kiamat besar setelah tertutupnya pintu 
tobat karena matahari terbit dari barat adalah keluarnya binatang melata 
dari dalam tanah yang tidak seperti binatang melata pada umumnya 
karena ia dapat berbicara dengan manusia dan dapat membedakan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 307 


antara orang beriman dengan orang kafir untuk lebih menyempurnakan 
tujuan ditutupnya pintu tobat. Munculnya tanda besar ini seperti halnya 
tanda-tanda lainnya telah ditetapkan dalam Al @ur "an dan Sunnah. 


Adapun dalil dari Al @ur'an adalah firman Allah #£, 
Pa ag UP AA: ee Ui 5 33 1513 0 
P Bp NP AA MAYA SUN 
Doa N bantu Ie Gal OI 


“Dan apabila perkataan Telah jatuh atas mereka, kami 
keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang .akan mengatakan 
kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin 
kepada ayat-ayat Kami.” (@s. An-Nami (27): 82) 


Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan Abu Daud dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash #, dia 
- berkata: tiga orang muslim duduk di hadapan Marwan bin Al Hakam di 
Madinah. Mereka mendengarnya menceritakan hadits tentang tanda- 
tanda kiamat, bahwa yang pertama kali muncul adalah Dajjal. Maka 
Abdullah bin 'Amru berkata, “Marwan tidak mengatakan apa-apa. 
Sungguh aku hapal suatu hadits dari Rasulullah #$ yang tidak pernah 
kulupakan setelah itu. Kudengar beliau bersabda: 


- £ 


2 AN 5 2 & an 2 Lah 3 VI Ta 


“Tanda yang pertama kali muncul adalah matahari terbit dari 
barat keluarnya binatang melata ke tengah-tengah manusia pada waktu 


Dhuha. Mana saja yang lebih dulu keluar maka yang setelahnya akan 
”332 


segera menyusul dalam waktu dekat. 


332 HR. Muslim no. 2941, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: 
Munculnya Dajjal dan Menetapnya di Muka Bumi, Abu Daud no. 4311, 


308  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dari Abu Hurairah 4 bahwa Rasulullah $& bersabda: 
6 £ ci 0 £ - 0. 0 05 - 23 g Pa Si 4 - 
MOM IP OA og el Palb ia JlasUL Iyan 
AA Sae Lot YA JEANI 


“Bersegeralah melakukan amal perbuatan (sebelum datangnya) 
enam hal: matahari terbit dari barat, (keluarnya) asap, (keluarnya) Dajjal, 
(keluarnya) binatang melata, sesuatu yang khusus terjadi pada salah 
seorang dari kalian dan sesuatu yang terjadi pada orang banyak.”?33 


Dari Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari 8, dia berkata: 
LB CIA LA Elo Aug ala 8 Ke pb 
VP PA AYU MEMANEN TA YA MAJA TA PATTIK MOP KT 
bg PAI Pale) KA SEN SEA SA AN ae 


- PJ 8. PP - or- 4, e 2 e - si Pd Pd 9- 
ar -elay SP AI he pa ol Kemag dapa Mapan 
AL sah 23 “ 2 L ama 3 ska 5 RL Cat, 
- s sat. .. - 3 Dog ac oh « Be Ta Pa -. - 8,0 an 
ol 3 es tea! TP 3 “3 la DA APH Hana 9 

“Rasulullah #8 muncul di hadapan kami ketika kami sedang 
ngobrol. Lalu beliau bertanya, “Apa yang kalian perbincangkan ?” Kami 
menjawab, “Kami sedang membahas tentang hari kiamat” Sabda Nabi 
88, “Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 
tanda sebelumnya. Beliau menyebutnya, yaitu: keluarnya asap, 
munculnya Dajjal, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, 


pembahasan: Malapetaka, bab: Tanda-tanda Kiamat: At-Tirmidzi no. 2184, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Gerhana. 

383 HR. Muslim no. 2947, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiamat, bab: Sisa Hadits 
Tentang Dajjal. . 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 309 





turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya juj dan Ma'juj, dan terjadinya 3 
gerhana: gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab, 
dan yang terakhir adalah keluarnya api yang menggiring manusia 
menuju mahsyar.” 84 : 


» Sifat-Sifat Binatang Melata | 


Di antara sifat-sifat binatang melata yang dijadikan Allah sebagai 
salah satu tanda kiamat adalah bahwa ia berbeda dengan binatang 
melata yang umumnya dilihat manusia baik dari segi fisik maupun 
perbuatannya, seperti dapat berbicara dengan manusia dan memberi 
tanda kepada mereka apakah orang beriman atau orang kafir, 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Umamah & bahwa 
Rasulullah #$ bersabda: 


339. 8s: e « 3 40 - 


P" - - P Ta 

PB OR 3 eter de 3 2 3 

LE In NAK ran s PIA Nag 0. 

KE Ig BEM Ijah MEA yan idhis Sad EN GA 

| rab 

“Binatang melata akan keluar lalu memberi tanda kepada 

manusia di atas hidung-hidung mereka,385 lalu mereka akan hidup 

bersama kalian hingga seorang laki-laki membeli seorang onta lalu ada 

yang bertanya, “Dari siapa kamu membelinya ?' Jawabnya, “Aku 

membelinya dari salah seorang yang memiliki tanda pada 

hidungnya.” 36 





334 HR. Muslim no. 2901, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: 
Penaklukan Umat Islam sebelum Kemunculan Asap: Abu Daud no. 4311, 
pembahasan: Malapetaka, bab: Tanda-tanda Kiyamat: At-Tirmidzi no. 2184, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Tentang Asap. 

385 (Jalu memberi tanda kepada manusia di atas hidung-hidung mereka): yakni 
memberi cap pada hidung mereka apakah orang beriman atau oang kafir 
sehingga menjadi yang jelas bagi orang tersebut. 

336 Sanadnya shahih. HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (5/268), Bukhari dalam 
At-Tarikh Al Kabir (3/2/172). Al Haitsami mencantumkan hadits. ini. dalam 


310 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Adapun tentang sifat-sifat lainnya selain yang telah disebutkan 
dalam hadits di atas baik dalam bentuk maupun perbuatannya, aku tidak 
menemukan riwayat yang shahih berkenaan dengan hal ini, Wallahu 
A'lam. Karena itu aku lebih memilih tidak berkomentar dalam hal ini 
karena hadits-hadits shahih telah cukup bagiku, karena khawatir akan 
terjerumus dalam perbuatan dosa. 


» Komentar Terakhir Seputar Bahasan Ini 


Banyak pendapat tentang binatang melata yang akan keluar 
menjelang akhir zaman. Kelompok Ahlu Ahwa' (ahli bid'ah) 
menakwilkan nash sesuai dengan akidah dan hawa nafsu mereka. 
Dikatakan bahwa binatang melata yang dimaksud adalah Ali bin Abi 
Thalib & dan dia akan kembali ke dunia dengan sifatnya. 


Ada pula yang mengatakan bahwa binatang melata adalah ular 
yang berada di dalam sumur zamzam. Ada pula yang mengatakan ia 
Jassasah yang ada di laut Walzam. 


Ada pula yang mengatakan bahwa ia anak sapi betina Nabi 
Shalih. Ketika sapi betina dibunuh, anaknya lari dan masuk ke dalam 
batu lalu batu tersebut tertutup lagi, dan ia tetap berada di dalamnya 
sampai keluar dengan sifat binatang melata yang dimaksud dalam 
hadits. 


Ada pula yang mengatakan bahwa ia virus-virus, dan ada pula 
pendapat-lainnya yang tidak berlandaskan dalil yang shahih maupun 
dha'if. Kemudian aku menemukan komentar menarik dari ustadz 
Ahmad Muhammad Syakir Rahimahullah sebagai berikut: 


Majma' Az-Zawa 'id (8/9), dia berkata, “HR. Ahmad dan para periwayatnya 
merupakan periwayat-periwayat yang shahih selain Umar bin Abdurrahman bin 
'Athiyyah. Dia seorang periwayat tsigah”. Syaikh kami Al Albani mencantumkan 
hadits ini dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 322. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 311 








Dia berkata, “Ayat Al @ur'an menyebutkan dengan jelas dengan 
bahasa Arab bahwa ia adalah binatang melata. Dan arti binatang melata 
telah diketahui dengan jelas dalam bahasa Arab tanpa perlu ditakwil lagi. 
Hadits-hadits Nabi #8 telah menjelaskan sebagian perbuatan binatang 
tersebut dan banyak hadits-hadits dalam kitab-kitab Shahih kitab-kitab 
lainnya yang menyatakan bahwa ia akan keluar pada akhir zaman. 


Banyak pula atsar-atsar yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya 
yang tidak dinisbatkan kepada Rasulullah $& yang menjelaskan 
firman-irman Tuhannya. Oleh karena itu kita harus meninggalkan atsar- 
atsar tersebut. Sebagai contoh silahkan baca Tafsir Ibnu Katsir (6/305- 
310).” 


Akan tetapi sebagian orang di zaman sekarang yang 
menisbatkan diri kepada Islam tapi suka berkata-kata munkar dan 
berpendapat batil, tidak mau mengimani hal-hal ghaib dan hanya 
mengekor pada paham materialistis yang didengungkan oleh guru-guru 
dan panutan mereka dari kalangan kaum atheis Eropa yang melepaskan 
diri dari semua akhlak dan agama, mereka tidak akan bisa mengimani 
sesuatu yang kami imani dan tidak akan mampu mengingkari secara 
tegas. Akhirnya mereka bingung lalu membuat takwil sehingga apa yang 
mereka tafsirkan keluar dari arti Bahasa Arab yang benar. Apa yang 
mereka takwilkan lebih mirip simbol karena pengingkaran yang 
mendarah daging dalam diri mereka. 


Bahkan ada sebagian mereka yang mengekor pada penafsiran 
laki-laki India yang terkenal sebagai penganut golongan yang 
menisbatkan diri kepada Islam padahal dia musuh Islam yang jelas dan 
budak kaum penjajah. Maka lihatlah sepak terjang mereka dan Neraka 
apa yang akan mereka masuki disebabkan mereka tidak beriman 
dengan ayat-ayat Allah.”387 


337 Lih. Musnad Imam Ahmad Tahgig ustadz Ahmad Muhammad Syakir (15/82). 





312 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


9. Hilangnya Al Gur'an dan Lenyapnya Islam Serta Ajakan 
Manusia Untuk Menyembah Berhala 


Di antara hal paling berbahaya bagi umat Islam adalah hilangnya 
Al @ur'an dari mushaf dan dada-dada orang Islam (dari hapalan), 
lenyapnya Islam secara total dan diwafatkannya setiap jiwa yang dalam 
hatinya ada keimanan meskipun sebesar Dzarrah. Semua itu akan 
terjadi di akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda kiamat dan sebagai 
permulaan munculnya makhluk-makhluk paling jahat yang tidak 
mengenal Islam sama sekali. 


Dari Hudzaifah bin. Al Yaman 85, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda: 
SPP HS IE Sah B0 Yg LS Y) MY, 
at 2 00, 9 - Bt Logo an 40 .8 H s Te La tor 
PE BRA AN en TAN PAP . 7 Gan PAN La ABRI Ta Ah 
P3 AI YAI SI ola IE UT SSI 20 All, 
. . P P 
Kripe: 


kadpe 23 0-02. 4 Naa ad ox gai eno aa 2 Ta aga 
IM La OA Y AG MY Y 3 HC ralo d Jles 


-e LX 200 o 


Bala or- “8. BA Att 9 Er aan Te Iga - Han 
(UUb Adler Lan, 3 lb 02 yo PU Abauo Yy Had Y ce Y5 
2 aa Kai # AE s3! Ru ya o- 0 - 2 #3 
Abe UI HI 3 ae Jl 3 amin As Pa S3 JS 

j jaka 8-9 3 
“Islam akan lenyap sebagaimana lenyapnya motif (ukiran) pada 
pakaian, hingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, shalat, haji dan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 313 








sedekah. Dan Kitab Allah akan dihapus dalam satu malam338 sehingga 
tidak tersisa lagi di bumi satu ayat pun dan hanya tersisa sekelompok 
manusia yang terdiri dari kakek-kakek dan orang-orang jompo yang 
mengatakan, “Kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kata- 
kata 'La Ilaha Illalah' sehingga kami ikut mengucapkannya.” 


Shilah bin Zufar berkata kepada Hudzaifah bin Al Yaman, “Apa 
gunanya kalimat "La Ilaha Illallah bagi mereka sedang mereka tidak tahu 
apa itu shalat, puasa, haji dan sedekah ?”. Maka Hudzaifah berpaling 
darinya, lalu Shilah menanyakan lagi sampai tiga kali, tapi Hudzaifah 
tetap berpaling darinya. Kemudian pada pertanyaan ketiga Hudzaifah 
menoleh kepadanya seraya berkata, “Wahai Shilah, kata-kata tersebut 
akan menyelamatkan mereka dari Neraka” (dia menjawabnya sampai 
tiga kali).339 | 


Bahkan kelompok yang terdiri dari kakek-kakek dan orang-orang 
jompo yang mengucapkan “La Ilaha Illalah” karena mengikuti nenek 
moyang mereka, mereka juga akan diwafatkan sebelum terjadinya hari 
kiamat, karena kiamat tidak akan terjadi kecuali di tengah-tengah orang- 
orang paling jahat dan paling hina. 


Dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda, 


8 


o- F4 Pa DOD . LP 3 P IN, 3 
23 Sg Yep ep ly oa 0 Las Ml ol 


. . Pi 8 .9 
Aina VI OLI oya Ab Juta 
“Sesungguhnya Allah akan mengirim angin dari Yaman yang 
lebih lembut dari sutera yang tidak akan membiarkan seorang pun yang 





388 (Dan Kitab Allah akan dihapus dalam satu malam): yakni semua Kitab Allah akan 
dikelilingi dalam satu malam lalu dicabut (dihilangkan) hingga tidak tersisa satu 
ayat pun baik dalam dada maupun dalam mushaf atau buku. | 

389 Hadits shahih. HR. Ibnu Majah dalam Sunarrnya no. 4098, pembahasan: Fitnah- 
fitnah, bab: Lengkapnya Al @ur'an dan Ilmu, Al Hakim dalam A/ Mustadrak 
(4/473), dia berkata “shahih sesuai syarat Muslim” dan disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. Al Bushairi berkata dalam Az-Zawa'id 'Ala Ibni Majah “Sanad ini shahih 
dan para periwayatnya tsigah”. Musaddad meriwayatkannya dalam Musnad-nya. 


314 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar dzarrah kecuali dia akan 
diwafatkan.” 40 : 


Dari Abdurrahman bin Syimasah #, dia berkata, 
CA oi pe AE Sa cah 3 US Up IS 


Lae Bae NA Ha 
JET de AU el 3 Wana MAN ala 


Pn 


JS Pe PENA AAN 
Hg ae Ke M Ip Sal UG 
eng San An FI Ja bola PA “aula JS Ya 
AA JW 5 IE ah BEN 3 SE SAE LA Khai 


£ 


Ca KA ogah Oa Mah plla pa Uag Ah SR 3 Ja 
BA mie AN Yep A3 DEYI  JE 3 


AI 


“Ketika aku sedang bersama Maslamah bin Mukhallad yang di 
dekatnya ada Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, kudengar Abdullah 
berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di tengah-tengah orang- 
orang paling jahat. Mereka lebih buruk dari orang-orang Jahiliyah. 
Tidaklah mereka meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan 
membalas mereka (menghancurkan mereka).' 


Dalam kondisi demikian datanglah Ugbah bin Amir, lalu 
Maslamah berkata kepadanya, “Wahai Ugbah, dengarlah apa yang 
dikatakan Abdullah'. Kata Ugbah: Dia lebih tahu. Adapun aku, aku 


340 HR. Muslim no.:2913, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Tidak 
akan terjadi Kiyamat Sampai Seseorang Melewati Seearang Lain lalu Dia 
Berharap Kematian kerena Bala '. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 315 








mendengar Rasulullah $$ bersabda, 'Segolongan orang dari umatku 
akan senantiasa berperang untuk membela agama Allah dan 
mengalahkan musuh-musuh mereka. Tidak akan membahayakan 
mereka orang-orang yang bertentangan dengan mereka sampai datang 
hari kiamat sedang mereka dalam kondisi demikian' 


Abdullah berkata, 'Benar, kemudian Allah akan mengirim angin 
seperti minyak kesturi yang lembutnya seperti sutera. Maka tidak 
seorang pun jiwa yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar 
benih kecuali dia akan diwafatkan, lalu yang tersisa hanya manusia- 
manusia paling jahat kemudian hari kiamat terjadi di tengah-tengah 
mereka'.” 341 


Orang-orang shalih akan diwafatkan satu persatu mulai dari yang 
paling baik lalu orang-orang yang dibawahnya dan seterusnya, hingga 
yang tersisa hanya orang-orang paling jahat dan paling hina. 
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Mirdas Al Usali 
4s, salah seorang Sahabat yang ikut membaiat di bawah pohon. @ais 
bin Hazim mendengarnya berkata, “Orang-orang shalih akan diwafatkan 
mulai dari yang terbaik lalu orang-orang yang di bawah mereka dan: 
seterusnya, sehingga yang tersisa hanya orang-orang hina seperti korma 
busuk dan gandum busuk yang Allah tidak peduli terhadap mereka.” 


Dalam suatu riwayat disebutkan: Nabi #$ bersabda, 
MU as IL II SI SPU IN Ola LA 
Bana nga MEN Ka au ane Pa Nia P2 8 
jr Ali "dlu "JB KA ak! elu Y ar 


“ Orang-orang shalih akan wafat, mulai dari yang pertama (yang 
paling baik) lalu orang-orang sesudahnya, sehingga yang tersisa hanya 





341 HR. Muslim no. 1924 dalam A/ Amarah, bab: Sabda Nabi, $&, “Akan ada 
sekelompok dari muatku yang membela kebenaran dan orang yang 
menentangnya tidak dapat membahayakan mereka." 


316 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





orang-orang hina seperti korma busuk dan gandum busuk yang Allah 
tidak peduli terhadap mereka” “2 


Kemudian keadaan akan semakin kacau dan semakin buruk 
hingga kata “Allah' tidak lagi disebut di atas muka bumi lalu dilupakan 
secara total dan akar Tauhid lenyap. 


Dari Anas bin Malik ss bahwa Rasulullah & bersabda: 


A A na NE? “ 89 Na 
AB IG KA Je ASLI 2 Y 

“Tidak akan terjadi hari kiamat pada orang yang mengucapkan 
Allah, Allah'” 


Dalam riwayat lain disebutkan, | 
Tea TN Tn 1 EUR 
BNN SIR 


“Sampai tidak lagi diucapkan 'Allah, Allah? di atas muka 
bumi.” 848 


Dalam kondisi lenyapnya Islam, manusia akan kembali kepada 
Jahiliyah pertama, bahkan lebih buruk dari itu. Manusia akan menjadi 
budak syahwat hingga mereka dipermainkan oleh syetan dan syetan 
menyuruh mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam hadits riwayat Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash & yang 
diriwayatkan oleh Muslim. Dia berkata: Rasulullah $$ bersabda: 


342 HR. Al Bukhari (4/174), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Wafatnya Orang- 
Orang Shalih. 

343 HR. Muslim no. 148 dalam, pembahasan: Iman, bab: Hilangnya Iman di Akhir 
Zaman, At-Tirmidzi no. 2208, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 35, dan Ahmad 
dalam Musnadnya (3/107). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 317 



































(aa Da Ga P3 Ga 


L c.22a3 oo 9.53 aya 


HE Bola Dal NA C3 0 aa 


«Lalu yang tersisa manusia-manusia paling jahat seperti 
terbangnya burung dan ambisi binatang buas. 4 Mereka tidak mengerti 
perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syetan akan 
menjelma menjadi manusia dan datang ke tengah-tengah mereka seraya 
berkata, “Maukah kalian mengikuti saya ?” Mereka bertanya, “Apa yang 
engkau perintahkan kepada kami ?”. Maka syetan menyuruh mereka 
menyembah berhala ....” Al Hadits45 


Manusia paling jahat yang dikabarkan Nabi #8 adalah orang- 
orang yang memiliki moral paling bejat seperti binatang, sampai mereka | 
bersetubuh di jalan-jalan seperti bersetubuhnya keledai, dimana laki-laki 
akan menyetubuhi perempuan di hadapan orang banyak seperti yang 
dilakukan keledai tanpa merasa risih dengan perbuatan tersebut. 
Na'udzu Billah 


Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash #5, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda: 


23 pa en SN BIL & Ld A 13 #Y 
SSI GE IE SAT US | 


. 


344 (Seperti terbangnya burung dan ambisi binatang buas): Para ulama mengatakan, 
“Artinya adalah bahwa cepatnya mereka dalam berbuat kejahatan dan 
melampiaskan nafsu syahwat seperti terbangnya burung, sedangkan dalam 
berbuat zalim dan membuat permusuhan di antara sesama manusia seperti . 
binatang buas yang berbahaya.” 

345 Redaksi ini merupakan bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
no. 2940, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Munculnya Dajjal dan 
Menetapnya di Muka Bumi, Turunnya Isa dan Membunuh Dajal, Musnahnya 
Orang Baik dan Beriman, yang tersisa adalah Orang-Orang Terjahat dan 
Penyembah Berhala. 


318 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








“Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang bersetubuh 
di jalan seperti bersetubuhnya keledai” Aku bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah itu akan terjadi ?” Jawab Nabi 88, “Ya, itu akan 
terjadi.” 46 


Dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda: 


0 


o 2 s 2 sap ra 3,8 aan. oa 2 ec 8 P 
SJ 33 RI ola SAY ohh gai SN 
- 5 2 Ng 2 4 sa 3 a . PPA Bana 
D3 ROG Pd GA la Hk OS Ga 3 KBS 
| | BEI Nih 


“£ 
al 
“ 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, umat ini tidak 
akan binasa sampai seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan 
lalu menyetubuhinya di jalan, lalu orang terbaik mereka pada saat itu 


hanya mengatakan, 'Andai saja kamu menutupinya di belakang dinding 
ai! 2347 
ini! 


. 





346 Sanadnya shahih. HR. Ibnu Hibban no. 1889, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: 

Tanda-tanda Kiyamat sebagaimana disebutkan dalam Mawarid Azh-Zham'an. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam Musnad-nya. Dia berkata, 
“Sejauh yang kami ketahui tidak ada jalur yang shahih selain jalur ini.” 
Syaikh Nashiruddin Al Albani mencantumkan hadits ini dalam As-Silsilah Ash- 
shahihah no. 481. Dia berkata, “Sanad ini shahih dan seluruh periwayatnya 
Isigah sesuai syarat Muslim selain Ahmad bin Ali, yaitu Abu Ya'la Al Maushili Al 
Hafizh, pengarang Al Musnad. Dia seorang periwayat yang tsigah lagi Hafizh.” 

847 Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma” Az-Zawa “id (7/334). Dia 
berkata, “HR. Abu Ya'la dengan periwayat-periwayat yang shahih”. Syaikh 
Albani juga menyebutkan hadits ini dalam As-Silsilah Ash-shahihah no. 481. 
Hadits ini memiliki Syahid yaitu hadits panjang riwayat An-Nawwas bin Sam'an 
tentang Dajjal dan Ya'juj & Ma'juj yang redaksi akhirnya sebagai berikut, “Dalam 
kondisi demikian, Allah mengirim angin harum yang masuk ke bawah ketiak 
mereka lalu mencabut roh setiap orang beriman dan orang Islam sehingga yang 
tersisa hanya orang-orang jahatnya saja. Mereka akan bersetubuh di jalan seperti 
bersetubuhnya keledai. Saat itulah kiamat akan terjadi di tengah-tengah mereka.” 
Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam shahihnya no. 2137, 
pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: Dajjal dan Sifat-sifatnya, Ahmad 
dalam A/ Musnad (4/182). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 319 

































































Al @ur'an dihilangkan dengan cara mengambilnya dari dada dan 
dari mushaf. Diambilnya Al @ur'an dari dada adalah dengan tidak 
dihapalnya lagi Al @ur'an, tidak dipelajari dan tidak dihayati maknanya 
serta tidak diamalkan. Karena mengetahui Al @ur'an tanpa ' 
mengamalkannya tidak ada gunanya, bahkan hanya akan menyebabkan 
lupa dan dihilangkan dari dada lalu mengingkarinya. Karena itulah Allah 
sangat serius dalam memerintahkan untuk mengamalkannya, sampai 
Dia memvonis orang yang tidak mengamalkannya atau hanya 
mengamalkan sebagiannya tapi mengingkari sebagian lainnya sebagai 
orang yang kafir terhadap seluruhnya. Allah berfirman, 


Pr ebaan an teen TEA 
543 Kd US 3 Ke Uas 
“ Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan 
ingatlah selalu apa yang ada didalamnya agar kamu bertakwa”. (@s. Al 
Bagarah (21: 63) 


Ayat ini merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang 
membaca Al Our'an tapi hanya melagukannya dengan menggoyangkan 
kepala dan tubuh tanpa meresapinya dengan hati, malah hati mereka 
kosong darinya. Karena itulah amal perbuatan mereka tidak sesuai 
dengannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih buruk dari 
orang-orang yang tidak membaca Al @ur'an. 


Nabi #8 mengabarkan bahwa golongan @urra' seperti ini 
akan muncul di akhir zaman. Mereka menjadikan Al @ur'an sebagai 
seruling dan membaca Al @ur'an tapi tidak melewati kerongkongan 
mereka. Mereka mengharapkan pahala langsung dan tidak 
mengharapkan pahala yang ditangguhkan, yakni hanya menginginkan 
upah langsung di dunia dan tidak menginginkan pahala di akhirat. | 


Fenomena ini terjadi di sebagian negeri muslim. Banyak Gari 
yang mengajarkan Al @ur'an dengan senar kecapi (dengan 
menggunakan nada (lagu)). Mereka menetapkan bahwa orang yang 
belajar tajwid tidak akan bisa memperoleh ijazah kecuali dengan cara 


320 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





tersebut, Na'udzu Billah (kita berlindung kepada Allah). Hal ini benar- 
benar terjadi dan tidak mungkin diingkari. Ini merupakan salah satu 
tanda kenabian Nabi &, karena beliau telah mengabarkannya 14 abad 
yang silam. 


Tujuan diturunkannya Kitab-Kitab Allah adalah untuk diamalkan. 
Oleh karena itu, tidak mengamalkan Kitab Allah sama saja tidak 
mengakui Uluhiyyah. Allah di bumi dan akan menyebabkan kembali 
kepada kesyirikan yang lebih parah dari syirik Tahrif serta akan 
menyebabkan dihilangkannya Al @ur'an dari mushaf dan YaPnYA 
Islam secara total. Wallahu Al Musta'an. 


» Komentar Terakhir Seputar Bahasan Ini 


Sebagian orang memahami hadits Hudzaifah bin Al 
Yaman & dan sabda Nabi $$ , “Islam akan lenyap sebagaimana 
lenyapnya motif pada pakaian ...” dengan pemahaman yang keliru. 
Oleh karena itu, 'perlu kiranya saya mengingatkan sebagian kesalahan . 
yang terlanjur masuk ke dalam sebagian telinga orang yang sakit. Maka 
saya katakan: 


Orang-orang tidak boleh memahami bahwa lenyapnya ajaran 
Islam akan terjadi dalam waktu dekat, karena akan menyebabkan 
mereka terjerumus dalam keputus-asaan yang tidak layak dilakukan 
seorang mukmin, karena hal tersebut tidak akan terjadi kecuali setelah 
Islam menguasai dunia dan kalimat Allah paling tegak di atas muka 
bumi, sebagaimana yang diberitakan dalam ayat-ayat Al Gur'an bahwa 
masa depan Islam akan menguasai dunia dan menang di atas seluruh 
agama. 


Allah 8 berfirman, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 321 


























-. SA v. p LL... Bo nu G03 
JS sereba GI 019 AL Agan Ing SAI 32 
Pi - ge Pa Nan 2.2 
Dai il Sl 


“Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk 
dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. 
dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (Os. Al Fath (48: 28) 


Nabi sg bersabda: 
“ 238 B5 Ore La One ph, HP Pn PA 


2 £ 
21 


8 
OA 0 


LSI 


“Sungguh perkara ini (Islam) akan sampai seperti sampainya 
malam dan siang. Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun baik 
rumah tanah liat (rumah kota) maupun rumah bulu (rumah desa) kecuali 
akan dimasukan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang 
mulia atau kehinaan orang yang hina, kemuliaan yang dengannya Allah 
memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan 
kekufuran.” 8 


Berdasarkan hadits ini jelaslah bagi setiap orang berakal bahwa 
Islam akan menang dan akan tersebar di muka bumi, sehingga tidak 
perlu diragukan lagi bahwa masa depan Islam akan cemerlang dengan 
izin Allah dan Taufik-Nya. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang 
memperjuangkan Islam lebih bersemangat dalam perjuangannya dan 


348 Hadits shahih. HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (4/103), Ibnu Mandah dalam 

Kitab Al Iman (1/102): Al Hakim dalam A! Mustadrak (4/330), dia berkata, 
“shahih sesuai syarat Asy-Syaikhan” dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
Syaikh Al Albani menyebutkan hadits ini dalam catatan kaki kitab Tahdzir As- 
Sajid Min Ittikhadz Al @ubur Masajid, hal. 173 dan dinyatakan sebagai hadits 
shahih. Dia membantah perkataan Al Hakim dengan mengatakan, “Hadits ini 
hanya sesuai syarat Muslim saja.” 


322: — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





mempersiapkan diri lahir. dan batin untuk mengalahkan kekuatan 
kekufuran dan kezhaliman. Kemuliaan apakah yang lebih besar di sisi 
Allah daripada kemenangan Islam di atas kedua Tangan-Nya ?!. 


Adapun lenyapnya ajaran Islam adalah sebagaimana yang telah 
kami uraikan di atas bahwa ini akan terjadi di akhir zaman menjelang 
terjadinya hari kiamat karena pada saat itu bumi dipenuhi dengan 
makhluk-makhluk paling jahat yang tidak mengenal Islam sama sekali. 


Masalah lain yang ingin aku sampaikan disini adalah berkenaan 
dengan jawaban Hudzaifah bin Al Yaman 4 terhadap Shilah bin : 
Zufar tentang kalimat Tauhid dan ucapannya “Wahai Shilah, kata-kata 
tersebut akan menyelamatkan mereka dari Neraka (Sampai tiga kali)”. 
Ucapannya tidak boleh dipahami bahwa syahadat La Ilaha Illallah akan 
menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari Neraka pada hari 
kiamat, dan bahwasanya dia tidak kafir dan tidak dibunuh meskipun 
tidak melakukan salah satu rukun Islam lainnya dan meskipun dia 
melakukan apa saja. Ini adalah pemahaman yang keliru dan berbahaya - 
karena sama dengan paham Murji'ah249 yang merusak yang 
mengatakan bahwa iman hanya mengakui saja dan kekafiran hanya 
ketidak-tahuan saja, dan bahwasanya maksiat tidak akan 
membahayakan orang beriman sebagaimana ketaatan tidak akan 
berguna bagi orang kafir. 


349 (Murji'ah): Sekte ini muncul dalam kondisi ketika sedang marak diperbincangkan 

tentang pelaku dosa besar, apakah dia mukmin atau non mukmin ?. Di tengah 
perdebatan tersebut tampillah sekte ini dengan mengatakan bahwa dosa tidak 
akan membahayakan orang beriman. sebagaimana ketaatan tidak akan 
bermanfaat bagi orang kafir. Mereka mengatakan, “Iman adalah mengakui, 
membenarkan, meyakini dan mengetahui”. Bila hal-hal. Ini telah dilakukan maka 
perbuatan maksiat tidak akan membahayakan pelakunya. 
Menurut mereka iman terpisah dari perbuatan. Murji'ah ada empat kelompok: 
Murji'ah Khawarij, Murji'ah @adariyah, Murji'ah Jabariyah dan Murji'ah mumi. Di 
antara tokoh mereka adalah Yunus As-Sahri yang dinisbatkan kepadanya “At- 
Tunisiyyah”, Ghassan Al Kufi yang dinisbatkan kepadanya “Al Ghassaniyyah, 
Abu Tsauban Al Murji'i yang dinisbatkan kepadanya “Ats-Tsaubaniyyah”, Shalih 
bin Umar Ash-Shalihi yang dinisbatkan kepadanya “Ash-Shalihiyyah”, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 


$hahih Tanda-Tanda Kiamat— 323 


| 


EL NN aa EN Sa naa me aaa ae oa ae aan aan ae DA ana ana aan na eNA ANN Ab AM O0aya nan pepenamumamamnnangnnannannpapagg TT —— 1 
| 


Kalau yang dimaksud adalah seperti klaim: mereka yang bodoh 
bahwa kalimat Tauhid (La Ilaha Illalah) hanya ucapan saja, maka 
mengapa Rasulullah #8 memerangi orang-orang Yahudi dan 
menawan mereka padahal mereka mengucapkan kalimat Tauhid 
tersebut ?! dan mengapa beliau menyuruh membunuh orang-orang 
Khawarij?50 padahal mereka termasuk manusia yang paling banyak 
beribadah, membaca Tahlil dan Tasbih ?! dan mengapa para Sahabat 
Rasulullah £#$ membunuh Bani Hanifah yang bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menunaikan 
shalat dan mengklaim sebagai orang-orang Islam ?! dan mengapa Ali bin 
Abi Thalib 5 membakar orang-orang yang mengkultuskannya ?!. 


350 Khawarij adalah kelompok yang memberontak terhadap khalifah Ali bin Abi 
Thalib #5 pada perang Shiffin. Generasi pertamanya adalah Dzul Huwaishirah 
dan generasi terakhirnya Dzuts Tsadyah. 

Mereka-lah yang telah disabdakan Nabi 8, “Salah seorang dari kalian akan 
. meremehkan shalatnya bila dibandingkan dengan shalat mereka, dan akan 
meremehkan puasanya bila dibandingkan dengan puasa mereka, tapi iman 
mereka tidak melewati kerongkongan mereka”. Mereka-lah orang-orang yang 


keluar dari agamanya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah 48, “Nanti akan 


keluar dari keturunan lakHaki ini suatu kaum yang keluar dari agama . 
sebagaimana anak panah melesat dari busurnya.” 

Di antara pemikiran-pemikiran mereka yang sesat adalah, mereka mengatakan 
bahwa Utsman & melakukan penyimpangan di akhir masa pemerintahannya 
sehingga dia layak dibunuh atau diasingkan. Mereka juga berpendapat bahwa 
pelaku dosa besar hukumnya kafir jika tidak bertobat. 

Dalam memahami Tasyri' (Sunnah Nabawiyah) Khawarij memiliki metode yang 
sangat jauh berbeda dengan madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. 

Khawarij memiliki banyak sekte dan yang paling terkenal ada enam: Al Azarigah, 
An-Najdat, Ash-Shafariyyah, Al 'Ajaridah, Al Ibadhiyya dan Ats-Tsa'alibah. 
Sementara yang lainnya adalah cabang dari enam sekte ini. 

Meskipun sekte-sekte ini sudah memudar, tapi sangat disayangkan karena di 
zaman -sekarang kita masih menemukan orang-orang yang hendak memperbarui 
kembali pemikiran-pemikiran sesat mereka dan hendak menampilkan kembali 
paham Khawarij. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan selalu ingat sabda 
Nabi &, “Barangsiapa berkata kepada saudaranya “Wahai kafir, maka 
perkataan tersebut akan kembali kepada salah satunya.” 

Lih. A/ Fashl F1 Al Milal Wa An-Nihal. A/ sa dan A/ Farg Baina Al Firag, 
hal. 72-109. 


324  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Dan mengapa Allah memvonis orang-orang munafik yang 
mengucapkan kalimat Tauhid dengan lidah mereka sebagai orang-orang 
kafir yang berada di kerak Neraka paling bawah ?!. Kalau kalimat 
Tauhid hanya sekedar ucapan saja, maka akan sangat mudah bagi 
orang-orang kafir Muraisy untuk mengucapkannya dan mereka akan 
menderita karena tuhan-tuhan mereka dihina. Karena orang-orang kafir 
Guraisy lebih mengetahui daripada orang-orang sekarang yang mengaku | 
Islam. Mereka memahami kalimat Tauhid yang  diseru 
Rasulullah $$ bahwa maksudnya adalah agar mereka merubah 
perilaku Jahiliyah mereka yang salah satunya menghancurkan segala 
bentuk kezhaliman dan perbudakan manusia. 


Sebagaimana diketahui bahwa para ulama baik dulu maupun 
sekarang telah sepakat bahwa masalah penghalalan dan pengharaman 
merupakan salah satu kekhususan Allah #£ sebagai Tuhan semesta 
alam. Barangsiapa mengklaim bahwa dirinya berhak melakukan hal 
tersebut, maka dia telah memposisikan dirinya sebagai tuhan dan 
sesembahan selain Allah. 


Para ulama juga sepakat bahwa menyingkirkan syariat Allah 
Rabbul 'Alamin yang terdapat dalam rukun-rukun Islam dan iman 
merupakan kekufuran yang nyata, karena syariat tersebut merupakan 
sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama (diketahui sebagai 
ajaran agama yang prinsipil). 

Oleh karena itulah syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 
Rahimahullah berkata setelah menyebutkan sabda Nabi &, 


de (3 4 04 


Tara CA D3 Ia AG Va GS MI Yu 


Bd 


si AN Je (da5 9 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 325 


“ Barangsiapa mengucapkan La Ilaha Illallah' dan kafir terhadap 
segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya 
haram, dan perhitungannya ada pada Allah.” 51 


“Inilah salah satu arti terbesar dari kalimat "La Ilaha Illallah'. 
Karena mengucapkannya tidak menjadikan darah dan harta terpelihara, 
begitu pula mengetahui artinya dengan mengucapkannya, begitu pula 
mengakuinya dan tidak berdoa kecuali kepada Allah semata yang tiada 
sekutu bagi-Nya. Bahkan harta dan darahnya tidak haram sampai dia 
melakukan perbuatan lain yaitu kafir terhadap segala sesuatu yang 
disembah selain Allah. Bila dia ragu atau berhenti, maka harta dan 
darahnya tidak haram.”852 


Al 'Allamah Ibnul Gayyim Rahimahullah berkata, “Tauhid tidak 
hanya sekedar mengakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah dan 


351 HR. Imam Muslim dalam shahihrnya no. 23 dalam, pembahasan: Iman, bab: 
Perintah Memerangi Manusia Hingga Dia Mengucapkan Tidak ada Tuhan yang 
Berhak Disembah kecuali Allah. Hadits ini merupakan riwayat Tharig Al Asyja'i 
3. 

Disebutkan dalam hadits Anas bin Malik & yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
lain-lainnya bahwa Rasulullah #8 bersabda: 

“Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka mengucapkan “Tidak ada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah”. Bila mereka telah bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, lalu 
menghadap kiblat kami, memakan daging sembelihan kami dan menunaikan 
shalat seperti shalat kami, maka darah dan harta mereka haram bagi kita kecuali 
dengan haknya.” 

Dalam riwayat lain dia berkata: Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin 
Malik, “Apa yang menjadikan darah dan harta seorang hamba haram” Jawabnya, 
“Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu menghadap kiblat 
kami, shalat seperti shalat kami dan memakan daging sembelihari kami, maka dia 
orang Islam. Dia berhak mendapatkan sesuatu yang didapat seorang muslim dan 
wajib memperoleh sanksi yang diperoleh seorang muslim.” 

Lih. Shahih Al Bukhari (1/103), pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan 
Menghadap Kiblat, Abu Daud no. 2641, pembahasan: Jihad, bab: Yang . 
Diperangi Oleh Kaum Musyrik: At-Tirmidzi no. 2609 dalam, pembahasan: Iman, 
bab: pertama: An-Nasa'i (8/109) dalam, pembahasan: Iman, bab: Dasar 
Diperanginya Manusia. 

352 Silahkan baca perkataan syaikh Muhartmaa bin Abdul Wahhab Rahimahullah . 
dalam Fath A/ Majid, hal. 115, tahgig Muhammad Hamid Al Ti Rahimahullah. 


326 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


si 


bahwa Dia Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, karena hal ini juga 
diakui oleh para penyembah berhala yang musyrik. Tapi Tauhid adalah 
mencakup cinta kepada Allah, tunduk kepada-Nya, merendahkan diri 
kepada-Nya, patuh sepenuhnya kepada-Nya, beribadah kepada-Nya 
dengan ikhlas dan mengharapkan keridhan-Nya semata dengan seluruh 
ucapan dan perbuatan, pelarangan dan pemberian, cinta dan benci yang 
menghalangi antara dia dengan sebab-sebab yang mendorong kepada 
kemaksiatan dan terus menerus melakukannya. Barangsiapa yang 
mengetahui hal ini, maka dia telah mengetahui sabda Nabi &, 


tu A 3 "3 - - bana Pe 2, Lidi N, 2 


Laki 


Pd 


“Sesungguhnya Allah mengharamkan Neraka bagi orang yang 


mengucapkan “Tidak ada Tuhan selain Allah' dengan semata-mata 


mengharap wajah-Nya (Ridha-Nya),” 58 


Dan sabdanya, 


“Tidak akan masuk Neraka orang yang mengucapkan “Tidak ada 
Tuhan selain Allah '”354 


Serta hadits-hadits lainnya yang semakna yang belum dipahami 
banyak manusia, sampai-sampai sebagian mereka menganggapnya 
Mansukh dan sebagian lainnya berpendapat bahwa hal tersebut sebelum 
datangnya perintah dan larangan serta penetapan syariat. Sebagian 
lainnya menafsirkannya sebagai Neraka orang-orang musyrik dan kafir. 


353 HR. Muslim no. 263, pembahasan: Masjid. 
354 HR. Al Bukhari (1/109), pembahasan: Shalat, bab: Masjid di dalam Rumah, 
danpembahasan: Bersikap Lembut, bab: Amal yang Diperuntukan karena Allah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 327 





Sebagian lainnya menafsirkan kata “kekal” dengan mengatakan 
bahwa artinya adalah tidak mermasukinya selamanya, dan penafsiran- 
penafsiran nyleneh lainnya. Sesungguhnya Nabi $$ tidak menjadikan 
kalimat "La Ilaha Illallah hanya sekedar mengucapkan dengan lidah saja, 
karena orang-orang munafik juga mengucapkannya, tapi mereka divonis 
kafir dan akan masuk ke dalam Neraka paling bawah ....”355 


Beliau juga berkata, “Membenarkan “Tidak ada Tuhan selain 
Allah! harus diaplikasikan dengan tunduk dan mengakui hak-haknya, 
yaitu syariat Islam yang merupakan penjabaran dari kalimat ini, yaitu 
dengan membenarkan seluruh berita yang disampaikan Allah, 
menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Orang yang 
membenarkannya dengan sungguh-sungguh adalah yang melaksanakan 
semuanya. Sebagaimana diketahui bahwa terpeliharanya harta dan 
darah secara mutlak tidak akan tercapai kecuali dengan melaksanakan 
haknya. Begitu pula selamat dari siksa secara mutlak, tidak akan 
tercapai kecuali dengan melaksanakan haknya.”356 


Demikianlah arti kalimat Tauhid yang dipahami para Sahabat 
Rasulullah 4. Mereka melaksanakan hukum-hukumnya dan 


' mengamalkan konsekuensinya. Marilah kita renungkan perkataan 


Sufyan bin 'Uyainah857 Rahimahullah yang menjelaskan hakekat kalimat 


355 Madarij As-Salikin, karya Ibnul @ayyim (1/230). 


.356 ArTibyan Fi Agsam Al @ur'an, karya Ibnul Gayyim, hal. 43. 


357 (Sufyan bin 'Uyainah): Beliau adalah imam besar, Al Hafizh Syaikhul Islam Abu 
Muhammad Al Hilali Al Kufi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriyah. 


Beliau belajar hadits dan bertemu dengan para ulama besar pada masa itu lalu : 


memperoleh banyak ilmu dari mereka dalam bidang hadits dan tafsir hingga 
sampai pada sanad 'A/f, hingga banyak orang yang bersusah payah melakukan 
perjalanan menuntut ilmu demi untuk bertemu dengannya. 

' Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah berkata, “Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan 
bin 'Uyainah, maka ilmu Hijaz akan punah.” 
Abdullah bin Wahb berkata, “Sejauh yang kuketahui tidak ada orang yang lebih 
mengerti tafsir Al @ur'an daripada Ibnu 'Uyaini 
Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Sejauh yang kuketahui tidak ada orang yang 
lebih mengerti tentang Sunnah daripada Sufyan.” 
Silahkan baca biografi lengkapnya dalam Siyar A lam An- Nubala " (8/454-457). 


328 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Tauhid dan bagaimana ia dipahami oleh generasi terbaik dan dipahami 
oleh generasi Salafush Shalih sesudah mereka. 


Muhammad bin Abdul Malik Al Mishshishi bercerita, dia berkata, 
“Ketika kami sedang bersama Sufyan bin 'Uyainah pada tahun 170 H, 
dia ditanya oleh seorang laki-laki tentang iman." 


Sufyan menjawab, “Iman adalah) perkataan dan perbuatan” 
Tanya laki-laki tersebut, “Bertambah atau berkurang ?” 


Jawabnya, “Bertambah sesuai kehendak Allah dan berkurang 
sampai tidak tersisa kecuali segini”, seraya memberi isyarat dengan 
tangannya. 


Tanya laki-laki tersebut, “Bagaimana dengan kaum kami yang 
mengklaim bahwa iman hanya ucapan tanpa perbuatan?” | 


Jawab Sufyan, “Itu adalah pendapat mereka sebelum hukum- 
hukum iman dan batas-batasnya ditetapkan, karena Allah 4 mengutus 
Nabi kita Muhammad & kepada seluruh manusia untuk 
mengucapkan “Tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa beliau utusan 
Allah”. Setelah mereka mengucapkannya, darah dan harta mereka 
terpelihara kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka ada pada 
Allah 3. | 


Setelah Allah 3$ mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
mereka, Dia menyuruh Nabi $$ agar menyuruh mereka menunaikan 
shalat, lalu beliau menyuruh mereka dan mereka melakukannya. Demi 
Allah, kalau mereka tidak melakukannya, maka pengakuan mereka yang 
pertama tidak akan berguna bagi mereka. 


Setelah Allah 8 mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
mereka, Dia menyuruh Nabi $$ agar menyuruh mereka hijrah ke 
Madinah, lalu beliau menyuruh mereka dan mereka melakukannya. 
Demi Allah, kalau mereka tidak melakukannya, maka pengakuan 
mereka yang pertama dan shalat mereka tidak akan berguna bagi 
mereka. 


$hahih Tanda-Tanda Kiamat— 329 





' Setelah Allah 4# mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
mereka, Dia menyuruh Nabi $$ agar menyuruh mereka kembali ke 
Makkah untuk memerangi ayah dan anak-anak mereka sampai orang- 
orang tersebut mengucapkan seperti yang diucapkan mereka, shalat 
seperti shalat mereka dan melakukan hijrah seperti hijrah mereka, lalu 
beliau menyuruh mereka dan mereka melakukannya, sampai salah 
seorang dari mereka membawa kepala ayahnya seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, inilah kepala dedengkot orang-orang kafir.” Demi Allah, 
kalau mereka tidak melakukannya, maka pengakuan mereka yang 
pertama, shalat mereka, hijrah mereka dan peperangan mereka tidak 
akan berguna bagi mereka. 


Setelah Allah #£ mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
' mereka, Dia menyuruh Nabi #$ agar menyuruh mereka thawaf di 
Baitullah sebagai ibadah (haji) dan mencukur rambut mereka dengan 
merendahkan diri kepada-Nya, lalu mereka melakukannya. Demi Allah, 
kalau mereka tidak melakukannya, maka pengakuan mereka yang 
pertama, shalat mereka, hijrah mereka dan peperangan mereka tidak 
akan berguna bagi mereka. 


Setelah Allah #£ mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
mereka, Dia menyuruh Nabi #$ agar menyuruh mereka mengambil 
sebagian harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan diri mereka, 
lalu beliau menyuruh mereka dan mereka melakukannya, sampai 
mereka membawa harta mereka baik yang sedikit maupun banyak. 
Demi Allah, kalau mereka tidak melakukannya, maka pengakuan 
mereka yang pertama, shalat mereka, hijrah mereka, peperangan 
mereka dan thawaf mereka tidak akan berguna bagi mereka. 


Setelah Allah 4 mengetahui kebenaran hal tersebut dalam hati 
mereka dengan diterapkannya syariat-syariat iman dan hukum-. 
hukumnya, Dia berfirman, 


330 


330 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Pl A Ida -.. ?A Tae 2 ag heh ATT, 

ai San SI AA Kas : NX SINI 
E 
5 


“Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama bagimu” (@s. Al Maa 'idah (51: 3). 


Kata Sufyan, “Barangsiapa meninggalkan salah satu dari cabang- 
cabang keimanan, maka menurut kami dia telah kafir. Dan barangsiapa 
meninggalkannya karena malas atau meremehkannya, kami akan 
mendidiknya dan menurut kami dia orang yang kurang imannya. Itulah 
Sunnah! sampaikanlah informasi dariku ini kepada setiap orang yang ' 


menanyakan kepadamu tentang hal ini.”358 


Demikianlah Sunnah, dan inilah yang dipahami para Sahabat 
Nabi #8 dan generasi Salafush Shalih sampai hari kiamat. Inilah 
pemahaman Islam yang benar, yaitu keharusan tunduk dan 
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah semata, karena prinsip 
global dalam agama Allah adalah “Ucapan tidak bernilai bila tidak 
dibenarkan dengan perbuatan”. Karena sekedar pengakuan tidak akan 
sulit bagi seseorang, tapi barometer yang menunjukkan kebenaran 
pengakuan dan perkataan adalah kebenaran perbuatan dan 
kesesuaiannya dengan hukum Allah dan keridhaan-Nya. 


Karena itulah ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa 
hanya mereka yang mendapat petunjuk dan Surga hanya untuk mereka, 
Allah meminta mereka untuk memberikan bukti atas klaim mereka 
untuk menetapkan kepada hamba-hambaNya yang beriman suatu 
kaidah yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Samawi selain Al @ur'an, 
yaitu “Bahwa tidak diterima perkaataan seseorang kecuali dengan dalil, 
dan seseorang yang memberi pengakuan tidak akan dibenarkan tanpa 
adanya bukti yang menguatkan pengakuannya. Setiap perkataan yang 


358 Lih. Kitab Asy-Syari'ah, karya Al Ajiri. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 331 








tidak ada buktinya adalah perkataan yang ditolak dan klaim yang tidak 
benar.” 


Allah #£ berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia, 


1G. 2 


ag Peran Bya DE 3 NI LI TI 183 


Pa 2 Hai 


P, 4 Da2 
Oa Hn aj pak Lala J3 AB 


“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak 
akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau 
Nasrani", demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. 
Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang 
yang benar", (Os. Al Bagarah (2):111) 


10. Keluarnya Api Yang Menggiring Manusia Menuju 
Mahsyar 


— Tanda kiamat besar yang terakhir sebelum terjadinya hari kiamat 
adalah keluarnya api dari dasar 'Aden (Yaman) yang akan menggiring 
manusia dari segala arah menuju Mahsyar di Syam. Saat itu manusia 
ada tiga golongan: 


Pertama: — golongan yang digiring dalam — keadaan 
menginginkannya (suka), memakai pakaian dan menunggang 
kendaraan. 


Kedua: golongan yang terkadang berjalan dan yang lainnya naik 
kendaraan dengan berganti-gantian pada satu onta, dua orang pada satu 
onta, tiga orang pada satu onta, dan sepuluh orang pada satu onta 
karena sedikitnya binatang tunggangan pada saat itu. 


Ketiga: golongan manusia lainnya yang akan digiring api yang 
keluar dari dasar 'Aden menuju negeri Syam, dan barangsiapa yang 
terlambat maka akan termakan api tersebut. Dan yang terakhir kali 


332 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








. digiring adalah dua orang penggembala dari Muzainah yang menggiring 
kambing-kambing keduanya lalu melewati Tsaniyyah Al Wada' di 
Madinah untuk keluar, lalu keduanya tersungkur di atas wajah keduanya 
saat mendengar gemuruh hari kiamat. 


Dalilnya adalah hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya 
yaitu 10 tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah #8, yang di dalamnya 
disebutkan sabda beliau, 


33 8 310 —» 
AA atu Si ad Ia AS ON 
“...Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang 
akan menggiring manusia menuju Mahsyar.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


“Yang keluar dari dasar 'Aden.” 


Dalam riwayat lainnya disebutkan, 
Id Sa 3 gi DLP A3 La GA Oa RS 1003 32T3 


- 


“..Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman dari 
dasar 'Aden yang akan menggiring manusia menuju Mahsyar.”?59 


Dari Anas bin Malik #5, dia berkata: 
- . or. . Ae 0 
dn aa dB Jp Ka Pe aa 
: BE “ 3 “ 3 "o. r 1 : 
Jaa UI OA yo Ul AJB Ab daa 
359 HR. Muslim no. 2901, pembahasan: Fitnah dan Tanda Kiyamat, bab: 
Penaklukan Umat Islam sebelum Dajjal: Abu Daud no. 4311, pembahasan: 
Malapetaka, bab: Tanda-tanda Kiyamat, At-Tirmidzi no. 2184, pembahasan: 


Fitnah-fitnah, bab: Tentang Tn Semuanya dari hadits Hudzaifah bin Usaid Al | 
Ghifari &. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 333 




















ji ae ee ya ee) Yat Asu dab 3 Us, CL Jai 
Do dada TLat I LA 2 S3 Gaal Id TA 


PNP 


PAN AS D5 A1 Ae JS JB jaya BT ba AAN 
KUN Ia 


2 “ Pj 2... 


AI sak J 2 aj KE Ko M dy) Jas 


Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah #& di 
Madinah, lalu dia menemui beliau dan berkata, “Aku akan menanyakan 
kepadamu tentang tiga hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang 
Nabi: Apa tanda kiamat yang pertama ? makanan apa yang pertama 
kali dimakan penduduk Surga ? apa yang membuat seorang anak mirip 
dengan ayahnya dan apa yang membuat seorang anak mirip dengan 
paman-pamannya (dari pihak ibu)?” 


Jawab Rasulullah &, “Tadi Jibril #& mengabarkan kepadaku". 

Maka Abdullah berkata: Dia adalah musuh orang-orang Yahudi dari 
kalangan malaikat. Maka Rasulullah #& bersabda: “Adapun tanda 

— kiamat yang pertama adalah api yang menggiring manusia dari timur 
menuju barat. Adapun makanan yang pertama kali dimakan penduduk 
Surga adalah daging tambahan pada hati ikan paus. Adapun kemiripan 
pada anak adalah: bila seorang laki-laki menyetubuhi isterinya lalu 
spermanya lebih dulu keluar, maka anak akan mirip dengannya, dan bila 
' yang lebih dulu keluar adalah sperma isterinya, maka anak akan mirip 


334 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dengannya (isterinya)'. Kata Abdullah bin Salam, “Aku bersaksi bahwa 
engkau seorang utusan Allah.”360 


Dari Abdullah bin Umar 3, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda: 


1 3 90 .e 


Pa J3 Gintama Ejaan aa AN Ga 
SEAE ng ala Mi Jo Sl Jp 6 AB AN aed AI 
2 5 4 TP Pn 
MUAL SE :JE 
“Api akan keluar dari arah Hadhramaut atau dari Hadhramaut 
sebelum terjadinya hari kiamat yang akan menggiring manusia”. Maka 


kami bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada 
kami ?” Jawab Nabi &, “Hendaklah kalian tetap berada di Syam.” 61 


" Kondisi Api Yang Menggiring Manusia Menuju Mahsyar 
Adapun tentang bagaimana api menggiring menusia menuju 

Mahsyar, Nabi &8 telah menceritakan kepada kita dan menjelaskan 

bahwa manusia akan digiring menuju Mahsyar dalam tiga kondisi: 


Kondisi Pertama, Golongan manusia yang akan digiring dalam 
keadaan suka, memakai pakaian dan naik kendaraan. 


Kondisi Kedua, Golongan manusia yang akan digiring dalam 
keadaan berjalan kaki sementara yang lainnya naik kendaraan. Mereka 
akan berganti-gantian dalam naik satu onta. 


Kondisi Ketiga, Golongan manusia yang akan digiring dari segala 
arah menuju Mahsyar, dan yang terlambat akan termakan api. 


360 HR. Al Bukhari (4/101), pembahasan: Para Nabi, bab: Penciptaan Adam. 

361 HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (2/8,53,69,99,119): At-Tirmidzi no. 2218, 
pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Kiyamat Tidak akan terjadi Sampai Keluar Api 
dari Arah Hijaz, dengan sanad shahih. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih Gharib dari hadits Ibnu Umar”. Ibnu Hibban juga menilainya shahih pada 
no. 2312 sebagaimana disebutkan dalam A/ Mawarid. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 335 








Pembaca yang budiman, inilah hadits shahih yang menjelaskan 
tentang bagaimana api menggiring manusia menuju Mahsyar. 


Dari Abu Hurairah &s bahwa Nabi #& bersabda: 
- T 3 Pa - 2. PP Para eelaia Ta a da, 9 PJ 
Lani SP LNG mal Tee 1GP DU IP UAN pie 
AB, LA 0 


... 2... - At 
MB PPN) AN SP AS) UR So , Haa la NN) 


AN an 


ole DN 0 IX ? - 03-- 3 Pe Pig 
. & s 


Ed -. ad 5 & o- 80 de 2 -£ PJ 9 
Ha HR) dp Lu (Ara Ta dB La (Hu Ii UI 
: - sg Oo 
Ad aa Aa oma y MA 
« Manusia akan digiring dalam tiga kondisi: suka dan tidak suka, 
dua orang di atas onta, tiga orang di atas onta, empat orang di atas onta 
| dan sepuluh orang di atas onta. Sedangkan yang lainnya akan digiring 
api, api tersebut ikut beristirahat siang bila mereka istirahat siang, akan 
ikut tidur di malam hari bila mereka tidur, akan ikut berangkat di pagi 
hari bila mereka berangkat pagi, dan akan ikut berangkat pada sore hari 
bila mereka berangkat pada sore hari.” 62 


Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terjadinya 
penggiringan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa waktunya pada 
hari kiamat. Ini adalah pendapat Ath-Thibi, Al Halimi, Al Baihagi dan 
Abu Hamid Al Ghazali, dengan alasan bahwa kata “Penggiringan” bila 
disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah penggiringan dari 
kubur, dan juga berdasarkan dalil-dalil lainnya. 


Sedangkan Al Khaththabi, @adhi Iyadh, Al @urthubi, Ibnu 
Katsir, Ibnu Hajar dan lain-lainnya berpendapat bahwa penggiringan 
tersebut akan terjadi di dunia di akhir zaman sebelum terjadinya hari 
kiamat. Dalil yang mereka pergunakan adalah hadits riwayat Abu 
Hurairah bahwa api akan ikut istirahat siang bersama mereka, ikut tidur 





362 HR. Al Bukhari (7/194), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Bagimana 
Pengumpulannya?: Muslim no. 2861, pembahasan: Surga, bab: Fananya Dunia 
dan Penjelasan Pengumpulan di Hari Kiyamat, An-Nasa'i (4/115), pembahasan: 
Jenazah, bab: Kebangkitan. : 


336  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


di malam hari, ikut berangkat pada pagi hari dan ikut berangkat pada 
sore hari. 


Begitu pula sabda Nabi &, “Dua orang di atas satu onta sampai 
sepuluh orang. Mereka berganti-gantian pada satu onta karena 
sedikitnya binatang tunggangan pada saat itu”. Semua ini hanya terjadi 
di dunia. 


Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam An-Nihayah setelah 
menyebutkan beberapa hadits, “Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa 
penggiringan tersebut akan terjadi pada akhir masa dunia menuju negeri 
Mahsyar yaitu Syam. Mereka ada tiga golongan: 


Golongan pertama akan digiring dalam keadaan 
menginginkannya, memakai pakaian dan naik kendaraan. 


Golongan kedua terkadang berjalan sementara yang lainnya naik 
kendaraan, mereka berganti-gantian naik satu onta, sebagaimana yang 
disebutkan dalam Ash-Shahihain: dua orang di atas satu onta, tiga orang 
di atas satu onta, sepuluh orang di atas satu onta. Yakni mereka 
berganti-gantian karena sedikitnya binatang tunggangan pada saat itu, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits lain. 


Sedangkan golongan ketiga akan digiring api yang keluar dari 
dasar 'Aden. Manusia akan digiring dari segala arah menuju negeri 
Mahsyar dan yang terlambat akan termakan api tersebut. 


Semua ini menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi pada 
akhir masa dunia (di akhir zaman), dimana ketika itu makan, minum dan 
naik akan berada di atas punggung binatang tunggangan dan orang- 
orang yang terlambat akan binasa termakan api. Seandainya ini terjadi 
setelah ditiupnya sangkakala kebangkitan, maka tidak akan ada lagi 
kematian maupun punggung binatang yang ditunggangi, tidak ada lagi 
orang yang makan dan minum serta memakai pakaian di padang sahara 
yang luas. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 337 








Yang mengherankan adalah bahwa Al Hafizh Abu Bakar Al 
Baihagi setelah meriwayatkan banyak hadits ini menafsirkan naiknya 
manusia di atas punggung onta bahwa hal tersebut akan terjadi pada 
hari kiamat ....”368 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath setelah mengutip 
perkataan Ath-Thibi dan menguatkannya, “Aku tidak menemukan kata 
“Hari Kiamat' dalam jalur-jalur hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
dalam Shahih-nya dan juga dalam kitab-kitab lainnya. Begitu pula dalam 
riwayat Muslim, Al Isma'ili dan lain-lainnya, di dalamnya tidak 
disebutkan kata “Hari Kiamat.” 


Setelah meneliti semua dalil, beliau (Al Hafizh Ibnu Hajar) 
memilih pendapat yang mengatakan bahwa penggiringan tersebut akan 
terjadi di dunia, karena onta pada saat itu sangat jarang disebabkan 
terjadinya bencana besar pada saat itu, dan ada seorang laki-laki yang 


'membeli seekor onta dengan kebun yang luas lagi indah. Semua ini 


menunjukkan bahwa kondisi tersebut hanya terjadi di dunia.264 


Aku mengatakan, “Pendapat yang kuat - Wallahu A'lam- adalah 
yang dinyatakan golongan kedua yang mengatakan bahwa penggiringan 
tersebut akan terjadi sebelum hari kiamat dimana manusia akan digiring 
menuju Syam dan manusia saat itu masih hidup.” 


« Negeri Mahsyar Adalah Syam 


Nabi #8 mengabarkan kepada kita bahwa negeri Mahsyar 
adalah Syam. Disebutkan dalam hadits shahih dari Bahz bin Hakim dari 
ayahnya dari kakeknya, dia berkata: — Aku mendengar 
Rasulullah $& bersabda: 





363 ih. Perkataan Al Hafizh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah Fi Al Fitan Wa Al 
Malahim (1/287). | 

364 ih. Perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah secara detail dalam Fath Al 
Bari (11/387 dst). 


338 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


SO 


(5 £ 5 T- - 3.9 SI s. “4 
KAP) de Op, MS YG, Dg ema SI 
“adl ra oat C: Aaeliga Th 
“Sesungguhnya kalian akan digiring dengan jalan kaki dan naik 


kendaraan, dan muka kalian akan diseret ke sana.” Seraya menunjuk 
dengan tangannya ke arah Syam.365 


“Dari AbuDzar ss bahwa Rasulullah #& bersabda, 

| AE 9 AS Op AU 
“ Syam adalah negeri Mahsyar dan negeri kebangkitan.” 66 
Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata: 


GI IP PN BB KY 3 


P3 





“Sungguh manusia akan mendapati suatu masa dimana tidak 
satu pun orang beriman yang tersisa di atas muka bumi kecuali dia akan 
pergi ke Syam.” 361 


365 Sanadnya Hasan. HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (5/3&5): At-Tirmidzi no. 
2426, pembahasan: Gambaran Kiyamat, bab: Tentang Kondisi Hari 
Peghimpunan. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath A/ Bari (11/380), “HR. 
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat”. At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan.” 

366 Lih. Shahih Al Jami” no. 3620 yang dinisbatkan kepada Abu Al Hasan bin Syuja' 
Ar-Rib'i dalam Fadha'i! Asy-Syam, Ahmad dalam A/ Musnad dan Ibnu Majah. 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani. | 

367 HR. Al Hakim secara Mauguf pada Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash & (4/457). 
Dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Asy-Syaikhan, tapi Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya” dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al 'Izz bin 
Abdussalam Rahimahullah menyebutkan dalam Risalahnya “ Targhib Ah! Al Islam 
FF Sukna Asy-Syam', dia berkata, “Yang seperti tidak boleh dikatakan kecuali 
secara Taugifi (berdasarkan dalil). Hadits ini menunjukkan bahwa para Sahabat 
Radhiyallahu 'Anhum mengetahui keistimewaan Syam atas negeri-negeri lainnya. 
Sebanyak 10.000 Sahabat. yang pernah, melihat Rasulullah $& telah 
memasukinya sesuai yang disebutkannya kepada Al Walid bin Muslim.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 339 














Barangkali sebab negeri Syam menjadi negeri Mahsyar adalah 
karena keamanan dan keimanan ketika terjadinya fitnah di akhir zaman 
berada di negeri Syam, dan penduduk Syam bebas dari fitnah-fitnah 
tersebut dan tetap teguh dengan keimanannnya. Karena itulah 
Nabi $$ menyarankan agar tinggal di Syam saat api keluar 
menggiring manusia, karena negeri tersebut lebih baik daripada negeri- 
negeri lainnya pada saat itu. Beliau bersabda kepada para Sahabatnya: 


- o 3 30 3 P3 Hd NA 8. a 0 Sora 
Cone La Egs GIKA (AI Kaito EM (eh SAS 
: SN Bina On “Sa alta at 0 De AG Pe TA ON San 
SJ Jah BA OP taE ja reda eta TPS 


abal ea 

“Tinggallah kalian di Syam, karena ia merupakan negeri pilihan 

Allah yang ditempati oleh makhluk pilihan-Nya. Barangsiapa yang tidak 

mau, hendaklah dia tinggal di Yaman dan meminum air empangnya, 

karena Allah 8 telah memberi jaminan untukku pada negeri Syam 
dan penduduknya.”68 


« Orang Yang Terakhir Kali Digiring Api 


Orang yang terakhir kali digiring api adalah dua orang 
penggembala dari Muzainah, sebagaimana disebutkan dalam hadits 
shahih dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah & bersabda: 


— SAY EK Up Lanal OS 


4 T0.3 0 2 Ino 8. 3 


Dg ja 3 DUEL) oa GA 2 —ab pleal GP Ana 





368 Hadits shahih. HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir sebagaimana yang dikatakan 
oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa “d (10/61), dia berkata, “Para 
periwayatnya tsigah”. As-Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam A/ Jami" Ash- 
Shaghir. Hadits ini juga dinilai shahih oleh syaikh Albani dalam shahih Al Jami 4 
no. 2949, dan juga dalam Fadha HL Asy-Syam 2 & 9. 


340  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





"— ai R5 AI UAS ilham Laga DURI CpaI 

$ - A3 a 

Mega) de 

“Mereka akan meninggalkan Madinah dalam kondisinya yang 

terbaik. Tidak ada yang menempatinya kecuali makhluk-makhluk yang 

mencari rezki -yakni binatang buas dan burung-. Dan orang yang 
terakhir kali digiring adalah dua orang penggembala dari Muzainah yang 

“hendak pergi ke Madinah dengan memanggil kambing-kambing 
keduanya, tapi ternyata kambing-kambing tersebut telah dimangsa 


binatang buas, dan ketika keduanya berada di Tsaniyyah Al Wada', 
muka keduanya diseret (menuju Mahsyar).” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


SAN S3 Ia 


“Madinah akan ditinggalkan penghuninya dalam kondisinya yang 
terbaik dengan buah-buahannya yang dekat dan mudah didapat oleh 
binatang buas dan burung.” 69 


Maksud hadits ini adalah bahwa Madinah yang semula dijaga 
Allah pada akhir zaman nanti tidak dijaga dan tidak dilindungi sehingga 
binatang buas dan burung akan mendatanginya karena saat itu ia sepi 
tak berpenghuni karena mereka telah digiring api menuju negeri 
Mahsyar di Syam. 


Di bagian penutup saya ingin menutup bahasan tentang tanda- 
tanda hari kiamat ini dengan kasidah yang telah kupilih dari kitab 4z- 


369 HR. Al Bukhari (2/221), Pembahasan: Keutamaan Madinah, bab: Orang Yang 
Membenci Madinah, Muslim no. 1389, pembahasan: Haji, bab: Ketika Madinah 
Ditinggalkan Oleh Penduduknya, A/ Muwaththa" (2/888), pembahasan: Umum, 
bab: Tentang Penduduk Madinah yang Keluar darinya, Ahmad dalam A/ Musnad 
(2/234). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 341 . 





Zuhdiyyat870 yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. 
Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan hanya Allah-lah sang 
pemberi Taufik. | 





370 Kitab Majmuat Al @asha'id Az-Zuhdiyyat, karya Syaikh Abdul Aziz Al 
Muhammad As-Salmani, cet. Pertama tahun 1409 H. Kitab ini dijadikan wakaf 
karena Allah SWT dan dicetak di percetakan Al Khalid di Al Afsat, Riyadh. Kitab 
ini bagus dan bermanfaat serta baik untuk dikaji. | 


342 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Bait Syair Tentang Tanda-Tanda Hari Kiamat 


Setiap khabar yang sah 
Atau disebutkan dalam Al @ur 'an dan atsar 
Seperti fitnah barzakh dan kubur 
Dan hal-hal yang terjadi pada keduanya 
Dan bahwasanya roh-roh makhluk tidak binasa 
Meskipun ia diciptakan, maka pahamilah! 
Setiap keterangan yang datang dari pemimpin makhluk 
Dalam masalah ini adalah benar tidak boleh ditolak 
Dan tanda-tanda kiamat yang ada dalilnya 
Semuanya benar tanpa diragukan lagi 
Di antaranya adalah imam penutup yang fasih 
Muhammad Al Mahdi dan Al Masih 
Dia akan membunuh Dajjal 
Di pintu Lud, maka hindarilah perdebatan (Dalam hal ini) 
Dan juga tentang keluarnya Ya 'juj dan Ma juj 
Tetapkanlah ! karena ia benar sebagaimana 
 Penghancuran Ka'bah 
Di atnara tanda lainnya adalah keluarnya asap 
Dan dihilangkannya Al @ur 'an 


. Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 343 





Juga terbitnya matahari dari barat 
Sesuai dali-dalil yang masyhur 
Tanda terakhir adalah penggiringan dengan api 
Sebagaimana disebutkan dalam dali-dalil yang jelas 
Semuanya adalah khabar-khabar yang shahih 
Yang didokumentasikan oleh orang-orang pilihan ' 
Tatapkanlah masalah hari kebangkitan dan Mahsyar 
Setelah ditiupnya sangkakala 
Begitu pula berdirinya makhluk untuk perhitungan amal 
Pemberian lembaran amal dan timbangan amal untuk pahala 
Begitu pula Shirath lalu telaga Nabi & 
Di sanalah orang akan memperoleh syafaat beliau 
Dan orang yang gembira akan bertambah gembira 
Barangsiapa menjauh dari jalan keselamatan 
Tidak akan sampai di telaga 
Maka jadilah orang yang taat dan bergabunglah 


Dengan orang-orang taat di telaga dan Al Kautsar serta Rombongan 
| penerima syafaat 


Karena ia memang benar-benar untuk Nabi & 
Sebagaimana berlaku pula untuk yang lainnya 
Dari kalangan orang alim seperti para Rasul 
Dan orang-orang baik 
Selain yang khusus untuk sang pemilik cahaya 
Setiap manusia dan jin 


Akan berada di Neraka atau Surga 


344 — Shahih Yanda-Tanda Kiamat 


Keduanya adalah tempat tinggal melhklemakklukNya 
Neraka adalah tempat tinggal orang-orang yang zhalim 
Dan mendustakan (ayat-ayat Tuhan) 

Dan orang-orang yang berbuat durhaka karena dosanya 

' Tidak akan kekal di Neraka 
Meskipun mereka memasukinya karena kezhalimannya 
Dan Surga yang penuh nikmat adalah untuk orang-orang baik 
Yang terjaga dari semua orang kafir 
Ingatlah ! bahwa Neraka seperti Surga 
Keduanya telah ada dan tidak akan binasa 
Kita memohon kepada Allah agar diberi nikmat 
Dan dapat melihatNya tanpa terhalangi debu kotor 
Karena Dia akan dapat dilihat mata 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al @ur 'an dan hadits 
Sesungguhnya Allah tidak akan menutupi Diri-Nya 
Kecuali dari orang kafir dan orang yang mendustakan-Nya 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 345 





BAB III 


Waktu Terjadinya Hari Kiamat dan Gambaran 
Kejadiannya 


1. Ditiupnya Sangkakala 

Hal pertama yang didengar penduduk bumi setelah terjadinya 
tanda-tanda kiamat besar adalah suara mengagetkan yang berasal dari 
suara tiupan sangkakala. Tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali 
akan mengangkat lehernya sementara anggota tubuhnya yang lain akan 
menoleh untuk mendengarkan peristiwa dahsyat ini. Inilah arti firman 
Allah 8, 


- Ann RU et 


T- 8. 3 Lp TT lh Na ane 
SD pu Aan VI Do G3 Ih 


- 


“Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu ' 
(datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. 
(Os. Al Muddatstsir (741:8-10) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 347 


Abdullah bin Abbas &s menafsirkan ayat ini sebagaimana 
yang disebutkan dalam Shahih A/ Bukhari dan kitab-kitab lainnya. 


2... 


Bj pall :JU La 358 15) : JI Sp 306 


2 BG INA : AA 


Dia berkata berkenaan dengan firman, yakni: ditiupnya 
sangkakala. Ar-Rajifah adalah tiupan pertama dan Ar-Radifah adalah 
tiupan kedua.271 


Sangkakala merupakan hal gaib dalam segi bentuk fisik dan 
hakekatnya. Semua yang kami ketahui adalah bahwa ia sejenis terompet 
yang ditiup, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih dari 
Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash &&, dia berkata: 


J6 SI pall Le JB el ab LA BA 3 
La La 153 : 
“Seorang laki-laki Badui menemui Nabi # lalu bertanya, 
'Apakah sangkakala itu?' Jawab Nabi #& , 'Tanduk (Terompet) yang 

ditiup” 872 

Kemudian beberapa saat setelah itu, Allah menyuruh agar 
sangkakala ditiup lagi, dan yang pertama kali mendengarnya adalah 
seorang laki-laki yang sedang membetulkan tempat air ontanya, lalu dia 
mati seketika dan semua makhluk yang ada di atas muka bumi yang 
terdiri dari orang-orang paling bejat dan paling jahat juga mati. Begitu 


371 HR. Al Bukhari secara Mu'allag (11/317) sebagaimana disebutkan dalam Fath A/ 
Bari, pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Tiupan Sangkakala. | 
Al Hafizh berkata dalam Fath Al Bari, “Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkannya secara Maushu! dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.” 

372 HR. Imam Ahmad dalam A/ Musnad (2/162): Abu Daud no. 4742 pembahasan: 
Sunnah, bab: Hari Kebangkitan dan Sangkakala, At-Tirmidzi no. 2432, 
pembahasan: Gambaran Kiyamah, bab: Tentang Sangkakala. At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan shahih”. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban: Al Hakim dan lain-lain. 


348 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


pula makhluk yang ada di langit, mereka semua mati kecuali yang 
dikehendaki Allah tidak mati. Kemudian sangkakala ditiup lagi lalu 
manusia bangkit untuk menghadap Tuhan semesta alam, sebagaimana 
disebutkan dalam firman Allah #£, 


« ea. -, 2 A 2. 2. aa Page ap 
PN Bo PPA da ara 
ke 
La Se “23 PPA Ea sa oa dua 3GL - 
DI Ono A3 pa IP SA abi Mil ga 
“Dan ditiuplah sangkakala, Maka matilah siapa yang di langit 
dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup 


sangkakala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu 
(putusannya masing-masing)” (Os. Az-Zumar (391:68). 


Disebutkan dalam hadits shahih dari Abu Hurairah &, dia 
berkata: Rasulullah $$ bersabda, 


SIB cai 3G KA Okn du an ta 1 uu 
Pa Gn Cai “ena ANA AANG DI MAU 3 ak Ong K3 »E 
Jd dB ed JB Satu On JB dah JB SA OA 
2 2... 8 - - or & toe 23 2 3301 Lg - 8 - A, 
YP Ol up oa (HI aa AS Ogah cela slama Uya Al 
an Ara | LS 5 -g HI aa s r Ag Kbs Y| td 
PARA 
“Antara dua tiupan 40”. Ada yang bertanya, “40 hari ?” Kata 
Abu Hurairah, “Aku tidak mau mengatakan demikian” Mereka bertanya 
lagi, “40 bulan ?” Jawab Abu Hurairah, “Aku tidak mau mengatakan 
demikian” Mereka bertanya lagi, “40 tahun ?” Jawab Abu Hurairah, 
“Aku tidak mau mengatakan demikian”. Kemudian hujan turun dari 
langit yang akan menumbuhkan mereka (menyusun tubuh manusia 
kembali) seperti ditumbuhkannya sayur mayur. Ketika itu tidak ada yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 349 





tersisa pada manusia selain tulang ekor belakang.378 Dari tulang inilah 
tubuh manusia disusun kembali pada hari kiamat.”374 


Yang dimaksud disini adalah antara tiupan kematian dan tiupan 
huru-hara yang pertama. Bisa pula yang dimaksud antara tiupan 
kematian dengan tiupan kebangkitan -Wallahu A'lam-. Yang patut 
diketahui disini adalah bahwa setelah tiupan kematian akan terjadi 
bencana super dahsyat di alam yang merusak sistem tata surya dan 
mengacaukan perputarannya. Terjadi gempa bumi dahsyat dan gunung- 
gunung melesat dari tempatnya dan berjalan seperti berjalannya awan. 
Bumi dan gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan keduanya sekali 
bentur hingga dataran tinggi menjadi sama rata dengan dataran rendah, 
sebagaimana firman Allah 6, 


Ja Ino, Hekadaa seal 3 3 
Be Aa in SN 


“Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Dan diangkatlah 
bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. 
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.” (Os. Al Haaggah (691: 13-15) 


Bencana alam super dahsyat dengan segala bentuk dan 
kehancurannya tidak hanya terjadi pada bumi, tapi juga terjadi pada 
bintang-bintang dan seluruh sistem tata surya, sebagaimana disebutkan 
dalam banyak surah Al @ur'an. Semuanya menunjukkan bahwa akan 
terjadi kehancuran total pada alam ini. 


373 Yang dimaksud tulang ekor belakang adalah tulang sulbi yang bulat yang 
merupakan pangkal pantat dan pangkal dari ekor. 

374 HR. Al Bukhari (6/32) dalam Tafsir Surah Az-Zumar, bab: Firman Allah, Ta'ala 
“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing”, (Os. Az-Zumar 
1391: 68) dan Muslim no. 2955, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Diantara Dua 
Tiupan. 


350 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Setelah itu Allah akan menurunkan hujan yang menumbuhkan 
kembali tubuh-tubuh manusia sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. 
Kemudian sangkakala ditiup lagi (yang ketiga) lalu manusia akan bangkit 
dari kuburnya untuk menjalani Hisab (perhitungan amal) dan 
memperoleh balasan atas perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan 
dalam bagian hadits panjang yang diriwayatkan oleh imam Muslim, : 


8 5 ( 8 » PG Pa x 8. Ta ea Pad 
Jb bi HS ia — Ai JA :JU Pa 
oo. Lo1 93 Aa ta Pang “Da 


Ai S3 Dayat An & Is au Pe) aa & coal plimoeh dia Cu 
JB KO) HA AKA AT dl la AG gk 
- og S4 5 . 8. 1 Li ii 4 Naa 
kang pa IS Dai JUS NS oa IE JI Ni Ta 
2 LAKI Gal BA Ak KU Jin fai TAA 4 Gia Te anal 

PL 9 


“...Kemudian Allah akan mengirim hujan -atau menurunkan 
hujan- seperti gerimis atau hujan ringan yang menyebabkan tubuh-tubuh 
manusia tumbuh kembali, lalu ditiup lagi sangkakala kemudian mereka 
bangkit seraya melihat-lihat. Kemudian diumumkan, 'Wahai manusia, 
pergilah menghadap Tuhan kalian, 'Dan tahanlah mereka “di tempat 
perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya' (@s. Ash- 
Shaaffaat (37): 24). Kemudian dikatakan kepada mereka, “Keluarkanlah 
orang-orang yang akan dikirim ke Neraka” Maka ada yang bertanya, 
“Dari berapa ?” Dijawab, “Dari setiap 1999 orang”. Sabda Nabi lebih 
lanjut, “Itulah hari dimana anak-anak akan beruban dan betis 
disingkapkan.” 15 


375 HR. Muslim no. 2940, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Munculnya Dajjal , 
Menetapnya di Muka Bumi dan Turunnya Nabi Isa serta Membunuh Dajjal. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 351 


2. Gambaran Bumi Pada Hari Kiamat dan Hari Ditiupnya 
Sangkakala Untuk Membangkitkan Tubuh Dari Kuburnya 


Telah kami uraikan sebelumnya bahwa waktu terjadinya kiamat 
merupakan salah satu hal gaib yang hanya Allah saja yang 
mengetahuinya. Ketika Rasulullah #8 ditanya tentang hari kiamat, 
beliau menjawab, “ Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya” 316 
Padahal yang bertanya adalah Jibril #8. Meski demikian, Allah telah 
memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda yang menunjukkan 
bahwa waktunya telah dekat, agar kita senantiasa waspada dan berhati- 
hati. Di antara yang dikabarkan kepada kita adalah bahwa bumi 
Mahsyar berbentuk sangat putih seperti tepung terigu yang bersih dari 
kotoran. 


Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Sahl bin Sa'd «&, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda: 


Pj “ sar na CA Oo 9 Aa Pa 2 202 5 “9 
SI Kei SAS el II IE LAN Ay CA asu 
z 
- £ “0 2... or 
“Pada hari kiamat nanti manusia akan digiring di atas bumi putih 


yang tanahnya putih bersih seperti roti yang berbentuk bulat pipih dan 
tidak ada tanda milik seorang pun padanya.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
SY pelra Ups Gas 


“Tidak ada tanda milik seorang pun padanya.”?"! 


376 Silahkan baca hadits Jibril dengan seluruh riwayatnya yang shahih dalam Jami' Al 
Ushul (10/4104). 

377 HR. Al Bukhari (7/193), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Allah 
Menggenggam Bumi, Muslim no. 2790 , pembahasan: Orang-Orang Munafig, 
bab: Hari Kebangkitan Dan Penyebaran serta Gambaran Bumi pada Hari 
Kiyamat. 


352 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ilm dan Ma 'lam adalah satu arti, yaitu sesuatu menjadi penunjuk 
jalan (Tanda). Iyadh berkata, “Yang dimaksud adalah bahwa di atas 
bumi tersebut tidak ada tanda bangunan, tempat tinggal, jejak atau 
tanda-tanda lainnya yang menjadi penunjuk jalan, seperti gunung batu 
besar dan lain sebagainya.”378 


Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, “Ini merupakan bukti 
akan besarnya kekuasaan Allah. Allah memberitahukan tentang bagian- 
bagian hari kiamat secara detail agar pendengar mengetahui dengan 
jelas sehingga dia bisa melepaskan dirinya dari bencana tersebut, karena 
dengan mengetahui bagian-bagian sesuatu sebelum jatuh ke dalamnya 
dapat melatih diri untuk bisa terhindar darinya. 


Berbeda dengan datangnya sesuatu secara tiba-tiba. Hadits di 
atas juga menunjukkan bahwa bumi Mahsyar lebih besar dari bumi yang 
ada sekarang. Hikmah dari penyebutan sifat tersebut adalah karena hari 
tersebut merupakan hari keadilan dan menangnya kebenaran sehingga 
tempatnya harus suci dan bersih dari perbuatan maksiat dan 
kezhaliman, dan juga agar kehadiran Allah di hadapan hamba- 
hambaNya yang beriman di atas bumi yang sesuai dengan 
keagunganNya. Dan juga karena pada hari tersebut hukum hanya milik 
Allah semata sehingga tempat yang disediakan harus murni untukNya 
semata.”379 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Hadits ini 
merupakan dalil bahwa bumi di dunia akan lenyap dan musnah lalu 
diganti dengan bumi Maugif (Mahsyar) yang baru.”380 


Sebagaimana Nabi #8 mengabarkan tentang sifat bumi pada 
hari tersebut, beliau juga mengabarkan tentang hari ditiupnya 
sangkakala untuk membangkitkan tubuh-tubuh dari kuburnya, yaitu hari 

Jum'at karena mengagungkan hari tersebut. 


378 Lih. Fath A/ Bari (11/3975). 
379 Op.Cit 
380 Op.Cit 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat-— 353 


Dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah $& bersabda: 
| Ad) OT GE ad ASI Ap IA le AL Tn3 

La 0. Dn Maria Ag Tag ET 
Anom er & Y! asu S1 V9 cin LA 433 Pa dasi 


“Hari terbaik terbitnya matahari adalah hari Jum'at. Pada hari 
! —— tersebut Nabi Adam && diciptakan, dimasukkan ke dalam Surga dan 

dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat B0aN akan terjadi kecuali pada hari 
Jum'at” 381 


3. Orang Yang Pertama Kali Kuburnya Terbuka Pada Hari 
Kiamat 


| Nabi #8 mengabarkan bahwa orang yang pertama kali 
kuburnya merekah (terbuka). pada hari kiamat adalah kubur beliau yang 
| berisi tubuh beliau yang mulia lagi suci. Disebutkan dalam hadits shahih 
dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Rasulullah #$ bersabda: 
| 


Bar Mai Pera BS 5 ua Ang Lawa) (3 asi 2 Ta ut 

“Aku adalah pemimpin anak cucu Adam Pa hari Hat 
orang yang pertama kali tanahnya (kuburnya) merekah (terbuka), orang 
yang pertama kali memberi syafaat dan diberi syafaat.” 


| Dalam riwayat lain beliau bersabda, 
| ee Be ae Ad 
KSP ME OI Ai DE ag SE ad HAN ora SEA 


381 HR. Muslim no. 854, pembahasan: Jum'at, bab: Keutamaan Hari Jum'at, At- 
Tirmidzi no. 1488, pembahasan: Shalat, bab: Tentang Keutamaan Hari Jum'at, 
An-Nasa'i (3/89 & 90), pembahasan: Jum'at, bab: Keutamaan Hari Jum'at, 
dengan redaksi Muslim. 


354  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


E 


“Aku adalah orang yang pertama kali tanahnya (kuburnya) 
merekah (Terbuka), lalu aku diberi pakaian indah dari pakaian Surga, 
kemudian aku berdiri di sebelah kanan 'Arasy yang tidak ada satu pun 


makhluk yang berdiri di tempat tersebut selain aku.” 82 


4. Kondisi Manusia Pada Hari Mahsyar 


Pada hari yang mengerikan ini, manusia akan keluar dari 
kuburnya dalam sekejap dan secara serentak seperti belalang yang 
beterbangan dan bergerak dengan cepat menuju sang pemanggil. Setiap 
gerakan menjadi terhenti dan diam ketika buku-buku catatan amal 
disebar. Pada saat itu orang yang menyembunyikan diri akan tersingkap, 
orang yang ditutupi akan nampak dan apa yang tersimpan dalam hati 
akan terbongkar. 


Pada hari yang menakutkan ini, manusia akan digiring dengan 
telanjang dan tidak memakai sandal (telanjang kaki) serta tidak disunat, 
berdasarkan hadits shahih riwayat Aisyah &, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda: 


3 Je, G 3 Ba: HI “J6 IN 1 ate O Pn 


He Ola dat 91 G3 Kuas 2 Hang Jati NG JI 
35 


. 
Pd 


“Manusia akan digiring dalam keadaan tidak memakai sandal, 
telanjang dan tidak disunat”. Kata Aisyah: maka aku bertanya, “Laki-laki 


382 Riwayat pertama diriwayatkan oleh Muslim no. 2278, pembahasan: Keutamaan- 
Keutamaan, bab: Keutamaan Nabi Kita Muhammad Shallallahu Alahi wa Sallam 
atas Seluruh Makhluk. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4763, 
Pembahasan: Sunnah, tanpa redaksi “Hari kiamat.” 
Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 3615, pembahasan: 
Biografi, bab: Keutamaan Nabi #&. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 355 


dan wanita melihat satu sama lainnya ?” Jawab Nabi #8, “Kondisi saat 
itu lebih mengerikan daripada memikirkan hal tersebut” 88 


Pada hari ini, orang-orang yang ketika hidup di dunia berpaling 
dari kebenaran dan petunjuk akan digiring dalam kondisi yang 
mengerikan dan terhina. Mereka akan digiring dengan wajah mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan tuli sehingga anggota tubuh mereka tidak 
bisa memberi petunjuk kepada mereka dalam kondisi yang serba 
berdesakan tersebut. Itulah balasan atas perbuatan mereka ketika di 
dunia yang tidak memanfaatkan anggota tubuh mereka untuk mencari 
petunjuk kebenaran. 


Allah 38£ berfirman, 
pn 2. #23, KN Aa me UT AO Aan) 
Len LAS Lea gagang JP Kaali (3g aya 


“Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat 
(diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak” (Os. 
Al Israa" (17):97) 


Disebutkan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik #5, 


ae 03 Ga Tea Pa DRA PIR An ta aa 2.2 
Se Lian GA SKM JB AI J3 U JB IE O 


- 


j 


SE sa Cal: JG Se ae PS AS ken aa 
JB AAN F3 den Ie Kai ol Je NB UGM gak, Ta 


Ang 5 2:23 & ang Ka si 
Bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, Allah # 
berfirman, “Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam 


383 HR. Al Bukhari (7/194), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Hari 
Penghimpunan, Muslim no. 2859, pembahasan: Surga, bab: Fananya Dunia dan 
Gambaran Hari Penghimpunan pada Hari Kiyamats An-Nasa'i (4/114), 
pembahasan: Jenazah, bab: Kebangkitan. h 


356  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


MASA aan nama mam 








dengan diseret atas muka-muka mereka.” (@s. Al Furgaan (251: 34) 
apakah orang kafir akan diseret dengan wajahnya?” Jawab Rasulullah 
#8, “Bukankah yang menjadikannya bisa berjalan dengan kedua kakinya 
di dunia mampu menjadikannya berjalan dengan wajahnya pada hari 
kiamat?.” @atadah berkata ketika mendengar hadits ini, “Benar, demi 
Kemuliaan Tuhan kami? 284 


Pada hari yang berat dan sulit ini, tubuh manusia akan 
berkeringat karena beratnya huru-hara pada hari tersebut dan matahari 
dekat dari kepala sehingga keringat semakin bercucuran hingga ada 
yang tenggelam karena keringatnya sendiri sesuai amal perbuatan 
mereka di dunia. 


— Disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Abu 
Hurairah 45: bahwa Ma 8 bersabda: 


0. & Sao 


asa Sa A3 


: “Manusia akan berkeringat pada hari kiamat hingga keringat 
mereka tumpah dibumi setinggi 70 dzira'. Keringat akan membasahi 
mereka hingga sampai pada telinga mereka.” 85 


Disebutkan dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari hadits Al 


Migdad bin Al Aswad &5, dia berkata: aku mendengar 
Rasulullah $ bersabda: 





384 HR. Al Bukhari (7/194), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Hari 
Penghimpunan, Muslim no. 2806 , pembahasan: Orang-Orang Munafig, bab: 
Orang Kafir Dikumpulkan dalam Kendoani Wajah Terkelungkup. 

385 HR. Al Bukhari (7/196), pembahasan: Bersikap Lembut, bab: Firman Allah, 
“Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan, pada suatu hari yang besar,” (@s. Al Muthaffifiin (83): 435: Muslim 
no. 2863, pembahasan: Surga, bab: Gambaran Hari Kiyamat. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 357 


na ae & dad G3 KI AI ad 


Ga BL La Jade CA He 5 ai Je cijha 


z 


£ 


Bu MS EOS IE AN 4 JSI sa Jali ef 
RA SESI NIK Yan SAS OR LA tai Edi 


0. 0 £0 — 


Ng, :JG Ld) un La Kr rn ar Aa 5 ai 


“Pada hari kiamat matahari akan berada dekat dengan makhluk 
sampai sejarak satu mil -Kata Sulaim bin Amir: aku tidak tahu apakah 
yang dimaksud mil disini jarak bumi atau alat pencelak mata-. Lalu 
manusia akan berkeringat sesuai dengan amal mereka. Ada yang 
keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua 
lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya dan ada yang tenggelam oleh 
keringatnya sendirf” Nabi $$ memberi isyarat dengan tangannya ke 
mulutnya.286 


Pada hari yang berat ini ada wajah yang hitam dan ada wajah 
yang putih. Ada wajah yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan 
serta. kehinaan, ia telah menyadari apa yang telah diperbuatnya dan 
yakin akan balasan yang menunggunya. Dan juga ada wajah yang 
bersinar, gembira dan tenang karena telah mengetahui tempat 
tinggalnya dan telah mengetahui tempatnya dengan jelas sehingga ia 
membaca tahlil setelah tertimpa ketakutan sebelumnya. 


Allah 4 berfirman, 


386 HR. Muslim no. 2864, Gambaran Surga, bab: Gambaran Hari Kiyamat: At- 
Tirmidzi no. 2423, pembahasan: Gambaran Kiyamat, bab: 2. 


358  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











Ta Tea - 0 a 


. ya 


Geli CB 0gp 23353 0g ag 3 


da bea Lansia Kandal Ih ASI 


2 4 2 


Dia Le sa dil aR, ag Ha Una 


“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan 


TA -1 


Gs 


3 


sa 


satu 


ada pula muka yang hitam muram. adapun orang-orang yang hitam 
muram mukanya (kepada mereka dikatakan): 'Kenapa kamu kafir 
sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu itu! Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, 


“Maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga): mereka kekal di 


dalamnya.” (Os. Aali 'Imraan (3):106-107) 
Firman Allah 3, 
Bora ! 


3 ai PA Ka (&) Bekal alga Apa 2323 
DT Ad H3 Yan D3 GE Ah 


“Banyak muka pada hari itu berseri-seri, Tertawa dan 
bergembira ria, Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, 
Dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka Itulah orang-orang kafir lagi 
durhaka.” (Os. 'Abasa (801: 38-42) 


Pada hari ini manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi 
ketika dia mati apakah baik atau buruk. Setiap jiwa akan sibuk dengan 


" dirinya sendiri dan tidak berpaling kepada yang lain karena pada saat itu 
terputus hubungan kekeluargaan dan hubungan darah, hubungan sanak 


saudara dan nasab. Semua dirundung duka dan kesedihan karena 
ketakutan melanda semuanya pada hari yang mengerikan tersebut. 


Allah 8 berfirman, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 359 


. 
. -“ 2 


Ah Wi BA 3 GLS ar Ip 
Tama 24 ““ 


# . . . “ £ 
AR) uts Pn Pa Sp! JI Aug AP 4319 
zZ # - 


Fm», 


() 

“Dan apabila. datang suara yang memekakkan (tiupan 

sangkakala yang kedua), Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, 

Dari.ibu dan bapaknya, Dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari 

mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.” 
(@s. 'Abasa (80):33-37) 


Bahkan orang yang berdosa sebagaimana digambarkan 
Allah 38 dalam firman-Nya sangat menginginkan seandainya dia bisa 
menebus dirinya dari siksa hari kiamat dengan orang yang paling 
dicintainya di dunia, 


De a Ipang AAS Ca Sam jo : Pa “Ji 353 La se 


TA Se ee Pa aa aa TA PA - | 
CI To D3 Welas DE Gaga 


"Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau 
sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak- 
anaknya, Dan isterinya dan saudaranya, Dan kaum familinya yang 
melindunginya (di dunia). Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya 
Kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya." (Os. 
AlMa'aarij (701:11-14) 5 

Tapi semua itu tidak mungkin terjadi, karena setiap orang akan 
bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri yang dilakukannya di 
dunia, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk. 


360  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Dari Jabir bin Abdullah 4, dia berkata: 
Rasulullah #8 bersabda: 


| - 283 3 5 
CE an ee 
“Setiap hamba an dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika 
dia mati, ”387 


Pada hari keputusan (hari kiamat) buku-buku catatan amal akan 
dibagikan kepada pemiliknya. Orang yang diberi bukunya dari sebelah 
kanannya adalah orang yang berbahagia dan selamat pada hari tersebut. 
Dia telah aman pada hari tersebut dan menawarkan kepada seluruh 
makhluk agar membaca buku catatan amalnya. Allah telah menerima 
amal perbuatannya sehingga di dicatat sebagai orang yang selamat. 
Alangkah bahagianya dia karena akan dihisab dengan hisab yang ringan, 

La : 5 
Dea La Jyi3 Lean AS Gas LG 


pena 


# Gan 35 tekad Gp Li 


set 


aa 


"Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari 
sebelah kanannya, Maka dia berkata: "Ambillah, Bacalah kitabku (ini)". 
Sesungguhnya Aku yakin, bahwa Sesungguhnya Aku akan menemui 
hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang 
diridhai, Dalam surga yang tinggi, Buah-buahannya dekat, (kepada 
mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan 


387 HR. Muslim no. 2878, pembahasan: Surga, bab: Perintah untuk Berbaik Sangka 
kepada Allah Ketika Sakaratul Maut. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 361 





amal yang Telah kamu kerjakan pada hari-hari yang Telah lalu"). (Os. Al 
Haaggah (691:19-24) 


Adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dari sebelah 
kirinya —Na'udzu Billah-, dialah orang yang celaka karena semasa hidup 
di dunia tidak beriman dan beramal shalih untuk bekal sesudah mati, 
sehingga sekarang dia disiksa karena perbuatan buruknya. Dia hanya 
bisa berdiri dengan penuh ketakutan lagi penuh kesedihan dengan 
berharap seandainya akhir hidupnya kematian yang tidak dikembalikan 
hidup lagi. Dia merasa menyesal dengan harta dulu yang pernah dia 
kumpulkan dan dibangga-banggakan, ternyata pada hari tersebut tidak 
lagi berguna baginya baik kekuasaan atau harta benda, 


.. 


Bea Pi Ra Ta - & 23 # & 

5 Lgi Gia Uji Alang AS Gal ja G5 

0 E - -.. -.1 - - Pa 3 2 4 

FT Ou KL Os 
4 |. 2 - - 


"Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kirinya, Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak 
diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan Aku tidak mengetahui apa hisab 
terhadap diriku. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan 
segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 
Telah hilang kekuasaanku daripadaku'"(@s. Al Haaggah (69):25-29) 


Pada hari pembalasan dan perhitungan amal, orang-orang kafir 
yang mati dalam kekafirannya tidak akan diterima amalnya dan tidak 
berguna lagi tobat dan penyesalan mereka. Tidak akan diterima tebusan 
mereka baik yang berupa harta benda atau anak, karena saat itu tidak 
ada sesuatu yang bisa dijadikan tebusan. 


Allah 3€ berfirman, 


362 — Shahih'Tanda-Tanda Kiamat 


Pa SP A23 Ma NN Tee Tn ae AN Inna 
BA 3 Ia ybs 2. mag Islag IgiS sll ol 


asas ai ag Lag GA J3 g Ni 10 


Oa 3 


“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka 
tetap dalam 'kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang 
diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri 
dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka Itulah siksa yang pedih 
dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.” (@s. Aali 'Imraan 
(31:91) 

Firman Allah 3, 

g£ 


3 ai2 Bas, Ea Hd £ 0 TT, 8 G & 
sana Alta) Usir UPN 3 Le Pale Tuah 


DA 


Ll Th eh 13 AAN AA ee aa aa GAS 
Ha TE La Li ANA Dr SS 


V9 jg Ag 126 L 


“Dan sekiranya orang-orang yang zhalim mempunyai apa yang 
ada di bumi semuanya dan (ada pula) sebanyak itu besertanya, niscaya 
mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada 
hari kiamat Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum 
pernah mereka perkirakan. Dan (jelaslah) bagi mereka akibat buruk dari 
apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pembalasan 
yang mereka dahulu selali memperolok-olokkannya.” (Os. Az-Zumar 
(391: 47-48) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 363 








Pintu tobat senantiasa terbuka bagi manusia selama dia hidup di 
dunia, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya 
sebagaimana yang terjadi pada hari kiamat. Bila dia tetap dalam 
kekafiran berarti telah selesai waktu tobat dan pemilihan keinginannya. 
Disebutkan dalam hadits shahih dari Anas bin Malik #5, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda: 


CA Wo LAS Yi Uiis JB af opa LJK AI Ui 
catat «38 Salest 93 y BV at lb gu ala 
BAN Y ae 


“Allah 8 berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya 
di Neraka, 'Seandainya kamu memiliki dunia dan seisinya, apakah kamu 
mau menjadikannya sebagai tebusan untuk menebus dirimu (dari siksa 
Neraka)?" Jawab orang tersebut, 'Ya' Firman Allah R&, 'Dulu Aku 
pemah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah dari itu ketika 
kamu masih berada dalam sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak 
menyekutukan Aku dengan sesuatu pun', maka Aku tidak akan 
memasukkanmu ke dalam Neraka dan akan memasukkanmu ke dalam 


Surga. Tapi ternyata kamu tidak mau dan tetap memilih kesyirikan.”88 


5. Gambaran Mengerikan Hari Kiyamat 
Imam Al Harits Al Muhasibi Rahimahullah berkata: 


"Setelah semua makhluk mati semua dan bumi dan langit 
kosong dari penghuninya, mereka semua kaku tidak bergerak, tidak ada 


388 HR. Muslim no. 2805, pembahasan: Orang-Orang Munafig, bab: Permintaan 
orang Kafir Agar Memenuhi Bumi dengan Emas. 


364 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Las ANA ARENA MAAN Sa DA 


gerakan yang terdengar dan tidak ada orang yang terlihat. Hanya Allah 
saja yang Maha Esa dan azali sendirian dengan Keagungan dengan 
Kemuliaan-Nya. Kemudian ruhmu akan dikembalikan lalu engkau 
mendengar pengumuman yang memanggil semua makhluk untuk 
menghadap Allah 4£ dengan penuh kehinaan dan ketundukan". 


Bayangkanlah olehmu bagaimana suara tersebut masuk ke 
dalam telinga dan akalmu bahwa engkau dipanggil untuk menghadap 
Tuhan semesta alam. Hatimu akan bergetar dan kepalamu akan 
' beruban karena panggilan tersebut, karena ia hanya satu kali teriakan 
yang mengumumkan agar semua makhluk menghadap Tuhan yang 
memiliki kebesaran dan kemuliaan, keagungan dan keperkasaan. Ketika 
engkau sedang ketakutan karena suara tersebut, tiba-tiba engkau 
mendengar kuburanmu terbelah lalu engkau melompat keluar hingga 
tubuhmu dari wajah sampai telapak kakimu berdebu karena debu 
kuburmu, kemudian engkau berdiri di atas kedua telapak kakimu dengan 
memandang ke arah panggilan tersebut. Saat itu semua makhluk 
gempar dan berdebu karena debu kuburan yang ditempatinya. 


Bayangkanlah olehmu bagaimana kegemparan seluruh makhluk 
pada saat itu. Semuanya dilanda ketakutan dan kecemasan. Engkau 
telanjang dengan penuh ketakutan dan kesedihan di tengah-tengah 
semua makhluk yang berdesak-desakan, tidak berbaju dan tidak 
memakai sandal. Semuanya diam dengan penuh kehinaan dan 
kerendahan, ketakutan dan kecemasan. 


Engkau tidak mendengar kecuali suara telapak kaki mereka 
sementara suara tetap memanggil dan semua makhluk berjalan menuju 
suara tersebut sedang engkau di tengah-tengah mereka ikut berjalan 
menuju suara tersebut dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Bila 
semua makhluk telah berada di Mahsyar, maka mereka-semua berdesak- 
desakan baik jin maupun manusia dalam keadaan telanjang dan tidak 
memakai sandal. Kekuasaan telah dicabut dari penguasa-penguasa di 
bumi dan mereka semua tunduk dengan penuh kehinaan. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 365 


Mereka-lah penduduk Mahsyar yang paling hina dan paling 
rendah kedudukannya setelah sebelumnya mereka sewenang-wenang 
dan zhalim terhadap hamba-hamba Allah di dunia. Kemudian semua 
binatang baik yang di daratan maupun di puncak-puncak gunung ikut 
menghadap Tuhan dengan penuh kehinaan setelah sebelumnya mereka 
hidup dengan liar. Mereka datang tanpa membawa dosa karena 
perbuatan mereka di dunia. Bayangkanlah olehmu bagaimana mereka 
semua menghadap Tuhan dengan penuh kehinaan pada hari yang 
agung tersebut. 


Binatang buas datang dengan menundukkan kepala dan 
merendahkan diri setelah sebelumnya mereka hidup dengan kebuasan 
dan keliaran. Mereka berdiri di belakang semua makhluk dengan penuh 
kehinaan dan kerendahan di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa. 


Syetan-syetan datang dengan penuh kehinaan setelah 
sebelumnya mereka hidup dengan penuh pembangkangan dan 
kedurhakaan. Maha Suci Dzat yang telah menghimpun mereka dengan 
berbagai bentuk dan tabiat yang berbeda-beda setelah bencana yang 
lama. Mereka telah menjadi hina dina saat kebangkitan dan dihimpun di 
Mahsyar. | 


Bila semua makhluk penduduk bumi telah berkumpul dan berdiri 
semua di Mahsyar untuk perhitungan amal, baik dari golongan manusia, 
jin, syetan, binatang jinak dan binatang buas, binatang ternak dan 
serangga-serangga tanahnya, maka bintang-bintang di langit akan jatuh 
berserakan di atas mereka, lalu matahari dan bulan akan dihilangkan 
sinarnya sehingga bumi menjadi gelap gulita karena lampu dan 
cahayanya telah dimatikan. 


Ketika engkau dan semua makhluk dalam kondisi demikian, tiba- 
tiba langit dunia berada di atas mereka dan berputar-putar di atas kepala 
mereka dengan disaksikan kedua matamu, lalu ia “terbelah dengan 
ketebalannya sejauh 500 tahun perjalanan. Alangkah dahsyatnya suara 
terbelahnya langit dalam pendengaranmu. 


366  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Dahsyatnya hari kiamat membuat langit terbelah dan saat itu 
para malaikat berada di penjuru-penjuru langit dengan meliputi bagian 
langit yang terbelah. Cobalah engkau bayangkan bagaimana terbelahnya 
langit dengan bentuknya yang sangat besar. Lalu Allah akan melelehkan 
(menghancurkan) langit tersebut hingga ia menjadi seperti perak yang 
dilelehkan. 


Cobalah engkau bayangkan bagaimana terbelahnya langit 
dengan bentuknya yang sangat besar. Lalu Allah akan melelehkannya 
hingga ia menjadi seperti perak yang dilelehkan yang dicampur warna 
kuning disebabkan dahsyatnya hari kiamat saat itu, sebagaimana firman- 
Nya, 


NG Lan 2 HA OT Gaa Lt 
(&) oa 05)9 SG AAA e Isl 


“Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti 
(kilapan) minyak" (@s. Ar-Rahman (551: 37) 


oat IE R3 DIAKUI 3 

"Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan 
gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan!" (Os. Al 
Ma'aarij (70): 8-9) 

Ketika para malaikat dunia sedang berada di sekeliling langit 
yang meleleh tersebut, tiba-tiba mereka berjatuhan dan ikut dihimpun di 
bumi Mahsyar untuk perhitungan amal. Mereka turun dari langit dengan 
fisik mereka yang sangat besar dan suara mereka yang selalu 
mensucikan Tuhan yang Maha Tinggi yang telah menurunkan mereka 
ke bumi dengan penuh kehinaan dan kerendahan untuk perhitungan 
amal dan menghadapi pertanyaan Tuhan mereka. 


Bayangkanlah olehmu bagaimana mereka turun dari awan 
dengan fisik mereka yang sangat besar dan suara yang menggelegar 
serta kekuatan yang hebat. Mereka semua menundukkan diri di hadapan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 367 


Allah 3€. Mereka mengepakkan sayap mereka dan menundukkan 
muka mereka dengan penuh kerendahan dan ketundukan terhadap 
Tuhan mereka. Kemudian setiap langit akan mengalami hal yang sama 
hingga langit ke tujuh. Setiap penduduk langit jumlahnya berlipat ganda 
dan memiliki fisik yang sangat besar, dan mereka semua akan ikut 
berbaris dengan makhluk-makhluk lainnya dengan mengelilingi mereka. 


Bila penduduk tujuh langit dan tujuh bumi telah berkumpul 
semua di bumi Mahsyar, matahari akan dinyalakan dan diberi panas 
seperti panas 10 tahun lalu didekatkan dengan kepala makhluk sejarak 
satu tombak atau dua tombak. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali 
naungan 'Arasy Rabbul 'Alamin. Maka ada yang bernaung dengan 
naungan 'Arasy dan ada yang dijemur dengan sinar matahari yang 
sangat panas menyengat. 


Semua makhluk merana dan sengsara karena panasnya, lalu 
mereka akan berdesak-desakan dan saling mendorong satu sama lainnya 
sehingga keadaan menjadi sempit dan kaki saling menginjak satu sama 
lainnya. Leher akan terasa putus karena haus dan panas matahari akan 
menyatu dengan napas seluruh makhluk. Tubuh mereka saling 
berdesakan hingga keringat mengalir dan jatuh ke bumi lalu naik ke 
tubuh mereka sesuai dengan tingkatan mereka di sisi Allah 4 apakah 
termasuk orang bahagia atau orang celaka. Sehingga ada orang yang 
keringatnya sampai ke tumitnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada 
yang sampai ke daun telinganya, ada yang hampir tenggelam karena 
keringatnya dan ada yang keringatnya sampai ke tengah tubuhnya di 
bawah daun telinga. 


Maka bayangkanlah olehmu ketika tubuhmu dibanjiri keringat 
sedang engkau dalam kondisi sedih dan sengsara, napasmu akan 
terengah-engah di dadamu karena keringat tersebut dan ketakutanmu. 
Sementara manusia lainnya yang bersamamu menunggu keputusan 
pengadilan Rabbul 'Alamin, apakah akan menuju negeri yang penuh 
kebahagiaan atau negeri yang penuh kesengsaraan. 


368 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dalam kondisi yang tragis dan memilukan tersebut, tidak ada 
makhluk yang berbicara satu sama lain dan tidak ada yang 
mempedulikan urusan orang lain. 


Maka bayangkanlah olehmu bagaimana suara makhluk berteriak 
dan menjerit dengan masing-masing mengatakan, “Diriku, diriku”. 
Kamu tidak mendengar kecuali suara “Diriku, diriku”. Pada hari itu 
engkau akan sibuk mengurus dirimu sendiri dan begitu pula dengan 
makhluk-makhluk lainnya. Semuanya memikirkan bagaimana bisa 
selamat dari siksa Tuhanmu. | 


Bayangkanlah olehmu bagaimana pada hari tersebut Nabi Adam 
berteriak, begitu pula Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, 
padahal mereka semua memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan 
Allah 8, tapi semuanya hanya berteriak dengan mengatakan “Diriku, 
diriku” karena takut terhadap Tuhan mereka yang sedang Murka pada 
hari itu. Maka dimanakah posisimu dibandingkan mereka pada hari 
tersebut ?! bagaimanakah kesibukanmu dan kesedihanmu serta 
ketakutanmu pada hari tersebut ?!. 


Ketika semua makhluk telah putus asa dalam meminta syafaat 
mereka, mereka pun mendatangi Nabi #8 dan meminta syafaat 
kepada beliau agar memohon kepada Tuhan mereka. Maka beliau 
memenuhi permintaan mereka dan berdiri menghadap Tuhannya #£. 
Beliau meminta izin lalu diberi izin, lalu beliau sujud kepada Tuhannya 
dengan memuji dan menyanjung-Nya. Semua itu dilakukannya dengan 
didengar olehmu dan seluruh makhluk. Sampai akhirnya Allah 3 
mengabulkan permintaan beliau untuk segera menggelar sidang perkara ' 
makhluk dan melakukan hisab (perhitungan amal) terhadap mereka. 


Ketika engkau sedang bersama seluruh makhluk dalam 
kegelapan hari kiamat dan kedahsyatan huru-haranya untuk menunggu 
digelarnya pengadilan Tuhan semesta alam yang akan memutuskan 
apakah akan masuk ke negeri yang penuh kenikmatan atau negeri yang 
penuh kesengsaraan, tiba-tiba cahaya 'Arasy memancar hingga bumi 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 369 


menjadi terang benderang dengan cahayanya dan engkau yakin bahwa 
Allah yang Maha Perkasa telah datang untuk menggelar sidang 
pengadilan akhirat untuk melakukan perhitungan amal perbuatanmu, 
seakan-akan tidak ada yang disidang selain dirimu dan tidak ada yang 
diperiksa kecuali kasusmu. 


Kemudian Allah berfirman, “Wahai Jibril, bawakan Neraka 
kepadaku!”. Maka bayangkanlah olehmu ketika Jibril datang dan 
berkata kepada Jahannam, “Wahai dJahannam, ikutilah aku!”. 
Bayangkan bagaimana nyala api dan gemuruhnya yang Allah ciptakan 
untuk menyiksa hamba-hambaNya. 


Bayangkan pula ketika ia bergejolak dan berkobar-kobar lalu 
memandang makhluk-makhluk dari jauh dan hampir menyerang 
mereka, sementara para penjaganya (malaikat) melompat menuju 
makhluk-makhluk tersebut dengan marah karena kemurkaan Tuhan 
terhadap orang-orang yang durhaka dan menentang perintahNya. 


Bayangkanlah olehmu bagaimana suara endusan api Neraka 
Jahannam yang memekikkan telinga dan menggetarkan hati serta 
menimbulkan ketakutan hebat. Maka makhluk-makhluk tersebut lari 
menghindari kobaran api Jahannam dengan wajah mereka. | 


Bayangkanlah olehmu bagaimana suara tangis para makhluk 
ketika Jahannam mengeluarkan suara gejolak apinya, sementara orang- 
orang zhalim menjerit menyesali kemalangan dan kesialan nasib mereka. 
Sedangkan orang-orang terpilih, orang yang Shiddig, orang-orang 
pilihan, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang istimewa dan 
semua orang awam menjerit dengan mengatakan “Diriku, diriku”. 
Bayangkanlah plehmu suara makhluk-makhluk tersebut mulai dari para 
Nabi sampai orang-orang di bawah mereka, semuanya menyeru dengan 
mengatakan “Diriku, diriku” dan engkau juga mengatakannya. 


Ketika engkau dan semua makhluk sedang ketakutan dan 
gemetar, tiba-tiba Neraka Jahannam mengeluarkan suara gejolaknya 
untuk kedua kalinya sehingga membuatmu bertambah gentar dan takut. 


370  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Kemudian ia mengeluarkan suara gejolaknya untuk ketiga kalinya dan 
berjatuhanlah para makhluk di atas muka mereka seraya menatap 
dengan ujung matanya dengan penuh ketundukan karena takut akan 
dimakan oleh api tersebut. Hati orang-orang zhalim merintih seraya 
“ menahan isak tangis meski kerongkongan sudah kering. Semuanya 
menjadi kacau pikirannya baik orang-orang celaka maupun orang-orang 
bahagia. : 


Tidak satu pun baik seorang Rasul atau hamba yang shalih 
kecuali pikirannya akan kacau pada hari itu. Lalu Allah 4#& memandang 
Rasul-Rasul-Nya yang merupakan makhlukNya yang paling mulia di 
sisiNya dan paling dekat denganNya karena mereka adalah orang-orang 
menyeru ke jalanNya dan hujjah atas hamba-hambaNya. Mereka adalah 
orang-orang yang paling dekat dengan Allah di Maugif (tempat berdiri 
Idi Mahsyar)) dan paling mulia di sisiNya. Dia kemudian menanyakan 
kepada mereka tentang risalah yang mereka sampaikan kepada hamba- 
hambaNya dan bagaimana respon kaumnya terhadap risalah mereka. 
Dia bertanya kepada mereka, “Bagaimana jawaban kalian ?”. Maka 
mereka menjawab dalam kondisi tidak sadar karena pikiran sedang 
kacau, “Kami tidak tahu, Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang 
ghaib”. 

Ternyata dahsyatnya hari kiamat membuat para Rasul 
kehilangan kesadaran meskipun mereka merupakan makhluk yang 
paling dekat dengan Allah dan paling mulia di sisiNya, sampai mereka 
tidak bisa menjawab pertanyaan Allah dan tidak tahu bagaimana respon 
umat terhadap mereka. : 


Bayangkanlah olehmu bagaimana ketakutan dan kengerian 
tersebut menyebabkan seorang anak, ayah, saudara, teman dan 
keluarga berlepas diri darimu dan engkau juga berlepas diri dari mereka. 
Alangkah hina dan rendahnya kondisi makhluk pada saat itu. 


Seandainya huru-hara hari kiamat tidak sedahsyat demikian, 
tentu engkau tidak akan lari dari ibumu, ayahmu, isterimu, anakmu dan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 371 








saudaramu. Tapi kedahsyatan hari kiamat menjadikan engkau dan 
mereka melakukan demikian sehingga tidak perlu dicela dalam hal ini. 


Ketika engkau dalam kondisi demikian, tiba-tiba naiklah 
serombongan api dari Neraka lalu berkata dengan kata-kata yang fasih 
bahwa ia diberi kuasa untuk mengambil salah satu dari makhluk- 
makhluk Allah tanpa perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. 
Mereka adalah: Setiap orang yang menyembah tuhan lain bersama 
Allah, setiap penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang 
(kebenaran) dan para pelukis. Lalu kumpulan api tersebut datang dan 
menyeret mereka dan menjebloskan mereka ke dalam Neraka yang 
langsung ditelan oleh Neraka tersebut, kemudian mereka ditempatkan di 
Jahannam dan mereka disiksa di dalamnya. 


Kemudian terdengar pengumuman, “Hendaklah penduduk 
Mahsyar mengetahui siapa yang lebih patut mendapat kemuliaan. 
Hendaklah orang-orang yang memuji Allah dalam segala kondisi 
berdiri”. Maka mereka pun maju dan digiring menuju Surga, lalu giliran 
orang-orang yang rajin shalat malam digiring menuju Surga, kemudian 
orang-orang yang usahanya di dunia tidak menyibukkannya dari 
mengingat Allah. Setelah golongan-golongan tersebut masuk ke dalam 
Surga dan Neraka, buku-buku catatan amal beterbangan di sebelah 
kanan dan sebelah kiri, lalu Mizan (neraca timbangan) dipasang ....”289 


Terakhir, saya ingin menyajikan kasidah-kasidah pilihan untuk 
pembaca yang budiman yang saya kutip dari kumpulan kasidah-kasidah 
zuhud.290 Mudah-mudahan dapat bermanfaat sesuai tujuan dan dapat 


389 Dikutip dari kitab At-Tawahhum, karya Al Harits Al Muhasibi dari, hal. 10 s/d, 
hal. 17. 

390 Kitab Majmu'at Al @asha'id Az-Zuhdiyyat, susunan syaikh Abdul Aziz Al 
Muhammad As-Salmani.. Kitab ini sangat bagus dan bermanfaat untuk 
meluruskan kasidah dengan berlandaskan dakwah dan amal saleh, mengingat 
hari akhir dan berhati-hati dengan kelezatan dan kemewahan dunia. Saya 
merekomendasikan agar kitab ini dipelajari. Kitab ini dicetak sebagai wakaf 


372  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk membekali dirinya dengan 

ketakwaan, ilmu, keyakinan, tawakkal, kesabaran dan syukur sehingga 

dia dapat hidup zuhud di dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Hanya 
Allah-tah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. 





karena Allah sebagaimana kebiasaan sang syaikh dalam seluruh kitabnya. 
Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 373 











Syair Tentang Huru-Hura Hari Kiamat 


Bila kiamat telah dekat 

Bumi akan digoncang gempa 

Gunung-gunung akan berjalan dengan cepat 
Seperti berjalannya awan 

Bumi akan terbelah karena tiupan sangkakala 
Saat itulah ia akan mengeluarkan muatannya 

Pasti ada yang bertanya-tanya 

Dari kalangan manusia “Mengapa bumi menjadi begini” ? 
Bumi akan menceritakan beritanya kepada Tuhannya 
Karena Tuhan memang telah memerintahkan demikian kepadanya 
Semua makhluk keluar menuju Maugif (Mahsyar) 
Baik yang tua maupun anak-anak 
Setiap amal makhluk akan terlihat 
Meskipun beratnya sebesar dzarrah 
Yang akan dihisab oleh Tuhan yang Maha Kuasa 
Bisa jadi amal tersebut akan menyiksanya 
Dan bisa jadi akan membelanya 
Engkau melihat manusia mabuk tanpa minum khamer 
Tapi engkau melihat mata penuh air mata 
Dosaku adalah musibahku 
Maka apalah dayaku ? 


374 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Bila aku dibangkitkan nanti 
Aku melupakan hari akhirat 
Alangkah celakanya diriku! 


Dan aku hanya memberikan angan-angan bagi jiwaku 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 375 








| Syair Tentang Hari Kebangkitan Setelah Mati 


dan Hari Pembalasan 


Tiupan sangkakala Israfil yang kedua adalah benar 
Setiap orang yang dikubur akan dihidupkan lagi 
Sebagaimana awal mula mereka diciptakan 
Allah akan mengembalikan bentuk mereka 
Maha Suci Dzat yang menciptakan roh dan fisik 
Bila bumi Mahsyar telah terlihat jelas 
Maka setiap orang mati akan dibangkitkan 
Allah berfirman “Berdirilah kalian!” 
Agar orang yang dizhalimi dapat membalas 
Orang yang menzhalimi 
Mereka akan berdiri selama ribuan tahun 
Sementara matahari dekat dengan mereka 
Dan keringat bercucuran 
Tuhanmu akan datang dan para malaikat berbaris-baris 
Berbondong-bondong mengelilingi seluruh makhluk 
Pada hari itu Neraka didatangkan 
Dengan diseret para penjaganya 


Dan membuat takut semua yang melihatnya 


376 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Suara gemuruhnya sangat dahsyat karena kemarahannya 
Terhadap para pembangkang 
Dan ia akan melemparkan percikan apinya kepada mereka 
Allah akan menebarkan buku-buku catatan amal seluruh makhluk 
Yang berisi semua amal mereka baik yang besar atau kecil 
Palangsapa Yang menerima buku catatan amalnya 
Dari sebelah kanannya 
Dialah orang yang berbahagia 
Dan akan mendapat keberuntungan 
Barangsiapa yang menerima buku catatan amalnya 
Dari sebelah kirinya 
Dia akan meratapi kehancurannya dan akan masuk Neraka 
Amal mereka akan ditimbang dengan teliti 
Bila berat maka dia akan beruntung 
Dan bila ringan dia akan merugi 
Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan serupa 
Sedang kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 
Semua dosa selain syirik akan diampuni oleh Tuhanku 
Bagi yang dikehendaki-Nya 
Sedang dosa syirik tidak akan diampuni 
Surga Khuldi tidak akan sirna dan penduduknya kekal 
Tidak takut mati dan tua 
Allah menyiapkan negeri yang kekal 
Bagi yang takut terhadap-Nya dan bersyukur atas nikmat-Nya 
Mereka akan melihat wajah Allah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 377 





Sebagaimana manusia melihat matahari dan bulan 
Neraka juga tidak akan sirna dan begitu pula penduduknya 
| Allah menyiapkannya untuk orang-orang kafir 
Tidak akan kekal di dalamnya orang yang masih mengesakan-Nya 
Meskipun dia telah mengalirkan darah orang yang terpelihara 
Berapa banyak makhluk yang diselamatkan Tuhanku dari Neraka 
Berkat syafaat manusia terbaik (Nabi Muhammad &) 


| 378  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Syair Tentang Zuhud Terhadap Dunia 


Aku telah memutus talk-tali harapan darimu 
Dan menurunkan bekal perjalanan dari punggung onta 
Aku telah putus asa dalam menyisakan sesuatu 
Yang berasal darimu, wahai dunia 
Dan aku tidak suka masih ada Yang tersisa padaku 
Kutemukan dinginnya putus asa pada tulang rusukku 
Dan aku beristirahat dari perjalanan 
Kalau aku bernasib sial, Jarang sekali kilatan 
Cakar binatang buas 
Berkilat-kilat kepada orang yang tamak 
Aku tidak merasa sial karena harapanmu akan membunuhku 
Dan putrEputri Janjimu akan masuk ke dalam hatiku 
Wahai dunia, sekarang aku telah mengetahuimu 
Maka pergilah engkau! 
Wahai negeri setiap perpecahan dan kebinasaan 
Sekarang Waktu telah mendidikku 
Dia akan berangkat pagi dan berangkat sore untuk menemuiku 
Sekarang aku telah melihat Jalan menuju petunjuk 


Dan angan-anganku kosong dari kesibukan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 379 


Tanda-tanda uban sudah muncul di rambutku 
Di belahan rambut dan bagian belakangnya 
Kulihat kilatan pedang kematian 
Mencariku di manapun aku berada 
Kulihat tali kehidupan telah putus 
Dan ahli warisku memperebutkan hartaku 
Kulihat tanda-tanda kebinasaan 
Mengingkari perbuatanku 
Bila kurenungkan kulihat berbagai peristiwa 
Berjalan dengan rezki dan ajal 
Bila orang-orang salin menyebutkan nasab mereka 
Tak kulihat nasab yang bisa dibandingkan dengan amal shalih 
Bila kucari orang yang bertakwa 
Kulihat orang yang Derkakanhua sesuai dengan perbuatannya 
Bila seseorang bertakwa kepada Allah dan taat kepada-Nya 
Dia akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan 
Bila orang bertakwa semakin menambah ketakwaannya 
Dia akan memperoleh dua mahkota 
Mahkota ketenangan dan mahkota kemuliaan 
Malam dan siang hilang silih berganti 
Datang dan pergi menemui makhluk-Nya 
Orang yang diratapi kematiannya 
Sungguh telah berlalu darinya hari-hari dan malam-malam 
Lemparkanlah pendanganmu ke manapun engkau suka 


Di sana ada pelajaran yang bisa didapat 


380 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Orang yang baru menangis sedang engkau memperbaruinya 
Dan semua yang engkau perbarui akan usang 
Wahai orang sombong yang besok akan berada 
Di kuburnya dalam keadaan tubuh tercabik-cabik 
Engkau membuang harapan dalam petunjuk 
Dan kulihat angan-anganmu terlalu muluk 
Jarang sekali engkau temukan orang yang sombong 
Memperoleh teman yang mencandainya 
Wahai saudagar sesat yang membahayakan 
Sampai kapan engkau akan bangga dengan kesesatanmu 
| Segala puji bagi Allah yang penuh anugerah 
Sungguh merugi dan dan tidak beruntung tangan pejuang 
Pada saat kulit-kulit mereka mengelupas . 
Dan anak-anak menjadi beruban rambutnya 
Hari bencana dan penuh gempa 
Ketika bumi menumpahkan muatannya 
Hari dimana kesalahan-kesalahan ditampakkan 
Dan terjadi bencana hebat di dalamnya 
| Hari dimana setiap orang yang sesat 
Dipanggil oleh kilatan api dan belenggu-belenggu 
Sementara orang-orang bertakwa akan mendapat tempat mulia 
Wajah mereka berseri-seri dan indah 
Rombongan yang wajahnya bersinar saat hisab 
Berkilat-kilat dan penuh keceriaan 
Yang pertama kali masuk Surga adalah Sans brang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 381 





— Yang mukanya bersinar dan bercelak 
Kempis perutnya lagi ringan berat tubuhnya 
Mereka adalah orang-orang (yang dulunya) penuh debu 
Berkain sarung usang dan berpakaian penuh tambalan 
Tipu daya anak Adam banyak sekali 
Tapi kematian akan memutus segala tipu dayanya 
Mereka akan tinggal di tempat raja diraja paling mulia 
Dan akan ditempatkan di kerajaan agung yang penuh naungan 
Di antara orang yang meratapi jiwa anak Adam 
Adalah orang-orang yang langkahnya cepat 
Dan tempat terbit setiap bulan sabit 
Mengapa kulihat wajahmu sendu 
Wahai dunia, apakah engkau membuat sendu wajah mereka ? 
Engkau membandingkan pertanyaan 
Padahal ia akan lebih besar nilainya 
Daripada setiap orang yang mengetahui pertanyaan 
Jadilah orang yang lebih berhati-hati 
— Dalam menghadapi pertanyaan 
Daripada orang yang menyembunyikan hartanya darimu 
Jagalah pujian semampumu 
Karena akan memberatkan timbanganmu 
Sungguh aku heran dengan orang yang mengembangkan hartanya 
Tapi lupa mengembangkan perhiasan yang sedikit 
Bila seseorang ragu-ragu dengan tekadnya 


Dia akan menempuh jalan yang sesat 


382  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Bila ada yang mengklaim melakukan kekerasan 
Maka para pejuang akan memeranginya 
Bila engkau diuji dengan memberikan wajahmu pada pengemis 
Berilah kepada orang yang baik hati 
Bila engkau takut di suatu negeri 
Kencangkanlah tanganmu dan segeralah pergi 
Bersabarlah terhadap perubahan zaman 
Karena lepas dari bencana seperti lepas dari tali 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 





383 





Syair Tentang Orang Asing 


Orang asing bukanlah orang asing Syam dan Yaman 
Orang asing adalah yang diasingkan di liang lahat 
Jangan menghardik orang asing dalam keterasingannya 
Karena masa akan menghardiknya dengan penuh kehinaan 
Orang asing memiliki hak untuk mengasingkan diri 
Yang wajib dipenuh Gian mukim di negeri setempat 
Perjalananku jauh dan bekal.tidak mencukupi 
Kekuatanku melemah dan kematian mencariku 
Aku memiliki sisa-sisa dosa yang tidak kuketahui 
Hanya Allah-lah yang mengetahui baik yang tersembunyi 
Maupun yang tampak 
Alangkah santunnya Allah karena memberiku tenggang waktu 

Tapi aku malah semakin tenggelam dalam dosa-dosaku 
Waktu-waktu dalam hidupku kulalui tanpa penyesalan 
Tidak ada tangis, ketakutan dan penyesalan 
Aku-lah orang yang menutup pintu 
Tapi serius dalam perbuatan maksiat 
Sedang mata Allah selalu mengawasiku 
Kesalahan telah ditulis dalam kelengahanku 
Hanya penyesalan yang tersisa di hatiku membakarku 


384 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Biarkan akau meratapi diriku 
Seraya merenungi nasib dan bersusah hati 
Seakan-akan aku terbaring di antara kumpulan keluargaku 
Di atas tempat tidur sementara tangan mereka membalikkanku 
Seakan-akan banyak orang di sekelilingku 
Yang meratapiku dan menangisiku 
Mereka membawa dokter untuk mengobatiku 
Tapi pengobatan saat itu tidak berguna bagiku 
Roh akan keluar dari diriku | 
Lidahku menjadi pahit ketika aku sekarat 
Rohku dicabut dengan keras dan kematian menarikku 
Dari setiap urat tanpa belas kasihan 
Rohku lepas sementara tubuh tetap terbaring 
Di antara keluargaku dan tangan mereka menggoncangku 
Mereka memejamkan aku dan menutup rapat mulutku lalu pergi 
Setelah putus asa ketika melihat kain kafanku 
Orang yang paling aku cintai berjalan tergesa-gesa 
Menuju tempat mandi dengan membawaku untuk memandikanku 
Lalu mereka membaringkan aku di atas papan 
Kemudian seketika itu pula mereka memandikanku 
Air disiramkan dari atas tubuhku dan mereka memandikanku . 
Sebanyak tiga kali lalu orang-orang membawa kain kafan 
Mereka memakaikan pakaian yang tidak bersaku padaku 
Dan bekalku adalah obat pengawet mayat 
Ketika mereka mengoleskannya pada tubuhku 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 385 











Mereka mengeluarkan aku dari dunia dengan terpaksa 
| Di atas tandu mayat tanpa menyertakan bekal 
Empat orang laki-laki menggotongku 
Sementara di belakangku orang-orang yang mengiringku 
Mereka membawaku menuju mihrab lalu mundur 
Di belakang imam dan aku dishalati | 
Mereka menyolatiku tanpa ruku' dan sujud 
Dengan harapan semoga Allah mengasihiku 
Mereka menurunkan aku ke kuburku dengan hati-hati 
Lalu seorang dari mereka maju untuk menimbunku dengan tanah 
Kain kafan dibuka dari wajahku untuk melihatku 
Lalu air matanya menetes dan kemudian menciumku 
Dia mengatakan “Timbunlah dengan tanah!” 
Dengan menggunakan sisa kain dan semua orang menyaksikanku 
Dalam kegelapan kubur tidak ada ibuku 
Dan tidak ada seorang pun 
Tidak ada ayahku, saudaraku dan semua orang yang kucintai 
Aku kaget ketika kedua mataku melihat 
Pemandangan mengerikan yang menggentarkanku 
Yaitu datangnya malaikat Munkar dan Nakir 
Apa yang harus kukatakan kepada mereka ? 
Kedatangan mereka sangat membuatku takut dan kaget 
Mereka mendudukkan aku dan serius bertanya 
Siapakah yang dapat menyelamatkan aku 
Selain Engkau, wahai Tuhanku 


386  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Berikanlah ampunan dan RahmatMu kepadaku 
Berikanlah rahmat kepada orang yang telah inerinegaikan 
Anak dan negerinya 
Keluargaku membagi-bagikan warisanku lalu pergi 
Sementara dosaku tetap berada di punggungku memberatkanku 
Isteriku mencari suami penggantiku: 

Dan memberikan kepadanya kuasa mengurus harta dan jumah 
Dia menyuruh putranya untuk melayaninya 
Harta menjadi milik mereka tanpa membayar kepadaku 
Maka janganlah engkau tertipu dengan dunia dan perhiasannya 
Lihatlah apa yang ia lakukan terhadap keluarga dan negeriku 
Lihatlah orang yang mengumpulkan harta duniawi 
Bukankah dia meninggalkannya dengan hanya membawa 
Balsem pengawet mayat dan kain kafan ?! 
Bersikaplah gana'ah terhadap duniamu dan ridhalah dengannya 
Meskipun engkau tidak mendapatkannya selain tubuh sehat 
Wahai orang yang menanam kebaikan 
Engkau akan menuai hasilnya setelah itu 

Wahai orang yang menanam kejahatan 
Engkau akan ditimpa kelemahan 
Wahai jiwa, hindarilah kemaksiatan dan lakukanlah kebaikan 
Mudah-mudahan Allah mengasihiku 
Wahai jiwa, celaka engkau! Bertobatlah 
Dan lakukanlah amal shalih 
Mutbk-mudakan engkau akan dibalas kebaikan setelah mati 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 

















Shawalat dan salam semoga terlimpahkan 
Kepada manusia pilihan junjungan kami 
Selama kilat tetap menyambar di Syam dan Yaman 
Segala puji bagi Allah 
yang memberikan kami kebaikan, ampunan dan anugerah 


Baik di sore hari maupun di pagi hari 


388 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


KEMATIAN 


Larangan Mengangankan Kematian karena 
Kesulitan Hidup 


Rasulullah & bersabda, 


0 LA o- 5 


Ja SENI OS Op GL Sa Pa mp esai Ai 
BE UP SP anak ai 


“Sungguh, janganlah masing-masing kamu mengangankan 
kematian karena adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya, 
tetapi apabila dia memang ingin mengangankan kematian tersebut, 
maka dia hendaknya mengucapkan, “Ya Allah, hidupkanlah aku selama 
kehidupan itu baik bagi aku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih 
baik bagiku "811 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 4, Rasulullah bersabda, 





391 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 9/104, dari Abu Hurairah), Muslim (Shahih 
Muslim, 4/2065, dari Abu Hurairah), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa “, 4/3, dari Anas 
bin Malik): Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 2/1425, dari Anas bin Malik): dan 
Ahmad (A/ Musnad, 2/250, dari Abu Hurairah). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 397 


SN La Ih aah Sad Ip Op LA SY 
S appa Tao an 9 3 ari G3 Aa si 
Hey End ab J3 Ii 
“Janganlah kamu ' mengangan-angankan kematian, karena 
kematian itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yang paling baik 


adalah Allah Azza wa Jalla memanjang umur seorang hamba dan 
dianugerahi kesempatan bertobat.” 92 








392 HR. Al Baihagi (Syu'ab Al Iman, 13/157). 


398 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





EM NAM Nan MATAN AEON MAAN NNTAN TLE L 





Hakikat Kematian 


Para ulama menyatakan bahwa kematian itu bukan musnah atau 
lenyapnya seseorang begitu saja, tidak akan ada lagi peristiwa yang akan 
terjadi setelah itu, tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya 
hubungan antara ruh dengan jasmani, bertukar atau berpindahnya suatu 
keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. 


Mati merupakan salah satu musibah yang paling besar. Mati 
dinamakan dengan musibah berdasarkan firman Allah #£, 


F at ata 4 Ia 
Ka Kai SAY 
"Lalu kamu ditimpa bahaya —musibah— kematian." (As. Al 
Maa 'idah (5J: 106) 


Para ulama berkata, “Tetapi adalagi hal yang lebih dahsyat dari 
kematian itu sendiri, yaitu lalai dalam menghadapi kematian, berpaling 
dan sedikit mengingat kematian serta meninggalkan amal shalih yang 
merupakan bekal setelah kematian. Bahkan pada kematian itu terdapat 
pesan serta pelajaran-pelajaran bagi orang yang berpikir.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 399 





Diceritakan bahwa ada seorang Arab badui yang mengelilingi 
ontanya yang telah mati dan memuji-muji onta tersebut sambil berpikir 
apa yang terjadi terhadap ontanya itu. Dia kemudian berkata, “Kenapa 
kamu tidak bangun, padahal anggota tubuhmu masih baik dan 
sempurna? Apa yang terjadi padamu? Siapakah yang menahan 
gerakanmu? Siapakah yang akan membangkitkanmu?” 


Akhirnya orang Arab badui itu meninggalkan ontanya yang telah 
mati. Dia sangat heran memikirkan apakah sebenarnya yang terjadi 
pada ontanya tersebut. 


400 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kesempatan Bertobat Memohon Ridha 
Allah # 


Keridhaan itu hanya bisa diperoleh dengan jalan tobat dan 
dengan jalan tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa. 


Allah 8 berfirman, 


to 


"Maka jika mereka bersabar, maka neraka adalah tempat 
kembali bagi mereka. Dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang 
diterima alasannya. (Os. Fushshilat (411: 24) 


Diriwayatkan dari Sahl bin Abdullah At-Tastari &5, dia berkata, 
“Mengangan-angankan kematian itu dilarang kecuali bagi tiga macam 
orang: 


Pertama, orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi 
setelah kematian. 


Kedua, orang yang lari dari tagdir Allah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 401 


Ketiga, orang yang sangat ingin berjumpa dengan Allah.” 

Diriwayatkan bahwa Malaikat Maut datang menemui Khalilullah 
(Ibrahim #8) untuk mencabut nyawanya, lalu Ibrahim berkata, “Wahai 
Malaikat Maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat mau yang 
mencabut nyawa sahabatnya sendiri?” 


Mendengar itu Malaikat Maut kemudian kembali menemui Allah. 
Lalu Allah berkata kepada Malaikat Maut, “Apakah kamu pernah 
melihat seseorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya?” 


” Setelah itu Malaikat Maut kembali menemui Ibrahim dan 
menyampaikan apa yang telah dikatakan Allah kepadanya. Ibrahim lalu 
berkata, “Jika demikian cabutlah nyawaku saat ini juga.” 


Abu Ad-Darda” menyatakan bahwa kematian yang menimpa 
diri seseorang mukmin itu tujuannya adalah baik. Ini berdasarkan firman 
Allah 8£, 


KO LUSA) 
"Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang 
yang berbakti." (Os. Aali “Imraan (4): 198) 
Pa P “GC AE. Yo , DA IA 2 GA Geet 
AS OA KAB OES KA) 
K AL 2 P3 2 0mod 
KI RAS AN BAN 
"Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa 
pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. 
Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka 


hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah: dan mereka akan 
mendapat adzab yang menghinakan."(@s. Aali “Imraan (41: 178) 


Hayyan bin Al Aswad menyatakan bahwa kematian adalah 
jembatan yang menghubungkan antara dua orang kekasih. 


402 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Boleh Mengangankan Kematian jika Takut 
Jatuh dalam Kemurtadan 


Allah 8 menceritakan kisah Nabi Yusuf 8s4 dan Maryam dalam 
firman-Nya, 


4Y3 GA MEA Lah PA 
.- ya 20 8) sp 


& Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku 
dengan orang-orang yang shalih.” (Os. Yuusuf (12): 101) 


BI BEE ET Kn ARE NB Lega aan 
"SO, Pai EA elit Ii En KE IE 


"Maryam berkata, 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum 
ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan!" (Os. 
Maryam (191: 23) 


| Rasulullah # bersabda, 
Penang ea aa Oyl Saepsl ka Long At 
SI gas PEP aka JA Ai PA GAY 


- 
Pa - 
ka 


aa) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 403 


“Tidak akan datang Hari Kiamat sehingga orang yang lewat di 
kuburan berkata, "Alangkah baiknya, jika aku menempati tempat ini 
(kuburan)” (HR. Malik) 


| Tidak ada pertentangan antara keterangan di atas dengan ayat- 
ayat yang telah kami sampaikan sebelumnya. Abu @atadah memberikan 
keterangan mengenai ayat di atas. Dia berkata, “Tidak ada seorang pun 
yang mengangan-angankan kematian, baik itu orang biasa maupun nabi 
sekalipun kecuali Yusuf #4, karena keinginannya berjumpa dengan 
Tuhannya sangat besar setelah dia telah mendapat nikmat serta karunia 
yang berlimpah dari Allah.” 


Ini tergambar dalam firman-Nya, 


ka Ta a 2 Ge 0.79 LOL TA gr 
£ Ca Jpg oa Gaaen SAI Ha Gas 3 
“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian 
takbir mimpi.” (@s. Yuusuf (12): 101) 


Ayat ini menceritakan bahwa Yusuf 88 ingin sekali berjumpa 
dengan Tuhannya. Dia tidak mengangankan kematian tetapi yang 
menjadi angan-angannya adalah supaya dia dimatikan dalam keadaan 
memeluk agama Islam. Maksudnya, apabila telah datang ajalnya, maka 
dia ingin mati dalam keadaan Islam. Inilah pendapat yang dipilih oleh 
kebanyakan ahli tafsir. 


Lalu kenapa Maryam mengangan-angankan kematian? 
Para ahli dalam masalah ini ada dua pendapat: 


Pertama, dia takut apabila orang-orang akan berburuk sangka 
serta akan menjelek-jelekannya sehingga akan menimbulkan fitnah bagi 
dirinya. | 

Kedua, supaya kaumnya tidak menuduhnya melakukan 
kebohongan serta perbuatan maksiat (zina) yang semuanya itu bisa 
mendatangkan malapetaka bagi kaumnya tersebut. 


404  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Allah #£ berfirman mengenai kebohongan yang menimpa Aisyah 
dalam firman-Nya, 


(SEKS nata Y3 


"Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang 
terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar." 


(Omi Ka) 
"Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia 
pada sisi Allah adalah besar." (@s. An-Nuur (24): 11 dan 15) 


Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai Maryam, apakah 
dia merupakan orang yang sangat benar (shiddigah) seperti yang 
terdapat dalam firman Allah surah Al Maidah ayat 75 atau apakah dia 
seorang manusia pilihan Allah, berdasarkan firman Allah #£: 


Ie , . « 
£ Pantun PAI 9 3: 
"Dan ibunya seorang yang sangat benar (shiddigah)." (@s. Al 
Maa 'idah (5: 75) 


Pd Lot eren ayoo G0, 3e0 2 ATI Tea 
SEBAB SAE Se AN 3) SA ARI AF 


AA 
6 
 $ 
Ti 

N 
1. 
N 


'Dan (ingatlah) ketika Malaikat Wibril) berkata Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah telah memilih kamu atas kaum wanita seluruh 
alam'" (Os. Aali Imraan (4): 42) 


Sehingga dia diuji dengan ujian yang berat berupa fitnah dan 
kebohongan yang menimpa dirinya. Jadi, berdasarkan hal ini serta 
penafsiran yang telah kami paparkan di atas tadi, maka mengangan- 
angankan mati pada hakikatnya tidak dilarang jika bertujuan demikian. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 405 





Dalam hadits disebutkan bahwa mengangan-angankan mati 
hanya diperbolehkan ketika seseorang ditimpa musibah seperti: takut 
akan menjadi murtad, takut kalau-kalau orang tersebut tidak bisa lagi 
melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara baik, jadi bukan musibah 
yang menimpa anggota tubuh atau musibah lainnya seperti kehilangan 
harta benda, sebagaimana yang dijelaskan di dalam doa berikut: 


3 , 5 N « 22) 3,53 NI Je OTW SA ali 
Pb ai S3 PG IA Oh 


pagi 

"Ya Allah berikanlah kekuatan bagi aku untuk melakukan amal 

shalih, meninggalkan kemunkaran, cinta kepada kaum miskin, 

mengampuni diriku dan merahmatiku, dan jika Engkau ingin 

menimpakan fitnah kepada manusia, maka wafatkanlah aku dalam 
keadaan bebas dari fitnah (kesesatan)." 


| Abu Umar bin Abdul Birri menyebutkan dalam At-Tamhid wa Al 
Istidzkar, dari Zadan Abu Umar dari Alim Al Kindi, dia berkata, “Pada 
suatu hari aku duduk-duduk bersama Abul Abas Al Ghifari dan dia 
melihat ada sekelompok orang yang menderita penyakit tipus, lalu dia 
berkata, 'Wahai penyakit tipus, datanglah kepadaku (dia mengucapkan 
ini sebanyak 3 kali). Alim kemudian bertanya, "Kenapa kamu berkata 
seperti ini? Bukankah Rasulullah #& telah melarang masing-masing kamu 
mengangan-angankan kematian, karena kematian akan menyebabkan 
amal seseorang terputus sehingga dia tidak akan bisa lagi mengerjakan 
amal shalih serta meminta keridhaan Allah atas kesalahan- 
kesalahannya .” 


406  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Mengingat dan Mempersiapkan Diri untuk 
Menghadapi Mati 


Rasulullah # bersabda, 
e Fr kekal na 1 2 o 
CI IRI AA PIL S3 3s 
“Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat merenggut 


kelezatan dunia, yaitu mati” (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An- 
Nasa 'i dari Abu Hurairah &5) 


Rasulullah #£ bersabda, “Perbanyaklah mengingat penghancur 
kelezatan dunia.” Kami bertanya, “Apakah penghancur kelezatan dunia 
itu wahai Rasullulah.” Beliau menjawab, “Mati.”393 


Diriwayatkan dari Umar &, dia berkata, “Ketika aku sedang 
duduk bersama Rasulullah & tiba-tiba datang seorang pemuda dari 
golongan Anshar lalu pemuda itu megucapkan salam kepada Rasulullah 


393 HR. Abu Nu'aim Al Hafizh dengan sanadnya dari hadits Malik bin Anas, dari 
Yahya bin Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bin Al Khaththab. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 407 


# dan bertanya, Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimanakah 
yang paling mulia?” Rasulullah $ menjawab, Mereka yang paling baik 
akhlaknya' Dia bertanya lagi, "Orang Mukmin yang bagaimanakah yang 
paling beruntung -cerdas-?' Rasulullah #& menjawab, 'Mereka yang 
paling banyak mengingat mati dan mereka yang mempunyai bekal yang 
banyak untuk menghadapi kematian!” (HR. Ionu Majah) 


Rasulullah # bersabda, 


Pan NON g SA ayal AR CI ee ala Ob SA Ga 
AI Pr ng Usia Kadi 
“Orang yang -paling cerdas adalah orang yang dapat 
mengendalikan hawa nafsunya dan beramal shalih untuk bekal setelah 
mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti 
hawa nafsunya dan banyak berangan-angan dari Allah.”94 


Rasulullah # bersabda, | 
Se BU EP IA BA Sk IS 
“Cukuplah maut itu sebagai pelajaran, cukuplah keyakinan 
sebagai kekayaan dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan.”95 


Rasulullah # kemudian ditanya, “Apakah seseorang yang telah 
meninggal bisa berkumpul bersama para syuhada?” Beliau menjawab, 
“Ya, yaitu bagi siapa yang mengingat mati sebanyak 20 kali dalam 
sehari semalam.” | 


As-Suddi lalu membaca firman Allah #£: 


394 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/219), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
2/1423): Ahmad (A/ Musnad, 4.124), dan Malik (A/ Mustadrak, 1/125). 
395 HR. Al Baihagi (Syu'ab Al Iman, 7/353). 


408 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


SAS pa 5 KELAK 18: KAA SA Holy 
xO 


“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun." (@s. Al Mulk (671: 2) 


Maksud dari ayat ini adalah, mereka yang paling banyak ' 
mengingat mati dan yang sering melakukan amal shalih sebagai bekal 
setelah kematian. 


Para ulama berpendapat tentang Rasulullah # bersabda, 
“Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu mati", 
bahwa ini merupakan perkataan yang ringkas dan sederhana yang di 
dalamnya terkandung peringatan serta pesan-pesan yang sangat tinggi 
nilainya. Sesungguhnya mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan 
bisa mencegah seseorang untuk berangan-angan sehingga dia bisa hidup 
zuhud, tetapi jiwa yang pasif serta hati yang lalai membutuhkan 
peringatan yang berulang-ulang dan kata-kata yang indah. 


Allah 8 berfirman, 


£ & ATI, PI y 
| "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati." (Os. Aali 
“Imraan (4): 185 dan Al Ankabut (29): 57) 


Tetapi itu saja belum cukup baginya (jiwa yang pasif), hal ini 
sesuai dengan sya'ir yang dilantunkan oleh Amirul Mukminin Umar bin 
Al Khaththab && di bawah ini: 


"Tidak ada satu pun yang berseri itu kekal 


Hanya Tuhan Yang akan kekal sedangkan harta dan anak akan 
| melambai 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 409 


5 


Harta rampasan Perang Hormuz yang melimpah tidak akan membantu 
Keabadian berusaha eksis namun tidak pernah berhasil 
Sulaiman si Penakluk Angin pun tidak mampu 


Manusia dan jin pun ditolak untuk abadi dan mereka datang silih 
berganti." 5 


410 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dunia Terasa Kecil 


Mengingat mati itu akan menjadikan seseorang bersikap ragu 
terhadap kehidupan dunia yang fana ini, sehingga dia akan selalu 
mengingat akan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Seseorang itu tidak 
terlepas dari dua keadaan yang saling bertolak belakang seperti: sempit 
dan lapang, nikmat dan cobaan. Apabila seseorang sedang berada 
dalam keadaaan sempit dan. mendapat musibah, maka beban yang 
sedang menimpanya akan terasa menjadi lebih ringan apabila dia 
mengingat mati, karena mati lebih berat dari musibah yang menimpanya 
itu, dan ketika seseorang mengingat mati pada saat dia mendapat 
nikmat dan kelapangan, maka dia akan terhindar dari tipu daya yang 
ditimbulkan oleh kesenangan yang diperolehnya. 


Semua orang tahu bahwa mati itu tidak diketahui kapankah 
datangnya, dimanakah tempatnya serta penyakit apakah yang menjadi 
penyebabnya. Oleh karena itu, seseorang harus mempersiapkan diri 
untuk menghadapi mati tersebut. 


Yazid Ar-Raggasyi bertanya kepada dirinya sendiri, “Kasihan 
kamu wahai Yazid, siapakah yang akan shalat untukmu setelah kamu 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 411 





meninggal nanti? Siapakah yang berpuasa untukmu setelah kamu 
meninggal nanti? Siapakah yang akan memintakan keridhaan Tuhan 
untukmu setelah kamu meninggal nanti?” 


Dia lalu berkata, “Wahai manusia, mengapakah kamu tidak 
menangisi dirimu yang masih hidup ini? Siapakah yang mau meminta 
kematian, dimana kuburan akan menjadi rumahnya, tanah akan menjadi 
selimutnya, ulat dan cacing akan menjadi temannya?” Yazid lalu 
menangis dan pingsan. 


At-Taimi berkata, “Ada dua hal yang dapat memutuskan 
kelezatan dunia dariku, yaitu: Pertama, mengingat mati, dan kedua 
mengingat bahwa kita akan berada di hadapan Allah. Umar bin Abdul 
Aziz mengumpulkan para ulama untuk sama-sama mengingat mati, Hari 
Kiamat, dan kehidupan akhirat, sehingga mereka semua menangis 
setelah mengingat hal-hal tersebut, seolah-olah di hadapan mereka 
terdapat jenazah.” 


Abu Nu'aim berkata, “Apabila Ats-Tsauri mengingat mati, maka 
dia tidak peduli lagi dengan hari-hari yang sedang berlalu. Apabila dia 
ditanya tentang suatu hal, maka jawaban yang keluar dari mulutnya 
adalah “Aku tidak tahu, aku tidak tahu'.” 


Asbath berkata, “Rasulullah # menyebutkan bahwa ada seorang 
lakilaki sangat dipujinya. Rasulullah # bertanya, "Tahukah kalian 
bagaimanakah sikap dia mengingat mati?" Mereka tidak menyebut apa- 
apa tentang hal tersebut, maka beliau hanya berkata, 'Dia tidak terpuji 
sebagaimana yang kalian puji'.” 


Ad-Daggag berkata: Ciri-ciri dari orang yang selalu mengingat 
mati adalah menyegerakan tobat, rendah hati, dan rajin beribadah. Ciri- 
ciri orang yang tidak mengingat mati adalah menangguhkan tobat, tidak 
ikhlas terhadap apa yang diberikannya, dan malas beribadah. Wahai 
orang-orang yang lalai terhadap mati dan sakaratul maut, sesungguhnya 
kematian itu adalah janji yang paling benar dan hakim yang paling adil. 
Mati akan membuat seseorang menjadi sedih dan menangis. Mati itu 


412 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


akan memisahkan seseorang dari masyarakat banyak. Mati itu akan 
menghancurkan kelezatan dunia dan akan memutuskan setiap angan- 
angan. Wahai anak Adam, apakah engkau sudah memikirkan hari 
ketika nyawamu telah berpisah dari badan, keadaanmu pun telah 
berubah dari senang menjadi susah, sahabat dan teman-temanmu telah 
menghianatimu, saudaramu telah lari darimu, dan yang menjadi alas 
tidur. serta selimutmu adalah pasir dan tanah liat. Wahai kamu yang 
selalu menumpuk-numpukkan harta dan yang selalu membangun rumah 
yang banyak, harta dan rumahmu yang banyak itu tidak akan kamu 
bawa ke dalam kubur kecuali hanya beberapa helai kain kafan. Maka 
dimanakah harta yang telah kamu kumpulkan selama ini? Apakah 
hartamu itu bisa menyelamatkan kamu dari siksaan? Sekali-kali tidak, 
bahkan hartamu itu akan kamu tinggalkan kepada orang-orang yang 
sekarang mereka tidak lagi memujimu dan mendoakanmu. Allah 3 


berfirman: 
Pd 1, G3 G2 AS Sg Ya 
La Has Gak 9 GAN SAN AI NS Ae KE 
i Bd 2 
£ LA 


"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan 
bagianmu dari dunia."(@s. Al @ashash (281: 77) 


Di dalam ayat ini seseorang diperintahkan untuk mencari 
karunia Allah di atas dunia dan juga kebahagian di akhirat. Seharusnya 
usaha yang dilakukan seorang mukmin di atas dunia tujuannya adalah 
untuk mencari kebahagiaan di akhirat nanti dan seolah-olah mereka 
dikatakan kepadanya “janganlah kamu lupa bahwa kamu akan 
meninggalkan semua yang kamu miliki." 


Sedangkan yang akan dibawa ke dalam kubur hanya beberapa 
lembar kain kafan. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 413 





Orang yang Bijak dan Beruntung 


Rasulullah # bersabda, 
— La Salaltg ana ARP GI JaR3 Lanal O5 La 2 
AI Ie Ia GA Ta 


“Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan 
dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati sedangkan orang yang 
bodoh adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, dan berharap 
banyak kebaikan dari Allah.” (HR. At-Tirmidzi) 


Abu Ubaid berkata, “Menginstropeksi diri maksudnya, 
mengendalikan diri sehingga mau beribadah kepada Allah serta 
mengerjakan amal shalih sebagai bekal setelah mati dan bekal ketika 
akan menghadap Allah, tidak menyia-nyiakan umur yang telah diberi 
Allah, mengingat serta selalu patuh kepada Allah dalam berbagai situasi 
dan kondisi. Ini semua akan menjadi bekal di akhirat nantinya.” 


Ca 


414 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kata A/ Kayyis artinya adalah orang yang berakal, sedangkan 
antonimnya adalah A/ Ajiz, yang artinya orang yang lemah atau bodoh. 
Orang yang lemah di sini adalah orang yang sedikit melakukan amal 
perbuatan, ketaatannya kepada Allah sangat kurang, dia selalu 
memperturuti hawa nafsunya, dan dia selalu berangan-angan agar Allah 
mau mengampuni dosa-dosannya. Orang yang seperti ini termasuk ke 
dalam golongan orang-orang yang lalai, padahal Allah telah 
memperingatkan kepada mereka agar mereka melakukan segala 
perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. 

Al Hasan Al Basri berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang 
menjadikan angan-angan mereka sebagai tuhannya, maka mereka itu 
tidak akan membawa suatu kebaikan pun pada saat mereka telah 
meninggal dunia. Jika ada salah seorang dari mereka yang berkata, 
'Sesungguhnya aku sudah berbaik sangka terhadap Allah', maka itu 
adalah dusta. Jika memang dia sudah berbaik sangka terhadap Allah 
tentu dia akan selalu mengerjakan amal shalih." 


Allah 3 berfirman, . | 
SAN G3 aa KOS K3 LE SN BLS, 3 
| to 


"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu 
sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, 
maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (@s. Fushshilat 
(4: 23) | 
Sa'id bin Jubair berkata, “Sesungguhnya lalai terhadap Allah 
akan menjadikan seseorang selalu melakukan perbuatan maksiat.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 415 


Mengingat Mati dan Kehidupan Akhirat serta 
Zuhud terhadap Dunia 


Abu Hurairah &s berkata: Ketika Rasulullah # mengunjungi 
makam ibunya, beliau sedih kemudian menangis, bahkan orang-orang 
yang berada di sekitar beliau semuanya ikut menangis. Rasulullah # 
kemudian berkata, “Aku meminta kepada Allah agar dapat memberikan : 
ampunan kepadanya (ibu beliau) tetapi Allah tidak mengizinkan, 
kemudian aku meminta kepada Allah agar aku dapat mengunjungi 
makamnya dan Allah pun mengizinkannya. Untuk itu, hendaklah kalian 
melakukan ziarah kubur, karena pada ziarah kubur itu terdapat pelajaran 
bagi kalian.” | 


Di dalam hadits lain disebutkan, Rasulullah # bersabda, 
Pa ag ek Le Matra ee . 4 a17 Pari ON Ea GA 0 Lx 
SES AN $ Ob Nay ar 2 SG 


416 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Dulu, aku melarangmu untuk melakukan ziarah kubur, tetapi 
sekarang lakukanlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan dapat 
mengingatkan terhadap kehidupan akhirat. "396 


Para ulama sepakat bahwa ziarah kubur bagi laki-laki tidak 
dilarang, sedangkan ziarah kubur bagi wanita masih terdapat perbedaan 
pendapat. Apabila wanita ketika melakukan ziarah kubur itu berbaur 
dengan laki-laki, maka ziarah kubur yang seperti itu menjadi haram bagi 
mereka, tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita, maka 
“ziarah kubur yang seperti ini tidak dilarang bagi mereka. Wanita juga 
diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur dengan syarat keberadaan 
mereka terpisah dari lakilaki. Tidak ada perbedaan pendapat di 
— kalangan ulama mengenai hal ini. 


Rasulullah #& bersabda, “Lakukanlah ziarah kubur olehmu!" 
Perintah yang terdapat dalam hadits ini berlaku umum, baik bagi laki-laki 
maupun wanita. Apabila waktu dan tempat pelaksanaan ziarah kubur itu 
dapat menimbulkan fitnah karena disebabkan bercampurnya antara laki- 
laki dan wanita, maka ini tidak diperbolehkan. Pandangan laki-laki 
kepada wanita atau sebaliknya akan bisa menimbulkan fitnah, maka 
apabila masing-masing mereka akan kembali dari ziarah kubur, maka 
hendaklah masing-masing mereka berjalan secara terpisah. 


Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah $# akan memberikan 
laknat kepada para wanita yang melakukan ziarah kubur, yang mana hal 
ini berlaku sebelum ziarah kubur itu diperbolehkan, tetapi setelah Nabi 
mengizinkan untuk melakukan ziarah kubur, maka hukum ziarah kubur 
itu bagi laki-laki dan wanita menjadi mubah (boleh), sebagaimana yang 
telah kami terangkan di atas. 


396 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/65) Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/212): At- 
Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2/361), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa ', 4/89), Ibnu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/501), dan Ahmad (A/ Musnad, 2/398). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 417 


Manfaat Ziarah Kubur 


Para ulama berkata: Tidak ada sesuatu yang lebih besar 
manfaatnya bagi hati kecuali ziarah kubur. Apabila hati itu telah 
membatu, maka ada empat cara yang bisa dilakukan untuk 
mengobatinya: 


Pertama, membuang segala penyakit hati dengan cara 
menghadiri majlis-majlis taklim yang memberikan pelajaran-pelajaran 
mengenai hikmah mengingat mati, cerita orang-orang shalih, kabar baik 
dan ancaman, yang mana semuanya itu akan dapat memberikan 
manfaat bagi hati yang telah membatu sehingga bisa merubah hati 
menjadi lembut. 


Kedua, banyak mengingat mati. 


Diceritakan ada seorang perempuan yang datang kepada Aisyah 
yang menanyakan tentang hatinya yang telah membatu, Aisyah 
menjawab, “Perbanyaklah mengingat mati, karena hal itu akan dapat 
membuat hatimu menjadi lembut.” 


Perempuan itu kemudian mengerjakan apa yang telah 
diperintahkan oleh Aisyah, sehingga hatinya yang kasar itu berubah 
menjadi lembut. Para ulama menyatakan bahwa mengingat mati akan 


418 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





dapat melembutkan hati, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, 
menghindarkan diri untuk mencari kesenangan hidup di dunia, dan 
dapat meringankan beban yang menimpa diri seseorang. 


Ketiga, melihat orang mati. 


Melihat orang mati mulai pada saat dia sakaratul maut hingga 
pada saat jiwanya akan dicabut serta membayangkan apa yang akan 
terjadi pada dirinya setelah dia meninggal nanti, semua itu akan dapat 
mengekang hawa nafsu, menghilangkan kesenangan hati, menyebabkan 
mata tidak bisa terpejam, dan badan tidak bisa beristirahat, serta dapat 
memberikan motivasi untuk melakukan amal shalih. 


Diceritakan oleh Al Hasan Al Bashri, bahwa ketika dia pergi 
menjenguk orang sakit, sesampai di sana dia melihat orang tersebut 
dalam keadaan menderita akibat sakaratul maut. Al Hasan Al Bashri 
kemudian pergi menemui keluarga orang itu, setelah sampai di sana dia 
melihat anggota keluarga orang semuanya dalam keadaan pucat. 
Mereka lalu berkata kepada Al Hasan Al Bashri, “Makanlah hidangan ini 
dan semoga Allah memberkatimu.” 


Al Hasan Al Bashri kemudian berkata kepada mereka, “Kalian 
lebih berhak atas hidangan ini, demi Allah sesungguhnya aku baru saja 
melihat seseorang yang sedang menanggung bagaimana pedihnya 
sakaratul maut dan aku akan tidak akan berhenti melakukan amal 
untuknya sehingga aku berjumpa dengannya.” 


| Ketiga hal yang telah disebutkan tadi sangat berguna bagi 

mereka yang mempunyai hati yang membatu dan banyak melakukan 
dosa, berguna untuk melindungi diri dari bujuk rayu syetan serta fitnah" 
yang ditimbulkannya serta juga berguna untuk- mengekang diri 
melakukan perbuatan dosa. Apabila ketiga hal di atas tidak sanggup 
memberi perubahan pada diri seseorang, maka alternatif terakhir adalah 
dengan melakukan ziarah kubur. | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 419 


Keempat, ziarahilah kubur, seperti yang disebutkan dalam sabda 
Rasulullah 8, “Ziarahilah kubur, karena ziarah kubur dapat 
mengingatkan terhadap kematian.” 


Pertama kali mendengar dengan telinga, kemudian 
memberitakan kepada hati tentang hari berbangkit serta memupuk di 
'dalam hati perasaan takut dan cemas ketika menyaksikan orang mati. 
Menziarahi dan melihat kuburan orang-orang Islam pengaruhnya lebih 
besar dari poin nomor satu dan dua tadi. 


Rasulullah & bersabda, 


“Mendengar kabar berita itu tidak sama dengan melihat 
langsung.” 397 


Mengambil pelajaran dari orang yang langsung akan meninggal 
tidak mungkin dapat ditemukan setiap saat sehingga hal ini tidak bisa 
diterapkan kepada seseorang ingin mengobati hatinya secara intensif. 
Adapun ziarah kubur bisa dilakukan setiap saat dan manfaatnya pun 
lebih meresap ke dalam hati. Seseorang yang akan melakukan ziarah 
kubur harus memperhatikan serta melaksanakan adab-adabnya. Tujuan 
seseorang melakukan ziarah kubur bukan hanya sekadar mengunjungi 
kuburan, tetapi adalah untuk mengharap keridhaan Allah, mengobati 
hatinya yang kotor, serta dia juga bisa menghadiahkan pahala bacaan Al 
@ur'annya kepada si mayat. 


Seseorang yang melakukan ziarah kubur dilarang untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 


1. Berjalan di atas kuburan 
2. Duduk-duduk di atas kuburan 
3. Membuka sepatu atau sandal. 


397 HR. Ahmad (A/ Musnad, 3/341) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 2/351) dari Ibnu 
Abbas. 


420 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Apabila seseorang tiba di kuburan, maka dia hendaknya 
mengucapkan “Assalamu alaikum yaa ahlad-daar minal 
muslimina wal mu'minin. Antum salafunaa wa nahnu 
insyaa allaah bikum laahiguun (selamat atas kalian wahai 
penghuni kuburan dari orang-orang Islam dan mukmin! 
Kalian telah mendahului kami dan kami insya Allah akan 
menyusuli kalian)”. 

Seseorang yang melakukan “ziarah kubur hendaknya 
menghadapkan wajahnya ke arah kuburan saat sedang 
berziarah, seolah-olah di hadapannya adalah orang yang 
masih hidup. | 


Orang-yang melakukan ziarah kubur itu hendaknya bisa 
mengambil pelajaran dari orang mati yang sekarang berada 
di dalam tanah, terpisah dari keluarga, dan orang yang 
dicintainya dimana kematian telah datang kepadanya: pada 
waktu yang tidak disangka-sangkanya. 


Shahih Yanda-Tanda Kiamat— 421 


Nabi #& Menghidupkan Ibu dan Pamannya? 


Semua ulama sepakat bahwa peristiswa dihidupkannya kedua 
orang tua Rasulullah & terjadi setelah adanya larangan untuk 
memohonkan ampunan bagi mereka berdua. Hal ini berdasarkan hadits 
dari Aisyah, bahwa peristiwa itu terjadi pada saat haji Wada'. 

Diriwayatkan dari Anas &5, dia berkata, 

EL 0 G3 de ti HKN Iatag Td Mar Ol 


2) S cinp d ol -JG 3 


“Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah #, 
Wahai Rasulullah dimanakah ayah aku berada sekarang? beliau 
menjawab, 'Ayahmu sekarang berada di neraka? Ketika laki-laki 
tersebut akan pergi, Rasulullah # memanggilnya dan berkata, 'Ayahmu 
dan ayahku sekarang samma-sama berada di neraka'”98 


Ada yang mengatakan bahwa hadits yang menceritakan tentang 


keimanan kedua orang tua Rasulullah # merupakan hadits maudhu' 


(palsu) dengan merujuk kepada firman Allah #£, 


HI Aa BAN 


398 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 4/367). 


422 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


" Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang 
mereka di dalam kekafiran."(@s. An-Nisaa” (41: 18) 


Orang yang meninggal dalam keadaan kafir niscaya 
keimanannya tidak akan berguna bagi dirinya setelah dia dibangkitkan. 
Apabila dia menyatakan keimanannya pada saat ajalnya telah datang, 
maka hal itu tidak ada gunanya dan apakah bermanfaat iman yang 
dinyatakannya pada saat dirinya dihidupkan kembali? 


Diriwayatkan dari Al Hafizh Abu Al Khaththab dan Umar bin 
Dihyah, bahwa semua itu merupakan kemuliaan dan keistimewaan yang 
selalu diberikan Allah kepada Rasulullah $ sampai akhir hayat beliau. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 423 








Ucapan ketika Tiba di Kuburan 


Rasulullah & bersabda, 
PAKA us AO ata JL AT AL neon og ol 5 
SSI LP Moana os 5 PS 


3 
“Dulu aku melarang kamu untuk menziarahi kuburan tetapi 


sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian 
kepada akhirat.” 99. 


Di dalam hadits lain Rasulullah & bersabda, 
Yg SAB Sa OR 33 ri Oh GA SA 
“Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang 


bagi siapa saja yang ingin berziarah maka lakukanlah tetapi jangan kamu 
mengucapkan kata-kata buruk.”400 


399 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
400 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'"i, 4/89, dari Buraidah): Ahmad (A/ Musnad, 
3/337, dari Anas bin Malik). 


424 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
yang seharusnya aku ucapkan ketika aku melakukan ziarah kubur?” 


Rasulullah # menjawab, 


5. 0 


Ai P3 el Gasal og AA JAN Je 
DAN SN AS ol Up Cg tEn Ca Ina 


5. 


“ Selamat atas orang-orang mukmin yang menjadi penghuni 
perkampungan ini (kuburan). Semoga Allah mengasihi orang-orang 
mukmin yang masih hidup serta yang telah mendahului kami. Insya 
Allah kami akan menyusul kalian.”1 | 


Ada juga yang menambahkan redaksi: 


P4 


«Aku mohon kepada Allah semoga Dia memberikan kesehatan 
dan kebaikan kepada kalian serta kepada kita semua.” 


401 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2/669): An-Nasa'i (Sunan An-Nasa "1, 4/94): Tonu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/494), dan Ahmad Lai Musnad, 5/353), semuanya 
meriwayatkan dari Buraidah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 425 


Wanita yang Menangis di Kuburan 


Dalam hadits-hadits terdapat aturan yang membolehkan ziarah 
kubur bagi laki-laki maupun bagi wanita. Hadits-hadits tersebut juga 
menjelaskan bahwa apabila seseorang mengucapkan salam kepada 
orang mukmin yang telah meninggal dunia, maka salamnya pasti akan 
di balas oleh orang-orang yang telah meninggal tersebut dan tidak 
dilarangnya wanita menangis di kuburan. Seandainya melakukan ziarah 
kubur dan menangis dikuburan adalah haram bagi wanita, maka tentu 
Nabi $£ juga akan melarang wanita yang melakukan ziarah kubur dengan 
muhrimnya atau dengan menggunakan kendaraan, dan hadits yang 
mengandung larangan bagi wanita untuk berziarah kubur adalah tidak 
benar. Yang benar adalah seperti apa yang telah penulis jelaskan 
sebelumnya, yaitu bahwa ziarah kubur itu dibolehkan bagi wanita kecuali 
apabila si wanita itu memakai perhiasan serta berbicara dengan orang 
yang bukan muhrimnya ketika dia melakukan ziarah kubur. Aku tidak 
melarang seseorang untuk menangis di kuburan karena merasa sedih 
atau mengharap agar orang yang telah meninggal tersebut mendapat 
rahmat, sebagaimana aku tidak melarang untuk menangisinya ketika dia 
akan meninggal dunia. Pengertian menangis di sini menurut orang Arab 
adalah menangis yang sewajarnya dan bukan dengan cara menjerit-jerit, 


426 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


memukul-mukul pipi atau menyobek-nyobek pakaian. Hal ini 
diharamkan oleh para ulama, berdasarkan sabda Rasulullah $, “Aku 
berlepas diri dari orang-orang yang meronta, mengoyak-ngoyak pakaian 
serta dari orang yang suka berkata buruk.” 


Menangis dengan tidak meratap dibolehkan ketika berada di 
kuburan, atau ketika seseorang yang ditangisi tersebut meninggal dunia. 
Tangis yang semacam itu dinamakan dengan tangis kasih sayang atau 
tangis karena iba, yang mana tangis ini terdapat pada hampir semua 
manusia. Sesungguhnya Nabi # menangis ketika anaknya Ibrahim 
meninggal dunia. Umar berkata, “Biarkan mereka menangisi Abu 
Salman selama mereka tidak meronta-ronta atau menjerit-jerit.” Ada 
yang mengartikannya dengan meletakkan tanah di atas kepala. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 427 


Bea aa ea ea aa Emo oa De SE aa le an oi 


Orang Mukmin Meninggal dengan Wajah 
Berkeringat 


Rasulullah #& bersabda, 
KI Ia Lipat Uap 
“Orang mukmin akan meninggal dengan wajah yang 
berkeringat.” 02 


Abdullah berkata, “Apabila ada seorang mukmin yang pernah 
melakukan kesalahan ketika dia hidup di atas dunia, maka dia akan 
meninggal dengan wajah yang berkeringat sebagai balasan atas 
kesalahan-kesalahannya tersebut.” 


Beberapa ulama berpendapat bahwa keringat yang keluar dari 
wajah orang mukmin yang meninggal dunia disebabkan perasaan malu 
terhadap Allah akibat dosa-dosa yang telah diperbuatnya, karena tubuh 
bahagian bawahnya semuanya telah mati, yang masih bisa bergerak dan 


yang masih punya kekuatan hanya anggota tubuh bahagian atasnya dan 


402. HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2/301), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa "1, 4/6), 
Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/467), dan Ahmad (A/ Musnad, 51360), 
semuanya meriwayatkan dari Buraidah &. 


428 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


pada saat itulah tampak perasaan malu di matanya. Sesungguhnya 
keringat yang keluar tersebut adalah rahmat, sedangkan teman atau 
penolongnya pada saat itu tidak lain adalah perasaan malunya terhadap 
Allah serta berita gembira serta kemuliaan yang dihadiahkan kepadanya. 


Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud disebutkan, 
“Sesungguhnya keringat yang keluar dari wajah orang mukmin ketika 
dia meninggal dunia, merupakan balasan dari dosa-dosanya yang masih 
tersisa padanya.” 


Dengan kata lain, kesusahannya ketika meninggal dunia 
merupakan. cara untuk membersihkan dosa-dosa yang masih tersisa 
pada dirinya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 429 











Cara Ruh Keluar dari Jasad Orang Mukmin 
| dan Jasad Orang Kafir 


Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya ruh orang mukmin itu 
dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan ruh orang kafir itu direnggut 
dengan paksa seperti merenggut ruh keledai. Adapun orang mukmin 
yang selama di dunia dia pernah melakukan kejahatan, maka dia akan 
mengalami kesulitan ketika akan meninggal, dimana kesulitan tersebut 
merupakan kafarat atas kesalahan-kesalahannya yang pernah dia 
perbuat ketika hidup di atas dunia. Sedangkan orang kafir yang pernah 
melakukan perbuatan baik di atas dunia, maka dia akan mendapatkan 
kemudahan ketika akan meninggal, dimana kemudahan tersebut 
merupakan balasan atas kebaikan yang pernah dilakukannya.” (HR. Abu 
Nu'aim) 


430 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Sakaratul Maut (Kepedihan Maut) 


Allah menggambarkan tentang kepedihan mati dalam ayat-ayat 
yang terdapat di bawah ini: 


Ia 
IL” Ia at NN ae. He 
FKOLTIT Buas Mn LA 


"Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang 
kamu selalu lari daripadanya. Itulah yang pernah kamu durhakai." (Os. Gaaf 
(50): 19) | 


nga 1. GL LA 
KA SES YES Y 


"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang 
yang zhalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut" (@s. Al An'aam 
(61: 93) 


(Wii BO AN ANA) 


"Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. Sedangkan 
saat itu kamu melihat (ruh keluar)" (Os. Al Waagi'ah (56:83) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 431 





KOTAK Tp 
"Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai 
ke kerongkongan." (@s. Al Giyaamah (751: 26) 


Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, h 
de 35 aa Ga os aah aa Io AO) 
Jaa Ol ai di: NK ya) 3 AI y 4 y Ar Aga 


- 
.. . 


5 Pan 3... 

SAI 3 SUREN GEN Sd 

“Sesungguhnya di hadapan Rasulullah & terdapat sebuah bejana 

yang terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi air, —Umar ragu— 

kemudian Rasulullah # mengambil air itu dengan tangannya dan 

megusapkan air tersebut ke wajahnya sambil berkata, ' Tidak ada Tuhan 

selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat'. Rasulullah & 

kemudian mengangkat kedua belah tangannya sambil berkata, ' Kepada 

Tuhan yang Maha Pemurah dan Mahatinggi, sampai nyawanya dicabut, 
dan tangannya terkulai."103 (HR. Al Bukhari) 


Aisyah berkata, “Semestinya kemudahan mati tidak perlu lagi | 
didamba-dambakan seseorang, setelah aku menyaksikan bagaimana 
. kepedihan mati yang dialami Rasulullah #.” (HR. At-Tirmidzi) 

Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa kepedihan mati itu 
lebih sakit dari rasa sakit akibat tebasan pedang, gergaji, atau gunting. 
Abu Nu'aim Al Hafizh menyebutkan dalam bukunya, A/ Hilyah, sebuah 
hadits dari Makhul, Rasulullah #& bersabda, “Aku bersumpah, 
sesungguhnya rasa sakit ketika akan meninggal melebihi rasa sakit 
tebasan seribu pedang.” 


403 HR. Al Bukhari (16/350) dari Aisyah. 


432 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Disebutkan dalam suatu riwayat dari Al @adhi Abu Bakar bin Al 
Arabi, dia berkata, "Setelah Malaikat Maut mencabut nyawa semua 
makhluk, Allah # kemudian memerintahkannya untuk mencabut 
nyawanya sendiri. Malaikat Maut lalu berkata, 'Aku bersumpah, 
seandainya aku mengetahui sebelumnya bagaimana pedihnya sakaratul 
maut itu, niscaya aku tidak akan mencabut nyawa orang-orang 


1. 


mukmin'. 


Diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dia berkata bahwa 
Rasulullah & pernah ditanya tentang bagaimana pedihnya mati, lalu dia 
berkata, “Sesungguhnya rasa maut yang paling ringan adalah bagaikan 
duri keras yang terdapat dalam kapas, sedangkan duri tidak akan keluar 
dari kapas kecuali bila kapas itu juga terbawa.” 


Syahr berkata, “Pada saat ajal Amr bin Al Ash (Gubernur Mesir) 
hampir tiba, anaknya lalu berkata kepadanya, “Wahai ayahku, 
sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, “Mudah-mudahan 
aku bisa bertemu dengan seorang laki-laki yang cerdik serta berakal di 
saat dia hampir meninggal dunia, sehingga dia bisa menjelaskan 
kepadaku apa yang sedang dia rasakan pada saat itu. Wahai ayahku, 
engkaulah laki-laki itu dan sekarang riwayatkanlah kepadaku 
bagaimanakah kematian itu.” 


Amr bin Al Ash berkata, “Wahai anakku kematian itu membuat 
aku sangat takut sehingga membuat lidah aku menjadi gagap. Kematian 
itu membuat aku bagaikan bernafas dari lubang jarum. Kematian itu 
bagaikan dahan yang berduri yang ditarik dari ujung kaki sampai ke 
kepala saya.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 433 





Kematian pada Tiga Alam 


Abu Hamid menyebutkan dalam bukunya, Kasyf A/ Ulum Al 
Akhirah bahwa Allah menetapkan kematian pada tiga alam, yaitu: ' 


Pertama, alam dunia 
| Kedua, alam malakut 
Ketiga, alam jabarut. 


Yang termasuk ke dalam alam dunia adalah seluruh manusia dan 
segala macam binatang. Yang termasuk ke dalam alam malakut adalah 
para malaikat dan semua jin. Yang termasuk ke dalam alam jabarut 
adalah para malaikat pilihan. 


Allah # berfirman, 
HMI Sa KT nyaa) 


"Allah memilih utusan-utusan-Nya) dari malaikat dan dari 
manusia: sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Os. 
Al Hajj (751: 75) 


434  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Mereka yang dimaksud dalam firman Allah di atas adalah para 
pemikul Arasy dan penjaga saradigat (kemah) yang terdapat di Arasy. 
Allah menggambarkan mereka ini dalam firman-Nya, 


£ 


Anto Se IC ab Patra Sa PPP SAN EA $ 
ISP 1 Ge - mh - 2. Pa Lega 
KO BETA II GE nh, 
"Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan 
malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa 
angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada Ipula) merasa letih. Mereka 
selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." (Os. Al Anbiyaa' 
(21): 19-20) 
- ke G6 gr 2G A1 GG GA 
KY AS E— o1 EX os SIA IS CI Y 
"Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan (isteri dan 
anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami 
menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya)." 
(@s. Al Anbiyaa” (211: 17) 
Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid sakit akan meninggal dunia, dia 
— memanggil seorang dokter dari Thus Persia. Dokter memerintahkan 
untuk melihat air kencingnya, setelah melihat air seni tersebut, dokter 
berkata, “Katakan pada pemilik air seni ini, agar dia segera berwasiat 
karena tenaganya sudah habis dan tubuhnya sudah hancur.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 435 





Kematian Adalah Kafarat bagi Muslim 


Al Gadhi Abu Bakar bin Al Arabi menceritakan dalam bukunya 
yang berjudul Siraj A/ Muridin, di dalamnya terkandung hadits-hadits 
yang termasuk ke dalam golongan hadits shahih hasan, dari Anas bin 
Malik #5, dia berkata: Rasulullah 4 bersabda, 


3 - o 
telima II US Dll 
2 , 
“Mati merupakan kafarat bagi tiap-tiap Muslim.” 94 


Sesungguhnya kematian merupakan kafarat bagi segala 
penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh jenazah ketika dia ditimpa 
penyakit. Rasulullah #& bersabda, 


- aa # . 2 Pd sara .. 9 #2 5 0 A40 Pd 
Aikta D  Ia3 YI Ngan US PA Tya GI Lema lea Uya La 
d “ - a Pe 3 - 
An AS IE US 


“ Tidaklah setiap penderitaan yang menimpa seorang muslim, 
baik itu berupa penyakit atau lainnya melainkan Allah akan menghapus 


404 HR. Al Baihagi (Syu'ab Al Iman, 12/293 dari Anas bin Malik) dan Abu Nu'aim 
(Hilyah Al Auliya", 3/121) 


436 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


dosa-dosanya dengannya sebagaimana halnya pohon yang 
menggugurkan daun-daunnya.” 5 (HR. Muslim) 


Di dalam kitab A/ Muwattha' disebutkan hadits dari Abu 
Hurairah #5, bahwa Rasulullah # bersabda, “Apabila Allah 
menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka kebaikan itu pasti 
akan diperoleh orang tersebut.” 


Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa sesungguhnya Allah 
tidak akan mematikan seseorang hingga segala kesalahannya 
mendapatkan balasan dari Allah, baik itu berupa kesusahan hidup, 
penyakit yang menimpa dirinya dan musibah yang menimpa 
keluarganya. Apabila kejahatannya masih tersisa, maka dia akan 
mendapat kesusahan ketika menghadapi mati. Setelah semua 
kesalahanya dibalas, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan 
seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semua itu dilakukan 
Allah tidak lain tujuannya adalah agar orang tersebut mendapatkan 
rahmat dari Allah. 


Sedangkan orang-orang yang tidak dicintai serta diridhai oleh 
Allah, maka keadaannya akan bertolak belakang dengan apa yang telah 
disebutkan di atas, seperti yang diriwayatkan di bawah ini: Allah 
bersumpah bahwa Dia tidak akan mencabut nyawa seseorang yang akan 
mendapat adzab di akhirat nanti, hingga semua kebaikannya dibalas 
Allah di atas dunia, dia akan diberi kesehatan yang baik, rezeki yang 
banyak, kehidupan yang senang, perasaan aman, dan apabila masih 
tersisa kebaikannya, maka dia akan diberi kemudahan ketika 
menghadapi kematian, sehingga pada waktu dia menghadap Allah, 
maka tidak ada suatu kebaikan yang tersisa darinya yang akan 
menjaganya dari api neraka. 


Aisyah berkata, “Adapun kematian yang tiba-tiba bagi orang 
mukmin merupakan istirahat yang diberikan Allah kepadanya, 


405 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 1/2898): Muslim (Shahih Muslim, 8/14), 
Ahmad (A/ Musnad, 6/116). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 437 


sedangkan bagi orang kafir merupakan rasa kasihan yang diambil 
darinya.” 


Abu Muhammad Abdul Hag menceritakan bahwa diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas &5, dia berkata, “Sesungguhya Nabi Daud meninggal 
pada hari Sabtu secara tiba-tiba.” 


Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam pembantu Umar bin Al 
Khaththab &, dia berkata, “Apabila dosa-dosa yang diperbuat oleh 
seorang mukmin masih tersisa yang tidak bisa dihapus oleh amal 
perbuatannya, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi 
mati, baru di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagai 
balasan dari amal perbuatannya di atas dunia. Adapun orang kafir yang 
melakukan kebaikan di atas dunia, maka dia akan dimudahkan dalam 
menghadapi kematian sebagai balasan dari perbuatan baiknya di atas 
dunia, kemudian di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam 
neraka.” 


Abu Muhammad Abdul Hag menceritakan bahwa Rasulullah #& 
bersabda, “Buh orang mukmin itu akan dicabut secara perlahan-lahan, 
sedangkan ruh orang kafir itu akan direnggut secara kasar seperti 
merenggut ruh keledai. Adapun orang mukmin yang berbuat kesalahan 
di atas dunia, maka dia akan mengalami kesulitan ketika akan 
menghadapi kematian sebagai kafarat atas kesalahan-kesalahannya 
tersebut. Sedangkan orang kafir yang penah berbuat kebaikan di atas 
dunia, maka dia akan mendapat kemudahan ketika menghadapi 
kematian sebagai balasan dari perbuatan baik yang pernah 
dilakukannya.” (HR. Abu Nu'aim dari hadits Al A'masy, dari Ibrahim, 
dari Algamah, dari Abdullah 4) 

Ibnu Al Mubarak menceritakan, Abu Ad-Darda" berkata, “Aku 
cinta kepada kematian karena rindu untuk bejumpa dengan Allah, aku 
cinta kepada penyakit karena dia merupakan kafarat atas kesalahan- 
kesalahanku, aku cinta kepada kehidupan yang susah karena dia dapat 
menjadikanku bersikap rendah diri terhadap Allah.” 


438 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Berbaik Sangka dan Takut terhadap Allah | 


Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir #5, dia berkata, “Aku 
mendengar perkataan Rasulullah # yang diucapkannya 3 hari sebelum 
kematiannya, 


Aa HAN a33 3 Y MSN 


Tidak akan meninggal masing-masing kamu kecuali dia dalam 
keadaan berbaik sangka terhadap Allah?” 4106 


Ibnu Abu Ad-Dunya menyebutkan dalam bukunya yang berjudul 
Husn Azh-Zhan Billah, bahwa Allah # berfirman. dalam Al @ur'an 
mengenai orang-orang yang berburuk sangka terhadap-Nya, "Dan yang : 
demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap 
Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu 
termasuk orang-orang yang merugi" (@s. Fushshilat (41): 23) 


Ibnu Abu Ad-Dunya menceritakan, bahwa Rasulullah & datang 
menemui seorang pemuda yang akan meninggal dunia dan kemudian 
beliau berkata kepada pemuda tersebut, “Bagaimana keadaanmu 
sekarang?” Pemuda itu menjawab, “Aku ingin mendapatkan keridhaan 


106 HR. Muslim (Shahih Muslim, 8/165): Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/158): Ibnu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, 2/1395), dan Ahmad (A/ Musnad, 3/334). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 439 








dari Allah dan aku takut tehadap dosa-dosaku.” Rasulullah #& kemudian 
berkata, “Kedua perasaan ini apabila terdapat dalam hati seorang 
mukmin pasti akan didengar oleh Allah. Allah akan mengabulkan apa 
yang diharap-harapkannya serta Allah juga akan memberikannya rasa 
aman dari apa yang ditakutinya.” (HR. At-Tirmidzi dan Ionu Majah dari 
Anas 45) 

At-Tirmidzi Al Hakim menyebutkan dalam Nawadir Al Ushul, 
dari Auf, dari Al Hasan &5, Rasulullah # bersabda, “Allah #f berfirman, 
“Aku tidak menghimpun dua macam perasaan cemas dalam diri seorang 
hamba dan juga tidak menghimpun di dalam dirinya dua macam 
perasaan aman. Siapa yang takut kepada-Ku ketika hidup di dunia, 
maka dia akan Aku beri rasa aman di akhirat nanti, dan sebaliknya siapa 
yang tidak takut kepada-Ku ketika dia hidup di dunia, maka dia akan 
Aku beri rasa takut di akhirat nanti” | 


Diriwayatkan dari Ibnu Ammar, dia berkata, “Berbaik sangka 
kepada Allah merupakan tiang agama, tujuan akhir dari kesungguhan 
serta puncak kemuliaan. Siapa yang meninggal dalam keadaan berbaik 
sangka terhadap Allah, maka dia akan masuk surga dengan gembira.” 

Abdullah bin Mas'ud berkata, “Demi Allah yang tidak ada Tuhan 
selain Dia, Allah akan memberi kebaikan kepada siapa saja yang berbaik 
sangka terhadap-Nya.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dari Sufyan dari Ibnu Abbas 
s5, dia berkata, “Apabila kalian melihat seseorang yang akan meninggal, 
maka berilah 'dia kabar gembira dan katakanlah kepadanya agar dia 
berbaik sangka kepada Allah ketika dia akan menemui-Nya, tetapi jika 
seseorang itu masih hidup, maka berilah dia kabar petakut.” 

Al Fadhil berkata, “Rasa takut itu lebih mulia daripada harapan. 
Tetapi jika seseorang akan meninggal dunia, maka harapan lebih mulia 
dari rasa takut.” 


440 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dari Yahya bin Abdullah Al 
Bashri, dari Sawwar bin Abdullah, dari Mu'tamir, ayahku berkata ketika 
akan meninggal dunia, “Wahai Mu'tamir riwayatkanlah kepadaku 
tentang kemudahan-kemudahan sehingga aku bisa berbaik sangka 
kepada Allah pada saat aku bertemu dengan-Nya.” 


Diriwayatkan dari Amr bin Muhammad An-Nadid, dari Khalf bin 
Khalifah, dari Hushain, dari Ibrahim, dia berkata, “Mereka sangat suka 
sekali menyampaikan kepada seseorang hamba yang hampir meninggal 
tentang kebaikan amal perbuatannya yang telah dikerjakannya, sehingga 
dia berbaik sangka kepada Allah.” | 


Zaid bin Aslam berkata, “Seseorang datang kepada Allah pada 
Hari Kiamat, kemudian dikatakan kepadanya, “Masukkan dia ke dalam 
neraka'. Orang itu kemudian berkata, 'Ya Allah dimanakah puasa dan 
shalatku yang telah aku kerjakan selama ini? Allah lalu berkata, 
'Sekarang kamu akan Aku putuskan dari rahmatku, sebagaimana kamu 
memutuskan rahmat-Ku terhadap hamba-hamba-Ku ketika kamu hidup 
di dunia dulu'. 


Allah 3 berfirman, 


(O Sato Ay 


"Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari 
rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat!” (@s. Al Hijr (151: 
56) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 441 














Men-talgin-kan Mayat dengan Kalimah Jaa 
ilaaha illallaah 


“ Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al- Khudri &, Rasulullah # 
bersabda, | 


SWA yna 


“Tuntunlah orang yang meninggal dari kalian dengan kandas 
laa ilaaha illallaah' “07 


Umar bin Al Khaththab &5 berkata, “Ajarkankanlah kalimat Jaa 
ilaaha illallhaah kepada seseorang yang akan meninggal dunia, karena 
sesungguhnya pada saat itu dia akan melihat apa yang tidak kamu 
lihat.” 

Para ulama menyatakan bahwa men-ta/ginkan mayat dengan 
kalimat Jaa ilaaha illallaah merupakan suatu ketentuan yang sudah turun- 
temurun dilakukan oleh kaum Muslim, karena itu siapa mengucapkan 
kalimat Ja ilaaha illalaah pada akhir hidupnya, maka dia akan 
mendapatkan kebahagian. lini berlaku umum seperti yang terdapat 
dalam hadits Nabi &, 


407 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/37 Abu Daud (Sunan Abu Daud, 2/297/4, An- 
Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/5), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/465), dan 
Ahmad (A/ Musnad, 17/19). 


442 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


wa en an Mena Ma Lg me Tart 
Al ISS WNA Y UNS AI US ya 
“Siapa yang pada akhir perkataannya mengucapkan laa ilaaha 
ilallhah, maka dia akan masuk surga.”108 | 


Oleh sebab itu, orang-orang yang akan meninggal dunia 
diingatkan untuk membaca Jaa ilaaha illallah agar dia terlindungi dari 
bujuk rayu syetan yang akan merusakkan agidahnya. 


408 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/159 dari ) dan Ahmad (A/ Musnad, 5/233), 
keduanya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. . 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 443 


Sampai Kapan Baca Talgin? 


Apabila orang yang akan meninggal itu telah bisa membaca 
talgin sebanyak satu kali, maka janganlah kamu suruh dia lagi untuk 
mengulangnya sampai pagi datang. Para ulama tidak suka untuk 
memperbanyak membaca talgin bagi orang yang akan meninggal dunia 
apabila orang yang akan meninggal tersebut telah paham. 


Ibnu Al Mubarak berkata, “Ajarkanlah orang yang akan 
meninggal dengan bacaan #algin, jika dia telah mengucapkan talgin 
tersebut, maka tinggalkanlah dia.” 


Abu Muhammad Abdul Hag berkata, “Sesungguhnya hal yang 
demikian dilakukan karena jika si mayat diajarkan secara terus menerus 
untuk membaca talgin, niscaya dia akan merasa terusik dan bosan, 
sehingga syetan dengan mudah menjadikan lidahnya terasa berat untuk 
mengucapkann talgin tersebut dan hal ini bisa menjadi salah satu 
penyebab su'ul khatimah. Ini juga diamalkan oleh Amr bin Al 
Mubarak.” 


Al Hasan bin Isa berkata, Ibnu Al Mubarak berkata kepadaku, 
“Talginkanlah aku apabila aku akan meninggal dan berhentilah pada 
saat aku telah membaca #algin itu sebanyak dua kali.” 


444 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Maksudnya adalah seseorang yang akan meninggal dunia apabila 
dia selalu mengingat Allah di dalam hatinya niscaya orang tersebut akan 
selamat, karena yang dinilai adalah amalan hatinya bukan amalan 
lidahnya. Jikalau lidah saja yang berbicara tetapi hatinya tidak, maka hal 
itu tidak akan ada manfaat bagi dirinya. 


Dari Abu Nu'aim, bahwa Abu Zur'ah berada di pasar bersama 
dengan Muhammad bin Salamah. Al Mundzir bin Syadzan dan beberapa 
orang ulama sedang membicarakan hadits tentang talgin. Mereka malu 
ketika melihat Abu Zur'ah datang, lalu mereka berkata, “Wahai sahabat 
kami, mari kita mempelajari hadits ini bersama-sama.” | 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Syabramah, dia berkata: Aku 
bersama Amir Asy-Sya'bi mendatangi seseorang yang akan meninggal 
dunia, sesampai di sana kami melihat orang tersebut disuruh untuk 
membaca falgin secara terus menerus, sehingga hal itu terasa berat bagi 
dia. Asy-Sya'bi kemudian berkata kepada orang yang menyuruh 
tersebut, “Bersikap lembutlah kepada orang sakit itu.” 


Orang sakit itu kemudian berkata, “Aku tidak akan peduli, baik 
kamu men-talgin-kan aku atau tidi 


Lalu dia membaca firman Allah 3£, 


- te 1 


"3 an. “. — CAN aa pan - Pn Yu 
KA GUA AN SN KAN Y 
(Ot 
"Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan 
adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. 


Dana Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu." (Os. Al Fath (481: 
26) 


Asy-Sya'bi kemudian berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah 
memberi keselamatan kepada sahabat kami ini.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 445 























Junaid disuruh untuk mengucapkan kalimat Jaa ilaaha illallaah 
pada saat dia akan meninggal dunia. Junaid kemudian berkata, “Aku 
tidak lupa akan kalimat itu dan aku akan membacanya.” 


Orang yang akan meninggal dunia seharusnya diajarkan untuk 
membaca falgin dan syahadat. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah «, Rasulullah # bersabda, 
"Malaikat Maut mendatangi seseorang, kemudian dia melihat hati orang 
itu, tetapi dia tidak mendapatkan amalan apa-apa, lalu Malaikat Maut ' 
membuka dagunya dan dia melihat lidah orang itu melekat ke langit- 
langitnya sambil mengucapkan lailaahaillallah. Allah pun kemudian 
memberikan ampunan baginya karena kalimat yang diucapkannya itu." 


446 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Berkata Baik saat Melihat Orang yang akan 
Meninggal 


Ummu Salamah berkata, Rasulullah #& bersabda, 
SAI OP WE IA CI jar pas 3 
Nb ul tau: "IG 0, Ke San 


dil) Sae Dus uh ua “al Tn la 2g ala 


Al nb el JG 2 ae on 
eling ala AN Jan ALA Aa da 23 


“Jika kamu akan melihat orang yang sedang sakit atau orang 
yang akan meninggal, maka hendaknya kalian selalu berkata yang baik- 
baik. Sesungguhnya Malaikat akan meng-amin-kan segala yang kamu 
katakan.” 


Ta 


Pada saat Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah pergi 
mendatangi Rasulullah &, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah & 
sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia.” Rasulullah & lalu 
berkata, “Ucapkanlah, “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa 
dia (orang yang meninggal), dan berikanlah aku ganti balasan yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — - 447 








baik.” Lalu Allah menggantinya dengan orang yang lebih baik padaku, 
yaitu Rasulullah 3£.”409 


Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: 


B0 ae “- Ti pe 3 oa A 3 2 PN rata 
Aa Nag dika AP an BEM Ko dye P3 
o BA DK Da Kang AU Tn An 3 ?. Std an NET an 
OP yee mad Led! And ya II an ol JB » Ann 0 
Ip bp KO ab La Kail BAU 2JUS ala 
PANTAT Sa LN El an Bab LE sa? Lee Ba ea AL DA sa 
el 3 42173 Hy Ckalu (31 YAI aa JB 3 Oya La 
Dm Er LG OA Con 3 EP 3 ah 
BU 
"Rasulullah # melihat Abu Salamah yang telah meninggal 
dengan matanya yang masih terbuka, lalu Rasulullah # memejamkan 
mata Abu Salamah dan berkata, 'Apabila ruh telah keluar dari jasad, 
maka mata akan terus memperhatikannya'. Keluarga Abu Salamah 
kemudian berteriak karena meninggalnya Abu Salamah, lalu Rasulullah 
4 berkata kepada mereka, 'Kalian sebaiknya memohon yang baik-baik 
saja, karena Malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan' 


Rasulullah # kemudian berdoa, 'Ya Allah ampunilah dosa-dosa 
Abu Salamah serta orang-orang yang ditinggalkannya dan tinggikanlah 
derajatnya. Ya Allah lapangkanlah serta berikanlah cahaya di dalam 
kuburnya'” 10 | 


Para ulama berkata bahwa apabila kamu menjenguk orang sakit 
atau orang meninggal, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, karena : 


409 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/38): Abu Daud (Sunan Abu Daud, 2/207): An- 
Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/4), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2/298), Ibnu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/465), dan Ahmad (A/ Musnad, 6/297), semuanya 
meriwayatkan dari Ummu Salamah. 

410 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/38): Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/ 159): dan 
Ahmad (A/ Musnad, 6/297), semuanya meriayatkan dari Ummu Salamah. 


448 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sesungguhnya Malaikat akan meng-amirrkan semua perkataan yang 
kamu ucapkan ketika itu. Oleh sebab itu, ulama sangat suka menjenguk 
orang-orang shalih yang meninggal, karena mereka bisa mengambil 
pelajaran dari kematian orang shalih itu, dan mendoakan dia serta 
orang-orang yang ditinggalkannya. Malaikat akan meng-amin-kan segala 
permohonan yang diucapkan ketika itu, sehingga semuanya itu akan 
bermanfaat bagi si mayat dan orang-orang yang ditinggalkannya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 449 





























Ucapan ketika Menutup Mata si Mayat 


Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus &5, Rasulullah $£ bersabda, 


“ Tutuplah mata orang yang telah meninggal, karena mata akan 
selalu mengikuti kemana perginya ruh dan hendaknya kamu 
mengucapkan perkataan yang baik-baik saja, karena Malaikat akan 
mengaminkan segala ucapan keluaraga yang ditinggalkan oleh si 
mayat.” 


Diriwayatkan dari Al Khara'ithi Abu Bakar Muhammad bin 
Ja'far dari Abu Musa Imran bin Musa, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, 
dari Ismail bin Ulayyah, dari Hisyam bin Hasan, dari Hafshah binti Sirin, 
dari Ummul Hasan, dia berkata, “Pada saat aku berada dekat Ummu 
Salamah, tiba-tiba ada beberapa orang datang menemuinya, mereka 
berkata, “Fulan telah meningg '” Dia berkata, “Pergilah kesana dan 
bacalah “kesejahteraan atas para rasul Allah dan segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alam .” 

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman At-Taimi, 
dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, “Apabila kamu akan 
menutup mata si mayat, maka ucapkanlah, 'Bismillaah wa alaa millati 
rasuulillaah'. Setelah itu ucapkanlah tasbih (subhanallah).” Abu Sufyan 
kemudian membaca firman Allah 3£, 


450 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


(33 Min RA KAI) 


"Dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya 
serta memohon ampun bagi siapa saja yang ada di bumi." (Os. Asy- 
Syuuraa (42): 5) 


Abu Daud berkata, “Menutup mata si mayat dilakukan setelah 
ruh keluar dari badannya. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad Al 
Mugri meriwayatkan dari Abu Maisarah: Seorang Abid (ahli ibadah) 
berkata, 'Aku adalah orang yang menutup mata Ja'far Al Mu'alim 
setelah dia meninggal. Aku melihat Ja'far Al Mu'alim di dalam mimpi, 
dia berkata, "Sesuatu yang paling aku benci adalah jika kamu 
menutupkan mata aku sebelum aku benar-benar meninggal'.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 451 





Syetan akan Datang kepada Orang yang 
akan Meninggal Dunia 


Diriwayatkan dari Nabi &, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
seorang hamba akan didatangi oleh dua orang syetan ketika dia akan 
meninggal dunia. Syetan yang pertama akan berada di samping 
kanannya dan syetan yang kedua berada di samping kirinya. Syetan 
yang berada di samping kanan akan menyerupai bentuk atau sifat ayah 
orang tersebut. Syetan itu akan berkata kepadanya, Wahai anakku 
sesungguhnya aku sangat sayang dan kasihan kepadamu, maka kamu 
sebaginya mati dalam keadaan memeluk agama Nasrani, karena dia 
adalah agama yang paling baik'. Sedangkan syetan yang berada di 
samping kirinya menyerupai bentuk dan sifat ibunya. Syetan itu berkata 
kepadanya, Sesungguhnya aku telah mengandungmu di dalam perutku, 
kamu telah aku beri minum dengan air susuku dan pahaku telah aku 
jadikan sebagai tempat berpijakmu, maka hendaknya kamu mati dalam 
keadaan memeluk agama Yahudi, karena dia adalah agama yang paling 
baik'” 

Abu Al Hasan menceritakan dalam Syarh Risalah Ibnu Abu Zaid 
yang diceritakan lagi oleh Abu Hamid dalam bukunya, Kasyfu Al Ulum 
Al Akhirah: Pada saat seseorang akan meninggal dunia, maka iblis akan 
datang kepada orang tersebut dengan maksud pura-pura menolong. Iblis 


452 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


akan mendatanginya dalam bentuk orang-orang yang telah 
mendahuluinya, yang mana dia sangat cinta dan sering meminta 
petunjuk kepada orang-orang tersebut seperti: saudara, teman atau 
sahabat-sahabatnya. Mereka ini berkata kepada hamba yang akan 
meninggal itu, 'Engkau akan meninggal dunia wahai fulan, sedangkan 
kami lebih dahulu meninggal dibandingkan kamu, maka oleh sebab itu 
hendaknya kamu mati dalam keadaan memeluk agama Yahudi, karena 
dia merupakan agama yang akan diterima Allah'. 


Apabila hal tersebut tidak mempan, maka syetan akan 
mendatanginya dalam bentuk yang lain sambil berkata, "Kamu sebaiknya 
mati dalam keadaan memeluk agama Nasrani, karena dia merupakan 
agama Nabi Isa yang telah menggantikan agama yang dibawa oleh Nabi 
Musa serta di dalamnya telah mencakup semua agidah yang terdapat di 
dalam seluruh agama'. Pada saat itulah agidah seseorang bisa 
menyimpang." 


Allah 8 berfirman, 
An REK TE IE 


tO 


"(Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 
hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, 
karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (@s. Aali 
Imraan (4): 3) 

Maksud dari ayat ini adalah, janganlah Engkau jadikan hati kami 
pada saat akan meninggal condong kepada kesesatan setelah Engkau 
memberi kami petunjuk. Apabila Allah ingin memberi seorang hamba 
itu hidayah atau ketetapan hati, maka Dia akan menurunkan rahmat 


kepada hamba tersebut. Ada yang mengatakan bahwa rahmat yang 
diturunkan Allah adalah berupa Malaikat Jibril yang datang untuk 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 453 





mengusir syetan dari hamba tersebut sehingga hamba itupun menjadi 
gembira dan tersenyum karenanya. Banyak yang berpendapat bahwa 
yang menyebabkan hamba itu tersenyum karena dia gembira dengan 
kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. 


Jibril berkata kepadanya, “Apakah kamu mengenal saya? Aku 
adalah Jibril dan mereka itu adalah syetan yang merupakan musuh- 
musuhmu, maka oleh sebab itu hendaknya kamu mati dalam keadaan 
memeluk agama yang lurus (Islam).” 


Tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh seseorang hamba 
yang akan meninggal dunia kecuali dia didatangi oleh Malaikat Jibril 
yang membawa kabar gembira untuknya, sebagaimana yang terdapat 
dalam firman Allah 3£, 

, : 0. 3G Lg 9 
AO MTA Ide Ip 

"Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau: 
karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (Os. Aali 
“Imraan (41: 3) 


454 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Su" Al Khatimah 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud 85, Rasulullah & bersabda, 

Mo na ema Ten Pa 3 ae Pj s3 8 
VE BOS SB Ii yaa JI 3 op 
SL 0g IBI JENS JI Jt Jaka JS MI AE Sela PU 

4 - 2. 2 sae BASpe 0 SA . ne ea 
LE ale Ga P3 V9 GT 0G SS ya ka JR 
| . 5 | PJ Cat 5 . s si . 3 o pd 
MAENG AS Jat JAS Jaa 

“Sesungguhnya seseorang dari kalian akan melakukan amal 

shalih seperti amal penghuni surga hingga jarak yang tersisa antara dia 
dan surge hanya sehasta, kemudian catatan keburukannya lebih 
mendominasi lalu dia mengakhiri amalnya dengan amal penghuni 
neraka. Sebaliknya, seseorang dari kalian akan beramal seperti amalnya 
penghuni neraka hingga jarak yang tersisa antara dirinya dengan neraka 


hanya sehasta, kemudian catatan kebaikannya lebih mendominasi, lalu 
dia mengakhiri amalnya dengan amal penghuni surga.” 1 


Diriwayatkan bahwa Rasulullah # bersabda, 


4ll HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, 18/485) dari Ibnu Mas'ud. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 455 


aki Me otetaa at of» G- 5 Se Laka Tea Pe man 

Je Janin daa Jl Ya Bl) JUL Jal Jas Jani All ol 
M Lasa Kg K3 8 0 £ 0 38 ea o £ 
BA JKN Uh Ob Jal op 213 Kal Ja 
“Sesungguhnya seorang hamba akan melakukan amal seperti 
amal penghuni neraka sedangkan dia merupakan penghuni surga, dan 
sebaliknya seseorang hamba itu beramal seperti layaknya amal penghuni 
neraka sedangkan dia termasuk penghuni surga. Sesungguhnya amal 


seseorang itu tergantung amalnya yang penghabisan.” 12 


Abu Muhammad Abdul Hag berkata, “Perlu diketahui bahwa 
su" AI khatimah tidak akan terjadi pada orang-orang yang benar-benar 
istigamah serta mempunyai jiwa yang bersih, tetapi su ' A/ khatimah itu 
akan menimpa orang-orang yang rusak akal serta yang selalu 
mengerjakan dosa besar, sehingga maut akan datang kepadanya 
sebelum dia sempat bertobat. Syetan akan datang kepadanya ketika dia 
akan meninggal dan kemudian merayunya pada saat dia dalam keadaan 
binggung. Su" Al khatimah bisa juga terjadi pada orang yang pada 
mulanya dia merupakan orang yang istigamah, tetapi kemudian berubah 
dan melenceng dari Sunnah. Hal seperti ini yang dialami oleh iblis yang 
mana di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis telah beribadah 
kepada Allah selama 8 ribu tahun dan juga seperti yang dialami Bal'am 
bin Ba'ura yang mana dia telah diberi karunia oleh Allah, tetapi dia 
selalu mengikuti hawa nafsunya." 


Allah 3€ berfirman, 
X KAI LA JS Y 
"(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) 


syetan ketika dia berkata kepada manusia, Kafirlah kamu'" (@s. Al 
Hasyr (591: 16) 





412 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 8/155): Muslim (Shahih Muslim, 8/49), dan 
Ath-Thabarani (A/ Mu'jam Al Kabir, 5/420). 


456 Nas Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Salim dari Abdullah, dia 
berkata, “Nabi #& sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata- 
kata Ar Lia G Demi Allah Yang Maha Membolak-balikkan hati?” 


Maksudnya adalah merubah hati seseorang secara cepat yang 
melebihi kecepatan angin seperti merubah dari perasaan suka pada 
benci, dari perasan mau pada tidak mau. 


Allah # berfirman, 
AI 5 ay Kp UD YG 


KO 3 


"Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya, dan bahwa hanya kepada-Nyalah kamu akan 
dihimpun. "(@s. Al Anfaal (8I: 24) 


Menurut para mujahid, maksud dari ayat di atas adalah 
memisahkan anatara seseorang dengan pikirannya, sehingga dia tidak 
sadar lagi terhadap apa yang diperbuatnya. Allah menjelaskan hal ini 
dalam firman-Nya: 


2 Ra EN Ia 


Aga R3 


to 


"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau ... sedang dia 
menyaksikan." (Os. Maaf (501: 37) 


Maksud dari kata “hati” di dalam ayat di atas adalah “pikiran.” 
Menurut Ath-Thabari hal ini merupakan suatu berita yang mengatakan 
bahwa Allah-lah yang memiliki hati setiap hamba, dan Dia Mahakuasa 
untuk mebatasi antara seseorang dengan hatinya. Sehingga seseorang 
tidak mengetahui sesuatupun kecuali dengan izin Allah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 457 





Aisyah berkata, 

2 aa aa EA EK IP Dae Cara 3 Na TAe e N 
Hina G 2dyih Ol AS lag AE AI Gabe dl Sya) OS 
. Pa y . 5 5 22g 2 3 La pi “4 “1 
Cantar Wa Bl AT AA Iga) G Kel Ily IP ai 3 Koja 

, »£ Ak Para 20 2 Se tan 2 Panu 
NI Gatot Ip gal 5 La Ol ga 3 JNE BG Ja 
: Pj - 2. 


"Rasulullah # sering sekali mengucapkan kalimat berikut ini, 
“Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, berilah ketetapan di dalam 
hatiku untuk selalu berada di atas agama-Mu.” Aku lalu berkata, Wahai 
Rasulullah, engkau selalu mengucapkan kata-kata ini ketika akan 
berdoa, apakah engkau selalu dalam keadaan takut wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Ya, sesungguhnya hati itu berada diantara dua buah 
jari-jari Allah, Dia mampu membalikkan hati hamba, kapanpun Dia 
berkhendak.” 13 


Para ulama berkata, “Jika segala hidayah tergantung pada Allah, 
sikap istigamah anugerah Allah, sedangkan akibat dan akhir amal tidak 
dapat diketahui, dan kehendak tidak dapat dapat menurut kita saja, 
maka janganlah Anda kagum pada amal Anda. Anda hanya bagaikan 
seseorang yang bangga dengan harta orang lain. Berapa banyak taman- 
taman yang kemarin bunga-bunganya tumbuh bersemi tetapi sekarang 
telah menjadi layu dan kering lalu diterbangkan oleh angin. Begitu juga 
yang terjadi terhadap seseorang hamba, berapa banyak mereka yang 
mana hatinya dahulunya bersih dan cemerlang sekarang telah berubah 
menjadi gelap dan kotor.” 


Utsman &5 berkata, "Jauhilah minuman keras, karena dia adalah 
induk dari segala kejahatan. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang 
taat beribadah, lalu dia dibujuk oleh seorang perempuan agar dia mau 
pergi memenuhi undangan perempuan itu untuk menjadi saksi terhadap 


413 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/16) dan Ahmad (A/ Musnad, 3/112). 


458 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


syahadat yang diucapkannya. Perempuan itu mengutus seorang budak 
wanita untuk menyampaikan undangan tersebut. Setelah sampai di 
tempat pemuda itu, lalu budak tersebut menyampaikan pesan tuannya, 
dia berkata, Sesungguhnya tuan kami mengundang kamu untuk menjadi 
saksi dari syahadat yang diucapkannya'. | 


Pemuda itu kemudian pergi memenuhi undangan perempuan 
itu. Setelah sampai, lalu pemuda tersebut masuk ke dalam rumah itu. 
Setiap pemuda ini melewati pintu, maka budak itu menutup pintu itu 
kembali, hingga akhirnya pemuda ini sampai pada suatu tempat yang di 
sana telah berada seorang perempuan cantik dengan seorang anak kecil 
dan beberapa gelas minuman keras di sampingnya. Perempuan itu lalu 
berkata, 'Sesungguhnya tujuan aku mengundang kamu ke sini bukan 
bersaksi untuk mengucapkan syahadat, tetapi tujuanku mengundangmu 
kesini adalah agar kamu tunduk padaku. Jika kamu tidak mau 
melakukan ini (zina), maka kamu harus membunuh anak kecil ini. Jika 
kamu tidak mau juga melakukan ini, maka kamu harus meminum 
minuman keras. Maka pilihlah olehmu salah satu diantara ketiga pilihan 

Pemuda itu kemudian memilih untuk meminum khamer. Setelah 
dia meminum satu gelas minuman keras, dia berkata, Tambahkan lagi 
minuman itu untukku'. Pemuda itu terus meminum minuman keras itu, 
sehingga tanpa di sadarinya dia pun tunduk kepada perempuan itu 
dengan melakukan perbuatan zina, setelah itu dia pun membunuh anak 
kecil itu. Oleh sebab itu, jauhilah olehmu minuman keras, karena 
-sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan di dalam diri seseorang 
itu iman dan kebiasaan minum minuman keras sekaligus." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 459 


Utusan Malaikat Maut sebelum Kematian 


Diceritakan bahwa para nabi bertanya kepada Malaikat Maut, 
“Apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada 
manusia agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu?” 


Malaikat Maut menjawab, “Ya, aku telah memberi peringatan 
kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak 
diantaranya berupa: tenaga yang sudah mulai melemah, penyakit, uban 
yang sudah mulai tumbuh, usia yang sudah tua serta berubahnya 
pendengaran dan penglihatan. Apabila seseorang itu belum juga 
bertobat, padahal aku telah mengirimkan kepadanya utusan-utusan yang 
banyak itu, maka ketika aku akan mencabut nyawanya akan aku 
katakan kepadanya, "Bukankah aku telah mengirimkan kepadamu 
utusan setelah datang para utusan (rasul) serta telah memberikan kamu 
peringatan setelah datang pemberi peringatan. Aku adalah utusan yang 
mana tidak akan ada lagi utusan setelahku. Aku merupakan pemberi 


, » 


peringatan yang tidak akan ada lagi pemberi peringatan setelahku'. 


Selama matahari masih tetap terbit dan terbenam, maka 
Malaikat Maut akan selalu berseru, “Wahai orang-orang yang berumur 
empat puluh tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal 
sebanyak-banyaknya karena pikiranmu serta kekuatanmu masih kuat. 
Wahai orang-orang yang telah berumur lima puluh tahun, sungguh 


460 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








waktu menuai telah dekat. Wahai orang-orang yang berumur enam 
puluh tahun, engkau telah lupa dengan adanya siksaan serta engkau 
juga tidak mengindahkan panggilan, maka tidak ada seorang pun yang 
akan menjadi penolong bagimu.” 

Allah 8 berfirman, 


St 


Pn PEN YAAA Topas KE SAS AN 
KO xi ab 


'Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa 
Yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah 
(tidak dating) kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah! Tidak 
ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zhalim." (Os. 
Faathir (35): 37) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 45, Rasulullah # bersabda, 

2 ad Pd o rei A4 9 
: aa Si par ca al “isi 


“Allah memberikan udzur (kemudahan) kepada seseorang 
dengan cara menangguhkan ajalnya hingga dia berumur enam puluh 
tahun. "4 


Bentuk kemudahan yang paling besar diberikan Allah kepada 
umat manusia adalah dengan cara mengutus para rasul untuk 
menyempurnakan risalah atas mereka. 


Hal ini dipertegas dengan firman Allah #£, 


Yaa Ge 2 02 PP, 
1 Yi NY Yoaay Lan GP Ogan Kg" 


414 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 8/111): Ahmad (A/ Musnad, 2/275, 320 
dan 417) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 2/463 dan 1464), semuanya 
meriwayatkan dari Abu Hurairah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 461 


"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus 
seorang rasul." (@s. Al Israa” (17):15) 


Al Azhari berkata, “Demam itu merupakan utusan kematian, 
maksudnya mereka adalah yang mengingatkan kita akan datangnya 
kematian.” Ada juga yang berkata, “Kematian keluarga, sahabat, karib- 
kerabat serta keluaraga merupakan peringatan bagi kita disetiap waktu.” 


Ada sebuah perkataan yang menyebutkan bahwa akal yang 
sempurna itu adalah akal yang mengetahui hakikat segala sesuatu, yang 
dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan yang rela 
terhadap segala sesuatu yang datang dari Tuhan, maka akal yang seperti 
inilah yang bisa berfungsi sebagai pemberi peringatan. Pemberi 
peringatan yang diutus kepada anak-anak Adam adalah: berupa para 
rasul, masa tua, dan lain sebagainya seperti yang kita jelaskan sebelum 
ini. 

Usia 60 tahun merupakan peringatan yang penghabisan, karena 
pada usia ini tagdir Allah telah mendekati seseorang, dan sudah saatnya 
seseorang pada usia ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan 
siap-siap untuk menerima tagdir serta perjumpaan dengan Allah, dan 
dia adalah penghabisan peringatan. 


Kedua pemberi peringatan itu adalah: 
Pertama, peringatan yang disampaikan oleh Nabi &£. 
Kedua, usia tua yaitu usia telah mencapai 40 tahun. 


Allah # berfirman, 


kd ot Gg — 20 “AK ea 2 ak mL Le -A Peda 
G3. » ».. 3 LOSS LOG G2 Gr ane 
Ed BA Rn be JA S5 Sah Ie3 
"Dan umurnya sampai empat puluh tahun dia berdoa, 'Ya 
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau dan terhadap 
kedua orang tuaku, dan agar aku dapat bebuat kebajikan yang Engkau 


462 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ridhai: dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai ke anak 
cucuku'"(Os. Al Ahgaaf (46): 15) 


Allah 8£ mengatakan bahwa siapa yang telah mencapai umur 40 
tahun, maka sudah waktunya bagi dia untuk mulai mengitung nikmat 
Allah dan bersyukur kepada orang tuanya. Malik berkata, “Aku melihat 
orang-orang berilmu yang tinggal di daerahku, mereka selalu bekerja 
keras untuk kehidupan dunia dan mereka juga selalu bergaul antara satu 
sama lain, tetapi apabila mereka telah berumur empat puluh, maka 
mereka akan mengasingkan diri dari orang banyak.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 463 











Tobat dan Saat dimana Seorang Hamba 
tidak lagi Mengenal Orang Lain 


Abu Musa Al Asy'ari bertanya kepada Rasulullah #, “Kapankan 
seseorang itu tidak lagi mengenal orang lain?” Rasulullah #£ menjawab, 
“Apabila dia telah dilihat (oleh Malaikat Maut dan para pala Allah, 
wallahu a'lam)” (HR. Ibnu Majah) 


Dalam hadits lain disebutkan, 
BER Ca AA 3 ol 
“Sesungguhnya Allah akan selalu menerima tobat seseorang 
sebelum nyawa sampai di kerongkongan.” 15 


Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, maka tidak akan 
diterima tobat serta pengakuan bahwa dia beriman, sebagaimana firman 
Allah berikut ini: 


ae ai CL Ga KT Apa Hah eh A- 
Gb 5 BA ia Kap G5 UI at Sg 
2 Pe and 
CD uta DI JL Sooke 


415 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 5/438) dan Ahmad (A/ Musnad, 2/132). 





464 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


"Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah 
melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba- 
hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir." (Os. Al Mu' min 
(401: 85) 


beban A KE gi 


"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang 
diantara mereka, (barulah) dia mengatakan, "Sesungguhnya aku bertobat 
sekarang! Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang 
mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa 
yang pedih." (@s. An-Nisaa (41:18) 


Tobat merupakan suatu kemudahan yang diberikan Allah 
kepada seseorang hamba sebelum ajal datang kepadanya, yaitu ketika 
ruh telah sampai di kerongkongan dan telah terputusnya urat tali 
jantung (pada saat ruh telah naik dari dada ke kerongkongan). Oleh 
sebab itu, seseorang wajib untuk bertobat sebelum: ajal datang 
kepadanya dan sebelum ruh sampai di kerongkongannya dan ini seperti 
apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Kemudian mereka 
bertobat dengan segera." (@s. An-Nisaa (41: 17) 


Menurut para ulama bahwa tobat di saat itu (saat melihat 
malaikat pencabut nyawa) adalah sah karena masih adanya 
pengharapan di dalam diri seseorang yang. akan meninggal itu, 
sebagaimana sahnya penyesalan dan keinginan untuk meninggalkan 
perbutan dosa pada saat itu. Diantara ulama ada yang mengatakan 
bahwa makna ayat di atas adalah: Mereka segera bertobat setelah 
melakukan perbuatan dosa yang tidak terus menerus. Menyegerakan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 465 





tobat ketika dalam keadaan sehat lebih utama daripada hanya sekadar 
melakukan amal shalih, apalagi jika kematian hampir mendekatinya. 


. Tobat wajib bagi tiap-tiap Mukmin berdasarkan firman Allah #£, 


- GA 


| F3 K5 DATO LX 
LI LAB KI II GI Ca an 
an bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang 
yang beriman supaya kamu beruntung." (@s. An-Nuur (241: 31) 


(AN Ea) 


"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah 
dengan tobat yang semurni-mumninya (tobat nasuha)." (@s. At-Tahrim: 8) 


an As 


laa 


Syarat tobat itu ada empat, yaitu: 

Pertama, menyesal dalam hati 

Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat pada saat itu juga 

Ketiga, bertekat tidak akan mengulangi perbuatan maksiat 

Keempat, menanamkan sikap malu serta takut pada Allah. 

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpunuhi, maka tobat 
tidak sah. 

Ada yang mengatakan bahwa syarat tobat itu adalah: mengakui 


perbuatan dosa, banyak mengucapkan istighfar: menanamkan makna 
tobat itu di dalam hati, dan tidak sekadar diucapkan dengan lidah. 

Adapun orang yang hanya mengucapkan istighfar dengan lidah 
tetapi di dalam hatinya masih tersimpan keinginan untuk berbuat 
maksiat, maka istighfar yang demikian tidaklah cukup sekali saja tetapi 
harus dilakukan secara berulang-ulang. 

Diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri, dia berkata, “Istighfar 
kita membutuhkan lagi pada istighfar.” 


466 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Beginilah ucapan Al Hasan pada zamannya, bagaimanakah pada 
zaman kita sekarang? Yang mana orang-orang selalu melakukan 
perbuatan zhalim dan menjadikan tobat sebagai sesuatu yang tidak 
berarti dan dianggap remeh. Mereka adalah orang-orang yang 
mempermainkan ayat-ayat Allah. Allah 38 berfirman:, 


MR ea AE 
"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum ' Allah sebagai 
permainan." (Os. Al Bagarah: 231) 
Diriwayatkan oleh Ali #&, bahwa dia melihat seorang pemuda 
yang telah selesai melaksanakan shalat dan langsung berdoa, “Ya Allah 


sesungguhnya aku mohon ampun dan akan segera bertobat kepada- 
Mu.” 


Ali bin Abu Thalib # kemudian berkata kepada pemuda itu, 
“Sesungguhnya bersegera mengucapkan istighfar merupakan tobat 
orang-orang pembohong. Adapun tobatmu membutuhkan tobat lagi 
— sesudahnya.” 


Amirul Mukminin ditanya, “Apakah sebenarnya yang dikatakan 
dengan tobat itu.” 

Dia menjawab, “Tobat adalah suatu kata yang memiliki enam 
makna yaitu: tobat untuk dosa-dosa yang telah berlalu, menyesal karena | 
telah meninggalkan kewajiban-kewajiban, menolak kezhaliman, 
'mempertakuti diri agar selalu taat kepada Allah, memerintahkan diri 
untuk selalu merasakan ketaatan, menghiasi diri dengan ketaatan 
kepada Allah dan mengganti tertawaan dengan tangisan.” 


Ada yang mengatakan bahwa tobat nasuha itu adalah menolak 
kezhaliman, menghilangkan pertengkaran serta selalu patuh kepada 
Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa tobat nasuha itu bukanlah 
seperti yang disebutkan di atas. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 467 


Sifat-sifat orang yang bertobat itu dijelaskan dalam sebuah hadits 
marfu' dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah & bertanya kepada para 
sahabat-sahabatnya, “Apakah kamu mengetahui siapakah sebenarnya 
yang dikatakan orang yang bertobat itu?' Mereka menjawab, “Kami 
tidak tahu.” Beliau berkata, “Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya 
bertobat, tetapi dia tidak pemaaf dan selalu mendendam, maka orang itu 
belum dikatakan bertobat. Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya 
bertobat, tetapi dia belum merubah pakaiannya, maka orang itu belum 
dikatakan bertobat Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya 
bertobat, tetapi dia belum merubah majlisnya (teman-teman), maka 
orang tersebut belum dikatakan bertobat. Seseorang yang mengatakan 
bahwa dirinya bertobat tetapi dia belum merubah caranya mencari 
kebutuhan hidup, maka orang itu belum dikatan bertobat. Seseorang 
yang mengatakan bahwa dirinya bertobat, tetapi dia belum merubah 
perhiasannya, maka orang itu belum dikatakan bertobat. Seseorang 
yang mengatakan bahwa dirinya bertobat, tetapi dia belum merubah 
tempat tidurnya, maka dia belum dikatakan bertobat. Seseorang yang 
mengatakan bahwa dirinya bertobat, tetapi dia belum merubah 
akhlagnya, maka orang itu belum dikatakan bertobat. Seseorang yang 
mengatakan .-bahwa dirinya bertobat, tetapi dia tidak melapangkan 
hatinya, maka orang itu belum dikatakan bertobat. Seseorang yang 
mengatakan bahwa dirinya bertobat, tetapi dia tidak melapangkan 
tangannya, maka orang itu belum dikatakan bertobat.” 


Rasulullah # kemudian berkata, “Siapa yang bertobat dari 
semua yang telah aku sebutkan itu, maka itulah yang dinamakan tobat 
yang sebenar-benarnya.” 


Para ulama menyatakan bahwa maksud dari memberi maaf 
(tidak mendendam) adalah merelakan segala perbuatan keji yang 
dilakukan seseorang terhadap kita. Maksud dari merubah pakaian 
adalah meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan merubahnya 
dengan sesuatu yang dihalalkan. Jika pakaiannya tersebut berupa rasa 
angkuh dan kesombongan, maka harus dirubah dengan pakaian 


468 — Shahih Yanda-Tanda Kiamat 





kesederhanaan. Merubah majlis maksudnya adalah meninggalkan majlis 
yang penuh dengan senda gurau, permainan, kebodohan, dan bid'ah 
dan masuk ke dalam majlis para ulama, majlis orang yang selalu 
. berdzikir serta majlis para orang-orang shalih, sehingga hati menjadi 
dekat dengan mereka. Maksud dari merubah makanan adalah memakan 
segala sesuatu yang dihalalkan dan meninggalkan segala sesuatu yang 
syubhat. Merubah cara mencari nafkah maksudnya adalah meninggalkan 
yang haram dan mencari yang dihalalkan. Maksud dari merubah 
perhiasan adalah meninggalkan segala perhiasan (yang membuat kita 
terpedaya) baik itu berupa perabotan, rumah atau pakaian. Merubah 
tempat tidur maksudnya adalah dengan cara melakukan ibadah malam 
sebagai ganti dari kelalaian dan perbuatan maksiat. 


Hal ini sejalan dengan firman Allah 3£, 
2.» PS ta 
KE ig R3 okay 
"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya," (@s. As-Sajdah 
(32): 16) 


Merubah tingkah laku maksudnya adalah merubah sifat dari 
keras ke lembut, dari sempit menjadi lapang dan dari sifat pemarah 
menjadi toleran. Melapangkan hati maksudnya adalah memberikan 
kepercayaan dan selalu istigamah. Melapangkan tangan maksudnya 
adalah pemurah, merubah perbuatan dosa seperti: minum minuman 
keras dan berzina menjadi suka membantu janda dan anak-anak yatim 
yang terlantar serta menyesali perbuatan yang telah menyebabkan 
kerugian bagi diri sendiri. Apabila syarat-syarat tobat dan semua yang 
telah disebutkan di atas dapat diamalkan, maka Allah pasti akan 
menerima tobat orang tersebut, walaupun dosa serta kesalahan setinggi 
gunung. 


Allah 3g berfirman, 


3 aed 


KO SN IS SA AI 3 Y 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 469 


"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang 
bertobat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar." 
(@s. Thaahaa (20): 28) 


Semua ini berdasarkan sebuah riwayat diceritakan oleh Abu 
Hurairah #6, dia berkata bahwa ada seorang laki laki yang telah 
membunuh sebanyak 100 orang. Laki-laki itu kemudian . bertanya 
kepada orang alim apakah tobatnya bisa diterima. Orang alim itu 
berkata kepadanya, “Pergilah kamu ke suatu tempat yang mana 
penduduknya adalah orang-orang shalih yang selalu menyembah Allah 
dan beribadahlah kamu bersama mereka di sana dan janganlah kamu 
kembali ke negeri asalmu yang mana penduduknya selalu melakukan 
dosa dan kejahatan.” 


Dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim diceritakan dari Aisyah, 
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya 


seorang hamba yang mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertobat 


kepada Allah, maka Allah pasti menerima tobat orang tersebut.” 

Al Hatim Al Bisti menyebutkan dalam A/ Musnad Ash-Shahih 
dari Abu Hurairah &s dan Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah 
4 duduk di atas mimbar dan beliau kemudian berkata, “Aku bersumpah 
demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya." (Beliau membacanya 


sebanyak 3x) Beliau kemudian diam sejenak sehingga laki-laki yang . 


berada di samping Beliau terisak-isak. Rasulullah # kemudian berkata, 
“Allah akan membuka pintu surga yang kedelapan bagi hamba yang 
selalu mengerjakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan dia yang 
meninggalkan tujuh dosa-dosa besar.” 


Rasulullah & lalu membaca ayat: 
Inna ka png ta uy 
pas 2 SE Jaa ba eBay 


470 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





La SEL Aa na LE maa MAA LA SEAL Apa 


"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang 
dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan- 
kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil). (Os. An-Nisaa (41: 31716 


Al @ur'an telah menunjukkan adanya dosa-dosa besar dan 
dosa-dosa kecil, dan tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa 
seluruh dosa itu merupakan dosa besar, seperti yang terdapat dalam 
surah An-Nisaa' di atas. 


| Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu 
Hurairah s5, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 


Kg IS Tea ta SI Ae PAS Bro POP 
Kara Pa 5 aU Gaia 


“Shalat lima waktu yang dikerjakan, shalat Jum'at ke Jum'at 
berikutnya, dan puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya bisa 
menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan selama dosa-dosa besar 
dihindari” 1 


Hal ini akan efektif menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan 
dalam selang waktu tersebut dengan catatan seseorang tidak melakukan 
dosa besar sebagaimana yang disepakati oleh para ahli tafsir dan ahli 
figih. Sedangkan dosa besar hanya bisa dihapus dengan jalan bertobat 
dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. 


416 HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/316): Ionu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, 5/43), 
dan Ibnu Khuzaimah (Shahih Ibnu Khuzaimah, 1/163), semuanya meriwayatkan 
dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri. 

117 HR. Muslim (Shahih Muslim, 1/144): At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidii, 1/418: 
dan Ahmad (A/ Musnad, 2/359), semuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 471 





Ruh Seorang Hamba, Baik Kafir atau 
Muslim, Tidak akan Keluar hingga Dia 
Diberitahu Mengenai Apa yang akan Terjadi 
pada Dirinya . 


Apabila seseorang mukmin akan meninggal dunia, maka 
Malaikat Maut akan mendatanginya sambil berkata, “Keselamatan 
atasmu wahai wali Allah, sesungguhnya Allah memberikan salam 
kepadamu.” Malaikat Maut kemudian membacakan surah An-Nahl ayat 
32: 


K Ke Ia IE KING Y 


"Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh 
para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka), 'Salaamun alaikum 
..1"@s. An-Nahl (161:32) 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dari Haiwah dari 
Abu Shakhar dari Muhammad bin Ka'ab Al @urazhi. 

Ibnu Mas'ud berkata, “Apabila Malaikat Maut datang untuk 
mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia akan berkata kepada 
orang mukmin itu, “Tuhanmu mengucapkan salam untukmu '.” 

Al Barra” bin Azib berkata, “Malaikat Maut akan memberikan 
selamat kepada orang mukmin pada saat nyawanya akan dicabut, dan 


472 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


nyawanya itu tidak akan keluar sebelum Malaikat Maut mengucapkan 
salam kepadanya, seperti yang terdapat dalam firman Allah #: 


LL ran GA LL IL 200 LI GT, 
KO SA SKA 3 
"Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) 
pada hari mereka menemui-Nya ialah, 'salam', dan Allah menyediakan 
bagi mereka pahala yang mulia." (@s. Al Ahzaab (331: 44) 


Mujahid berkata, “Sesungguhnya orang mukmin itu akan dikasih 
berita mengenai kebaikan anak-anaknya supaya hatinya menjadi 
tentram.” ' 

— Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s, Rasulullah 4 bersabda, 
8 s dg,” cr Ie, 8 Ob “UP 
AJ Cla Jar OS IS ASGDUII arab Tali o| 
#5 A3 ne ce nu ata BM nie Bank Ae 
(Ob rata al Ian & Ls Abel Gill en PP 
Ka, LI age 0 0. 0 

“Para Malaikat akan mendatangi orang shalih yang akan 
meninggal dunia, kemudian mereka berkata, 'Keluarlah wahai jiwa yang 
suci yang ada dalam jasad yang bersih, keluarlah wahai jiwa yang terpuji, 


bergembiralah wahai jiwa yang tentram karena bagimu nikmat serta 
keridhaan dari Allah'” 18 | 


— Rasulullah & bersabda, 
AJE abah JAN OS GB SI ia LI 
AE MAIN AT 
“Sesungguhnya BRA yang meninggal itu akan didatangi oleh 


para malaikat. Apabila dia adalah seorang yang shalih, maka para 


418 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 2/1423) dan Ahmad (A/ Musnad, 2/264), 
keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 473 





malaikat akan berkata kepadanya, Keluarlah engkau wahai jiwa yang 
baik” 419 


Abu Hurairah &5 berkata, 
| Ana SKB aga Hg) (SI 


“Apabila ruh seorang mukmin telah keluar, maka dia akan 


dibawa ke atas langit oleh dua orang Malaikat.”120 


Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit &, Rasulullah & 
bersabda, 


A “ Ya gb at 0 Ha KUN G Men CR an ara 
ag oS Pn) su oS 3 cos Pn) “3 al sd AI Pa 
| Ar) 
“ Apabila seseorang rindu untuk berjumpa dengan Allah, maka 
Allah lebih rindu lagi untuk berjumpa dengannya. Siapa yang tidak suka 
bejumpa dengan Allah, maka Allah lebih tidak suka lagi berjumpa 
dengannya.”21 ng 
Al Bukhari menceritakan bahwa Aisyah dan beberapa isteri Nabi 


lainnya berkata kepada Nabi #, “Sesungguhnya kami tidak suka dengan 


kematian.” 
Nabi #& kemudian berkata, 


It oijay AI SAN Aas 3) APN SIG Ab Ul 
Ah ma 3 adu KA ea MAS 





419 bid. 

420 HR. Mulsim (Shahih Muslim, 162), dari Abu Hurairah. 

421 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 1/3264), Muslim (Shahih Muslim, 8/65 dan 
66): At-Tirmidzi (Sunan AT-Tirmidzi, 2/370 dan 371) An-Nasa'1 (Sunan An- 
Nasa'i, 4/10): Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 2/1425), dan Ahmad (A/ 
Musnad, 5/316 dan 321), semuanya meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit. 


474 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


253 kar —.. 010 - tai P3 Ae 22 3 5 Tan ati pr sa ai 3 :2 
Ni aa gas CA yRL 9 Al Dlaay PN ye 5) SI ol3 Kara) 
an ah y 2. Basa or, 
KA, 03 cak sela 0S dalah Las All 


“Janganlah berpikir demikian, karena jika orang mukmin ajalnya 
telah tiba, dia akan dikasih berita gembira bahwa Allah telah 
memberinya keridhaan serta kemuliaan. Tidak ada sesuatu pun yang 
lebih diinginkannya pada saat itu kecuali bertemu dengan Allah dan 
Allah pun demikian juga, Dia akan lebih senang lagi berjumpa dengan 
orang mukmin itu. Adapun orang kafir, apabila ajalnya telah tiba, maka 
dia akan diberi berita bahwa dia akan mendapatkan adzab dan siksaan 
dari Allah, sehingga dia tidak menyukai pertemuannya dengan Allah, 
dan Allah lebih tidak suka lagi berjumpa dengan orang kafir itu””22 - 


422 HR. Al Bukhari (17/3264) dan Muslim (8/65) dari Aisyah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 475 





Kerinduan Berjumpa dengan Allah 


Ada riwayat yang menafsirkan hadits tersebut secara jelas dan 
terang yaitu hadits Aisyah, dia berkata kepada Syuraih bin Hani" yang 
menanyakan kepada Nabi # tentang sesuatu yang didengarnya dari Abu 
Hurairah #5, “Siapa yang sangat ingin berjumpa dengan Allah pada saat 
kulitnya meradang, matanya telah terbuka (karena kematian telah 
mendatanginya) dan kerongkongannya berbunyi (pada saat ruhnya 
dicabut), maka Allah pun ingin sekali bejumpa dengannya. Sebaliknya, 
siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah pada saat ajalnya akan 
dicabut, maka Allah lebih tidak suka lagi berjumpa dengannya.” (HR. 
Muslim) 


At-Tirmidzi menceritakan dalam bab tentang takdir dari Anas bin 
Malik #5, Rasulullah # bersabda, 


aa s1 00. ng Ike. Too 20. o- x, 2 2 
IG akang HS) NJG Alai US jay DI Si ASI 
0 at - Sp Pakan 
aj De jd 
“Apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang 


hamba, maka dia pasti akan melakukannya.” Rasulullah # kemudian 
ditanya, “Bagaimanakah cara Allah melakukannya wahai Rasulullah?” 


476  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Beliau menjawab, “Allah akan memberikan hamba itu petunjuk untuk 
melakukan amal shalih sebelum dia meninggal dunia.””28 


Allah 3€ berfirman, 


z AG 2 ara, 
One 
"Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga 
kenikmatan." (@s. Al Waagi'ah (561: 89) 


' Gatadah menafsirkan kata Rauh dengan rahmat, dan kata raihan 
dengan pejumpaan dengan Malaikat ketika akan meninggal dunia. 


Ibnu Juraij meriwayatkan, bahwa Rasulullah # menjelaskan 
kepada Aisyah #5 tentang tafsir firman Allah #£, Siyall a GAN “Ta Ggs y 


£ (ay pre) 5 Jk "hingga apabila datang kematian kepada seseorang 
dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)'" 
(As. Al Mu'minuun (23): 99), "Apabila Malaikat telah mencabut nyawa 
orang mukmin, kemudian mereka berkata kepadanya, 'Kami akan 
mengembalikan kamu ke atas dunia', maka orang mukmin itu pasti akan 
berkata, 'Ke tempat yang penuh dengan kesusahan dan rasa takut?' 
Orang Mukmin itu kemudian berkata, 'Cepatlah kalian bawa aku 
menghadap Allah'. Tetapi apabila Malaikat menyampaikan pernyataan 
tersebut kepada orang kafir, maka orang kafir itu pasti akan berkata, 
Kembalikanlah aku ke atas dunia supaya aku bisa berbuat amal shalih' 


Maka langit dimana Allah berada yang terdapat di dalam hadits 
di atas maksudnya adalah langit ketujuh yang di sana terdapat Sidratul 
Muntaha yang mana ruh orang yang meninggal akan naik ke sana, 
tetapi tidak semua ruh yang berhasil sampai di sana." (HR. Muslim) 


423 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/18) dan Ahmad (A/ Musnad, 3/106), 
keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 477 





Bertemunya Para Arwah di Langit dan 
Mereka Saling Bertanya tentang Keadaan 
Penduduk Bumi 


Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari, dia 
berkata: Apabila ruh seorang mukmin telah dicabut, maka para hamba 
yang mendapat rahmat dari Allah akan menemui ruh orang mukmin 
tersebut sebagaimana mereka menemui seorang pembawa berita di 
dunia. Mereka menyambut serta saling bertanya-jawab dengan ruh 
orang mukmin tersebut. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, 
“Perhatikan saudaramu ini sesungguhnya dia sangat letih dan biarkanlah 
dia beristirahat dahulu.” 


Setelah itu mereka mulai bertanya, “Apa yang dilakukan oleh 
fulan? Apa yang dilakukan oleh fulanah? Apakah dia telah bersuami?” 


Mereka kemudian bertanya lagi kepada ruh orang mukmin 
tersebut, “Apa yang terjadi pada seseorang laki-laki yang dia lebih 
dahulu meninggal daripada kamu?” 


Ruh itu menjawab, “Sesungguhnya dia sangat menderita.” 


Mereka berkata, “Sesungguhnya kita datang dari Allah dan 
kembali kepada Allah.” | 


478 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ruh itu berkata lagi, “Dia telah dikembalikan ke tempat 
kembalinya yaitu neraka Hawiyyah yang merupakan seburuk-buruknya 
tempat kembali.” | 


Lalu diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan laki-laki 
tersebut, apabila yang dilihat oleh mereka itu adalah kebaikan, maka 
mereka pun gembira dan bersuka cita serta mereka mengucapkan, “Ya 
Allah ini merupakan nikmatmu yang sempurna yang telah engkau 
berikan kepada hambamu.” 


Tetapi apabila keburukan yang nampak oleh mereka pun 
berkata, “Ya Allah, kembalikanlah hambamu itu.” 


Ibnu Al Mubarak berkata dari Shafwan bin Amr, dari 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair: Abu Ad-Darda” berkata, 
“Sesungguhnya perbuatanmu akan diperlihatkan kepada karib- 
kerabatmu yang telah meninggal, mereka akan bergembira jika 
perbuatanmu baik dan akan terhina apabila perbuatanmu itu jelek.” 


Abu Ad-Darda" kemudian berkata, “Ya Allah aku berlindung 
kepada-Mu dari perbuatan yang dapat mendatangkan kehinaan bagi diri 
Abdullah bin Rawahah.” 


Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Aus, Sa'id bin Jubair berkata 
kepadanya, “Izinkanlah aku melihat anak perempuan saudaraku —isteri 
Utsman yang merupakan anak Amr bin Aus—,” dan aku pun 
mengizinkannya. Setelah dia sampai di dalam lalu dia bertanya, 
“Bagaimanakah perlakuan suamimu terhadapmu?” | 


Perempuan itu menjawab, “Sesungguhnya dia telah berusaha 
semampunya untuk berbuat baik terhadapku.” 


Sa'id bin Jubair gembira mendengarkan hal tersebut, lalu dia 
berkata kepada Utsman, “Berbuat baiklah engkau kepada isterimu, dan 
apakah kamu mengetahui bahwa berita mengenai orang yang masih 
hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal?” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 479 











Utsman menjawab, “Ya, berita mengenai seseorang yang masih 
hidup bisa sampai kepada karib kerabatnya yang telah meninggal dunia. 
Apabila berita yang sampai kepada mereka merupakan berita baik, 
maka mereka akan merasa merasa tentram dan gembira, tetapi apabila 
yang sampai kepada mereka itu adalah berita buruk, maka mereka akan 
kecewa dan sedih sehingga mereka akan saling bertanya apabila ada 
orang yang meninggal dunia, dan dikatakan kepada mereka, “Apakah 


o dia belum datang kepadamu? Mereka 'menjawab, “Belum, 


, ” 


sesungguhnya dia menuju ke neraka Hawiyah . 


Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, “Apabila ruh 
seorang mukmin telah naik ke atas langit, maka dia akan bertemu 
dengan ruh-ruh orang mukmin lainnya. Ruh-ruh tersebut akan bertanya 
kepadanya, “Apa yang diperbuat si fulan? 


Ruh orang mukmin itu menjawab, 'Apakah dia belum datang 
kepadamu?' 


Mereka menjawab, 'Demi Allah, dia belum datang, mungkin dia 
dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah yang merupakan seburuk- 
buruknya tempat kembali'.” 


Wahab bin Munabbih berkata, “Sesungguhnya Allah memiliki 
sebuah tempat tinggal di langit yang ketujuh, yang mana dikatakan 
bahwa tempat tinggal itu warnanya putih, di sana berkumpul para ruh 
orang mukmin yang telah meninggal dunia. Apabila ada seseorang yang 
telah meninggal dunia, maka ruh orang tersebut akan bertemu dengan 
ruh mereka, dan mereka akan menanyakan kepada ruh orang yang baru 
meninggal ini tentang berita yang berhubungan dengan dunia, 
sebagaimana orang hilang yang ditanya oleh para keluarganya apabila 
dia telah kembali.” Kisah di atas diceritakan oleh Abu Nu'aim. 


480 — Shahik Tanda-Tanda Kiamat 


Tidak Menyakiti Jenazah dengan Perbuatan 
Dosa 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, 


Bb SIA Ina ERA Ab ara Ale oi 
MB Aas SONIA sob Ja bu sabu Ja bu KT aa das 


KA Ja TAS aja asu Ui JB BI 3 gas 


2 


“Mereka (orang-orang yang telah meninggal dunia) kemudian 
mendatangi arwah orang-orang mukmin sedang mereka sangat 
bergembira bertemu mereka, seperti halnya bertemunya orang yang 
telah lama hilang. Mereka lalu bertanya kepada ruh tersebut, “Apa yang 
dikerjakan oleh si fulan? Apa yang dikerjakan oleh si fulan?' Ketika ruh 
itu bertanya kepada mereka, 'Apakah dia belum mendatangi kalian? 
Maka jawaban dari mereka adalah bahwa dia telah kembali ke tempat 
kembali yang paling buruk yaitu neraka Hawiyah."24 


424 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/8) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/504) 
dari Abu Hurairah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 481 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah -&, bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


ab EL LA H4 UN Baba 3 NI 
15 all 


"Ruh itu bagaikan sekelompok tentara yang terlatih, ruh yang 
sejenis akan saling mengenal, sedangkan yang berbeda akan saling 
berbeda pula"4?5 


Para ahli hadits ada yang menyatakan bahwa riwayat di atas 
sesuai dengan hadits ini. 





425 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 4/162), Muslim (Shahih Muslim, 8/41), Abu 
Daud (Sunan Abu Daud, 4/407), dan Ahmad (A/ Musnad, 2/295). 


482 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Jangan Sakiti Orang yang Sudah Meninggal 
Dunia! 


Diriwayatkan dalam hadits bin Lahi'ah dari Bakir bin Al Asyaj, 
dari Al @asim bin Muhammad, dari Aisyah, Rasulullah #& bersabda, 
Si ISP 
“Mayat yang berada di dalam kubur akan disakiti, sa 
dia disakiti di rumahnya.” 


Dengan kata lain, perbuatan atau perkataan orang yang masih 
hidup yang bisa menyakiti si mayat akan sampai ke dalam kuburnya, 
baik itu dengan perantaraan malaikat, tanda-tanda atau dengan apa saja 
yang dikehendaki Allah, karena Allah Kuasa atas segala sesuatu. 


Diriwayatkan dari Urwah, dia berkata, “Ada seorang laki-laki 
yang menjelek-jelekan Ali bin Abu Thalib « di dekat Umar bin Al 
Khaththab ra. Umar kemudian berkata kepada pemuda itu, “Allah juga 
akan menjelek-jelekkan kamu, karena sesungguhnya kamu telah 
menyakiti Rasulullah $ di dalam kuburnya'.” 


Para ulama mengatakan bahwa hadits ini berisikan larangan 
untuk menjelek-jelekkan orang yang telah meninggal. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 483 

















Di dalam suatu hadits disebutkan bahwa dilarang mencaci atau 
menjelek-jelekan orang yang telah meninggal dunia karena perbuatan 
buruk mereka di atas dunia. hadits ini juga mencela perbuatan orang 
yang masih hidup yang durhaka kepada ibu bapak yang telah meninggal 
dunia | 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah & 
menghadiahkan pahala “sedekah” kepada Khadijah sebagai cara bagi 
Rasulullah untuk berhubungan dan berbuat baik terhadap Khadijah yang 
telah meninggal dunia. 

Ada yang mengatakan bahwa makna hadits di atas adalah orang 
yang telah meninggal akan disiksa di dalam kuburnya sebagaimana dia 
pernah disiksa ketika dia masih hidup di atas dunia. Kata t— yang 


terdapat di dalam hadits di atas bermakna 4s yang merupakan kata ganti 


dari malaikat yang diutus kepada manusia. 


484 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Keberadaan Ruh Setelah Keluar dari Jasad 


Abu Al Hasan Al @abisi berkata, “Menurut mahzab Ahlusunnah, 
setelah ruh keluar dari jasadnya, maka para malaikat membawa ruh ke 
hadapan Allah dan sesampainya di sana ruh tersebut ditanya. Jika dia 
termasuk orang yang beruntung, maka Allah berkata kepadanya, 
“Bawalah dia ke surga serta perlihatkan kepadanya tempatnya di surga'. 
Lalu para malaikat membawa ruh tersebut ke surga sampai jasadnya 
selesai dimandikan. Apabila mayat itu telah selesai dimandikan dan 
dikafani, maka ruh tersebut akan dikembalikan dan dia akan berada 
diantara jasad dan kain kafan mayat tersebut, ketika mayat itu dibawa 
dengan usungan, maka dia akan mendengar setiap perkataan orang- 
orang, diantara mereka ada yang membicarakan tentang kebaikannya 
dan diantara mereka ada juga yang membicarakan tentang 
kejelekannya. Apabila dia sampai di kuburan dan dimasukkan ke dalam 
kubur, maka dikembalikanlah ruh tersebut ke dalam jasadnya dan 
' kemudian akan datang dua orang malaikat yang akan menanyakannya 
di dalam kubur.” 

Diriwayatkan dari Umar bin Dinar, dia berkata, “Apabila 
seseorang meninggal, maka ruh orang tersebut akan berada di tangan 
malaikat sambil memperhatikan bagaimana jasadnya dimandikan, 
dikafani, dibawa ke pemakaman, serta dikuburkan.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 485 





Daud menambahkan keterangan dari hadits di atas, dia berkata, : 
“Maka dikatakan kepadanya ketika dia sedang berada di atas tahta di 
surga, “Dengarlah olehmu puji-pujian manusia terhadapmu'.” 


486. — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Nasib Ruh Kaum Kafir 


Ruh orang kafir itu akan direnggut dengan keras dan wajahnya 
ketika itu seperti orang yang sedang makan buah paria. Malaikat . 
kemudian berkata, “Keluarlah wahai jiwa yang kotor yang berada di 
dalam jasad yang kotor.” Lalu menjeritlah orang kafir yang mana 
jeritannya lebih keras dari jeritan keledai. Setelah Izrail mencabut 
ruhnya, maka 'yuh tersebut kemudian diserahkan kepada Malaikat 
Zabaniyah dengan wajahnya sangat seram yang pakiannya serba hitam 
dengan baunya yang busuk dan di tangannya terdapat sebuah cambuk 
yang akan dipukulkan kepada orang kafir itu sesuai dengan dosa yang 
telah diperbuatnya. Zabaniyah melipatkan jasadnya sehingga menjadi 
seperti sebesar belalang. Sedangkan diakherat jasad mereka akan lebih 
besar dari jasad orang mukmin. | 


Dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa geraham orang 
kafir di akhirat besarnya seperti gunung Uhud. Malaikat kemudian 
membawa ruh orang kafir tersebut sampai ke langit dunia, lalu 
diketuklah pintu yang terdapat di sana. Penjaga pintu itu kemudian 
bertanya, “Siapakah kamu?” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 487 





Dia. menjawab, “Aku adalah Dagya'i! utusan Malaikat 
Zabaniyah.” 

Penjaga pintu itu kemudian bertanya lagi, “Siapakah yang 
bersamamu?” 

Dia menjawab, “Dia adalah fulan bin fulan yang namanya sangat 
jelek dan sangat dibencinya ketika dia hidup di dunia.” 

Penjaga pintu tersebut kemudian berkata, “Tidak ada bagimu 
kemudahan serta kegembiraan.” 


Allah 3 berfirman, 


ng 


5 LA il -- PP 0G 2G Tan MA ne KE SI AA » 
IK: ad Aa Jo 03 210 EX Kya far fapa Yati KE FD 


An . - - 


(Ost D NK, 


"Sokali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit 
dan tidak (pula) mereka masuk surga sampai unta dapat masuk ke dalam 
lubang jarum. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang suka 
berbuat dosa." (@s. Al A'raaf (71: 40) 

Tatkala malaikat tersebut mendengar ayat di atas, maka 
terjatuhlah ruh orang kafir itu dari tangannya. Allah #£ berfirman, 


KAK Lp ES A33 3 aan La Wp H6 Ah Hita li 
2 G0 In KN Spa ca AAA KERAK 
£Damakas AN 2 era HA pare 
. "Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, 


maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, 
atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Os. Al Hajj (221: 31) 


” Ruh tersebut langsung ditangkap oler Malaikat Zabaniyah pada 
saat dia sampai di bumi dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara 
yang terbuat dari batu karang yang sangat keras yang di sana juga 


488 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





dimasukkan ruh-ruh orang yang berbuat jahat. Jika orang Yahudi dan 
Nasrani, maka dia akan dikembalikan ke dalam kubur sambil 
menyaksikan jasadnya dimandikan dan dikuburkan. Adapun orang 
musyrik, mereka tidak dapat melihat sesuatu karena ruhnya 
diterbangkan oleh angin. Sedangkan orang-orang munafik, mereka akan 
dicampakkan kembali ke dalam lubang kubur. 


Sementara keadaan orang mukmin yang memiliki kekurangan- 
kekurangan dalam amal perbuatannya bermacam-macam. Orang 
Mukmin yang sering memendekkan shalatnya, maka shalatnya tersebut 
akan dilipat sebagaimana pakaian yang dilipat lalu dicampakkan ke 
wajahnya. Shalat itu kemudian berkata kepadanya, “Allah akan 
menyempitkan kamu sebagaimana kamu menyempitkan aku dahulu.” 


Diantara mereka ada yang dikembalikan lagi zakatnya, karena 
mereka berzakat agar dikatakan bahwa dia seorang dermawan. Adalagi 
orang yang puasanya dikembalikan lagi kepadanya, karena dia hanya 
menahan diri untuk tidak memakan makanan tetapi dia tidak menahan 
lidahnya dari perkataan keji dan apabila telah selesai Ramadhan, maka 
dia keluar dengan keadaan bermegah-megahan. Adapula orang-orang 
yang ibadah hajinya dikembalikan kembali kepada mereka, karena dia 
melakukan ibadah haji supaya orang-orang tahu bahwa dirinya telah 
melaksanakan ibadah haji. Diantara mereka ada yang dikembalikan lagi 
semua kebaikan yang pernah dilakukanya, yang mana penyebabnya 
tidak ada yang mengetahui kecuali para ulama. 


Semua kondisi tersebut dapat kita temui dalam berbagai riwayat, 
seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal tentang alasan 
kenapa amal perbuatan yang telah dilakukan ditolak oleh Allah. Ruh 
akan duduk di samping kepalanya pada saat jasadnya tersebut 
dimandikan hingga selesai. Apabila mayat itu akan dikafani, maka ruh 
tersebut akan menempel ke dada orang tersebut sambil berteriak dan 
berkata, “Cepatlah bawa aku, jika kalian tahu bahwa kalian sekarang 
sedang membawa aku menuju rahmat Allah.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 489 











Apabila dia mendapat berita bahwa dia akan di siksa, maka dia 
akan berkata, “Tunggu sebentar, jika kalian tahu bahwa kalian sekarang 
sedang membawa akau menuju siksa kubur.” Ketika dia telah 
dimasukkan ke dalam kubur lalu ditimbun, maka tanah akan berkata 
kepadanya, “Dulu engkau bersenang-senang di atas pungungku tetapi 
sekarang engkau ketakutan berada di dalam perutku. Dulu ketika 
engkau berada di atas punggungku, engkau memakan berbacam-macam 
makanan, tetapi sekarang di dalam perutku engkau akan dimakan oleh 
ulat-ulat.” Pertanyaan-pertanyaan yang mencela dan menghina si mayat 
akan terus dilontarkan hingga kubur selesai diratakan. Dia kemudian 
akan dipanggil oleh seorang malaikat yang dipanggil dengan nama 
Ruman. Dia adalah yang pertama kali menemui mayat apabila telah 
dimasukkan ke dalam kubur. Keterangan mengenai hal ini akan di 
jelaskan pada bab berikutnya. Allah Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. 


490 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Keadaan Orang-Orang yang Telah Meninggal 
serta Cara Allah Mencabut Nyawa Mereka 


| Allah telah menerangkan mengenai masalah kematian di dalam 
Al Gur'an, baik itu secara garis besar maupun secara terperenci. Allah 
3€ berfirman, 


CG Pa Ka pera “ Axl. 32 


BAN EN Se IG Gia ah KAN A9 SA Ay 
(Oon 


"(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh 
para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka), "Salaamun alaikum, 


' masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu 
kerjakan'." (Os. An-Nahl (16): 32) 


Puan »A Pd 9 GT. La ta ad .& 
OS BIL Sl di KE 3. 
"Katakanlah, 'Malaikat Maut —. diserahi untuk (mencabut 


nyawal mu akan mematikan kamus kemudian hanya kepada 
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan! "(@s. As-Sajdah (321: 11) 


sen 3 Ba KL £ Sa 1s T c 5 
(Yi Y 33 bkan ag BEE 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 401 











"Hingga ketika maut telah mendatangi salah seorang dari kamu, 
dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat 
Kami itu tidak melalaikan kewajibannya." (Os. Al An'aam (6): 61) 


ke P4 a tep Gee Ga 
£ aa NE KA aa ol Y 
“Yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam 
keadaan berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri. (@s. An-Nahl (161: 
28) | | 


Gs 


DX 2-22 Pn 12 2. Gt aa LA 
ARA Spin SAM ap — 21 Opa IKI. 
' 1 PKL 1. Pe .A Pera Pa Ida Oa 
KOP aa ar 
"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang- 
orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan 
berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar', (tentulah 
kamu akan merasa ngeri)" (@s. Al Anfaal (8I: 50) 
PIL IRI ND ERA AAA 
KD IA HAAI Dapia KAN MS AS Y 


“ 


"Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) 
mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung 
mereka?' (@s. Muhammad (47): 27) 


Ayat-ayat di atas menerangkan kematian secara garis besar dan 
khusus menerangkan kematian orang-orang kafir yang terbunuh pada 
perang Badar, hal ini berdasarkan pendapat dari para ahli tafsir dan juga 
sebagian besar ulama, tetapi Al Mahdi dan beberapa orang lainnya 
berbeda pendapat mengenai hal di atas. Mereka mengatakan bahwa 
orang kafir itu ketika akan menghadapi kematian akan selalu berada 
dalam kesakitan dan kehinaan, ini berlaku dari dahulu sampai sekarang. 


Dalam suatu hadits yang cukup panjang diceritakan. Dari Abu 
Zamil, Ibnu Abbas &» menceritakan kepadaku: Ketika terjadi 


492 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


peperangan antara kaum Muslim dan orang kafir, ada seorang pemuda 
Anshar yang terdesak oleh serangan orang musyrik, tiba-tiba dia 
mendengar bunyi pukulan cemeti serta bunyi orang yang menunggangi 
kuda dari atas kepalanya. Pemuda tersebut berkata, “Apa pun peristiwa 
yang akan menimpaku, akau akan selalu sabar menerimanya.” 


Namun tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang berada di 
hadapannya jatuh bergelimpangan dalam keadaan hidung dan wajahnya 
hancur kena cambuk, sedangkan dia belum melakukan serangan. 
Pemuda Anshari itu kemudian datang menemui Rasulullah # dan 
menceritakan peristiwa yang telah terjadi. 

Rasulullah # berkata, “Engkau benar, itu adalah bantuan yang 
datang dari langit kedua.” 


Pada hari itu berhasil dibunuh 70 orang musyrik dan adapun 
yang ditawan berjumlah 70 orang. (HR. Muslim) 


Allah # berfirman, 


P3 4 CI a51, aga 01, Ga, aa nda 
Ap pauk KAIG 2 ab 3 DAA Aaja) 


at Ft & 3 ah 


aa de 33 S3 ol Be aa HA sen 
Kn KA AANG 33 AG si 


"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang- 
orang yang zhalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut, 
sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), 
Keluarkanlah nyawamu!' Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang 


sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah 


(perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan 
diri terhadap ayat-ayat-Nya." (Os. Al An'aam (6): 93) 


Shahih Tanda-Tanda Kjamat— 493 


| 





Malaikat Maut Mencabut Banyak Nyawa 
dalam Satu Waktu | 


Jika ada orang yang mempertanyakan, “Bagaimanakah cara 
Malaikat Maut mencabut nyawa orang yang berada di Timur dan Barat 
dalam waktu yang bersamaan?” Katakanlah kepadanya bahwa kematian 
itu berasal dari kata: meminta kembali utang yang telah diberikan. 
Apabila utang tersebut telah diambil, maka tidak ada yang tersisa 


darinya. Pada suatu sisi kematian itu disandarkan kepada Malaikat Maut 


karena dia yang langsung mencabut nyawa seorang makhluk. Pada sisi 
lain disandarkan kepada para malaikat yang ikut membantu Malaikat 
Maut, karena dia juga mempunyai wewenang dalam hal itu. Pada sisi 
lain kematian tersebut disandarkan kepada Allah, karena pada 
hakikatnya dialah yang mewafatkan atau mencabut nyawa para makhluk 
dan semua Malaikat akan selalu taat dan patuh terhadap segala perintah 
Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah di bawah ini. 


494 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





KA 3 SA Ia nas JAN Gpp 


4 T ata 


SIISA Iebijan SA si it 
KO LEE Ba ak 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 
Jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya: maka Dia tahanlah jiwa 
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 
yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 
berpikir." (Os. Az-Zumar (391: 42) 


Gs 


“ "a LA sa - “de 
33 Ada PM Pal SATA 


| (VOL 


'Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian 
mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), sesungguhnya 
manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat." (Gs. Al Hajj (221: 
66) 


SAN II KA RI otAGE Sesin 


(0 


"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun." (Os. Al Mulk (671: 2) 

Al Kalbi berkata, “Setelah Malaikat Maut mencabut ruh 
seseorang, dia kemudian menyerahkan ruh tersebut kepada Malaikat 
Rahmat dan Malaikat Adzab. Apabila orang itu adalah orang mukmin, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 495 





maka Malaikat Maut akan menyerahkan ruhnya kepada Malaikat 
Rahmat, dan apabila orang tersebut kafir, maka Malaikat Maut akan 
menyerahkan ruhnya kepada Malaikat Adzab. 


496 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Bentuk atau Sifat Malaikat Maut serta Cara 
Nyawa Orang Mukmin dan Orang Kafir 
Dicabut 


Para ulama mengatakan bahwa bagaimana menyaksikan dan 
rasa takut yang menyelimuti ketika kedatangan Malaikat Maut adalah 
sesuatu yang tidak dapat untuk digambarkan dahsyatnya. Dia tidak 
dapat diketahui kecuali oleh mereka yang merasakan. Kalaupun ada 
riwayatnya, maka dia hanyalah sekadar gambaran atau permisalan 
pendekatan. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas & bahwa Nabi Ibrahim meminta 
Malaikat Maut untuk memperlihatkan bagaimana cara dia mencabut 
nyawa seorang mukmin. Malaikat Maut kemudian berkata, 
“Palingkanlah wajahmu dariku.” 

Ibrahim kemudian memalingkan wajahnya, ketika dia menoleh 
ke arah Malaikat Maut tiba-tiba dia melihat Malaikat Maut dalam bentuk 
seorang pemuda yang tampan dengan pakaian yang indah, baunya yang 
wangi serta mukanya yang berseri-seri. Ibrahim berkata kepada Malaikat 
Maut, “Demi Allah, walaupun seseorang tidak pernah mendapatkan 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 497 


nikmat sedikitpun, jika dia bisa melihat kamu dalam bentuk seperti ini 
pasti hal itu akan cukup baginya.” 

Ibrahim kemudian berkata, “Perlihatkanlah bagaimanakah 
caramu mencabut nyawa orang kafir.” 


Malaikat Maut kemudian berkata kepada Ibrahim, “Kamu tidak 
akan kuat untuk menyaksikannya.” 


Ibrahim menjawab, “Tapi aku ingin sekali melihatnya.” 


Malaikat Maut kemudian berkata, “Palingkanlah wajahmu 
dariku.” 

Ketika Ibrahim menolehkan kembali wajahnya ke arah Malaikat 
Maut, dia melihat Malaikat Maut itu dalam bentuk seorang laki-laki yang 
hitam legam dengan kakinya yang berada di bumi dan kepalanya berada 
di langit dengan wajah yang sangat mengerikan. Pada rambut-rambut 
yang ada di tubuhnya terdapat api yang menyala-nyala. Ibrahim berkata 
kepada Malaikat Maut, “Demi Allah, seandainya orang kafir tidak 
menerima hukuman apa-apa selain hanya memandangmu, maka hal itu 
akan cukup baginya.” 

Ibnu Abbas & mengatakan bahwa Ibrahim && merupakan 
seorang yang sangat pencemburu. Dia mempunyai sebuah rumah yang 
digunakannya sebagai tempat beribadah. Setiap hari dia pergi keluar 
rumah dan dia tidak lupa mengunci pintu rumahnya. Setelah dia kembali 
ke rumah ibadahnya tiba-tiba dia mendapati seorang pemuda yang 
sudah berada di dalam rumah ibadahnya itu. Ibrahim berkata, “Siapa 
yang memasukkanmu ke dalam rumahku?” 


Orang itu menjawab, “Yang memasukkan aku ke dalam rumah 
ini adalah pemiliknya.” 


Ibrahim berkata, “Akulah pemilik rumah ini.” 


Orang itu kemudian berkata, “Yang memasukkan aku adalah 
pemilik yang lebih berhak memiliki rumah ini dibandingkan kamu (Allah 
38). | 


498 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ibrahim kemudian bertanya, “Apakah kamu seorang malaikat?” 

Laki-laki itu menjawab, “Benar, aku adalah Malaikat Maut.” 

— Ibrahim kemudian bertanya lagi, “Bisakah kamu memperlihatkan 
kepada aku bagaimana cara kamu mencabut nyawa seorang mukmin?” 

Malaikat itu menjawab, “Ya.” 

Tiba-tiba Ibrahim mendapati Malaikat itu dalam bentuk seorang 
pemuda yang mepunyai wajah yang tampan dengan pakaian yang indah 
dan baunya yang wangi. Ibrahim kemudian berkata, “Wahai Malaikat 
Maut seandainya seorang mukmin melihatmu dalam bentuk seperti ini 
ketika dia akan meninggal dunia niscaya itu cukup baginya sebagai 
nikmat.” Setelah itu Malaikat Maut mencabut nyawa Ibrahim. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 499 





Tugas Malaikat Maut 


Malaikat Maut ditugaskan oleh Allah 3€ untuk mencabut nyawa. 
Dia akan berhenti pada tiap-tiap rumah sebanyak 5 kali setiap hari dan 
pada makhluk yang bernyawa setiap satu jam, serta dia akan 
memperhatikan wajah para hamba sebanyak 7 kali dalam sehari. 


Allah 3£ berfirman, 


sebel Kn a Kia Kiu 
KO BB SIB K GL RS Aj 
"Katakanlah, "Malaikat Maut yang diserahi untuk (mencabut 


nyawa) mu akan mematikan kamu: kemudian hanya kepada 
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan'" (Os. As-Sajdah (321: 11) 


Rasulullah # bersabda, "Malaikat Maut akan berdiri pada tiap- 
tiap rumah setiap harinya sebanyak 5 kali. Apabila Malaikat Maut telah 


menentukan bahwa seseorang tersebut akan meninggal dunia, maka 


diputuskanlah rezeki serta ajal orang tersebut serta dia akan menghadapi 
bagaimana pedihnya sakaratu! maut itu. Malaikat Maut akan berkata 
kepada keluarga orang yang meninggal itu, yang mana mereka ada yang 
memukul-mukul wajahnya sendiri, ada yang histeris serta ada yang 
berteriak-teriak karena karena kemalangan yang menimpanya, 
' Celakalah kalian, kenapa kalian berkeluh kesah? Aku tidak akan 
mengurangi sedikitpun umur serta rezeki kalian, aku tidak akan 


500  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


hemete rear aman 


mencabut nyawa kalian sebelum Allah memerintahkanku. Sesungguhnya 
aku akan datang kepada tiap-tiap kalian, sehingga tidak ada seorang 
pun yang tersisa dari kalian!” 


Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia 
berkata bahwa Rasulullah #& melihat Malaikat Maut berada tepat di atas 
kepala seorang pemuda dari kaum Anshar. Beliau kemudian berkata 
kepada Malaikat Maut, “Hendaklah engkau berlemah lembut terhadap 
sahabatku ini, karena dia adalah seorang mukmin.” Malaikat Maut 
kemudian menjawab, “Wahai Muhammad, sesungguhnya pemuda ini 
mempunyai jiwa yang bersih dan pandangan yang lembut dan aku pasti 
akan berlaku lemah lembut terhadap setiap orang mukmin. Ketahuilah 
bahwa aku selalu memberikan salam kepada semua penghuni rumah, 
baik yang berada di kampung pelosok dan di kota, di laut maupun di 
darat, sebanyak lima kali setiap harinya, karena aku lebih tahu apa yang 
telah diperbuatnya untuk dirinya, baik ketika dia kecil maupun setelah 
dewasa. Demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya apabila Allah 
telah menentukan nyawa siapakah yang akan di cabut, maka aku akan 
melaksanakan keputusan-Nya tersebut tanpa sanggup untuk 
merubahnya.” | 


Al Mawardi menceritakan, Ja'far bin Muhammad berkata, “Aku 
mendengar bahwa Malaikat memberikan salam kepada mereka pada 
waktu-waktu shalat.” 

Keterangan ini menunjukan bahwa Malaikat Maut itu menjadi 
wakil Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk dan dia akan selalu 
mengerjakan tugasnya apabila Allah memberikan perintah kepadanya. 

Allah 3g berfirman, 


23 LAI ba 2. 2 AU yag Pd Wp N “1 £ 
(MAP DPD ANT Ia Si G3 15 rig: 
| 02 AA. aa 


(DA Hi S3 2133939 ma 


Shahih Yanda-Tanda Kiamat— 501 


! 
i 
| 
! 
i 
! 
i 
i 


F 


$ 


Ge 
CN 





"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang- 
orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan 
berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, (tentulah 
kamu akan merasa ngeri). (@s. Al Anfaal (81: 50) | 


108 Pp 


A A - 1 gs ed ed ( M- pp A »3- 4, 7 e. 
SA Ae Ina Sale Bp AN ja 
Loh OI DANIEL 2 2 
Or 2 "5 an A3 Hy 
"Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua 
hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, 
sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, 


dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat 
Kanri itu tidak melalaikan kewajibannya." (Os. Al An'aam (6): 61) 


Ly IG Keji tm SIN AA y 
KO IE LAI NS 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 
Jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya: maka Dia menahan jiwa 


he 


. forang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 


yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang 


demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 


berpikir." (@s. Az-Zumar (391: 42) 


. 


22 Pa Pe »4 z gn tete 21 -. 
Te Pa KE LA KI Sin gan ST bai 
(D3a 


502 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


La 








"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun." (Os. Al Mulk (671: 2) 


(Oa 
. "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat 
Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan 
kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan) Ketika Ibrahim 
mengatakan, 'Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan' 
orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan! Ibrahim 
berkata, Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka 
terbitkanlah dia dari Barat, lalu heran terdiamlah orang kafir itu: dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (@s. Al 
Bagarah (2): 258) 


Malaikat Maut dibantu oleh para malaikat lainnya untuk 
mencabut nyawa para makhluk dan yang mewafatkannya adalah Allah. 
Keterangan ini merupakan gabungan dari keterangan yang terdapat 
pada ayat-ayat serta hadits di atas. Allah memberikan wewenang kepada 
Malaikat Maut untuk mencabut nyawa, baik itu secara langsung atau 
pun melalui perantara. Berdasarkan hal ini kaitan antara Malaikat Maut 
dengan kematian sangatlah erat sehingga dia dikatakan sebagai 
pencabut nyawa. 


Penulis menceritakan suatu peristiwa sebagaimana yang terdapat 
dalam hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah & berkata, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 503 


OK Ui OA jai Jab eni Se 35 ol 
23 da Tea CB Jia Teh OA Sl ja ale 
aro 0£8 - » Ko 3 

Dana e Bag ala ca, 3 AS Iu B3 PN 3 4 
“Sesungguhnya proses penciptaan salah seorang dari kalian di 

dalam rahim ibunya adalah selama empat puluh hari, kemudian (dari 
sperma) berubah menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu 
— berubah menjadi segumpal daging, lantas seorang Malaikat dikirim lalu 
ditiupkanlah ruh kepadanya . dan diperintahkan empat hal, yaitu: 


rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia.”126 


Menurut Abdullah, makna dari kata “mengumpulkan proses 
kejadiannya di dalam perut ibunya” adalah apabila air mani telah berada 
di dalam rahim seorang ibu selama empat puluh hari, maka Allah akan 
menjadikannya seorang manusia yang proses kejadiannya semuanya 
akan. berlangsung di dalam rahim mulai proses pembentukan air mani 
menjadi segumpal darah sampai kepada proses-proses yang lain seperti 
pembentukan rambut dan kuku. 


| Di dalam Shahih Muslim diceritakan dari Hudzaifah bin Usaid Al 
Ghifari, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, “Apabila 
air mani itu telah berada di dalam rahim selama 42 hari, maka Allah 
akan mengutus seorang Malaikat untuk membuat rupa, pendengaran, 
rambut, kulit, daging, serta tulangnya. Malaikat itu kemudia berkata, 
Wahai - Tuhanku apakah dia seorang laki-laki atau seorang 
perempuan'? 

Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Malaikat tidak akan 
mendatangi air mani yang berada di dalam rahim seseorang sebelum 


genap berumur 42 hari. Makna “pembentukan” atau penciptaan yang 
dinisbahkan kepada Malaikat itu bukanlah makna yang hakiki, tetapi dia 





426 HR. Al Bukhari (18/485): Abu Daud (4/364), At-Tirmidzi (4/14): Ionu Majah 
(1/29), dan Ahmad (6/125), semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. 


504 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


merupakan makna majazi. Sesungguhnya proses pembetukkan dan 
penciptaan yang berlangsung pada segumpal daging tersebut bersumber 
pada kekuasaan Allah. Bukankah Allah telah menyandarkan pada Diri- 
Nya penciptaan dalam pengertiannya yang hakiki, seperti yang terdapat 
dalam firman-Nya, 


& caa Pa AA ”& azan ea 
£ “3 3 gx € "—ae Aa 19 
“Sesungguhnya Kami telah mencipatakan kamu (Adam), lalu 
Kami bentuk tubuhmu.” (Os. Al A'raaf (71: 11) 


Dari potongan ayat di atas dinyatakan, bahwa tidak ada satu pun 
makhluk yang berhak disebut sebagai pencipta, melainkan hanya Allah 
3. Hal ini juga terdapat dalam firman-Nya: 


(esis EN GA 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya." (Os. Az-Zumar 
(391: 42) 


Makna dari ayat ini adalah apabila malaikat telah meniup janin 
tersebut, maka Allah pun akan memberikan ruh serta kehidupan untuk 
janin itu. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa proses penciptaan 
hanya bisa berlangsung dengan adanya peranan Allah bukan disebabkan 
oleh yang lain. Pendapat yang menyebutkan bahwa Allah-lah yang 
mencabut nyawa semua makhluk, ini adalah pendapat yang benar, 
sedangkan Malaikat Maut serta para malaikat yang ikut membantunya 
adalah sebagai perantara saja. Anas bin Malik &s ditanya, “Apakah 
Malaikat Maut yang mencabut nyawa kutu?” Anas bin Malik 45 berpikir 
cukup lama, kemudian dia berkata, “Betul, sesungguhnya Malaikat 
Mautlah yang mencabut nyawanya berdasarkan firman Allah 3£, 


Aan STP 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 505 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya." (Os. Az-Zumar 
(391: 42) 

Tsabit Al Bannani berkata, “Malaikat Maut akan selalu 
mendatangi semua makhluk yang bernyawa selama 24 kali setiap 
harinya. Apabila dia diperintah untuk mencabut nyawa seseorang, maka 
dia pasti akan mencabut nyawa orang itu. Jika dia tidak diperintah, 
maka dia pun akan pergi. Ini semua pasti akan terjadi pada diri semua 
makhluk yang bernyawa.” 

Ibnu Abbas #5 menceritakan suatu kisah pertanyaan yang terjadi 
pada malam Isra” Mi'raj, dia berkata, “Bagaimanakah caranya Malaikat 
Maut itu mencabut nyawa semua makhluk yang ada di timur dan di 
barat.” Hal ini sesuai dengan hadits yang kami paparkan. 








506  — Shahih Yanda-Tanda Kiamat 


an an 2. 


Mata Akan Terus Memperhatikan Ruh Ketika 
Keluar dari Jasad 


Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, “Ketika Abu 
Salamah meninggal dunia, maka Rasulullah # pergi untuk melihatnya, 
setelah Rasulullah # sampai di sana, dia mendapatkan Abu Salamah 
yang telah meninggal dunia, matanya masih terbuka. Rasulullah 
kemudian menutup mata Abu Salamah, lalu dia berkata: 


s 


BA Ia z 
JAN A3 G3 as SN Ol 


'Apabila ruh itu telah keluar dari jasad, maka pandangan mata 
orang yang meninggal tersebut akan mengikuti kemana ruh tersebut 
pergi 421 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #5, dia berkata bahwa 
Rasulullah #& bersabda, “Tidakkah kamu memperhatikan seseorang 
apabila meninggal dunia, matanya akan terus terbuka?” Mereka pun 
menjawab, “Benar wahai Rasulullah." Rasulullah # kemudian berkata, 
“Adapun penyebabnya karena mata akan terus memperhatikan kemana 
ruh itu pagi (HR. Muslim) 


427 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/38): Ion Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/467), dan 
Ahmad (A/ Musnad, 6/297). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 507 











Sesungguhnya ruh dan jiwa adalah dua kata yang memiliki arti 
yang sama, dan keterangan mengenai hal ini akan dijelaskan nanti. 


508  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Membaguskan Kafan Orang yang Telah 
Meninggal 


Diriwayatkan dari Jabir dari Abdullah #&, Rasulullah # bersabda, 
Pan ana an 

“Apabila masing-masing kamu mengafani saudaranya, maka dia 
hendaknya memperbagus kafannya.”1?28 

Abu Nashr Abdullah bin Sa'id bin Hatim Al Waili As-Sijistani Al 
Hafizh meriwayatkan dalam Al Ibanah, yang memakai mazhab Salafush 
Shalih yang semuanya berdasarkan kepada Al @ur'an secara terang 
dan jelas: Hibatullah bin Ibrahim bin Umar meriwayatkan kepada kami, 
dia berkata: Ali bin Al Hasan bin Bundar meriwayatkan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Al Mushaffa meriwayatkan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim dari Muawiyah dari Abu Zubair dari Jabir bin 


Abdullah #5, Rasulullah bersabda, “Apabila kamu akan mengafani 
mayat-mayat saudaramu, maka kamu hendaknya memperbagus kafan 


428 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/50): Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/168): At- 
Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2/213), An-Nasa 1 (Sunan An-Nasa 'i, 4/33): Ibnu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/473), dan Ahmad (Al Musnad, 3/329 dan 349). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 509 


mereka, karena mereka akan saling bermegah-megahan dan saling 


kunjung-mengunjungi di dalam kubur mereka.” 29 


Ibn Al Mubarak berkata, “Aku sangat suka mengafani jenazah 
dengan pakaian yang dipakainya untuk shalat.” 


429 HR. Abdurrazzag (Mushannaf Abdurrazzag, 3/431) dari Ibnu Sirin : dan Al 
Baihagi (Syu'ab Al Iman, 11/458), dari Abu @atadah. 


510 — Shahih Yanda-Tanda Kiamat 


| 
1 
FI 
1 








Menyegerakan Penyelenggaraan Jenazah 


Rasulullah #& bersabda, 
AS OB Ket Ie JA GLS Fl 223 
Tan AI Bk inup PP Ne ar Ipa : Ta Liltp 


0. 8-0 Se Kedata 


SY pat Ar Sy Y hey 3 Ui Kang Ka O gam a 

"Apabila jenazah seseorang yang shalih akan dibawa ke kuburan 
untuk dikuburkan, maka ruhnya akan berkata, 'Kuburkanlah aku segera! 
Tetapi apabila jenazah tersebut bukanlah jenazah orang shalih, maka dia 
akan berkata kepada keluarganya, 'Aduh celaka! kemanakah mereka 
akan membawanya (jasad). Suaranya tersebut akan terdengar semua 


makhluk kecuali manusia. Apabila manusia dapat mendengar suara itu 
niscaya dia akan pingsan." (HR. Al Bukhari) 


Kak dari Abu Hurairah #5, Rasulullah : bersabda, 


.. 42 Lamo. 


5 


aan : Pa P3 3 ab 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— SII 


| "Hendaklah kamu menyegerakan mengubur jenazah. Apabila dia 
merupakan orang shalih, maka hal tersebut lebih baik baginya, tetapi 
apabila dia bukanlah orang shalih, maka meletakkannya di atas 
pundakmu untuk dibawa ke kuburan merupakan sesuatu yang buruk." 
(HR. Al Bukhari dan Muslim) 


Ada juga yang mengartikannya dengan “menyelenggarakan 
jenazah sesegera mungkin supaya keadaan jenazah tersebut tidak 
berubah”. 


An-Nasa'i berkata: Diriwayatkan dari Muhammad bin Abu Al 
A'la, dari Khalid, dari Uyainah bin Abdurrahman, ayahku berkata: Aku 
melihat jenazah Abdurrahman bin Samurah. Setelah Ziyad berjalan ke 
arah keranda, lalu keluarga Abdurrahman bin Samirah serta para 
pembantunya mengikuti Ziyad ke arah keranda tersebut. Mereka lalu 
'membawa keranda tersebut di atas punggung mereka sambil berkata, 





“Janganlah tergesa-gesa!” Mereka pun berjalan dengan perlahan-lahan. : 
Sesampai di tengah perjalanan kami beserta rombongan yang 
membawa Abdurrahman bin Samirah bertemu dengan Abu Bakar & 
yang sedang mengendarai bagalnya.480 Karena melihat keadaan 
tersebut, Abu Bakar #5 mempercepat dan mencambuk bagalnya, dia 
berkata, “Luaskan jalan untuknya, demi Allah Yang memuliakan wajah 
Abul @asim (gelar Nabi #), aku sudah menyaksikan bersama Rasulullah, 
dan kami hampir saja berlari kecil membawa jenazah.” Lalu orang-orang 
segera meluaskan jalan. 


Ringkasnya, yang paling baik membawa jenazah adalah bersifat 
segera, tidak terlalu cepat sehingga menyusahkan para pembawa, dan 
tidak pula terlalu pelan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi 
dan Kristen. 


430 Hewan peranakan antara kuda dengan keledai 


512 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Seorang Hamba akan Dikuburkan di dalam 
Tanah yang Merupakan Asal Kejadiannya 


Abu Izzah berkata bahwa Rasulullah 4£ bersabda, “Apabila Allah 
telah menetapkan ajal seorang hamba dan tempat dimana dia akan 
meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan hamba itu datang ke 
tempat tersebut karena ada suatu hajat atau keperluan.” 


Abu Izzah mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan 
Shahih. 

At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam 
Nawadir Al Ushul dari Abu Hurairah &, dia berkata, "Pada suatu hari 
Rasulullah # pergi berkeliling melewati sudut-sudut kota Madinah, ketika 
dia sampai di perkuburan dia melihat ada sebuah lubang yang sedang 
digali, lalu beliau berhenti di sana dan bertanya, 'Untuk siapakah lubang 
kubur ini dibuat? 


Orang-orang menjawab, 'Lubang kubur ini dibuat untuk seorang 
pemuda yang berasal dari Habsyi'. 
— Rasulullah #& kemudian berkata, 'Tidak ada Tuhan selain Allah, 
sesungguhnya Allah telah membawanya dari daerahnya untuk . 
dikuburkan di tanah yang mana dia berasal dari tanah itu'” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 513 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah #& 
bersabda, “Apabila Allah telah menetapkan ajal seorang hamba serta 
tempat dimana dia akan meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan 
hamba itu datang ke tempat tersebut dengan adanya suatu hajat atau 
keperluan dan pada Hari Kiamat nanti bumi tempat dia dikuburkan akan 
berkata, "Ya Allah ini adalah titipan-Mu yang engkau titipkan padaku 
dahulu'” (HR. Ibnu Majah) 


514 -— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Membayar Utang dan Melaksanakan Wasiat 
dengan Segera 


Para ulama mengatakan bahwa pelajaran yang terkandung 
dalam bab ini adalah: 


a. Peringatan kepada para hamba untuk selalu waspada dan 
mempersiapkan diri untuk menghadapi mati dengan cara selalu patuh 
terhadap segala perintah Allah. 


b. Menghindari diri dari perbuatan zhalim. 
c. Melunasi utang. 


d. Meninggalkan wasiat ketika masih hidup terutama sekali 
ketika akan melakukan perjalanan meninggalkan daerah asal, karena 
kita tidak tahu dimanakah kita akan meninggal. 


Ada suatu riwayat yang diambil dari kisah-kisah terdahulu di 
sana diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang berada di dekat 
Sulaiman, kemudian dia berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku 
mempunyai keperluan di negeri India, dan aku minta tolong kepadamu 
agar kamu memerintahkan angin untuk dapat membawaku ke India 
sekarang juga.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 515 



































Sulaiman kemudian melihat Malaikat Maut dalam keadaan 
tersenyum. Nabi Sulaiman bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau 
tersenyum.” 


Malaikat Maut berkata, “Sungguh ajaib! Sesungguhnya aku 
diperintahkan saat ini juga untuk mencabut nyawa pemuda ini di India, 
dan aku melihat pemuda ini berada di sampingmu dan meminta tolong 
kepadamu agar kamu mau memerintahkan angin untuk membawanya 
ke sana.” Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa angin membawa 
pemuda ini ke India pada saat itu juga, dan Malaikat Maut kemudian 
mencabut nyawanya di sana. 


516 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


8 
Fi 
1 
P 
| 
& 
' 


| 





Rezeki dan Ajal 


Diriwayatkan dari Abu Nua'im, bahwa Abu Hurairah & berkata: 
Rasulullah # bersabda, 


“Setiap yang dilahirkan, apabila telah meninggal, maka Pena 
akan ditimbun dengan tanah galian kuburnya.” 


Abu Ashim An-Nabil berkata, “Tidak pernah kami temui seorang 
pun yang memiliki kemuliaan seperti kemuliaan Abu Bakar 4 dan Umar . 
bin Al Khaththab 4, karena mereka berdua diciptakan dari tanah yang 
sama dengan tanah asal kejadian Rasulullah #&.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. Abu Hurairah & 
mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits gharib dari hadits Aun yang 
mana hadits ini hanya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Ashim An-Nabil dan dia merupakan salah seorang tokoh yang 
terpercaya yang berasal dari Bashrah. | 


Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Malaikat akan mengambil 
air mani yang berada di dalam rahim seorang perempuan lalu 
meletakkannya di dalam genggamannya, lalu dia berkata, 'Wahai 
Tuhanku, apakah kejadian makhluk ini sempurna atau tidak?" 


Jika Allah menjawab bahwa asal kejadiannya sempurna, maka 
kemudian Malaikat akan bertanya lagi, "Wahai Tuhanku bagaimanakah 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 517 








dengan rezekinya? Manakah tanah asal kejadiannya? Kapankah ajalnya? 
Dimanakah dia akan meninggal?" 


Allah lalu berkata, "Lihatlah jawabannya di dalam Umm Al 
Kitab'. 
Malaikat itu kemudian melihatnya pada Lauh Mahfuz dan di 


sana sudah tertulis jawaban dari pertanyaannya di atas, baik itu 
mengenai rezeki, ajal, amal, tanah asal kejadian, serta tempat hamba 


. tersebut akan meninggal." 


Hal iniseperti yang dijelaskan dalam firman Allah 35, 


he. gi OP Lg 7 he 22 
(my 33 o 2,6 any La &9 Kg as Kala Ga 3. 
"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya 


Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan 
mengeluarkan kamu pada kali yang lain." (Os. Thaahaa (201: 55) 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah 
dalam Nawadir Al Ushul. 


Diriwayatkan dari Algamah, bahwa Abdullah berkata: Apabila air 
mani telah berada di dalam rahim seseorang, maka malaikat akan 
meletakkanya di dalam genggamannya lalu berkata, “Wahai Tuhanku, 
apakah kejadiannya sempurna atau tidak?” 


Apabila Allah menjawab bahwa kejadiannya tidak sempurna, 
maka rahim akan merubah air mani tersebut menjadi darah. Apabila 
Allah mengatakan bahwa kejadiannya sempurna, maka malaikat pun 
akan melanjutkan pertanyaannya, “Wahai Tuhanku apakah dia laki-laki 
atau perempuan? Apakah hidupnya senang atau menderita? Kapankah 
ajalnya? Manakah tanah asal kejadiannya? Bagaimanakah rezekinya? 


' Dimanakah dia akan meninggal?” 


Allah kemudian berkata kepada Malaikat, “Lihatlah olehmu 
Ummul Kitab, maka engkau akan menemukan nuthfah (air mani) 
tersebut di dalamnya.” 


518 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kemudian nuthfah tersebut ditanya, “Siapakah Tuhanmu?” 

Dia akan menjawab, “Allah.” 

Lalu dia ditanya lagi, “Siapakah yang memberimu rezeki?” 

Dia menjawab, “Allah.” 

Setelah itu dia pun diciptakan dan diberi kehidupan serta rezeki 
tiba ajalnya. Apabila dia telah meninggal, maka dia akan dikuburkan di 


tanah dimana dia berasal. (Makna /4/ Atsar dalam hadits ini adalah tanah 
asal kejadian nuthfah) 


Muhammad bin Sirin berkata, “Jika Solat bersumpah, maka 
bersumpahlah dengan benar tanpa ada keraguan. Sesungguhnya Allah 
menciptakan Muhammad, Abu Bakar 4s dan Umar bin Al Khaththab & 
dari tanah yang sama, dan kemudian mereka semua akan dikembalikan 
lagi pada tanah tersebut.” 


Isa bin Maryam adalah manusia yang diciptakan dari tanah itu 
yang mana kami akan menerangkannya pada bagian akhir kitab ini. Ini 
menjelaskan makna firman-firman Allah &€,- 

SA 2 Ketan Ce . 3 22 MA, At 
Su Up Sa NA PON KA : 
Ba xi Ka E Ah ed dn Ga ge Ao He Sa » Pe “1 


Ne ND S4 Ju -A Pa Kena can, 
Gal 25 Yuk 3 Pena er AS 


AA GX G— 3 
PA dl 33 2 IPA ras AN 
GL fp p7 LA y0 Sud 


Kas Cit SLS KAA ENI GG EA de ah Ia AK KI 


pa 55 . 214 £ "sit 0 GL o0 rear 
KO ud n II Ea SI Ava) 
"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan 
(dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan 
kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 519 


darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan 
yang tidak sempuma, agar Kami jelaskan kepada kamu dan ami 
tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang 
sudah ditentukan. Setelah itu Kami keluarkan kamu sebagai bayi, 
kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada 
kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di 
antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia 
tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. 
Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan 
air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan 
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (Os. Al Hajj (221: 5) 


ng £ 4 Ae 2 53 Iin Ga h 


— “Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 
ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan . 
(untuk berbangkit) yang ada pada sisilNya (yang Dia sendirilah 
mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu Mentang: berbangkit 
itu)" (As. Al An'aam (61: 2) 


s5 ITL an TA 
£ Da Gus dbos sa wasahud Juta : 
"Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang 
hina (air mani)."(@s. As-Sajdah (321:8) 


Tidak ada pertentangan antara ketiga ayat ini, sebagaimana 
yang telah kami jelaskan dalam kitab A/ Jami' Ii Ahkam Al @ur 'an. 


520 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Apa Saja yang Dibawa oleh Orang yang 
Telah Meninggal ke Dalam Kuburnya? 


Anas bin Malik & berkata: Rasulullah # bersabda, 
3 


Soo 30 EL I.0 -. To LN 3 0. searah 2 1 0 
Ju, alm A3. TA AA il DI Goa DP LT 
Aa NG Un Pkn 


“Orang yang meninggal dunia akan diikuti oleh tiga hal. 
Kemudian dua diantaranya kembali sedangkan yang satunya bersama 
mayit. Keluarga, harta, dan amal perbuatannya akan mengikutinya, 
kemudian keluarga dan hartanya kembali pulang, sedangkan yang 
tinggal menemaninya adalah amal perbuatannya.” S1 


Abu Abdullah Al Aghar meriwayatkan kepadaku bahwa Abu 
Hurairah & berkata, “Sesungguhnya amal perbuatan yang mengikuti 
seorang mukmin yang meninggal dunia adalah: ilmu yang diajarkannya, 
anak shalih yang ditinggalkannya, Al @ur'an yang diwariskannya, 
mesjid yang dibangunnya, rumah yang disediakan untuk orang yang 





431 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, 8/134), Muslim (Shahih Muslim, 8/211): At- 
Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/167), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/53): dan 
Ahmad (A/ Musnad, 3/110), semuanya meriwayatkan dari Anas bin Malik. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 521 


sedang melakukan perjalanan jauh, pengairan yang dibuatnya, serta 
sedekah yang dikeluarkannya dari harta bendanya sendiri pada saat dia 
dalam keadaan sehat.” Pi. 


Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah meriwayatkan, bahwa Anas 
.bin Malik & berkata: Rasulullah & bersabda: "Sesungguhnya sedekah 
yang ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia akan dibawa 
oleh Malaikat dengan menggunakan piring yang terbuat dari cahaya, lalu 
Malaikat berdiri pada sisi bahagian kuburan sambil berkata, 'Wahai 
orang asing penghuni kubur, terimalah hadiah yang telah diberikan oleh 
keluargamu ini. Hadiah itu lalu dimasukkan ke dalam kuburan orang 
tersebut sehingga kuburan itu menjadi lapang dan terang benderang, 
kemudian dia berkata, 'Semoga Allah membalas segala kebaikan 
keluargaku dengan sebaik-baik balasan! Adapun orang yang tidak 
mendapatkan doa dari anaknya maupun dari orang lain, maka dia akan 
menderita di dalam kuburnya." 


Ismail bin Rafi' berkata, “Adapun cara supaya seseorang yang 
mempunyai hubungan darah bisa bertemu dengan saudaranya yang 
telah meninggal adalah: 


Pertama, menunaikan haji. : 
Kedua, memerdekakan budak. 


Ketiga, memberikan sedekah, yang mana semua amal perbuatan 
yang tersebut di atas, pahalanya ditujukan untuk orang yang meninggal 
itu.” 


522 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dahsyatnya Mati 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah &, Rasulullah #& bersabda, 
Of BCA Ta D9 Juan Jl Ia Ob DI AAN 
: Sao aer “9 An AAS ta sg 
AYI 855 AI GS J3 PA Jala 


“Janganlah kalian mengangan-angankan mati, karena 
sesungguhnya saat-saat dimana ruh itu akan keluar dari Jasad 
merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Sesungguhnya 
Kebahagian itu ada pada umur panjang yang dianugerahkan Allah Azza 
wa Jalla kepada seorang hamba dan memberikannya kesempatan 
bertobat”432 


Ada seorang laki-laki yang berkata pada Umar bin Al Khaththab 
#5 pada saat ajal beliau hampir datang, “Sesungguhnya aku berharap 
- mudah-mudahan kulitmu tidak bisa disentuh oleh api neraka.” 


Umar kemudian memandang pemuda itu, lalu dia berkata, 
“Sesungguhnya orang yang membuat kamu terpesona adalah orang 
yang rugi. Demi Allah, seandainya aku memiliki semua yang ada di atas 





432 HR. Al Baihaig (Syu'ab Al Iman, 13/157). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 523 





dunia ini, niscaya aku akan menebus dahsyatnya mati dengan semua 
yang aku miliki itu.” . 

Abu Ad-Darda” berkata, “Ada tiga hal yang membuat aku 
tertawa, yaitu: 


Pertama, orang yang selalu mengangan-angankan dunia 
sedangkan kematian akan mendatanginya. 


Kedua, orang yang lalai tetapi kelalaiannya tersebut bukan 
disebabkan karena ingat akan kematian. 


Ketiga, orang yang tertawa besar, sedang tidak tahu apakah 
Allah ridha atau tidak. 


Ada juga tiga hal yang membuat aku menangis, yaitu: 

pertama, berpisah dengan orang-orang terkasih, Muhammad 
dan partainya. 

Kedua, perasaan takut aku terhadap kedahsyatan mati. 


Ketiga, membayangkan saat-saat aku berada di hadapan Allah 
pada hari dimana dinampakkannya semua rahasia serta tidak ada yang 
tahu apakah aku akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka.”483 


Diriwayatkan dari Muhammad dari Anas bin Malik -, 
“Ketahuilah, aku beritahukan tentang dua hari dan dua malam dahsyat 
yang berlum pernah ada misalnya? Hari pertama datang kabar pada dari 
Allah, apakah Dia akan ridha ataukah marah? Hari berhadapan 
Tuhanmu dengan membawa Kitab Amalmu, apakah dia akan kamu 
pegang dengan tangan kiri ataukah dengan tangan kanan? dan dua 
malam itu adalah: malam pertama kamu dalam kubur sedangkan kamu . 
belum pernah tidur di sana, dan malam yang subunya akan muncul 
kiamat.” 


433 Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak. Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami oleh 
Muawiyah bin @urrah dari Abu Ad-Darda'. 


524 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kubur Merupakan Tempat Persinggahan 
Awal Menuju Akhirat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hani” bin Utsman, dia 
berkata: Apabila Utsman berada di kuburan, maka dia pasti akan 
menangis sehingga jenggotnya basah oleh air matanya. Seseorang 
bertanya kepada Utsman, “Wahai Utsman kenapa pada saat engkau 
mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, tetapi pada saat 
engkau berada di sini (kuburan), engkau menangis?” 


Utsman menjawab, “Sesungguhnyya Rasulullah & berkata, 
"Sesungguhnya kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju 
akhirat. Apabila seseorang selamat di sana (kubur), niscaya selanjutnya 
dia akan selamat. Tetapi sebaliknya apabila seseorang tidak selamat di 
sana (kubur), maka selanjutnya dia akan lebih menderita'.” (HR. Ibnu 
Majah) 

| Rasulullah 8 bersabda, “Aku tidak pernah melihat suatu tempat 
Yang sangat menakutkan daripada kuburan.” (HR. At-Tirmidzi) 


Diriwayatkan dari Al Barra', dia berkata: Pada suatu hari kami 
beserta Rasulullah #8 berada di kuburan dan beliau duduk di tepi 
kuburan sambil menangis sehingga tanah yang berada di bawah menjadi 
basah karena air mata beliau. Beliau kemudian berkata, “Wahai saudara- 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 525 





saudaraku, sesungguhnya kalian semua akan seperti ini (dikubur di 3 
dalam tanah), maka kalian hendaknya mempersiapkan bekal untuk 
menghadapinya.” (HR. Ibnu Majah) 


Seorang penyair berkata: 
"Setiap manusia punya kubur dari segala sifat kefanaannya 
Manusia selalu berkurang, sedangkan kubur selalu bertambah." 


526 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ciri Kuburan yang Baik 


Permukaan kuburan itu seharusnya agak ditinggikan sedikit, dan 
dilarang mengapur kuburan, serta membuat bangunan di atas kuburan. 


Muslim meriwayatkan dari Jabir #5, dia berkata, 
Pi '. “0 - B ka 1 La or , “2 Y sg - .. 
Ia Ol, CA Garang Ol play EA Ko Iya) 
ale Ag ot sala 


"Rasulullah # melarang untuk mengapuri kuburan, duduk-duduk 
di atas kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan."434 


Di dalam sebuah hadits lain juga disebutkan bahwa diriwayatkan 
dari Jabir #5, dia berkata, 


8 £ 20” 2 8.3 og 2, pi Pa A, 2 y, 4 Ri -.. 


"Rasulullah # melarang seseorang untuk mengapuri kuburan, 
menulis di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan."435 


bw 
434 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/61) dari Jabir bin Abdullah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— S27 








Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits 
Para ulama mengatakan bahwa mengapuri kuburan supaya 
terlihat indah dan bagus dilarang, karena hal itu merupakan perhiasan 
bagi kehidupan dunia, sedangkan kuburan merupakan tempat singgah 
menuju kehidupan akhirat dan tidak seharusnya dihiasi, karena yang 
menghiasi mayat di dalam kuburnya adalah amal perbuatannya. 


Di dalam Shahih Muslim diceritakan bahwa Abu Al Hayaj Al 
Asadi berkata: Ali bin Abu Thalib & berkata kepadaku, “Bukankah aku 
telah menyuruhmu melakukan suatu hal yang telah diperintahkan 
Rasulullah #& kepadaku, yaitu untuk tidak meninggikan kuburan!?” 


. Abu Daud menyebutkan dalam A/ Marasil, dari Ashim bin Abu 
Shalih bahwa aku melihat kuburan Rasulullah # tingginya hanya 
sejengkal dari permukaan tanah. 


Para ulama mengatakan bahwa kuburan itu hendaknya agak 
| ditinggikan sedikit dari permukaan tanah. Dan janganlah meninggikan 
kuburan seperti apa yang dilakukan kaum jahiliah yaitu dengan cara 
membangun bangunan di atas kuburan dengan maksud untuk 
bermegah-megahan. 
— 4Aku saksikan para pemilik istana bila mati membujur 
Mereka membangun kubur dengan sukhur (marmer) 
Mereka tidak rela, kecuali tetap berbangga takabbur 
“ Terhadap para fakir meski sampai dalam kubur 
“Demi umurmu, sekiranya terbuka untukmu tanah gembur 
Maka kamu tidak akan dapat membedakan antara si malang dengan si 
mujur 


435 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/210), Al Hakim (Al Mustadrak, 1/370), dan 
Al Baihagi (Sunan Al Kubra, 4/4 dan Sunan Ash-Shughra, 2/28), semuanya 
meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. 





528 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Juga tidak antara kulit berbaju bulu domba 
Dengan kulit berbaju sutra Cordova 
Bila tanah sudah memakan si Amar dan si Amir 
Maka, dimana letak kemuliaan si kaya dari fagir?" 


Wahai orang-orang yang telah meninggal, dimanakah hartamu 
yang telah kamu kumpulkan dahulu. Sesungguhnya hartamu itu tidak 
akan bisa kamu bawa mati. Kekayaan dan kemuliaanmu akan berubah 
menjadi menjadi kesengsaraan dan kehinaan. Bagaimanakah kamu 
memikul  hutang-hutangmu yang telah engkau tinggalkan? 
Sesungguhnya jalan menuju petunjuk telah tertutup bagimu, dan bekal 
yang kamu bawa dalam perjalanan panjangmu sangat sedikit sekali 
sehingga dirimu akan berada di dalam keadaan yang sangat sulit. 
Tahukah engkau wahai orang yang lalai: Sesungguhnya kamu akan 
pindah menuju suatu hari yang sangat menakutkan, dimana kamu akan 
berada di hadapan Allah dan akan ditanya mengenai apa yang telah 
engkau lakukan selama hidup di dunia. Jika Allah memberikan kamu 
rahmat, maka Dia akan memasukkan kamu ke dalam surga atau 
sebaliknya. 


Wahai orang-orang yang lalai, apakah kamu mengira bahwa hal 
ini adalah sesuatu yang sepele? Apakah kamu menyangka dirimu akan 
beruntung apabila kamu telah meninggal nanti? Apakah kamu mengira 
hartamu akan bisa mengganti amal yang kamu tinggalkan? Apakah 
kamu mengira penyesalanmu yang terlambat itu ada gunanya? Demi 
Allah, sekali-kali tidak. Kamu tidak merasa puas dengan apa yang telah 
kamu miliki. Kamu juga tidak puas dengan hartamu yang kamu cari 
dengan jalan haram. Nasihat yang diberikan kepadamu tidak kamu 
dengarkan. Ancaman yang ditujukan kepadamu tidak membuat kamu 
berhenti untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam berusaha, kamu 
selalu membabi buta dan mengikuti hawa nafsu. Kamu terlena oleh 
harta yang telah kamu kumpulkan, sehingga kamu tidak ingat lagi akan 
kematian yang berada di hadapanmu. Wahai orang-orang yang lalai, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 529 





apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Apakah 
kamu mengira bahwa kamu tidak akan dimintai pertanggung jawaban 
terhadap semua perbuatanmu selama di atas dunia? Apakah kamu 
mengira bahwa maut itu bisa disogok? 

Demi Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya harta dan anak- 
anakmu tidak akan memberikan manfaat terhadap dirimu. Yang akan 
membantumu di dalam kubur nanti adalah amal ibadahmu! 
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang selalu bertobat, yang 
selalu mengendalikan hawa nafsunya. Allah # berfirman, 


KO Laka GM KN A5 j 
"Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 


telah diusahakannya. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya)." (Os. An-Najm (531: 39-40) 


Beramal shalihlah dan jangan berharap bahwa kamu akan 
mendapat kebahagian sedangkan kamu selalu melakukan dosa dan 
maksiat, tetapi perbanyaklah melakukan amal shalih dan mengingat 
Allah di dalam kesendirian. Janganlah kamu tertipu oleh angan- 
anganmu dan bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Bukankah 
Rasulullah # pernah berkata ketika beliau berada di kuburan, “ Wahai 
“ saudara-saudaraku, sesungguhnya kalian semua akan seperti ini (mati), 
maka hendaknya kamu mempersiapakan bekal untuk menghadapinya.” 


Bukankan Allah # telah menyatakan dalam firman-Nya, 


?5 
-' 


£ BAM AI EA 1335G3 
"Berbekallah, dan. sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa." (Os. Al Bagarah (2): 197) i 
Dalam hal ini para penyair bersenandung, 
"Berbekallah dalam hidup ini untuk ma'admu (hari kembalimu) 
Dan menghadaplah pada Allah lalu siapkanlah zadmu (bekalmu) 


530  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Jangan terlalu banyak mengumpulkan harta dunia 
Karena dikumpulkan hanyalah untuk ditinggalkan 
Apakah kamu nantinya redha menjadi teman suatu kaum 
Yang mempunyai bekal sedangkan kamu tidak punya bekal apapun? 
Bila kamu berangkat tanpa bekal takwa 
Lalu setelah mati kamu temui para teman yang sudah berbekal 
Maka kamu akan menyesal untuk tidak seperti mereka 
Kamu akan terkucil, tidak seperti di dunia 
Kematian adalah laut yang berombak ganas 
Keahlian berenang akan sia-sia bila bertemu dengannya 

— Segala yang sudah ada bagaikan tidak pernah ada 
Sedangkan segala yang aku cemaskan sudah sudah datang pula 
Segala yang ku kumpulkan dan simpan 
Kini sudah bagaikan sampah yang sia-sia 
Ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan menangis 
Sedangkan orang-orang yang menyambut tertawa gembira 
Maka, bekerjalah untuk hari kematianmu, mereka menangis 
Sedangkan engkau akan gembira tertawa. s 


Muhammad Al @urasyi berkata, "Guru kami pernah berseru, 
'Wahai saudara-saudara, beramallah di kegelapan malam demi 
kebahagiaan di kegelapan kubur. Berpuasalah di musim panas sebelum 
datangnya masa berbangkit. Berhajilah agar beban berat akhiratmu 
ringan. Dan bersedekahlah demi hari yang sangat sulit'.” 


Yazid Ar-Raggasyi berkata, “Wahai kawan yang ditanam pada 
lobangnya, yang dilupakan dalam kubur dengan keterasingan, apa 
gerangan amal yang mampu membuatmu bahagia?” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 531 





Lalu dia menangis sehingga bajunya basah dan melenguh 
bagaikan sapi. 


532  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


maa Sama 


Memilih Tempat Berkubur yang Baik 


Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, dia berkata: Sawwar 
bin Maimun Abu Al Jarah Al Abdi meriwayatkan kepada kami, dia 
berkata: Seorang laki-laki dari keluarga Umar dari Umar meriwayatkan 
kepadaku, dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah # 
bersabda, | 


- o£ 


| aa rap aan 


PAN 


“Siapa yang berziarah ke kuburku (atau beliau bersabda, “Siapa 
Yang menziarahiku”), maka aku akan menjadi orang yang akan 
memberikan syafaat (pertolongan) dan saksi baginya. Siapa yang 
meninggal pada salah satu dua tanah Haram (Makkah dan Madinah), 
maka Allah akan membangkitkannya dari Kalangan orang-orang yang 
mendapat keamanan pada Hari Kiamat.”436 


Diriwayatkan dari Ad-Daragutni dari Hatib, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda, 





486 HR. Ibnu Majah (Glen Ibnu Majah, 2/1039), Ath-Thabarani (A/ Mu'jam Al 
Kabir, 11.36), dan Al Baihagi (Stur'ab Al Iman, 6/48), semuanya meriwayatkan 
dari Ibnu Umar. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 533 


2. 0. 


SP S3 AS 3G Sa dag s3 35 


“Barangsiapa yang menziarahi kuburku sesudah aku wafat, 
maka seolah-olah dia telah mengunjungi aku sewaktu aku masih 
hidup "81 


Al Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah &, 

ada Jap SA UK Ja 
-JU De AL JB ah IP Ina 3 
Aja data SB : J9 5 33 
PAN IE da id -JG Aa Spa Kana gt 
JI Jasa eta PAI La af Ai gk ONG :JB 
Ha AN Si ba ala Sob 
Pa S3 ag 


"Bahwa Allah 8 mengutus Malaikat Maut kepada Nabi Musa : 


cg. Tatkala dia mendatangi Nabi Musa, maka Nabi Musa menampar 
muka malaikat itu sehingga tercukil matanya. Lantas Malaikat Maut 
itupun kembali kepada Tuhan-nya seraya berkata, 'Ya Tuhan, Engkau 
telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan 
kematian. Maka Allah. mengembalikan lagi penglihatannya dan 
berfirman, 'Kembalilah kepadanya, dan katakan kepadanya, hendaknya 
dia meletakkan tangannya di atas punggung kulit sapi hingga tertutup 
tangannya selama satu tahun penuh'. Lalu Allah berfirman, "Kemudian 
berhentilah!" Kemudian berkata Malaikat Maut, 'Sekaranglah (waktunya 
kematianmu). Mohonlah kepada Allah agar tanah kuburmu didekatkan 





437 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu'jjam Al Kabir, 11/36). 


534  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








dengan tanah yang suci (A/ ardh A/ mugaddas) sejauh satu kali lemparan 
batu?" 


Kemudian Rasulullah #& bersabda, 'Sekiranya aku berada di sana, 
niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburnya di samping 
jalan di bawah bukit pasir'”438 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar &, bahwa Rasulullah 
#$ bersabda, 


La yag Sp akal P3 pa A5 15 Salt yag ol Pat » 


“Barangsiapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka dia 
hendaknya meninggal di kota itu, karena sesungguhnya aku akan 
memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota itu.”“39 


Hadits ini dinilai shahih oleh Abu Muhammad Abdul Hag. 


Dalam kitab, A/ Muwattha', disebutkan bahwa Umar 4 pemah 
berdoa, “Ya Allah karuniakanlah kepadaku rezeki untuk mati dalam 
keadaan syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di kota Nabi-Mu.” 


Sa'ad bin Abu Waggash dan Sa'id bin Yazid pernah berpesan 
agar ketika mereka meninggal untuk dibawa ke sebuah lembah di 
daerah perkuburan Bagi” (sebuah perkuburan di Madinah) dan 
dikuburkan di kota itu (Madinah). Demikianlah (kemulian dua tanah 
Haram) dan Allah Maha Mengetahui dengan kemulian yang mereka 
ketahui di sana. : 


Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya dan tidak 
ada yang tidak mengetahuinya. Seandainya hal itu tidak tercapai, maka 


438 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2/113): Muslim (Shahih Muslim, 7/99), An- 
Nasa 'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/118), dan Ahmad (A/ Musnad, 2/269). 

439 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 6/202): Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
2/1039): dan Ahmad (A/ Musnad, 2/74). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 535 


memilih kubur di samping makam para orang-orang shalih dan mulia 
diantara para syuhada dianggap sudah memadai. 


Diriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar ketika dia bertanya kepada | 
beberapa orang penduduk Mesir, “Apakah yang kalian butuhkan?" | 


Maka mereka menjawab, "Kami memerlukan sekantong tanah 
dari bukit Mugattham, yaitu nama sebuah bukit di Mesir." 


Lalu aku (Ka'ab Al Ahbar) berkata kepadanya, “Semoga Allah 
mengasihi kalian, apa yang ingin kalian lakukan terhadap (tanah) itu?" 


Mereka kembali menjawab, “Kami ingin menaruhnya di atas 
kubur kami." 
Kemidian dia berkata kepada orang itu, “Kalian berkata 
| demikian, padahal kalian sedang berada di kota Madinah, sedangkan 
| telah disebutkan bahwa Bagi” seperti yang diceritakan tentang 
fadhilahnya.” 


Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami telah menemukan 
dalam Kitab Suci sebelumnya bahwa tempat yang suci itu terletak antara 
daerah @ashir dan Yahmum.” 


536  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


| 
1 
Ki 
| 
k 


Ma aa Hi 





Memilih Mayat Shalih sebagai Tetangga di 
Kubur 


Abu Sa'id Al Malini dalam kitab, A/ Mu 'talaf wa Al Mukhtalaf 
dan Abu Bakr Al Kharaithi dalam kitab A/ Gubur, menyebutkan sebuah 
hadits dari Abu Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin 
Adil, dari Muhammad bin Al Hanifah, dari Ali s5, dia berkata, “Kami 
diperintahkan oleh Rasulullah # untuk menguburkan jenazah-jenazah 
kami di tengah-tengah kubur orang-orang shalih. Sesungguhnya orang 
yang telah mati merasa tersakiti oleh tetangganya yang jahat 
sebagaimana tersakitinya dia ketika masih hidup.” 


Rasulullah # bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Abbas &, “Jika salah seorang kamu meninggal dunia, maka 
dia hendaknya memperbagus kain kafannya, segera menunaikan 
wasiatnya, memperdalam kuburnya, dan menjauhkan dia dari tetangga 
kubur yang jahat!" Mendengar itu para sahabat bertanya, “Wahai Rasul, 
apakah tetangga yang baik akan memberi manfaat di akhirat?" 
Rasulullah # menjawab, “Apakah dia bermanfaat sewaktu di dunia? 
Mereka menjawab, “Ya.” Maka beliau bersabda, “Maka demikian Pa pu 
halnya di akhirat” 


Hadits ini juga terdapat dalam Rabi” Al Abrar karya 
Zamakhsyari. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 537 





Rasulullah # bersabda, “Kuburkanlah mayat-mayat kalian di 
. tengah-tengah kaum yan shalih, karena sesungguhnya mayat merasa 
tersakiti oleh tetangganya yang jahat.” 

Abu Nu'aim Al Hafiz meriwayatkan hadits ini yang dinisbatkan 
kepada Malik bin Anas, dari pamannya Nafi' bin Malik, dari ayahnya 
Abu Hurairah #5. 


538  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











Nasehat Orang-Orang Shalih 


Para ulama berkata, "Sebaiknya mayat ditempatkan di tengah- 
tengah kuburan kaum shalih, dan makam-makam ahli kebaikan. Oleh 
karena itu, kuburkanlah bersama mereka, turunkanlah dia di hadapan 
kubur mereka, dan letakkanlah dia di samping saudara-saudaranya. 
Mudah-mudahan dia mendapat berkah karena mereka, dan ber-fawasul 
(berhubungan) kepada Allah karena kedekatan mereka kepada-Nya. 
Jauhkanlah darinya kubur-kubur selain itu, yang dikhawatirkan tersakiti 
oleh tetangganya dan meresa sakit dengan melihat keadaan 
(tetangganya yang jahat) itu menurut teks hadits di atas." 


Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang wanita 
dikuburkan di Kordova (Spanyol) maka dia mendatangi keluarganya 
melewati mimpi dan muntah di hadapan mereka seraya mengadu 
kepada mereka, “Apakah yang menyebabkan kalian hingga 
menguburkan aku dalam tempat pembakaran kapur ini?” Maka pada 
pagi harinya mereka melihat ke dalam kuburnya. Akan tetapi, mereka 
tidak menemukan tempat yang disebutkan itu dan tidak pula di, 
dekatnya. Lantas mereka berusaha mencari-cari dan menanyakan 
siapakah orang yang dikuburkan di hadapan kuburnya. Akhirnya 
mereka mengetahui bahwa orang itu seorang pembunuh semasa 
hidupnya, yang tidak ada ada kuburan lain antara kuburan orang itu 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 539 





dengan kuburannya. Lalu keluarganya mengeluarkannya dari 
tetangganya itu untuk dipindahkan.” 

Kisah ini diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Hag dalam 
kitab Al Agibah. | 

Seorang Arab badui ketika bertanya kepada anaknya, “Apakah 
yang diperbuat Allah terhadapmu?” 

Anaknya menjawab, “Allah tidak menyakitiku, Kina saja 
engkau telah menguburkan aku di hadapan kubur si fulan. Padahal dia 
dulu adalah orang fasig yang sungguh-sungguh menggetarkan 


— perasaanku ketika dia diadzab dengan berbagai adzab.” 


5490  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Perintah Memperbagus Kafan 


Dalam Shahih Muslim dari Jabir bin Abdullah & dari Rasulullah 
&, Beliau bersabda, 


HE rnb 0 SA GS 


“Apabila salah seorang saudara kalian dikafankan, maka 
baguskanlah kain kafannya!”40 





440 HR. Muslim (Shahih Muslim, 3/50), Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/168): dan 
Ahmad (A/ Musnad, 3/295). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 541 








Ucapan Kubur Setiap Hari dan Perkataannya 
pada Mayat Ketika diletakkan di Dalamnya 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia 
berkata: Ketika Rasulullah # memasuki tempat shalatnya, beliau melihat 
banyak orang yang tertawa, lalu beliau bersabda, 

WB cs K3 SKA SAN Cal S3 SAT PS ul 
ad SY) a AN Ip PE BG GI S3 La 
Ta Ha AA Tg Hp SA all Lx up MA te U: 05 


4 o na... 


2S uu ui IS Maa AAN AT OB dag ALAN 133 SI 2 
SANA Ona BA UE jek da gi 


Aug LO. 


BEE Kan I Pa AA (ag ane aa “JG Da geo 


Sy UAP YG TAN SE CSI PA II 
Std Wa PB aah el gta Tb dar Don Do 


542  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 
































2 o- at 4 Xx naa 0. 

PN S3 ang ON U5 ian DA ai "JB ak 
- 0 ia non - az o 3 - 

sa 


It I Sab Ea OB IM C3 
La Pia dl dh J6 - JG Mug 
dn se na 


“Seandainya kalian memperbanyak untuk mengingat yang akan 
membinasakan segala kelezatan (duniawi), sungguh kalian akan 
disibukkan dengan apa yang aku lihat —yakni kematian— maka 
seringlah mengingat yang akan memakan segala kelezatan (kesenangan) 
Yaitu kematian! Sesungguhnya tidak akan datang suatu hari pun, kecuali 
kubur akan berbicara kepadanya, 'Aku ini rumah yang asing lagi sepi. 
Aku ini rumah yang terbuat dari tanah dan merupakan tempat 
bersarangnya cacing dan ulat. Tatkala dikuburkan seorang hamba yang 
beriman, maka kuburan akan berkata kepada orang itu, 'Selamat 
datang, dulu aku sangat senang engkau berjalan di atas punggungku. 
Maka ketika hari ini aku berkuasa atasmu dan engkau telah 
dikembalikan kepadaku, maka engkau lihatlah apa yang akan aku 
perbuat atasmu' Tanah kubur itu kemudian menjadi lapang baginya 
sepanjang penglihatannya dan dibukakan pintu surga baginya. Tapi jika 
seorang hamba yang suka berbuat kejahatan atau orang kafir 
dikuburkan, maka kubur itu akan berkata kepadanya, Tiada 
keselamatan atasmu!' Dahulu aku sangat benci engkau berjalan di atas 
punggungku. Maka hari ini, aku yang berkuasa atas dirimu dan engkau 
telah dikembalikan kepadaku, maka lihatlah apa yang akan aku perbuat 
kepadamu'. Lalu dia berkata, 'Sakitilah dia sampai dia bertemu (dengan 
hari akhirat) dan hancurkanlahkanlah tulang-belulangnya'!” 

At-Tirmidzi lanjut berkata, “Rasulullah #& lalu memasukkan sebagian 
jari-jarinya kepada sebagian rongga jarinya yang lain, seraya bersabda, 'Allah 
menetapkan baginya tujuh puluh sembilan ular besar yang seandainya satu 
ekor saja diletakkan di bumi, niscaya tidak akan ada satu pun tanaman yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 543 





| 





. sunyi serta menyedihkan'. 


tumbuh di atas dunia ini. Lalu ular-ular itu akan menggigitnya terus-menerus 
sampai datangnya hari penghisaban'. 
Rasulullah # bersabda lagi, 'Sesungguhnya kubur bisa menjadi taman 


diantara taman-taman surga atau lobang diantara lobang-lobang neraka” 4 


At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hadits gharib. 


Diriwayatkan dari Hannad bin As-Sari, dia berkata: Hasan Al 
Ju'fi menceritakan kepadaku dari Malik bin Mighwal, dari Abdullah bin 
Ubaid bin Umair, dia berkata, “Allah telah memberikan lisan kepada 
kubur untuk berbicara, maka dia akan berkata, "Wahai Anak Adam, 
kenapa engkau melupakanku? Bukankankah kamu mengetahui bahwa 
aku ini adalah sarangnya ulat dan cacing. Dan aku adalah tempat yang 


un 


Waki' menceritakan kepada kami dari Malik bin Mighwal, dari 
Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, “Sesungguhnya kubur benar- 
benar akan menangis dan berkata dalam kesedihannya, 'Aku adalah 
tempat yang menyedihkan, tempat yang sunyi, dan tempat 


1» 


bersarangnya ulat dan cacing'. 


Dalam kitab A/ Agibah disebutkan oleh Abu Muhammad Abdul 
Hag yang diriwayatkan dari Abu Hajjaj Ats-Tsamali, dia menuturkan 
bahwa Rasulullah # bersabda, “Kubur akan berkata kepada mayat 
ketika dia dikuburkan, “Telitilah, wahai Anak Adam, apakah yang ' 
menggodamu terhadapku? Bukankah kamu tahu aku ini tempat yang 
mengandung banyak bencana (fitnah), rumah yang gelap gulita dan juga 
sarang ulat dan cacing? Apakah yang memperdayamu ketika engkau 
melewatiku dengan penuh kesombongan?” Lalu Beliau meneruskan, 
“Jika dia seorang yang shalih, maka akan dijawab oleh penjawab kubur, 
“Tidakkah engkau lihat dia termasuk golongan orang-orang yang 


— menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran?” Lalu kubur itu 


akan menjawab, “Kalau begitu, sesungguhnya aku akan mengembalikan 





441 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/639), dari Abu Sa'id Al Khudri. 


544  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 











(taman) yang hijau kepadanya dan dikembalikan jasadnya dengan diliputi 
nur (cahaya), dan dinaikkan ruhnya kepada Tuhan Semesta alam. 
(Hadits ini disebutkan oleh Abu Ahmad Al Hakim di dalam kitabnya, A/ 
Kuna 

Disebutkan oleh Al @asim bin Ashbag, dia berkata, “Ditanyakan 
kepada Abu Hajjaj, apakah yang dimaksud dengan “kesombongan' di 
sini?” Maka dia menjawab, “Yaitu seseorang yang mendahulukan 
seseorang dan mengakhirkan yang lainnya, yakni orang yang berjalan 
dengan penuh keangkuhan.” 


Ibnu Al Mubarak mengatakan bahwa Daud Ibnu Nagid berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, “Diriwayatkan 
kepadaku bahwa mayat didudukkan di lubang kuburnya dan dia 
mendengar langkah kaki orang yang mengantarkannya. Dari lubang 
kuburnya terdengar suara yang mengajukan pertanyaan kepadanya 
sebelum dia berbicara sepatah kata pun, "Wahai anak Adam, 
perhatikanlah! Engkau telah mewaspadiaku, dan mewaspadai tentang 
keadaanku yang sempit, gelap, busuk, dan menakutkan. Inilah yang 
akan aku berikan kepadamu dan apa yang akan kamu berikan 
kepadaku'?” 


Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa yang banyak mengingat kubur 
akan mendapatkan sebuah taman diantara taman-taman surga, dan 
siapa yang lalai mengingatnya akan mendapatkan sebuah jurang 
diantara jurang-jurang neraka.” 


Ahmad bin Harb berkata, “Bumi merasa kagum terhadap orang 
yang dibentangkan tempat tidurnya, diratakan kasurnya. Lalu dia 
berkata kepada orang itu, "Wahai anak Adam tidakkah Anda ingat untuk 
tidur panjang di dalam perutku, dan tidak ada jarak sedikitpun diantara 
kita?” | 

Sedangkan kepada sebagian ahli zuhud ditanyakan, “Apakah 
nasihat-nasihat yang paling jitu?” Dia berkata, “Peringatan terhadap 
tempat kematian!” : 


“Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 545 





Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, “Suatu kali 
aku berada di belakang mengiringi jenazah. Pada waktu itu aku ikut 
mengantarkannya sampai ke liang kuburnya. Tiba-tiba seorang wanita 
menyeru, 'Hai, ahli kubur, jika kalian mengetahui siapa yang 
dimasukkan ke tempat kalian, sungguh kalian akan merasa keberatan'?" 


Hasan berkata, "Ketika aku mendengar suara dari sebuah lubang 
kubur yang berkata, 'Demi Allah, tiadakah kalian tahu! kalian telah 
membawa dia kepada kami orang yang mempunyai dosa seberat 
gunung dan Allah telah mengizinkanku untuk memakannya hingga dia 
menjadi remuk', tiba-tiba jenazah yang ada di dalam keranda usungan itu 
bergerak sehingga membuat Hasan menjadi jatuh pingsan.” 


546 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Himpitan Kubur terhadap Penghuninya 
Meskipun Orang Shalih 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #5 Rasulullah & bersabda, 
“Inilah dia orangnya yang telah menggoncangkan Arasy Allah Yang 
Rahman dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, disaksikan oleh 
70.000 malaikat. Dia hanya dirangkul oleh kubur dengan sekali 
rangkulan, kemudian dilepaskannya.” 


An-Nasa'i mengatakan bahwa orang yang dimaksud oleh hadits 
di atas adalah Sa'ad bin Mu'adz. (HR. An-Nasa'i dari Abdullah bin 
Umar &5) | 


Dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Sya'bah bin 
Hajjaj yang disandarkan kepada Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, 
“Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, sehingga kalau ada 
seseorang yang selamat dari himpitannya, maka dia adalah Sa'ad bin 
Mu'adz.” 

Hannad bin As-Sari berkata: Muhammad bin Fudhail telah 
meriwayatkan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abu Mulaikah, dia 
berkata, “Tidak ada seorang pun yang teraniaya oleh jepitan kubur 
termasuk Sa'ad bin Ma'az dimana sapu tangannya saja lebih baik dari 
dunia dengan segala isinya.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 547 





Abdah menyampaikan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, 
dari Nafi', dia berkata, “Dia telah menyampaikan kepadaku bahwa 
jenazah Sa'ad bin Mu'adz telah disaksikan oleh tujuh puluh ribu malaikat 
dan tidak ada yang turun ke bumi sama sekali. Sungguh dia 
menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah # bersabda, 'Sesungguhnya 
saudara kamu telah dihimpit di dalam kuburnya dengan satu kali 
Jepitan'” 

Diriwayatkan dari Zadzan bahwa Abu Umar pernah berkata: 
Ketika Rasulullah #& menguburkan jenazah putri beliau Zainab, beliau 
duduk di dekat kuburnya. Saat itu wajah beliau kelihatan berubah, | 
kemudian beranjak menjauhinya. Para sahabat kemudian bertanya, 
“Wahai Rasulullah, tadi kami melihat wajah Anda kelihatan berubah, 
lantas Anda beranjak menjauhi kubur putri Anda?" 


— Rasulullah # menjawab, “Aku teringat dengan putriku dan 
segala kelemahannya serta aku teringat dengan adzab kubur, lalu aku 
berdoa kepada Allah Dan Allah mengabulkan doaku sehingga kuburnya 
menjadi lapang. Demi Allah, Sesungguhnya putriku dihimpit oleh 
kuburnya dengan sekali himpitan yang terdengar dari Barat hingga 
Timur.” 


Ada juga riwayat yang dinisbatkan kepada Ibrahim Al Ghanawi 
dari seorang laki-laki, dia berkata, “Ketika aku tengah berada bersama 
Aisyah lewatlah di hadapan kami janazah seorang anak kecil laki-laki, 
tiba-tiba dia menangis, lantas aku bertanya kepadanya, “Apakah yang 
membuat Anda menangis, wahai Ummul Mukminin?” 


Dia menjawab, “Aku menangisi anak kecil ini karena aku merasa 
kasihan terhadapnya dengan jepitan kubur yang akan menimpanya.” 


Dalam kitab A/ Madinah disebutkan bahwa Umar bin Syabah 
meriwayatkan sebuah kisah ketika Fatimah binti Asad ibunda Amirul 
Mukminin Ali bin Abu Thalib & wafat. Dia berkata, “Tatkala Nabi & 
tengah berada bersama para sahabat, datanglah seseorang yang 
mengabarkan kepada beliau bahwa Ibu Ali, Ja'far, dan Ugail telah wafat. 


548 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Lalu beliau berkata, 'Berdirilah kalian bersama kami untuk ibuku! Maka 
kami berdiri dalam keadaan bingung seakan-akan di atas kepala kami 
ada burung. Ketika kami sampai di pintu utama kami berhenti dan 
beliiu membuka baju luarnya sambil bersabda, 'Jika kalian 
mengafaninya, maka letakkanlah baju itu dibawah kain kafannya!' 


Ketika mereka membawa jenazahnya keluar Rasulullah # 
memikulnya satu kali, terkadang beliau mempercepat langkahnya dan 
terkadang pula memperlambat langkahnya sampai kami tiba di tepi 
kubur. Kemudian jenazah beliau dimasukkan ke dalam liang lahad. 
Sesudah itu Rasulullah # keluar dari kubur itu dan berkata, 
'Masukkanlah beliau dengan: menyebut bismillah (dengan menyebut 
nama Allah) dan ala ismillah (atas nama Allah)'. 


Setelah dikuburkan, beliau berdiri seraya berkata, 'Semoga Allah 
memberi balasan (kebaikan) terhadapmu karena engkau adalah ibu dan 
pengasuh yang baik!' 

Kami bertanya, 'Kenapa beliau mean bajunya dan 
memasukkannya ke dalam liang kubur?” 


Beliau menjawab, 'Aku tidak ingin dia tersentuh oleh api neraka 
selamanya, jika Allah Te semoga Allah melapangkan 
kuburnya!' 


Kemudian beliau bersabda, "Tiada seorang pun yang selamat 
dari himpitan kubur, kecuali Fatimah binti Asad!' 3 

Para sahabat bertanya, 'Apakah anakmu Al Oasim juga tidak?' 

Beliau menjawab, "Tidak pula Ibrahim, mereka berdua adalah 
yang paling kecil diantara mereka (ahli kubur)'." 


Abu Nw'aim Al Hafizh meriwayatkan sebuah hadits yang mirip 
dengan hadits di atas dari Ashim Al Ahwal, dari Anas &5, tetapi tidak 
menyebutkan adanya pertanyaan kenapa beliau memasukkan bajunya 
ke dalam kubur sampai akhir hadits tersebut. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 5149 








Anas 8 berkata: Ketika Fatimah binti Asad bin Hasyim ibunda 
Ali bin Abu Thalib & wafat, Rasulullah # mendatanginya dan duduk di 
dekat kepalanya. Beliau berkata, 
» 0-0. 0. 13 - A4 - - 
HA dah AAS Pe el) | 
JIN AN De Bli Gadai gama AI laki Troli) tjan SI) 
.5 2 


“Semoga Allah mengasihimu, wahai ibuku sesudah ibuku, 
engkau rela menahan lapar untuk mengenyangkanku, engkau 
memberiku pakaian sedangkan engkau sendiri tidak berpakaian layak 
(tidak memiliki pakaian yang banyak dan bagus), engkau tidak mau 
memakan makanan yang baik agar aku dapat memakannya. Semuanya 
engkau lakukan untuk mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan 
akhirat.” 


Kemudian beliau: memerintahkan untuk memandikannya 
sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau sendiri yang menuangkan air kapur: 
dengan tangannya, lantas melepaskan bajunya dan memakaikannya 
pada jenazah Fatimah binti Asad dan mengafaninya di atas baju 
tersebut. Selanjutnya beliau memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayub Al 


- Anshari, Umar bin Al Khaththab dan seorang budak yang hitam kulitnya 


untuk menguburkannya. Ketika sampai di lahadnya, beliau menggalinya 
dan mengeluarkan tanah dengan tangannya. Setelah selesai Rasulullah 
# memasukkan jenazahnya dan membaringkannya di dalamnya, 
kemudian berkata, 


Pa 


R5 AN YAN yag VI A9 damai aku 
#N, US Ga MA Gile aer (ega wah An Ka 


Af. 


BAN Oa (d3 aa 


550 - — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Segala puji bagi Allah yang menetapkan hidup dan mati, Dia 
senantiasa hidup tidak pernah mati, ampunilah Ibuku, Fatimah binti 
Asad, ajarkanlah kepadanya jawaban kubur, lapangkanlah kuburnya 
dengan kebenaran Nabi-Mu dan nabi-nabi sebelum aku, sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Pengasih? 


Setelah itu beliau mengucapkan takbir sebanyak empat kali. 
Kemudian beliau, Abbas, Abu Bakar Ash-Shiddii memasukkan 
jenazahnya ke dalam lahad.42 


442 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu'iam Al Kabir, 18/82) dari Anas bin Malik. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 551 











Mayat Diadzab karena Tangisan dan Ratapan 
Keluarganya dan Dianggap sebagai Orang 
Paling Jahat terhadap Mayat 


Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya mayat ketika dia 


diletakkan di dalam kubur, dan ketika dia dudukkan keluarganya 


berkata, 'Wahai pemimpinku! wahai junjunganku! wahai penguasaku!' 
Kemudian Malaikat akan berkata kepadanya, 'Dengarkanlah apa yang 
mereka katakan, apakah engkau dulu seorang pemimpin, pejabat, atau 
penguasa? Alangkah baiknya seandainya mereka bisa diam'" Lalu beliau 
bersabda, “Lantas orang itu dijepit oleh kuburnya sehingga remuk 
tulang-belulangnya.” 


Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hudbah yang disampaikan oleh 
Ibrahim bin Hudbah melalui Anas bin Malik &. 


552  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Tangisan yang Dilarang 


Para ulama berkata tentang mereka, “Sebagian ulama atau 
sebagian besar ulama bependapat bahwa mayat disiksa di dalam 
kuburnya karena tangisan orang yang hidup jika mereka menangis 
karena disuruh oleh mayat itu sebelumnya, serta atas kemauannya 
sendiri, sebagaimana dikatakan dalam syairnya: 


"Ketika aku mati, maka ratapilah sesuai kedudukanku 
Robeklah pakaianmu wahai putri yang mulia." 
Sebuah riwayat menyatakan bahwa mayat disiksa lantaran 


ditangisi oleh orang yang hidup, walaupun bukan karena suruhan, 
kehendak, atau wasiat dari mayat itu. 


Mereka memberikan alasan berdasarkan hadits dari Anas 
tersebut dan hadits dari @ailah binti Makhramah. Dia menceritakan 
kepada Nabi #£ bahwa ketika anaknya meninggal, dia menagisinya, 
maka Rasulullah # bersabda, “Apakah ada diantara kamu seseorang 
yang mau mengatasi untuk berteman dengan sahabatnya di dunia 
dengan baik. Lalu ketika dia dan sahabatnya itu berubah keadaannya 
karena sahabatnya tersebut lebih mulia darinya, maka dia ... meminta 
kembali apa yang telah diberikan? | 


Beliau berkata, “Ya Allah, sempurnakanlah apa yang telah 
kuperbuat, peliharalah apa yang kutinggalkan. Demi Allah yang jiwa 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 553 











Muhammad berada di tangan-Nya, jika salah seorang dari kamu 
menangisinya, maka sahabatnya itu akan bersedih, 'Wahai hamba Allah, 
janganlah kamu siksa mayat-mayat kamu'” (HR. Ibnu Abu Khaistamah - 
dan Abu Bakar bin Abu Syaibah) 


Abu Umar bin Abdul Birri menyebutkan dalam kitab A/ Isti'ab 
sebuah hadits dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Mayat diadzab karena tangisan orang yang hidup. Ketika dia meratap 
dengan menyebut, 'Wahai pemimpinku, wahai penolongku, dan wahai 
pemberi pakaian! Kemudian akan ditantang dan dikatakan kepadanya, 
'Apakah memang kamu penolongnya? Apakah kamu Pesanan ya 
Apakah kamu pemberi pakaiannya' Pp 


Al Bukhari menyebutkan sebuah hadits dari Nu'man bin Busyair, 
dia berkata, “Ketika Abdullah bin Rawahah pingsan, saudara 
perempuannya, Amrah, menangisinya dan menyebut, “Wahai bukit 
sandaraku! Ini dan itu berulang kali. Ketika dia sadar, dia berkata, 
“Semua yang kamu ucapkan tadi akan ditanyakan kepadaku nanti, 
“Apakah kamu memang begitu?” Maka ketika dia meninggal, saudara 
perempuannya itu tidak lagi menangisinya. Padahal hal ini bukan atas 
suruhan, kehendak atau wasiat dari Abdullah bin Rawahah. | 


Diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdul Ghani bin Said Al 
Hafiz, dari Mansur bin Zadzan, dari Hasan, dari Imran bin Hushain, dia 
berkata, "Rasulullah # bersabda, "Sesungguhnya Allah benar-benar akan 
menyiksa seseorang karena teriakan keluarganya'” Mendengar itu 
seorang laki-laki bertanya kepadanya, “Berlaku juga bagi orang yang 
meninggal di Khurasan, sedangkan keluarganya menangis di sini?” 
Imran menjawab, “Rasulullah # berkata benar dan kamu dusta!” 


Hadits ini secara zahir memberi penjelasan bahwa teriakan 
seseorang dapat menimbulkan adzab, tapi hakikatnya bukan begitu. 
Hadits di atas mengandung pengertian seperti yang kami kemukakan. 


554  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Al Hasan berkata, “Sesungguhnya sejahat-jahat manusia bagi 
mayat adalah keluarganya yang menangisnya dan tidak membayarkan 
utangnya.” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 555 

















Berdoa Ketika Meletakkan Mayat ke Dalam 
Kubur dan Liang Lahad 


Lahad adalah tanah yang digali bagi mayat di samping kanan 
kuburnya, jika tanahnya keras. Lebih utama jika dibuat di sisinya. 
Begitulah pilihan Allah-bagi Nabi-Nya &. 


Ibnu Majah meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas #&, 
dia berkata: Ketika mereka ingin menggali lubang bagi kubur Rasulullah 
it, mereka mengutus Abu Ubaidah. Dia menggali seperti kebiasaan 
penduduk Makkah. Kemudian mereka mengutus Abu Thalhah. Dia 
adalah penggali “kubur bagi penduduk Madinah. Ketika menggali 
lahadnya mereka mengutus kepada keduanya beberapa orang utusan. 
Mereka berkata, “Ya Allah, Rasul-Mu telah diturunkan." Mereka 
kemudian menemukan Abu Thalhah, maka dia mendatanginya dan 
tidak terdapat Abu Ubaidah. Kemudian dia menggalikan lahad untuk 
kubur Rasulullah. 


Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, 


556  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Lahad itu buat kami (umat Islam), sedangkan lubang di tengah 
kubur buat selain kami.” 48 


At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits ini hasan gharib. 
Dalam kitab Nawadir Al Ushul Abu Abdullah At-Tirmidzi 
menceritakan sebuah riwayat dari Sa'id bin Musayyib, dia berkata: Pada 


suatu waktu Ibnu Umar melayat jenazah ketika beliau meletakkan 
jenazah tersebut di lahad, dia membaca: 


AN Jay ala SE cdi Jain Sp Al pg 
“Dengan menyebut nama Allah, dan pada jalan Allah.” Ketika 
meratakan lahadnya dia mengucapkan doa: 


SAS ay OLI Sa apl 
“Ya Allah, lindungilah dia dari gangguan syetan serta selamatkan 
dia dari siksa kubur.” | 
Ketika ditinggikan tanah kuburnya, dia berdiri di samping kubur 
dan berdoa: 
- 0 Pata 2. 3 08. soo. 0 - PN PAN AI 
Ia By Un, Ann Agar YP KPI Sr “ 
Wo) 
“Ya Allah, lapangkanlah tanah dari dua bahunya, angkatlah 
ruhnya, terimalah dia di sisimu dengan penuh keridhaan!” 


Mendengar itu aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah hal itu 
dia dengar dari Rasulullah # atau hanya hasil pemikiran beliau sendiri?” 


Dia menjawab, “Sungguh aku mampu untuk mengucapkannya, 
tapi aku mendengarnya dari Rasulullah 3£.” 44 


443 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/204), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
2/354): Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/496): dan Ahmad (Al Musnad, 
4/357). 

444 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1/495), dari Sa'id bin Al Musayyib. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 557 








Abu Abdullah At-Tirmidzi berkata: Ayahku berkata kepadaku: Al 
Fadhl bin Dakin meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, dari A'masy, 
dari Umar bin Murrah, dia berkata, “Ketika mayat di masukkan ke 
dalam lahadnya mereka suka mengucapkan doa, "Ya Allah lindungilah 
dia dari godaan syetan yang terkutuk” 

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “Tatkala mayat 
ditanya, 'Siapakah Tuhannya di dalam kubur?" Maka syetan 


' memperlihatkan dirinya kepada mayat itu dan menunjuk kepada dirinya 


1” 


dan berkata, 'Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu". 


Abu Abdullah mengatakan bahwa ini adalah fitnah kubur yang 
berat, karena itu Rasulullah #& pernah berdoa agar diberi keteguhan 
iman, beliau berdoa, “Ya Allah, berikanlah keteguhan (iman) ketika dia 


ditanya (di dalam kubur) dan bukakanlah pintu-pintu langit bagi ruhnya!" 


Maka tidak ada di sana jalan bagi syetan untuk menggodanya 
karena Rasulullah #& telah mendoakannya agar terhindar dari bujukan 
syetan.” 


558 —— Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Berdiri Dekat Kubur Sebentar sebelum 
Jenazah Dikuburkan dan Perintah 
Mendoakan agar Diberi Keteguhan Iman 


Muslim meriwayatkan dari Syammasah Al Mihri, dia berkata: 
Kami pernan mengunjungi Amr bin Al Ash ketika dia sedang 
menghadapi kematian (sekarat), dia berkata, “Jika kalian 
menguburkannku, tuangkanlah air dingin di atas tanah kuburku, 
kemudian berdirilah di sekitarnya, usahakanlah: untuk menyembelih 
kambing di sekitar kuburku dan bagikanlah dagingnya hingga aku 
merasa senang terhadap kalian.” 


Yazid bin Abu Habib meriwayatkan kepadaku bahwa 
Abdurrahman bin Syammasah bercerita kepadanya dan berkata dalam. 
hadits itu, “Ikatkanlah kain penutup pada badanku dengan kuat, karena 
sesungguhnya aku sedang menghadapi musuh, tuangkanlah air dingin di 
atas tanah kuburku. Bahu kananku tidak lebih berhak di tanah daripada 
bahu kiriku. Sungguh, jangan kalian masukkan kayu atau batu ke dalam 
kuburku. Jika kalian telah menguburkanku, maka duduklah dekat 
kuburku dan usahakan untuk menyembelih kambing dan memotong- 
motongnya, niscaya aku merasa senang terhadap kalian!” 


Ibnu Al Mubarak menyebutkan ini yang mirip dengan hadits 
Muslim dari Ibnu Lahi'ah. | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat—. 559 


Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Utsman bin Affan, 
dia berkata: Ketika Rasulullah & selesai menguburkan seseorang, beliau 
berdiri di dekat kuburnya dan bersabda, 


2 ko Aa IG - Lg ar Dian s2 £ 8-0 
“Illp OI Sp ceng JO (SE Nori 


“Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mintakan 
(kepada Allah) keteguhan baginya, karena dia sekarang sedang 
ditanya!” 45 (HR. Abu Daud) 


445 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3/209): Al Baihagi (Ma'rifah As-Sunan wa Al 
Atsar, 5/333): dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/526). 


560  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Perbuatan Setelah Mayat Dikuburkan 


Al Ajiri Abu Bakar Muhammad bin Husain dalam kitab An- 
Nashihah berkata: Dipandang sebagai suatu kebaikan untuk berhenti 
sebentar setelah mayat dikuburkan dan berdoa bagi mayat di 
hadapannya agar diberi keteguhan. Ucapkanlah, “Ya Allah, dia ini 
adalah hambamu, Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Kami 
hanya mengetahui kebaikannya. Engkau telah mendudukkannya untuk 
ditanya, karena itu, ya Allah tetapkanlah dia dengan perkataan yang 
tetap (iman) di akhirat sebagaimana telah Engkau tetapkan di dunia dulu! 
Ya Allah, kasihilah dia dan hubungkanlah dia dengan Nabinya 
Muhammad #&, janganlah Engkau sesatkan dia sesudah itu dan 
janganlah Engkau halangi pahalanya!” 


Abu Abdulah At-Tirmidzi berkata, “Berhenti di dekat kubur dan 
mendoakan keteguhan iman bagi mayat sesudah dikuburkan sangat 
membantu mayat sesudah ibadah shalat, karena shalat jamaah yang 


dilakukan kaum Mukmin laksana sebuah pasukan baginya yang. 


berkumpul di depan pintu kerajaan untuk menolongnya. Berhenti di 
dekat kubur memohon keteguhan merupakan bentuk pertolongan 
pasukan tersebut karena saat itu mayat dalam kondisi yang sangat kacau 
dan bingung karena dia sedang menghadapi kengerian yang dahsyat, 
pertanyaan dan ujian malaikat penanya di dalam kubur. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 561 


Meratap, Lampu di Kubur, Acara Hari Ketiga 
dan Hari Ketujuh Takziyah adalah Bid'ah 


Para ulama menyatakan, “Berteriak-teriak menyebut Allah Yang 
Maha Suci atau kata-kata lainnya di dekat jenazah dan kuburan, 
berkumpul-kumpul di kuburan, mesjid atau tempat lainnya untuk 
membaca Al @ur'an dan lainnya karena kematian atau berkumpul di 
dekat keluarga mayat, menghidangkan makanan-makanan dan 
bermalam di rumahnya semuanya itu adalah prilaku orang-orang 
jahiliyah seperti makanan yang dibuat oleh keluarga mayat pada hari 
ketujuh dari hari kematiannya. Orang banyak berkumpul di sana ingin 
menunjukkan rasa kedekatan dan rasa kasih sayang terhadap mayat. 
Hal ini merupakan upaya membuat ajaran baru dalam agama yang tidak 
pernah dicontohkan dan tidak disukai oleh para ulama.” 


Para ulama juga berkata, “Tidak pantas kaum Muslim meniru 
perbuatan orang-orang kafir. Setiap orang hendaknya melarang 
keluarganya untuk menghadiri acara seperti itu dan hal-hal yang mirip 
dengannya seperti menampar-nampar pipinya, mengacak-ngacak 
rambutnya, merobek-robek bajunya atau merintih dan meratap ketika 


562  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


3 
| 





mendapat musibah. Demikian pula makanan yang dibuat oleh keluarga 
mayat, seperti yang telah kami kemukakan dimana orang banyak, baik 
laki-laki maupun perempuan berkumpul di sana merupakan perbuatan 
kaum yang tidak ada pahala bagi mereka." 


Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Hal itu termasuk diantara 
prilaku jahiliyah. Apakah Nabi #& telah menyuruh kalian untuk membuat 
makanan bagi keluarga Ja'far? Mereka tidak melakukannya! Jika 
dibuatkan makanan bagi mereka, maka setiap orang mestinya melarang 
keluarganya untuk memakannya, jangan diberi kemudahan. Siapa yang 
membolehkan keluarganya, sungguh dia telah mendurhakai Allah dan 
membantu mereka berbuat dosa dan permusuhan. 


Allah 3£ berfirman, 
Ke Ka Kain trade 


“Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka.” (Os. At-Tahriim (66|: 6) 


Para ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah menjaga diri 
dan keluarga tersebut dapat dilakukan dengan mendidik dan mengajari 
mereka. | 


Al Ajiri meriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Waktu 
saudara wanita Abdullah bin Umar wafat, maka aku berkata kepada 
isteriku, “Pergilah kamu ke sana dan hiburlah mereka dan bermalamlah 
bersama mereka, antara kami dan keluarga Umar ada hubungan 
saudara!” 


Isterinya kemudian pergi, tapi dia pulang kembali tidak 
permalam di sana, lantas dia bertanya kepada isterinya itu, “Bukankah 
aku menyuruhmu bermalam di sana?” 


Isterinya menjawab, “Sebenarnya aku ingin bermalam di sana, 
tiba-tiba datang Ibnu Umar mengusir kami." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 563 


Dia berkata, “Keluarlah kalian, jangan bermalam di sini karena 
hal itu akan mendatangkan siksa bagi saudaraku!” 


Abu Al Bukhturi mengatakan bahwa bermalam di rumah 
keluarga mayat adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. 


Semua perbuatan ini sekarang dianggap sebagai Sunnah dan 
meninggalkannya dianggap bid'ah, semuanya sudah terbalik dan 
berubah. 


Ibnu Abbas &s berkata, “Setiap tahun akan datang kepada umat 
manusia orang-orang yang mematikan Sunnah dan menghidupkan 
bid'ah sehingga Sunnah banyak yang mati sebaliknya banyak timbul 
bid'ah. Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada orang-orang 
seperti ini dan juga banyak orang yang akan benci kepada mereka sebab 
perbuatan mereka bertentangan dengan apa yang mereka kehendaki 
dan melarang kebiasaan mereka. Dan siapa yang mempermudahnya, 
maka Allah adalah yang paling baik gantinya (balasannya)." 


Ubai bin Ka'b &5 berkata, 
3 Pe 0. 0 san mo “43 YA A, An o£ Yi Y to, Vs e- 9 K 
Yes yo 2 abal di YL Oles AS yA 
| PJ 0. 
ia) 


. 
. 


“Sesungguhnya jika seorang hamba meninggalkan sesuatu 


karena Allah, maka Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik 


daripada sebelumnya tanpa disangka-sangka.” 46 


446 |ih. Az-Zuhd, karya Waki' (1/169) dan Az-Zuhd, karya Hannad (2/466). 


564 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Larangan Keras Memukul Pipi dan Merobek- 
robek Pakaian 


Semua masalah ini telah disinggung dalam kitab Shahih Al 
Bukhari-Muslim. Dalam sebuah hadits riwayat Abdullah & disebutkan 
— bahwa Rasulullah & bersabda, 


0. Pa - 3. 2 8 an . An KU GUA g 81 
Aa aus beda UD gaml ae) ga bi Pa Ca ud 
“Bukan termasuk golongan kami orang yang memuku-mukul 


pipinya, merobek bajunya, dan meratap seperti kebiasaan orang-orang 
Jahiliah (ketika mendapat musibah)! 41 


Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata, “Pada 
suatu hari Abu Musa sakit kepala hingga dia jatuh pingsan dan 
kepalanya berada di pangkuan seorang perempuan yang merupakan 
keluarganya. Kemudian wanita itu berteriak-teriak dan tak ada sesuatu 
pun yang mampu menenangkannya. Ketika dia sadar, dia berkata, 'Aku 
berlepas diri dari perbuatanmu, sebagaimana Rasulullah 8 memutuskan 
hubungan dengan orang-orang yang menjerit-jerit ketika kematian serta 


447 HR. Al Bukhari (3/236): Muslim (1/69): At-Tirmidzi (2/315), An-Nasa'i (4/21): 
Ibnu Majah (1/504), dan Ahmad (1/432). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 565 


mencukur ' rambutnya dan merobek-robek bajunya ketika ditimpa 
musibah'.” 

” Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Abdurrahman 
meriwayatkan dari Yazid dan Abu Burdah bin Musa, keduanya berkata: 
Ketika Abu Musa jatuh pingsan, datanglah isterinya sambil menjerit-jerit 
dengan suara keras. Kemudian ketika siuman, dia berkata kepada 
isterinya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah & telah bersabda, 
"Aku berlepas diri dari orang yang menjambak rambutnya, menampar 
mukanya dan merobek bajunya ketika ditimpa musibah'?' 


Abu Umamah #5 berkata, “Rasulullah # melaknat wanita yang 
mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, serta merintih- 
rintih dengan menyebut binasa dan celaka.” (HR. Ibnu Majah) 


Sanad hadits ini shahih. 


Hatim Al. Asham berkata, “Kalau kamu melihat orang yang 
ditimpa musibah merobek pakaiannya dan bersedih lalu kamu 
— menghiburnya, maka sesungguhnya kamu telah bersekutu dengannya 
dalam berbuat dosa. Sesungguhnya dia adalah sahabat yang munkar 
(jelek). Kamu harus melarangnya (berbuat begitu)!” 

Abu Said Al Balkhi berkata, “Siapa yang ditimpa musibah lantas 
mecabik-cabik pakaiannya atau memuku-mukul dadanya, maka seolah- 
olah dia telah mengambil panah untuk memerangi Tuhannya Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Mulia.” 


566  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Lupa kepada Kematian karena Panjangnya 
Angan dan Terlena 


Diriwayatkan dari Ali bin Abi Pen #&, dia berkata, 


ar UR Iso sa AK Belu uraian 


BA at yA dab SS 2 Hua 3 Sa 


"Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa 
kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun 
mengikuti hawa nafsu, akan menghalangi seseorang dari kebenaran 


sedangkan panjang angan-angan akan membuat orang lupa terhadap 
akhirat.” 48 


Diriwayatkan bahwa Allah 3€ ketika mengusap punggung Nabi 
Adam #8 kemudian keluarlah anak cucunya. Pada saat itu malaikat 
berkata, “Ya Allah bumi tidak akan cukup untuk menampung mereka.” 


Allah 38 berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan 
kematian." : 


Kemudian Malaikat berkata lagi, “Ya Allah, hidup tidak akan 
terasa senang bagi mereka.” 


| 48 HR. Al Baihagi (Syu'ab Al Iman, 13/172). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 567 


Allah # berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan 
harapan bagi mereka.” 


Harapan tersebut adalah merupakan rahmat dari Allah yang 
menyebabkan manusia berusaha dalam kehidupannya dan menguruis 
segala permasalahan manusia, membuat seseorang bertambah giat 
bekerja serta membuat seseorang bertambah rajin dalam beribadah. 
Manusia selalu berpanjang angan-angan dan muluk hingga lupa dan 
kurang beramal shalih. 


Hasan berkata, “Lalai dan berangan-angan merupakan dua 
macam nikmat yang besar bagi manusia. Andai keduanya tidak ada, 
maka kaum Muslim tidak akan berkelana di atas dunia. Allah 
menginginkan manusia agar selalu waspada dan membatasi angan- 
angan, khawatir terhadap kematian yang dapat menimpa siapa saja 
tanpa memandang profesinya, dan segala penyebab kehidupan benar- 
benar akan binasa dan sebagainya." 


Abdullah bin Mutharrif berkata, “Sekiranya aku mengetahui 
kapan ajalku datang, niscaya aku takut kehilangan akalku. Tapi Allah #£ 
telah berbuat baik atas seorang hamba dengan melalaikannya dari 
kematian. Seandainya mereka tidak lupa terhadap kematian, sungguh 
mereka akan menganggap remeh kehidupan dan tidak akan ada pasar- 
pasar.” 


568 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Rahmat Allah terhadap Hamba saat 
Diletakkah dalam Kubur 


Atha” Al Khurasani berkata, “Allah mengasihi hamba-Nya ketika 
dimasukkan ke dalam kubur serta ketika keluarga dan orang-orang 
banyak telah pulang." 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas & dan dipandang 
sebagai hadits marfu'. 


Abu Ghalib berkata: Aku sering datang kepada Abu Umamah di 
Syam. Pada suatu hari aku mengunjungi seorang pemuda yang sakit 
tetangga Abu Umamah. Di sisinya ada pamannya yang berkata 
kepadanya, “Wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruhmu? 
Bukankah aku sudah melarangmu?” 


Pemuda itu berkata, “Wahai paman, jika Allah mempertemukan 
aku dengan ibuku, apakah yang akan dilakukannya kepadaku?" 


Pamannya menjawab, “Dia akan memasukkanmu ke dalam 
j 1, 
surga.” 


Pemuda itu berkata, “Sesungguhnya Tuhanku, Allah lebih 
Pengasih dan Penyayang kepadaku daripada ibuku.” 


Kemudian pemuda itu meninggal. Setelah pamannya 
menyelenggarakan jenazahnya dan menshalatkannya, dia akan 
memasukkan jenazah ke dalam lahatnya, aku ikut masuk bersama 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 569 


pamannya ke dalam kubur itu. Ketika berada bersamanya, dia berteriak 
dan bangkit. Aku bertanya, “Ada apa denganmu?” Dia berkata, 
“Kuburnya dilapangkan dan dipenuhi cahaya sehingga aku terkejut 
karenanya.” | 


Abu Sulaiman Ad-Darani sering mengucapkan doa, "Wahai 
orang yang tidak suka dengan sesuatu yang mengekalkan, dan tidak 
takut pada sesuatu yang akan memfanakannya. Wahai teman semua . 
kesepian dan keterasingan, kasihanilah kesendirianku dalam kubur, 
temanilah kesendirianku dalam kubur.” 


Sungguh tepat apa yang didendangkan oleh Abu Bakar 
Abdurrahman bin Muhammad bin Mufawiz As-Sulami si penulis, 
seorang ahli Balagah di Timur Andalusia dalam syairnya: 


"Wahai orang Yang berdiri keheranan dengan kuburku 
Dengarlah suara tulang belulangku yang remuk | 
Mereka meletakkan aku dalam pusara dan 
takut pula menghampiriku serta meragukan bahwa aku dapat surga 
Aku berkata, Janganlah kalian gelisah terhadapku!' 
Sungguh aku berprasangka baik terhadap Allah Yang Maha Rahim. 


Mereka meletakkan aku bersama segala buah perbuatanku sebagai 
ancaman 


Semoga ancaman itu ditutup oleh Maula Yang Maha Derma." 


570 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





! 
ig 
: 
i 





” Kapankah Perginya Malaikat Maut dari 
Seseorang? 


Allah 3 berfirman, 


Lara KT  xe- 
(Ora Kors) 
"Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang 
malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi." (Os. @aaf (50): 21) 


"Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan)."(@s. Insyigaag (841: 19) 


£a 


Abu Nw'aim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali, dari Jabir &, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya bani Adam benar-benar makhluk 
Allah yang paling lalai dari semua ciptaan Allah #. Bila berkehendak 
menciptakannya, Dia berfirman kepada malaikat, 'Tetapkanlah rezeki 
dan kematiannya, sakit dan bahagianya' Lantas malaikat itu pergi, 
kemudian Allah mengutus malaikat lain untuk menjaganya sampai dia 
baligh, lalu Allah mengutus dua orang malaikat untuk menuliskan 
kebaikan dan keburukkannya. Sesudah itu datanglah Malaikat Maut && 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 571 








mengambil ruhnya. Tatkala dia telah dikuburkan ruhnya dikembalikan 
lagi ke dalam jasadnya dan datanglah dua orang malaikat kubur 
menanyainya. Setelah selesai mereka pergi. Pada saat Hari Kiamat 
kedua malaikat pencatat amal (Malaikat Hasanat dan Malaikat Sayyiat) 
melepaskan buku amalan yang tergantung di lehernya. Keduanya 
kemudian datang bersamanya kepadanya menghadap Allah, satu orang 
mengiringinya dan yang lain sebagai saksi, Kemudian Allah 
berfirman, 


el 
... 


- tan 1 Aa, AC 5 La. ..., kab 0g 
Ara AYI ras TAKE Ie CAS Gb 35 AAS 3 ES IS Y 
'Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, 
maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, 


maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam'." (Os. Maaf (501: 22) 


. Ga 
- 


Rasulullah # bersabda tentang firman Allah 2, 6s GEA 


"KO “Sungguh engkau akan melewati suatu tingkatan kepada 


tingkatan lain (dalam kehidupan)” maksudnya adalah, keadaan demi 
keadaan. 149 


Di Kota Cordova terdapat makam Perdana Menteri Abu Amir 
bin Syahid yang pada ada suatu tulisan, dia dimakamkan di hadapan 
sahabatnya Menteri Abu Marwan Az-Zujaji, seolah-olah dia sedang 
berbicara kepada sahabatnya itu, mereka berdua dimakamkan dalam 
suatu taman, dimana dulu mereka berdua sering bertemu di sana. Dia 
berkata kepada sahabatnya: 


"Wahai sahabatku bangunlah, kita sudah lama di sini 
Bukankah kita sudah lama tertidur?" 





489 "ih. Hilyah Al Auliya ', karya Abu Nu'aim Al Ashbahani (3/190). 


572 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


PA Pa PA Aa ra ah 


Dia menjawab, “Kamu tidak akan pernah bisa bangun dari sana 
selama di atas kita masih ada tanah." 
Kami bertanya, "Sudah berapa malam kita merasa senang 
dalam naungan zaman bagaikan Hari Raya sepanjang masa? 


Sudah berapa lama awan mendung menimpakan hujan lebat kepada 
kita? 


Seakan-akan semuanya tidak pernah mati dan sial 
Semuanya selalu hadir dan ada. 
Semua seakan-akan belum pernah berakhir 
Dan nasib baik seperti sudah terpancang kuat 
Namun semua itu dikumpulkan oleh seorang yang sangat benar - 
kesaksianya. 
Alangkah malangnya kita jika tidak mendapat pertolongan 

dari siksa-Nya yang amat pedih 

Wahai Tuhan, maaf! Engkaulah penolong kami 
Lengahkan kelalaian budakmu." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 573 





Pertanyaan Malaikat serta Permintaan 
Perlindungan dari Adzab Kubur dan Neraka 


Anas bin Malik & meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah 
&, beliau bersabda, : 


2-0 35 & at. 0 5. Pa PN EP oz PN - Lo. 
ed Oh Aoa C3) Syed 3 H3 IN AI 
aa 2 2 ap - o. - ar - PA ae ag je o PN 04 
Ia Sd LS Ud OYy OS OK OUT ed P3 
Ape a3 Sip 203 39 Kent :$ CI taka Pi an Ae me 
“Oyaryy AN AS Al GA 1 Jp Sela 5 Al aka Daun Jon Jl 
SA a11 Pp th PAN ON 1 3 5 - - Aa 5. og 3 La 
JB Al ja Nada 4 WI MU Gp BA II SB dl 
Na Band Pm PA aa Ne BA ae Oa aa 
2Jya3 BEI NASI Lg laga Lal ieelag AlS AI lo al 
3 - or Maan en Tem se ae a 2. 25 - 2 1 3 3 sad 
» ad Ng nya Y : Jis ta d3 CI SS NY 
0. - 20. #5 Oo £ on £ 0s ex, 2 o Bae “9, 
dala GA Vpn Ap peang MAS Oh Kb dada Oa Blast Oa 


20 A 


.ogbsl Y 


nd 


1 — 


"Seorang hamba manakala telah dikuburkan dan para 
pengantarnya pulang meninggalkannya, maka sungguh dia mendengar 
suara terompa alas kaki mereka. Kemudian datanglah dua malaikat 
menghampirinya. Setelah dia didudukkan oleh kedua malaikat itu, 


574  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





mereka mengajukan pertanyaan, 'Apakah yang kamu ketahui tentang 
laki-laki ini Muhammad #&?' (ika dia orang beriman) dia akan 
menjawab, 'Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya!" 
Lantas dikatakan kepadanya, 'Lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah 
menggantinya dengat tempat di surga'. Maka dia pun melihat keduanya 
(surga dan neraka). Jika dia orang munafik atau orang kafir, maka ketika 
ditanya, "Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini Muhammad €?' 
dia akan menjawab, 'Aku tidak tahu, aku mengatakannya seperti apa 
kata orang!' Lalu dikatakan, Jadi, engkau tidak tahu dan tidak pernah 
mengikuti tentang dia!' Maka dia pun dipukuli dengan palu besi dengan 
keras di daerah antara dua telinganya hingga menjerit sejadi-jadinya dan 
didengar oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia!”450 


Menurutku, hadits ini tidak terdapat dalam riwayat Muslim 
secara lebih lengkap, kemudian kembali kepada hadits Anas bin Malik 
ss di atas hanya terdapat dalam riwayat Al Bukhari —yang haditsnya 
lebih utama—. 


450 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2/113): Muslim (Shahih Muslim, 8/161), 
Abu Daud (Sunan Abu Daud, 4/383): An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/97), dan 
Ahmad (A/ Musnad, 3/126), semuanya meriwayatkan dari Anas bin Malik. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 575 








Berbagai Nasib Mayat Ketika Ditanya 
Malaikat Interogator 


Abu Hurairah &» meriwayatkan hadits dari Nabi &, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya mayat ketika berada dalam kuburnya, 
duduklah seorang laki-laki (mayat) yang shalih dalam kuburnya dengan 
penuh ketenangan dan ditanya kepadanya, 'Bagaimana keadaan kamu 
(di dunia dulu)?' 

Dia menjawab, 'Aku beragama Islam!" 

Kemudian dia bertanya lagi, "Siapakah laki-laki ini?' 

Dia mwenjawab, 'Dia adalah Rasul Allah, telah datang kepada 
kami petunjuk dari Allah, kemudian kami.membenarkannya!' 

Lalu ditanya lagi, 'Apakah kamu melihat Allah?' 

Dia menjawab, "Tidak, tidak patut bagi seseorang melihat Allah!' 

Setelah itu diperlihatkan secara jelas neraka di hadapannya, 


sebagianya melahap bahagian yang lain. Kemudian dikatakan lagi. 
kepadanya, 'Lihatlah, Allah telah memperbaiki tempatmu. 


Kemudian dinampakkan surga yang luas di hadapannya, maka 
dia melihat keindahan surga dan isinya. Dikatakan lagi kepadanya, 
Inilah tempatmu' 


576 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dikatakan kepadanya, 'Engkau hidup sebagai orang yang yakin. 
Mati dalam keadaan yakin, insya Allah kamu akan dibangkitkan juga 
dalam keadaan yakin'. 

Sedangkan seorang hamba durhaka, akan duduk dalam 
kuburnya dalam keadaan penuh ketakutan, lalu orang jelek itu ditanya, 
'Bagaimana dulu keadaan kamu di dunia?' | 

' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu!' 

Lalu ditanya lagi, 'Siapakah laki-laki ini?" Dia menjawab, "Aku 
mendengar orang-orang membicarakannya, maka aku mengatakannya 
seperti itu!" 

Setelah itu dinampakkanlah surga di hadapannya, lalu dia 
melihat keindahan surga dan isinya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, 
Perhatikanlah, Allah telah menukar tempatmu. 

Kemudian neraka dipelihatkan kepadanya, lalu dia melihat 
neraka yang meluapluap apinya, sebagian melahap bagian lainnya. 
Lantas dikatakan kepadanya, 'Inilah tempatmu yang dulu kamu ragukan, 
karenanya kamu mati dan insya Allah untuknya kamu akan 
dibangkitkan!” (HR. Ibnu Majah) 

Ada juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi 
yang sama dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah # jaksa 


“5 asa pEb aa asaat sae IA 5 3 BS) 
Sa Sa “Y,13 ISU LAN « LA May 1g 
Dat Rt Snp Aa . Pa ae BARA 


Ej 
Ie Ilo £ GH Y 


KA Fa su s0Y,i9 ana SLS Nikah ah cat 


aa Gn kana 


Tas. : 


IP aa AP and WA Sep aah 
IIA an s3 IG dai Si Ii Sd 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 577 





#8 
| 


3 0 — 


0,35 SNN din Of, ta -JG ae o 
ada PL Kes J sea 


- 9, 9 aro. 


"S8 1. 


os Bb mbah aa BUS Hal AL 


"Ketika mayat telah dikuburkan —atau beliau berkata: salah 
seorang kamu—, segera datang dua orang malaikat yang rupanya hitam 
kekebiru-biruan, salah satu dari mereka disebut Malaikat Munkar, 
sedangkan yang satunya lagi bernama Malaikat Nakir. Keduanya 
bertanya, 'Apakah pendapatmu terhadap laki-laki ini?" 

Dia lantas mengatakan seperti apa yang dikatakannya dulu 
tentangnya, 'Dia adalah hamba dan rasul Allah. Aku bersaksi tiada 


Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah 
hamba dan utusan-Nya!' 


Lalu kedua malaikat itu berkata, 'Kami sudah tahu bahwa kamu 
akan menjawab seperti itu' 


Setelah itu kuburnya dilapangkan sepanjang tujuh puluh hasta 
dan kuburnya disinari. Lantas dikatakan lagi kepadanya, "Tidurlah 
kamu! | 

Dia menjawab, 'Kembalikanlah aku kepada keluarga agar aku 
beritahukan (keadaanku) kepada mereka!' 

Kedua malaikat itu lantas berkata lagi, "Tidurlah seperti tidurnya 
penganten yang tidak akan bangun kecuali keluarganya mau 
membangunkannya hingga Allah membangkitkannya dari tempat 
tidurnya itu' 


578  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Namun jika jenazah adalah orang munafik, maka dia akan 
menjawab, 'Aku mendengar orang banyak mengatakannya, maka aku 
berkata seperti itu, tidak tahu!" 

Maka kedua malaikat itu berkata, 'Kami sudah tahu bahwa kamu 
akan menjawab seperti itu!" 


Kemudian mereka berkata kepada tanah, 'Menyempitlah 


untuknya! 


Akibatnya, tulang-belulangnya remuk. Jenazah tersebut terus- 
menerus disiksa sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya 
ipa 51 ' : 

At-Tirmidzi mengatakan hadits bahwa hadits in hasan gharib. 


Suatu hari Rasulullah # pernah memasuki kebun korma bani 
Najjar, tiba-tiba beliau mendengar suara jeritan dan erangan, lantas 
beliau bertanya, “Kuburan siapakah ini? 


Para sahabat menjawab, “Kuburan orang yang meninggal pada 
masa jahiliyah, wahai Rasulullah!" 


Lalu beliau bersabda, “Berlindunglah kepada Allah dari siksa 
kubur serta dari fitnah Dajjal" 


Mereka bertanya, “Terangkan kepada kami seperti apa siksa itu 
wahai Rasulullah?" 


Beliau menjawab, “Sesungguhnya seorang mukmin manakala 
diletakkan di kuburnya, segera datang malaikat bertanya kepadanya, 
Apakah yang dulu kamu sembah?' Maka saat itu Allah menunjukinya, 
dia menjawab, 'Aku dulu menyembah Allah!' Kemudian ditanya lagi, 
Apakah yang dulu kamu katakan terhadap laki-laki ini?' Dia menjawab, 
Dia adalah hamba utusan Allah: Kemudian tidak ada lagi yang 
ditanyakan kepadanya sedikit pun. Kemudian dia dibawa ke rumahnya 


ASI HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidii, 2/374, dari Abu Hurairah): dan Ahmad (A/ 
Musnad, 3/136 dari Anas bin Malik). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 579 | 











di neraka dan dikatakan kepadanya, 'Inilah dulu rumahmu di neraka, 
tapi Allah telah melindungi dan mengasihimu, maka Dia menukarnya 
dengan sebuah rumah di surga'. Maka Mukmin itu berkata, 'Biarkanlah 
aku kembali kepada keluargaku agar aku beritahukan kabar gembira ini!' 
Tapi dikatakan kepadanya, "Tetaplah di sini!” (HR. Abu Daud dari Anas 
bin Malik «5) 


Diriwayatkan dari Al Barra" bin Azib 45, dia berkata: Pada suatu 
hari kami keluar bersama Rasulullah #& mengiringi jenazah seorang laki- 
laki Anshar. Waktu kami sampai di kubur dan belum dimasukkan ke 
dalam lahad, kami melihat Rasulullah # duduk, maka kami pun ikut 
duduk di sekitarnya diam menundukkan kepala seakan-akan di atas 
kepala kami ada burung yang bertengger. Saat itu Beliau memegang 
sebuah tongkat yang beliau tancapkan ke tanah kuburan dan Beliau 
mengangkat kepalanya dan berkata, “Aku memohon perlindungan dari 
Allah dari siksa kubur" 


Beliau mengucapkannya sebanyak dua sampai tiga kali, Jalu 
berkata, “Sungguh dia dapat mendengar suara sandal mereka (para 
pengantarnya) ketika mereka pulang meninggalkannya. Pada waktu itu 
dia ditanya, 'Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu'?' 


Beliau lanjut bersabda, “Tak lama kemudian datanglah dua 
malaikat yang menyuruhnya duduk dan mengajukan pertanyaan 
kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?” Dia akan menjawab, "Tuhanku Allah?' 
Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Apakah agamamu?' Dia menjaab, 
'Agamaku Islam' Kemudian mereka melanjutkan pertanyaannya, 
'Siapakah laki-laki ini yang diutus kepadamu?' Dia menjawab, Dia 
adalah rasul Allah!” Kedua malaikat itu bertanya, Bagaimana kamu 
tahu?" Dia menjawab, 'Aku telah membaca Kitab Allah, maka aku 
mengimani dan membenarkannnya' 


589  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








Setelah itu datanglah seruan dari langit, 'Hambaku itu benar, 
maka berilah dia tempat tidur (hamparan) dan pakaian dari surga! 
Bukakan baginya pintu-pintu surga!" 


Kemudian datanglah hawa surga dan baunya yang harum, dan 
dilapangkan kuburnya sejauh pandangannya, kata beliau. 


Namun jika jenazah itu orang kafir, maka ketika dikembalikan 
ruhnya ke dalam jasadnya, segera datanglah dua malaikat menyuruhnya 
duduk. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' 
Dia menjawab, Hah, hah, aku tidak tahu!" Dia ditanya lagi, "Siapakah 
Rasul yang diutus ini kepadamu?' Dia menjawab, 'Hah, hah, aku tidak 
tahu!' tak lama kemudian datanglah seruan dari langit, 'Hambaku itu 
dusta, berikan padanya tempat tidur (hamparan) dan pakaian dari 
neraka dan bukakanlah baginya pintu-pintu ke neraka' Maka datanglah : 
hawa panas dan beracun kepadanya dan disempitkan kuburnya hingga 
tulang-belulangnya hancur.” 


Dalam hadits Jarir # disebutkan tambahan redaksi bahwa Nabi 
£ berkata, “Kemudian muncullah seorang laki-laki buta dan bisu dan dia 
memegang sebudh tongkat kecil dari besi, jika seandainya dipukulkan 
pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. 
Kemudian tongkat itu dipukulkan kepadanya yang suaranya terdengar 
dari Timur sampai ke Barat kecuali oleh manusia dan jin, lalu ruhnya 
dikembalikan."152 


452 Lih. Musnad Ath-Tyayalisi (1/102) dari Al Barra" bin Azib. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 581 








Malaikat Ruman Penanya Pertama 


Abu Hamid menyebutkan dalam kitab Kasyfu A/ Ulum Al 
Akhirah: . | 
Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud #5, dia pernah bertanya kepada 


Rasulullah #, “Wahai Rasulullah, apakah yang pertama kali yang 
ditemui mayat ketika telah dikuburkan?" 


Beliau menjawab, “Wahai Ibnu Mas'ud, tidak ada seorang pun 
yang menanyakannya kecuali engkau, pertama kali dia dipanggil oleh 
seorang malaikat yang bemama Malaikat Ruman yang bertugas 
menyelidiki kejelekkan para ahli kubur, dia berkata, 'Hai, hamba Allah 
tulislah semua amalmu!'" Hamba itu menjawab, 'Aku tidak memiliki 
dawat dan kertas!" Lalu malaikat itu berkata lagi, Jadikanlah kain 
kafanmu sebagai kertas, air ludahmu sebagai tintanya dan jarimu sebagai 
penanya!' Kemudian malaikat itu mencabikkan sepotong kain kafannya. 
Maka mulailah hamba itu menulis walaupun sebelumnya di dunia tidak 
pandai menulis. Pada saat itu dia bisa mengingat semua kebaikan dan 
kejelekkannya dalam satu hari. Kemudian malaikat tersebut melipat 
potongan kain itu dan menggantungkannya di leher orang itu.” 


582 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Mas 

















Kemudian Rasulullah # bersabda, “Itulah makna firman Allah 
3, 


RL pen 75 


Pa ara MALE Oh PP & -, GA Pd 
CP ' PA Pb ah Gggb Ka ON SY 


Pad Pe - 
PN hun 


Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal 
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami 
keluarkan baginya pada Hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya 
terbuka' (Os. Al Israa" (17): 13) Maksudnya adalah amalnya. 


Saat itu dia terkejut dengan kedatangan dua malaikat penanya 
kubur. Kedua malaikat itu berwama hitam, taring mereka mengguris 
bumi, sedang rambut mereka sampai ke tanah, suara keduanya 
bagaikan petir yang dahsyat mata mereka laksana kilat yang 
menyambar, sedang nafasnya bagaikan angin topan. Kedua malaikat itu 
masing-masing memegang palu besi-yang seandainya dikumpulkan 
seluruh jin dan manusia, mereka tidak akan mampu mengangkatnya, 
dan jika dipukulkan pada gunung yang paling besar, niscaya gunung itu 
akan menjadi rata. Jika ada orang yang memandangnya, maka orang itu 
akan gemetar melihat mereka dan berupaya untuk lari. Mereka masuk 
ke dalam hidung mayat dan menghidupkan mayat tersebut dari 
dadanya, maka keadaannya seperti waktu sekarat tidak mampu 
bergerak, sedangkan dia saat mendengar dan melihat” 


Beliau. lanjut berkata, “Kemudian kedua malaikat itu 
mendudukkannya dan mulai memperlakukannya dengan kasar, 
membentaknya dengan keras sehingga menyebabkan tanah kuburnya 
bagaikan air yang mengalir mencari lubang. Kedua malaikat itu 
mengajukan pertanyaan kepadanya, “Siapakah Tuhanmu? Apakah 
agamamu? Siapa nabimu? dimana kiblatmu?' Jika dia termasuk orang 
yang diberi taufik oleh Allah dan ditetapkan perkataannya, maka dia 
akan menjawab, 'Siapakah kalian berdua yang datang kepadaku? 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 583 | 





Siapakah yang telah mengutus kalian kepadaku?' Pertanyaan ini hanya 
dapat dikemukakan oleh para ulama pilihan. Lantas salah satu dari 
malaikat itu bertanya kepada yang lainnya, Dia benar! Sudah cukup kita 
berlaku kasar terhadapnya". 


Setelah itu mereka memasangkan sesuatu seperti sebuah kubah 
besar di atas kuburannya dan dibukakan baginya pintu untuk ke surga 
dari arah kanannya. Kemudian dia diberi hamparan (alas tidur) dari 
sutera surga dan bau surga yang sangat harum. Serta dimasukkan ke 
dalam kuburnya angin surga yang sejuk, dan bunga-bunga yang 
semerbak baunya. Lalu datanglah kepadanya amalnya dalam bentuk 
orang yang paling dicintainya yang membuatnya senang dan 
berbincang-bincang dengannya. Kuburnya pun dipenuhi oleh cahaya. 
Dia senantiasa berada dalam kesenangan dan kegembiraan sampai 
datangnya Hari Kiamat. Ketika ditanyakan, “Kapankah datangnya 
kiamat?" Dia menjawab, 'Tidak ada yang lebih aku sukai kecuali 
datangnya kiamat?" 


Derajat di bawah Mukmin tersebut adalah Mukmin yang banyak 
amalnya sedangkan dia bukanlah termasuk ahli ilmu dan tidak pula tahu 
banyak tentang rahasia-rahasia dunia malakut, maka amalnya akan 
masuk padanya setelah kedatangan Malaikat Ruman. Amalnya akan 
datang padanya dalam rupa seorang yang sangat tampan dan harum 
baunya dan pakaiannya sangat bagus. Lalu dia berkata kepadanya, 
“Apakan Anda mengenalku?" 


Dia bertanya, “Siapakah Anda yang telah desakan Allah 
bagiku?" 

Dia menjawab, “Aku adalah amal shalihmu, sebab itu jangan 
kamu merasa sedih dan takut, karena sebentar lagi akan datang 
kepadamu Malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyaimu. Maka 
kamu jangan bingung!" 

Lalu dia mengajarkan jawabannya kepada Mukmin tersebut. Tak 
lama kemudian datanglah Malaikat Munkar dan Nakir membentaknya 


584  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





dan menyuruhnya duduk bersandar dan mengajukan pertanyaan -yang 
pertama-kepadanya, “Siapakah Tuhanmu?" Dan seterusnya. 


Lalu dia menjawab, “Tuhanku Allah, Muhammad Nabiku, Al 
Gur'an Imamku, Ka'bah kiblatku, Ibrahim bapakku, agamanya adalah 
agamaku! Dia menjawabnya dengan lancar." 


Kedua malaikat itu kemudian berkata kepadanya, “Engkau 
benar, lalu mereka memperbuat seperti yang dikemukakan hadits di 
atas, kecuali ungkapan yang mangatakan bahwa mereka berdua 
membukakannya sebuah pintu masuk ke neraka, sehingga dia bisa 
melihat isi neraka yang dipenuhi oleh ular, kalajengking, rantai dan 
belenggu, air yang amat panas dan semua kesusahannya. Dan dia juga 
melihat di dalamnya nanah yang bercampur dengan darah, buah zagum 
(makanan ahli neraka) sehingga dia berteriak. 


Lantas kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, “Tidak ada 
atasmu kejelekkan, inilah tempatmu, sungguh Allah telah menukar 
tempatmu di (neraka) dengan sebuah tempat di surga ini! Tidurlah 
dengan nyenyak!" | 


Kemudian kedua malaikat itu menutup pintu neraka tersebut dan 
tidak diketahui sudah berapa bulan, tahun dan abad yang dilaluinya. 


Di antara manusia ada yang dipalingkan ketika ditanya, jika 
keyakinannya berbeda, maka dia tidak bisa mengatakan “Tuhanku 
Allah” atau kata-kata lainnya. Karena itu, kedua malaikat itu 
memukulnya dengan satu kali pukulan sehinnga menyala api dari dalam 
kuburnya, kadang-kadang nyala api itu padam dalam beberapa hari, 
kemudian menyala lagi. Begitulah keadaannya terus-menerus sampai 
akhir dunia. 


Ada pula manusia yang sukar dan sulit untuk berkata, “Islam 
agamaku,” karena selalu dibayangi oleh keraguan. Ada juga yang 
mendapat bencana sehingga dia dipukuli dengan sekali pukulan, 
sehingga menyala api dalam kuburnya seperti keadaan mayat yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 585 











pertama. Serta ada yang sukar untuk mengatakan, “Al Gur'an 
imamku,” karena dulu dia hanya sekadar membacanya tapi tidak 
mengambil pelajaran darinya apalagi melaksanakan perintahnya dan 
meninggalkan larangan-larangannya sementara waktu terus berlalu tapi 
dia tidak mau memanfaatkannya untuk berbuat kebaikan sehingga di 
dalam kuburnya dia mendapat perlakuan yang menyedihkan seperti 
orang-orang di atas. Serta ada pula manusia yang amalannya berubah 
menjadi anjing yang dengannya disiksa dalam kuburnya menurut kadar 
dosanya. 


586 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Diskusi tentang Dua Malaikat ataukah Satu 
Malaikat Penanya? 





Dalam hadits Al Bukhari-Muslim disebutkan bahwa "pertanyaan 
dua malaikat", demikian pula dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi 
dengan meyebutkan nama dan sifatnya. Sedang dalam hadits Abu Daud 
disebutkan: "pertanyaan seorang malaikat" dan dalam hadits lain disebut, 
"pertanyaan dua malaikat". 


Sebenarnya tidak terdapat pertentangan atau kontradiksi antara 
hadits-hadits ini, bahkan semua hadits tersebut shahih maknanya jika 
dikaitkan dengan beberapa orang dekat seseorang yang mendatanginya 
secara serentak dan juga menanyakan suatu soal yang sama secara 
serentak ketika seseorang telah dikuburkan, sehingga persoalannya 
menjadi mudah. Berat dan sulitnya ujian yang diterima seseorang 
tergantung kepada perbuatan dosa dan amal buruk yang pernah 
dilakukannya. 


Dalam riwayat lain ada juga yang mengatakan bahwa kedua 
malaikat itu meridatanginya setelah para pengantarnya pulang. Salah 
satu dari mereka berdua mendatanginya secara terpisah dimana 
pertanyaannya lebih ringan, pemeriksaannya dan tegurannya lebih 
sedikit bagi orang yang baik amalannya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 587 


Dalam hadits Abu Daud terdapat beberapa perbedaan bahwa 
dua malaikat datang bersamaan, sedangkan yang menjadi penanya 
hanya seorang malaikat. Walaupun mereka datang berdua, tapi 
periwayat membatasi pada malaikat penanya saja dan mengabaikan 
yang lainnya, sehingga dalam hadits itu disebutkan hanya seorang 
malaikat yang mendatangi mayat dalam kubur. 


Kendati di dunia ini bicaranya lancar, tapi sungguh dia akan 
memberikan jawaban sesuai dengan amalnya di dunia sebagaimana 
telah kami kemukakan dalam pembahasan tentang berbagai keadaan . 
manusia dalam kuburnya. Dan Allah lebih mengetahuinya! Kadang- 
kadang ada manusia yang selamat dari ujiannya dan bahkan ada yang 
tidak didatangi .oleh seorang malaikat pun yang akan diterangkan nanti 
insya Allah. Dalam beberapa hadits tersebut juga terdapat perbedaaan 
tentang tata cara (bentuk) pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan 
keadaan masing-masing mereka di dunia. Ada manusia yang dibatasi 
pertanyaanya hanya seputar masalah akidah serta ada yang ditanya 
tentang semua hal, jadi tidak terdapat dengan pertentangan dalam hal 
ini. Dalam riwayat lain yang agak berbeda, para periwayat hadits ada 
yeng membatasi pada beberapa persoalan dan ada pula yang ditanya 
secara lengkap, sehingga ada orang yang ditanya tentang semuanya, 
seperti yang terdapat dalam hadits Al Barra” yang telah dikemukakan 
dan Allah lebih mengetahuinya. Jawaban orang yang ditanya (ahli kubur) 
“hah, hah” seperti ucapan orang yang sedang terengah-engah karena 
kelelahan, karena sedang berlari atau seperti orang yang sedang 
mengangkut beban berat. 


588 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ragam Kondisi Jenazah saat Ruhnya Dicabut 
dan Keadaannya dalam Kubur 


Banyak hadits shahih yang menjelaskan.tentang kondisi jenazah 
saat. ruh dicabut dan keadaannya dalam kubur. Hadits tersebut seperti 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dan Abd bin Humaid 
dalam Musnad mereka: Ali bin Ma'bad dalam kitab Ath-Tha'ah wa Al 
Ma'siyah, Hannad bin As-Sari dalam kitab Zuhud: Imam Ahmad bin 
Hanbal dalam kitab Musnad: dan masih banyak lagi. 

Hadits shahih ini diriwayatkan dari jalur periwayatan yang 
banyak yang didapatkan jalur-jalur tersebut dari riwayat Ali bin Ma'bad. 
Abu Daud ath-Thayalisi berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada 
kami dari Al A'masy. | 

Sementara Hannad dan Ahmad berkata: Abu Muawiyah 
meriwayatkan kepada kami dari A'masy, dari Minhal bin Amr. 


Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Tsabit, dia menceritakan 
kepada kami bahwa dia mendengarnya dari Minhal bin Amr, dari 
Zadzan, dari Al Barra" bin Azib dan dilengkapi oleh hadits Awanah. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 589 











Hadits Al Barra' bin Azib 


Al Barra" bin Azib 45 berkata: Pada suatu hari kami mengiringi 
jenazah seorang laki-laki Anshar bersama Rasulullah # sampai ke 
kuburnya. Ketika dimasukkan ke dalam lahadnya kami melihat beliau 
duduk, sehingga kami pun duduk di sekitarnya. Saat itu kami terdiam 
menundukkan kepala seolah-olah di atas kepala kami ada burung. (Amr 
bin Tsabit meriwayatkan seperti itu, tapi tidak disebut oleh Abu Awanah) 


Setelah itu beliau menegakkan pandangannya melihat ke atas, 
kemudian menundukkan pandangannya melihat ke tanah, lalu beliau 
bersabda, “Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur!" 


Beliau mengulanginya beberapa kali, selanjutnya bersabda, 
“Sesungguhnya seorang hamba jika akan meninggalkan dunia dan 
menghadapi akhirat (akan mati) ketika dia menghadapi akhirat," akan 
didatangi oleh malaikat dan duduk dekat kepalanya sambil berkata, 
Keluarlah, wahai jiwa yang tenang dan baik menuju ampunan dan 
keridhaan Allah!' Tak lama kemudian keluarlah ruhnya mengalir 
bagaikan tetesan air. (Dalam haditsnya Umar berkata: Tidak disebut oleh 
Abu Awanah, “Waktu itu kalian melihatnya tidak seperti itu.”) 

Selanjutnya turunlah para malaikat yang putih-putih wajahnya 
bagaikan matahari, membawa kafan dari surga serta harum- 
harumannya. Mereka duduk di depannya sejauh pandangan matanya. 
Ketika dicabut ruhnya oleh Malaikat Maut, maka dia tidak menyia- 
nyiakannya sekejap pun." 

Beliau berkata, “Demikianlah firman Allah &£, 

Th 2 .... 3 .. Te 5 
(V3 ' Ce 3S LIA Ge BE 

"Hingga ketika kematian dating menghampiri salah seorang dari 

kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat- 


malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya." (Os. Al An'aam (61: 
61) 


590  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Lalu beliau - berkata, “Kemudian ruhnya keluar dengan 
mengeluarkan bau yang harum semerbak bagaikan kesturi yang 
terharum di atas bumi, lalu dibawa naik. Setiap kali melewati 
rombongan malaikat yang berdiri antara langit dan bumi, mereka 
bertanya, 'Ruh siapakah yang harum ini?" 

Lalu dijawab, 'Ruh Fulan dengan nama yang paling baik, hingga 
mereka sampai di pintu-pintu langit dunia, maka dibukakan baginya 
"pintu-pintu itu. Pada setiap langit dia diiringi oleh para malaikat 
Mugarrabun (yang didekatkan Allah) sampai langit ketujuh. | 

Kemudian Allah 3 berfirman, 'Catatlah kitabnya pada Illiyyin!' 


KO TARBIO BP LO Lek it 3 
'Tahukah kamu apakah Illiyyin itu? (Yaitu) kitab yang bertulis, 
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)' 
(@s. Muthaffifiin (831: 19-21) 

“Setelah itu ditulislah kitabnya di Illiyyin. Kemudian dikatakan, 
Kembalikanlah dia ke bumi (tanah), susungguhnya Aku telah berjanji 
kepada mereka. Aku telah menciptakannya mereka dari tanah, lalu 
Kami kembalikan mereka ke dalamnya dan nanti Kami akan 
mengeluarkan mereka dari sana pada saatnya." 


Beliau lanjut berkata, “Maka dikembalikan lagi ruhnya ke bumi, 
lalu masuk ke dalam jasadnya. Segera datang dua malaikat yang 
menghardiknya dengan sangat keras dan menyuruhnya duduk. Mereka 
bertanya, Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu?" 


Dia (jenazah tersebut) kemudian menjawab, "Tuhanku Allah, 
agamaku Islam'. 


Lalu dia ditanya, 'Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini 
(Muhammad €) yang telah diutus untuk kamu?" 


Dia menjawab, 'Dia adalah utusan Allah!" 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 591 


Dia ditanya lagi, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" 
Dia menjawab, 'Tuhan kami telah memberi penjelasan kepada 
kami, lalu kami mengimani dan membenarkannya' 
Kemudian beliau berkata, “Allah 36 menyinggung hal itu dalam 
firman-Nya, 
ae ea .. A Ge 2 01 
5 GA paca JA Ya HN LG 


ag 


(Otaasa Laila AN 


'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan 
Allah menyesatkan orang-orang zhalim serta Allah berbuat sesuai 
dengan yang Dia kehendaki"" (Os. Ibraahiim (141: 27) 


Beliau lanjut berkata, “Lalu terdengarlah seruan dari langit, 
'Sungguh, hambaku itu benar! Barikanlah kepadanya hamparan (tempat 
tidur) dan pakaian dari surga dan perlihatkan tempat tinggalnya di 
surga!' 

Kemudian kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. 
Amal baiknya berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan wajahnya 
dan semerbak baunya dengan pakaian yang bagus sekali. Laki-laki itu 
berkata kepadanya, 'Bergembiralah dengan apa yang telah dijanjikan 
Allah kepada Anda yaitu keridhaan-Nya serta surga yang penuh dengan 
kenikmatan! 

Dia bertanya, “Allah telah mengembirakan kamu dengan 
kebaikan, siapakah Anda, wajah Anda bgitu baik?' 

Laki-laki itu menjawab, 'Inilah hari yang dulu dijanjikan 
kepadamu. Aku adalah amal shalihmu. Demi Allah, aku tidak 
mengetahui kecuali engkau adalah orang yang sangat taat kepada Allah 
dan sangat takut berbuat buruk sehingga Allah memberikan balasan 
yang baik kepadamu'. 


502 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Dia berkata, 'Kalau begitu, ya Allah, segerakanlah datangnya 
kiamat agar aku dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan 
hartaku! 


Namun jika mayat itu orang kafir, ketika hendak menghadapi 
akhirat dan meninggalkan dunia, maka datanglah seorang malaikat yang 
duduk dekat kepalanya, lalu malaikat itu berkata, 'Kembalilah, wahai 
jiwa yang kotor, bergembiralah kamu dengan murka dan kebencian dari 
Allah!" 


Kemudian turunlah para malaikat yang hitam-hitam wajahnya 
dengan membawa kain hitam yang kasar dari neraka. Ketika dicabut 
ruhnya, mereka berdiri dan tidak menyiakannya sekejap mata pun.” 


-. Beliau berkata, "Saat itu ruhnya tersebar dalam seluruh jasadnya, 
lalu Malaikat Maut mengeluarkan ruhnya dari jasadnya sehingga terputus 
semua otot dan uratnya bagaikan mencabut besi bercabang banyak dari 
kapas yang basah. Para malaikat yang hitam-hitam itu kemudian 
mengambil ruhnya dari Malaikat Maut dengan segera. Ruh orang itu 
mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti bau paling busuk yang 
pemah ada. Setiap kali melewati barisan para malaikat yang ada 
diantara langit dan bumi, mereka ditanya, 'Ruh siapa yang sangat busuk 
ini? 

Para malaikat menjawab, 'Ini ruh Fulan dengan nama yang 
paling buruk hingga mereka sampai ke langit dunia, tapi tidak dibukakan 
pintu baginya' 

Allah berkata, 'Kembalikanlah ruh itu ke bumi, Aku telah berjanji 
kepada mereka, darinya Kuciptakan mereka, kepadanya Kami 
kembalikan dia dan akan Kami keluarkan kembali dia pada saatnya 
nanti!' Maka ruh itu dilemparkan dari langit." 


Selanjutnya beliau membacakan firman Allah 8£, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 593 


a 


Ka 


252 IA, — - « AAA s1 1 5 
Sal K3 53 JAN Ga FE US aah Ar an 


"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka 


adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau 
diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Os. Al Hajj (221: 31) 


Lalu kembalilah ruh itu ke bumi dan kembali ke dalam jasadnya, 
segera datang dua malaikat yang membentaknya dengan suara yang 
sangat keras dan menyuruhnya duduk dan bertanya, 'Siapakah 
Tuhanmu? Apa agamamu?" 

Dia menjawab, 'Tidak tahu!' : 

Lalu dia ditanya, 'Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini 
yang diutus kepadamu dulu?" 

Ketika dia tidak tahu namanya, maka dikatakan, 'Muhammad'. 

Dia menjawab, “Aku tidak tahu, aku dengar orang-orang berkata 
seperti itu! | 

Dia ditanya lagi, Jadi, kamu tidak tahu!' | 

Setelah itu kuburnya menjadi sempit hingga tulang-belulangnya 
hancur berkeping-keping. Amalnya berubah menjadi seorang laki-laki 
yang begitu buruk wajahnya dan sangat busuk baunya dengan pakaian 
yang sangat jelek dan berkata kepadanya, 'Bergembiralah kamu dengan 
siksa dan murka dari Allah!' | 

Dia bertanya, 'Siapa kamu, wajah kamu sangat jelek sekali?' 


Laki-laki itu menjawab, 'Aku adalah amal burukmu, demi Allah 
aku tidak melihatmu, kecuali kamu adalah orang yang sangat suka 
berbuat maksiat kepada Allah dan tidak mau menaati-nya'” 


594 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Amr dari Minhal, 
dari Zadzan, dari Al Barra", bahwa Nabi # bersabda, "Kemudian datang 
kepadanya seorang laki-laki buta dan bisu yang memegang sebuah palu 
besi kecil, seandainya dipukulkan pada gunung, maka gunung itu akan 
menjadi rata —atau beliau berkata: Menjadi hancur-lebur—. Jenazah itu 
kemudian dipukul sekali hingga menimbulkan suara yang bisa didengar 
oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, kemudian ruhnya 
dikembalikan lagi ke dalam jasadnya dan dipukul lagi." 


Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi 
dan Ali bin Ma'bad dari beberapa jalur periwayatan yang mirip dengan 
hadits di atas dan terdapat tambahan dalam haditsnya, "Kemudian 
datanglah kepadanya seorang buta dan tuli yang memegang sebuah palu 
besi yang dipukulkan padanya sehingga remuk seluruh tubuhnya mulai 
dari rambut sampai kakinya, kemudian dikembalikan lagi ruhnya dan 
dipukul lagi, hancur lagi badannya dari kepala hingga kaki.” 


. Dalam beberapa riwayat lain terdapat penambahan pada 
ungkapan "palu besi", diantaranya, “Kalau seandainya berkumpul 
seluruh jin dan manusia untuk memindahkan palu itu, niscaya mereka 
tidak akan dapat memindahkannya.” 


"Lalu palu itu dipukulkan padanya sehingga tubuhnya hancur- 
lebur menjadi tanah, kemudian dikembalikan lagi ruhnya ke dalam 
jasadnya. Setelah hidup lagi kembali dipukulkan palu itu padanya yang 
suaranya dapat didengar oleh semua yang ada di bumi kecuali jin dan 
manusia. Kemudian dikatakan, 'Berikanlah dia hamparan berupa dua 
buah hamparan batu dari neraka dan bukakanlah pintu ke neraka 
baginya!' Maka diberikan hamparan berupa dua buah hamparan batu 
— dari neraka dan dibukakan pintu neraka untuknya.” 

Terdapat pula tambahan pada ungkapan "terputus dari dunia", 
yaitu: "Lalu turunlah kepadanya malaikat-malaikat yang kasar dan bengis 
membawa buah-buahan dari neraka serta jubah dari ter (kuningan) 
neraka. Para malaikat itu mengelilinginya, maka dicabutlah ruhnya 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 595 








| laksana dicabutnya sepotong besi bercabang dari kapas yang basah, 
sehingga terputus semua urat dan ototnya. Ketika ruhnya keluar, maka 
seluruh Mera baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi 
melaknatinya. '£ 





453 |ih. Musnad Ath-Thayalisi (1/102 dan 2/114). 


596  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Ruh Mujahid yang Mati Syahid, Mukmin dan 
Kafir 

Abu Abdurrahman An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dari 
Abu Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
SA aa Ka ea NS Gp 
OAS 8 NI PE Ah Il Ub Up LA) ep 
4 pa Pi TN abah es It 3 
AN : Ip 1S dg “ada CA son slh DG 
AN sia aa Pe NE AG Hb AK An Yan 
OS AB 13183 20123 s3 JL SG JS SL safe sala 
ar & Lg 4 Pi AE 4 Las aye asu ul UG Ss JI 
Aw LA 533 5 Ai Ku ng Spa 


2. 


En 3 20 -. 9G. 2D 0. 
Hn ai AE HA jp PI AS ul Ups 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 597 





2 X3 
- 2.9 ai 


Aa BAL BS NN ala GNU 203 NI Lea 


No 
N 


$ 


. 
- 
o 


“ Seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, datanglah 
. para malaikat Rahmat yang membawa sutera putih dan berkata, 
'Keluarlah, wahai jiwa yang ridha dan diridhai oleh Allah menuju 
ketentraman dan rezeki dari Allah. Tuhan telah ridha kepadamu. Dia 
tidak murka kepada engkau!" Maka keluarlah ruhnya dengan 
mengeluarkan bau yang sangat harum semerbak bagaikan minyak 
kesturi hingga sebagian. mereka memberikan kepada yang lainnya. 
Mereka membawanya sampai ke pintu langit. Para malaikat yang ada di 
sana bertanya, 'Ruh siapakah yang kalian bawa ini dari bumi, baunya 
sangat harum sekali? Lalu mereka membawanya ke tempat arwah 
kaum Mukmin. Mereka sangat bergembira menyambut melebihi 
kegembiraan kamu menyambut karib kerabat yang sudah lama 
merantau. Mreka kemudian bertanya kepadanya, 'Apa yang telah 
diperbuat si Fulan? Apakah yang telah dilakukan oleh Fulanah?' Mereka 
menjawab, 'Biarkanlah dia, sesungguhnya dia waktu hidup di dunia 
diliputi oleh kesusahan' 


Jika dia kafir, maka ketika sakaratul maut (menghadapi 
kematian), datanglah kepadanya para Malaikat Adzab membawa kain 
yang kasar. Mereka berkata, 'Keluarlah, hai jiwa yang murka dan 
dimurkai oleh Allah menuju siksa-Nya'. Maka keluarlah ruh itu dengan 
mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali sampai mereka 
membawanya ke pintu bumi. Para melaikat di sana bertanya, 'Ruh siapa 
ini, baunya busuk sekali?" Hingga mereka dibawa ke tempat arwah 
orang-orang kafir” 54 


Abu Daud juga meriwayatkan hadits dari Hannad, dari @atadah, 
dari Abu Jauza', dari Abu Hurairah &5, dia berkata: Nabi 8 bersabda, 


454 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, 4/8): Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/504), dan 
Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, 7/284) dari Abu Hurairah. 


508 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Su .. Mane Jos. PBM 3.0 . - 03 2 
SB II SONAM AI oran Il Gatel ol 


- 8 - : - PJ Tol 7. £ a79 . 2 T. 39 o £ 0... ka 
Celawal DU dl aa Hiet3 celian 32 3 aer denis Tas 
- - - - - 5 - 


Lea ra 0 9. 501. Reg ... 8 GE ANE o LL ng Aa aa 
os sb (am 2323 "Jas CB uya bi ag Cor gla OP yi 


Uh SE LL BL SS Jas BL KONG JB BL dd 3 
& 3 85 4 SD SE Ama KK BB an BT Ka An 
LN EA ja AI AI la 3 Kei as Vla ISI 
BEN Ji ka JB cod 33 ALE EC 


“Ketika seorang mukmin menghadapi kematian datanglah 
kepadanya para malaikat rahmat kepadanya, lalu mereka mengucapkan 
salam, maka mengalirlah ruh Mukmin itu ke dalam sebuah kain sutra 
putih, mereka berkata, "Tidak pemah kita mencium bau ruh seharum ini 
sebelumnya!' Mereka berkata, 'Perlakukanlah dia dengan baik, 
sesungguhnya dia baru saja keluar dari 'kesusahan dunia'. Mereka 
bertanya, 'Apa yang telah diperbuat Fulan? Apakah yang dibuat 
Fulanah'? 


Beliau lanjut berkata, “Adapun orang kafir ketika keluar ruhnya, 
maka para malaikat penjaga bumi berkata, 'Tidak penah kami mencium 
bau sebusuk ini sebelumnya'. Kemudian ruhnya diturunkan sampai ke 
dasar bumi." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 599 


KEBANGKITAN 


Allah 3g berfirman, 
Bu 4 Kat Cat era ng BN »3A GA 
Jo Ke Uu Selena ES Cs 


“Hai manusia, jika kamu berada dalam keraguan tentang 
kebangkitan, maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan 
kamu dari tanah.” (Os. Al Hajj (221: 5) 


Yang dimaksud dengan kebangkitan dalam ayat tersebut adalah 
kebangkitan manusia dari kubur setelah mati. 


Allah Yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal berfirman, 
SA ag IMS GA 


“Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut 
ketetapan Allah, sampai hari berbangkit.” (Os. Ar-Ruum (301: 56) 


Bagaimanakah Kebangkitan Itu? 


Manusia yang tidak pernah berbicara menuruti hawa 
nafsunya & bersabda, “Tidakkah engkau pernah melewati lembah 
suatu kaum. yang berada dalam kondisi kering, selanjutnya engkau 
melewatinya dalam keadaan hijau, kemudian engkau melewatinya dalam 


600 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


keadaan kering, setelah itu engkau melewatinya dalam keadaan hijau? 
Begitulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati.” (HR. Ahmad, 
dan Ath-Thabrani) 


Rasulullah $& bersabda, “Segala sesuatu yang ada pada 
manusia pasti musnah, kecuali satu tulang yaitu tulang ekor. Berawal 
dari tulang ekor tersebut penciptaan disusun kembali pada Hari 
Kiamat.” (HR. Ibnu Majah dan Muslim) 


Rasulullah #& bersabda, “Tanah memakan segala sesuatu yang 
ada pada tubuh manusia kecuali tulang ekornya.” Ketika beliau ditanya, 
“Apa itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seperti biji sawi yang 
menjadi cikal bakal pertumbuhan kalian.” (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan 
Al Haitsami) 


Nabi #@ bersabda, 
Ie 3 . 4309 3... Pen PNP 23 
RI Jan ni din - ng v "2 Asti "3 oa JS 
At Jan BSI Lha 5 & Lp DG Ta oa aa Pe) 


2.29 


& aah - SPN Sa tele Si £ Tn s3 B3 NI 
D3 NG 5 yaa 


“Setiap (jasad) anak Adam pasti dimakan oleh tanah kecuali tulang 
ekor. Dari tulang ekor tersebut, manusia akan tumbuh kembali. Ketika 
air kehidupan dikirim, manusia kemudian tumbuh berawal dari tulang 
ekor layaknya tanaman hijau yang tumbuh. Hingga ketika jasad-jasad 
telah tumbuh secara utuh, Allah kemudian mengirim ruh sehingga setiap 
ruh dengan cepat masuk ke dalam tubuh pemiliknya melalui ubun-ubun. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 601 


Setelah itu sangkakala ditiup, lalu mereka sekonyong-konyong berdiri 
menunggu (putusannya masing-masing).” 
TN an NN 2 - Ri GA PA ara s.y 3 0 
Ba TA ag dab TA RU gi 
UG os us snsd of jt Y 5 na Cb 
Be Pata ol dea mna Aj II MA 


Rasulullah & bersabda, “Allah berfirman, 'Anak Adam 
mendustakan-Ku padahal ia tidak berhak bersikap demikian, dan 
mencela-Ku padahal ia tidak berhak bersikap demikian. Adapun 
pendustaannya terhadap-Ku adalah ia mengira bahwa Aku tidak mampu 
mengembalikannya seperti sedia kala. Sedangkan celaannya kepada-Ku 
adalah ucapannya bahwa Aku mempunyai anak. Maha Suci sekiranya 
Aku mengambil teman wanita (istri) atau anak? ” (HR. Al Bukhari) 


Nabi $$ bersabda, “Allah # berfirman, 'Hamba-Ku, anak 
Adam mencela-Ku, padahal ia tidak sepatutnya mencela-Ku, dan 
mendustakan-Ku padahal ia tidak pantas mendustakan-Ku. Adapun 
celaannya kepada-Ku adalah ia mengatakan bahwa Aku mempunyai 
anak, padahal Allah adalah Allah Yang Maha Esa dan tempat 
bergantung, Aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada 
yang setara dengan-Ku. Sedangkan pendustaannya kepada-Ku adalah ia 
mengatakan bahwa Dia (Allah) tidak akan mengembalikanku 
sebagaimana halnya Dia awal mula penciptaanku. Padahal awal 
penciptaannya tidak lebih mudah dari mengulangi ciptaan.” (HR. Al 
Bukhari, Ahmad dan An-Nasa 'i) 


Kebangkitan Nabi & dari Kubur 


Suatu ketika Ka'ab datang menemui Ummul Mukminin Aisyah. 
Setelah para sahabat menceritakan perihal Rasulullah #.  Ka'ab 


602 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





kemudian berkata, “Setiap fajar menyingsing, tujuh puluh ribu malaikat 
turun hingga mengelilingi kuburan sambil mengepakkan sayap dan 
bershalawat kepada Nabi #8. Ketika sore hari tiba, para malaikat 
tersebut naik dan turunlah tujuh puluh ribu malaikat lainnya yang 
mengelilingi kuburan beliau, sambil mengepakkan sayap-sayap dan 
bershalawat kepada Nabi #5. Tujuh puluh malaikat di malam hari dan 
tujuh puluh malaikat di siang hari. Maka tatkala keluar dari tanah, beliau 
keluar dalam keadaan berada di tengah-tengah tujuh puluh ribu malaikat 
yang memuliakannya.” | | 


Manusia Pertama yang Keluar dari Tanah adalah Nabi @, 
kemudian Ash-Shiddig lalu Al Farug 


Nabi $$ bersabda, “Aku adalah manusia pertama yang keluar 
dari tanah, kemudian Abu Bakar, lalu Umar. Aku lalu mendatangi Bagi”, 
lantas mereka dikumpulkan bersamaku, setelah aku menunggu 
(kedatangan) penduduk Makkah.” (HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim) 


Pada suatu pagi, Abu Al Gasim $ keluar. Ketika itu beliau 
ditemani Abu Bakar di sebelah kanan dan Umar di sebelah kiri. Beliau 
kemudian bersabda, “Seperti inilah kami dibangkitkan pada Hari 
Kiamat.” (HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim) 


Syi'ar Orang-orang Beriman pada Hari Kebangkitan dari 
Kubur 


Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta 
alam & bersabda, “Syiar orang-orang beriman pada hari ketika 
mereka dibangkitkan dari kubur adalah, 'Laa Ilaaha Ilallah, wa Alallahi 
Falyatawakkalil Mu 'minuun' (Tiada tuhan selain Allah, dan hanya 
kepada Allah-lah orang-orang beriman bertawakkal).” (HR. Ibnu 
Mardawaih) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 603 





Apabila Orang Mukmin Dibangkitkan dari Kuburnya, maka 
la Disambut Dua Malaikat yang Menemaninya di Dunia dan 
Amalnya 


Allah # berfirman, 


2 0.0 7.2 sa! G2 Ps e 22 So 
Agde UKS Iymital 5 Ml C5 JG Call ol 

4 (ai 2» o P1 0 175 - 03 GEA £ 310 
KS Sl AU Injasg ISA Ng Il VI aa 


P3 
Pa Ted Kn ed - pi 3 “ 
TAN GI 3 3 SIG ap3 Sudep 


“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah 
Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat 
akan turun kepada mereka (dengan mengatakan),. Janganlah kamu 
merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah 
kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu'. Kamilah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia 
dan di Akhirat.” (@s. Fushshilat (41): 30-31) 


Apabila seseorang beramal dengan ikhlas kepada Allah, kemudian 
menjalankan kewajiban-kewajiban, meneguhkan pendirian pada 
syahadat bahwa tiada tuhan selain yang berhak disembah kecuali Allah 
hingga mati, bangkit dari kubur maka malaikat turun kepada mereka 
dengan membawa kabar gembira di tiga tempat: saat mati, di alam 
kubur, dan di hari kebangkitan. “Janganlah kamu takut mati, dan 
janganlah bersedih hati!” Atas anak-anakmu karena Allah yang 
menggantikanmu menjaga mereka, “Kamilah Pelindung-pelindungmu 
dalam kehidupan dunia dan di Akhirat.” Maksudnya, para malaikat yang 
turun kepada mereka dengan membawa kabar gembira berkata, “Kami 
tidak meniggalkan kalian sebelum kami memasukkan kalian ke dalam 
surga.” Maksudnya, kami adalah para penjaga amalmu di dunia dan 
para pelindungmu di Akhirat. 


604 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Allah Yang Maha Hag berfirman, 
kg SL K5 LT 1-5 P2 GL 2 
Key 9 Gak Lana ui JS wb 
"Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang 
malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.” (Os. @aaf (50): 21) 


Ada perbedaan penafsiran mengenai lafazh sa'ig (penggiring) dan 
syahid (saksi). Ivnu Abas RA berkata, “Penggiring berasal dari malaikat, 
sedangkan saksi berasal dari diri mereka sendiri, yaitu tangan dan kaki.” 


Sedangkan Abu Hurairah berkata, “Penggiring adalah malaikat, 
dan saksi adalah amal.” 


Utsman bin Affan berkata, “Penggiring adalah malaikat yang 
menggiring tiap-tiap diri kepada keputusan Allah, dan saksi bersaksi 
terhadapnya dengan amalnya.” 


Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar 
Rasulullah #8 bersabda, “Sesungguhnya anak Adam pasti lupa 
tentang apa yang diciptakan Allah untuknya. Sesungguhnya Allah yang 
tiada tuhan selain Dia, apabila hendak menciptakannya, maka Dia 
berfirman kepada malaikat, “Tulislah rezekinya, jejak langkahnya, 
ajalnya, dan tulislah ia sebagai orang yang sengsara atau bahagia. 
Kemudian malaikat ini naik, dan Allah mengutus malaikat lain untuk 
menjaganya hingga menemukan. Kemudian Allah mengutus dua 
malaikat untuk menulis kebaikan-kebaikannya dan keburukan- 
keburukannya. Apabila kematian datang kepadanya, maka kedua 
malaikat itu naik, kemudian datanglah malaikat maut untuk mengambil 
ruhnya. Apabila ia telah dimasukkan ke Ilang lahatnya, maka ruh itu 
dikembalikan ke jasadnya. Kemudian malaikat maut naik, kemudian 
datanglah dua malaikat kubur untuk mengujinya, kemudian keduanya 
naik. Apabila Kiamat telah terjadi, maka malaikat pencatat kebaikan dan 
malaikat pencatat keburukan mendatanginya, dan mengikatkan kitab 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 605 





-amal di lehernya, setelah itu keduanya datang bersamanya. Yang satu 
sebagai penggiring, dan yang lainnya sebagai saksi.” 


Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana berfirman, 
22, So Kn ANU ayu 
(93 GI Jd! ARI RS pa 


(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang 
takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang 
terhormat.” (Os. Maryam (191: 85) 


Amr bin @ais Al Mala'i berkata: Rasulullah #$ bersabda, 
“Sesungguhnya apabila seorang mukmin keluar dari kuburnya maka 
amalnya menyambutnya dalam sebaik-baik rupa dan wangi aroma, lalu 

“ja berkata, “Apakah engkau mengenalku?” Orang mukmin itu menjawab, 
Tidak, kecuali bahwa Allah telah mewangikan aromamu dan 
membaguskan rupamu.' Amal itu berkata, “Begitu juga engkau di dunia. 
Aku adalah amal shalihmu. Karena selama di dunia aku 
mengendaraimu, maka kendarailah aku hari ini Kemudian 
Rasulullah #8 membaca firman Allah, Yingatlah) hari (ketika) Kami 
mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah sebagai perutusan yang terhormat 


“Dan sesungguhnya orang kafir disambut amalnya dalam seburuk- 
buruk rupa dan sebusuk-busuk aroma, lalu ia berkata, "Apakah kau 
mengenalku?' Orang mukmin itu menjawab, “Tidak, kecuali bahwa Allah 
telah memperburuk rupamu dan membusukkan aromamu.' Amal itu 
berkata, 'Begitu juga kau di dunia. Aku adalah amal burukmu. Karena 
selama di dunia kau mengendaraiku, maka aku hari ini 


, ” 


mengendaraimu'. 


Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, 


, ” 


606 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





- - LX -£ an Fa 1 un 25 . 8 Aa 


LI 


(2) 


MT 


“Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. 
Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu.” (@s. Al An'aam (6!: 
31) 

Maksudnya, mereka memikul dosa-dosa dan alangkah buruknya 
dosa yang mereka pikul. 


Setiap Hamba Dibangkitkan meniurut Kondisi Kematiannya 


Nabi yang tidak pernah berbicara menuruti hawa 
nafsunya $$ bersabda, “Setiap hamba dibangkitkan menurut kondisi 
kematiannya. Orang mukmin menurut imannya, dan orang munafik 
menurut kemunafikannya. ” (HR. Ibnu Hibban) 


Rasulullah $$ bersabda, 


—m 


5 


1g ME na 0 na Ka AB A2 De Au LE. 0 A, Para 
ds | ya » (3 os 33 Aidil DLol bis es) al al, 


KL o— 


ta 


ti 


- 


“Apabila Allah hendak mengadzab suatu kaum, maka adzab itu Ia 
timpakan mengenai orang yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian 
mereka dibangkitkan menurut niat mereka.” (HR. Al Bukhari) 


Nabi & bersabda, 
gi o aa ega Ot NN at hg 2 o1 A.A Tee 
La ab OS LA DIRI De Vie Ca MJ 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 607 





“Apabila Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum, maka 
adzab itu mengenai orang yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian 
mereka dibangkitkan menurut amaLamal mereka.” (HR. Al Bukhari) 


Rasulullah $ bersabda, 
os BAN cal Jared LA AS Y gn gi GA 
MIN BP 3 3 2G AD alam SL 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, setiap seseorang 
terluka di jalan Allah -Allah Maha Tahu tentang orang yang terluka di 
jalan-Nya—, kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat sedangkan 
lukanya mengalirkan darah. Warnanya adalah warna darah, dan 
aromanya adalah aroma misik.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) 


Pada suatu hari, Abdullah bin Amr berkata kepada Penutup para ' 
Nabi $, “Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang jihad di 
jalan Allah dan perang.” Nabi $$ bersabda, “Ya Abdullah, apabila 
engkau terbunuh dalam keadaan sabar dan mencari ridha Allah, maka 
engkau akan dibangkitkan dalam keadaan sabar dan mencari ridha 
Allah. Dan apabila engkau terbunuh dalam keadaan riya, maka kau 
dibangkitkan dalam keadaan riya dan berbangga. Dalam kondisi 
bagaimana pun engkau terbunuh, maka Allah akan membangkitkanmu 
dalam kondisi itu.” (HR. Abu Daud) 


Anas pelayan Rasulullah $$ berkata, 
“Rasulullah $$ bersabda, “Siapa yang mati dalam “keadaan mabuk, 
maka ia melihat Malaikat Maut dalam keadaan mabuk, melihat malaikat 
Munkar dan Nakir dalam keadaan mabuk, dibangkitkan pada Hari 
Kiamat dalam keadaan mabuk menuju sebuah parit di rawa-rawa 
Jahanam yang disebut Sakran (mabuk). Di dalamnya mengalir air darah, 
tidak ada makanan dan minuman untuknya kecuali yang berasal dari 
rawa itu.” | 


608 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Saat Nabi yang diutus — kepada seluruh 
manusia $& melaksanakan manasik haji wada' beliau sempat singgah 
di tempat seseorang yang berihram. Lalu tunggangan pria tersebut 
menyeruduknya hingga mati. Maka, Abu Al @asim #& bersabda, 
“Mandikan ia dengan air dan pohon bidara, kafani ia dengan pakaian 
ihramnya, janganlah kalian olesi minyak wangi dan jangan kucuri' 
kepalanya dengan wewangian, karena ia akan dibangkitkan pada Hari 
Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah.” (HR. Muslim) 


Ahli Maksiat Dibangkitkan dalam Rupa yang Berbeda-Beda 
a. Wanita Peratap Mayit 

Rasulullah # bersabda, “Meratapi mayit termasuk perbuatan 
jahiliyah. Apabila wanita peratap mayit mati maka Allah akan 
memotongkan pakaian dari api dan baju zirah dari gejolak api neraka 
untuknya.” (HR. Ibnu Majah) 

Muslim meriwayatkan, “Wanita yang meratapi mayit akan 
dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan memakai pakaian dari pelangkin 
(ter) dan baju zirah dari kudis.” 


Abu Hurairah berkata: Rasulullah $$ bersabda, “Para wanita 
peratap mayit itu pada Hari Kiamat dijadikan dua baris. Satu baris 
sebelah kanan dan satu baris di sebelah kiri. Mereka menggonggong 
seperti anjing menggonggong, setiap hari sebanyak lima puluh ribu 
tahun, kemudian mereka dilempar ke neraka'.” (HR. Ats-Tsa'labi) 


b. Pemakan Riba 
Allah 3£ berfirman, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 609 


























“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran 
(tekanan) penyakit gila.” (Os. Al Bagarah (2): 275) 

Ulama tafsir berkata, maksud ayat tersebut adalah pada Hari 
Kiamat, mereka akan dibangkitkan dari kubur bersama syetan yang 
mencekiknya. 

Ulama lain berpendapat, setiap pemakan riba dibangkitkan dalam 
keadaan seperti orang yang dicekik sebagai hukuman dan ancaman 
pada saat manusia di halau ke Mahsyar. Allah 4 menjadikan ini 
sebagai tanda hamba yang gemar memakan riba, karena ia memupuk 
riba di dalam perutnya hingga memberati tubuhnya. Apabila mereka 
keluar dari kubur, maka mereka dibangkitkan dan terjatuh karena 
besarnya perutnya. : 

Selain itu, pemakan riba akan dibangkitkan pada Hari Kiamat 
dalam keadaan gila dan tercekik. 


c. Orang yang Tidak Menunaikan Zakat 


Nabi #8 bersabda, “Siapa yang telah diberikan harta oleh Allah 
lblu tidak menunaikan zakatnya, maka pada Hari Kiamat ular jantan 
yang tidak berambut dan memiliki dua bisa di kedua rahangnya akan 
ditampakkan kepadanya. Ular itu kemudian melilit lehernya pada Hari 
Kiamat, lalu ular tersebut mengambilnya dengan kedua rahangnya, 
lantas berkata, “Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. 
Kemudian Nabi & membaca firman Allah, 


6190 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





- 2. 


4 » G2 - ah . 3 He . 2. a 
ya AAS ya Dl ella Ug Oo HA yA Yp 
| P3 s P3 & 
- . 2 - - 4 TS 3, “ “3.9 TS 54” ng an 
(3 IL Ogiglasa Gd Ha ja Uh eh IS 
& 


batere 


'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 
Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa 
kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah 
buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 
kelak di lehernya di Hari Kiamat'.” (Os. Aali “Imraan (3l: 180) 


d. Orang yang Berlaku Tidak Adil kepada Istri-istrinya 
Rasulullah # bersabda, 


Eco, 3.0 


“ 2 o - o Pa ... 
Sela AA) LA TI ole UI Jani bb OUT ohie OS La 


: “Barangsiapa memiliki dua istri lalu tidak berlaku adil kepada 
keduanya, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dalam keadaan 
separo badannya jatuh.” (HR. Al Hakim) 


Nabi #8 bersabda, 


, & 


PJ 


Ab AGAN A3 slr KAN II JS oa SS 15 
.jile 
“Barangsiapa memiliki dua istri lalu ia lebih cenderung kepada 


salah satunya, maka (pada Hari Kiamat) separo badannya akan miring.” 
(HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 611 





e. Orang yang Meminta-minta kepada Orang lain Bukan 
karena Kebutuhan 
Nabi M5 bersabda, “Barangsiapa meminta suatu permintaan 
kepada manusia padahal ia tidak butuh, maka permintaan itu menjadi 
sesuatu di wajahnya pada Hari Kiamat.” (HR. Ahmad, Ad-Darimi dan 
Ath-Thabrani) 


Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa meminta-minta kepada 
manusia padahal ia tidak butuh, maka pada Hari Kiamat permintaan itu 
akan menjadi tanda gigitan di wajahnya. Sedekah tidak sah diberikan 
kepada orang yang mempunyai lima puluh dirham atau harta yang 
kurang atau lebih dari emas.” (HR. Ahmad) 


Rasulullah $$ bersabda, 
ee nia Oo - Tn. ore Pb ia On Oo Ie 0 0 En 0 
ME MT) IP Uas) TAI Gp see MAS Lo Jlla ya 
“Siapa yang meminta-minta padahal ia memiliki harta yang cukup 


baginya, maka pada Hari Kiamat ia datang dalam keadaan tidak ada 
sepotong daging pun di wajahnya.” 


f. Orang yang Ditanya tentang Ilmu lalu Ia 
Menyembunyikannya 
Rasulluah $& bersabda, 
0 - kecut core “Bae t 1 TE Na Me 
IG Ga FA TAN GI AI MA ea 00 Jia 
“Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia 
menyembunyikannya, maka Allah akan membelenggunya pada Hari 


Kiamat dengan belenggu dari api neraka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, 
Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al Hakim) 


612 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Nabi $& bersabda, 
Pa - Bo ng ma 20 L GR Ie LL 1 0 0 


“Barangsiapa ditanya tentang ilmu yang bermanfaat lalu ia 
menyembunyikannya, maka pada Hari Kiamat ia datang dalam keadaan 
terikat dengan belenggu api neraka.” (HR. Ath-Thabrani, Al Khathib 
dan Ibnu Asakir) 


g. Orang yang Memakai Pakaian Kebesaran 


Nabi £$8 bersabda, “Barangsiapa memakai pakaian kebesaran 
di dunia, maka Allah #- mengenakan padanya pakaian kehinaan 
pada Hari Kiamat.” (HR. Ahmad) 


Rasulullah #8 bersabda, “Barangsiapa memakai pakaian 
kebesaran, maka Allah #8 akan memakaikannya pada Hari Kiamat 
pakaian yan serupa, kemudian api akan dikobarkan padanya.” (HR. Abu 
Daud dan Ibnu Majah) 


h. Orang yang Mengangkat Kepalanya dari Ruku dan 
Sujud sebelum Imam 


Rasulullah # bersabda, 


2 Ie 8. 2? ea 21 - rel 3 8 1te- Pa AI -$ 
Sa AAU Sepat Ol pEYI J3 0 Oh Si Saba LI 


“Tidakkah takut salah seorang diantara kalian saat mengangkat 
kepalanya sebelum imam, Allah akan merobah kepalanya menjadi 
kepala keledai.” (HR. Al Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


. Nabi & bersabda, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 613 





» 


- Pn Pn PA A, 0 P3 ma - Co an 8. Te: Pa 20 2 -£ 
Lae Un Kal AI Ja Ol POYI J3 A0 Bp MI AU 
“Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam 
sekiranya Allah mengganti kepalanya dengan kepala keledai.” (HR. Al 


Khathib) 


Diantara manusia ada yang dibangkitkan dalam kondis terfitnah 
perkara duniawinya. Manusia yang terkena fitnah rebana karena gemar 
menggeluti selama hidupnya, maka saat dibangkitkan dari kubur, ia akan 
mengambilnya dan melemparnya sambil berkata, “Celakalah engkau, 
engkau yang menyebabkan aku lupa mengingat Allah.” Lalu rebana itu 
kembali kepadanya sambil berkata, “Aku adalah temanmu sampai Allah 
mengadili kita, dan Dia-lah sebaik-baik Pemutus perkara.” 


Begitu pula dengan pemabuk akan dibangkitkan dalam keadaan 


mabuk, pemain seruling dalam keadaan meniup seruling, dan setiap . 


orang akan dibangkitkan dalam kondisi saat ia berada jauh dari Allah. 
Peminum khamer akan dibangkitkan dalam keadaan lehernya digantung 
dapur dari api, gelas piala di tangannya, bau khamernya lebih busuk 
daripada bau bangkai, dan dia mendapat kutukan dari setiap makhluk 
yang melewatinya. 


614 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


| 
h 





HARI MAHSYAR (PENGUMPULAN) 


Kata Hasyr berarti mengumpulkan (maksudnya, 
Allah 88 mengumpulkan semua .manusia di sebuah padang yang 
sangat luas). Allah 4 berfirman, 


PEN pa La ASI Ja AS GA Al csi Ya 


“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab 
dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang 


pertama.” (Os. Al Hasyr (59): 2) 


Allah 8$ juga yang mengeluarkan. kaum Yahudi bani Nadhir 
dari rumah-rumahnya. Sedangkan Nabi $$ mengusir mereka setelah 
beliau mengepung benteng mereka dan berkata, “Keluarlah dari 
Madinah!” Mereka menjawab, “Kemana?” Beliau #8 menjawab, “Ke 
negeri mahsyar (Syam). ” 


Itulah pengumpulan pertama. Orang-orang Yahudi dikumpulkan di 
Syam, tanah mahsyar. 


Pengumpulan ada dua macam, yaitu pengumpulan sebelum mati 
dan pengumpulan sesudah mati. Mengenai hal ini, @atadah berkata, 
“Pengumpulan kedua adalah api menghalau manusia dari Timur ke 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 615 


Barat. Api itu tetap berada selama mereka ada, dan melahap siapa saja 
yang tertinggal di antara mereka.” 


Pengumpulan di Maugif (Pemberhentian untuk Hisab) 

Allah 8 berkata kepada sebuah batu besar di. Baitul Magdis, 
“Aku pasti letakkan Arsy-Ku di atasmu, Aku pasti mengumpulkan 
makhluk-Ku padamu, dan pada hari itu nabi Daud pasti mendatangimu 
dalam keadaan berkendaraan.” | 


Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal berfirman, 
- Naa ai LAM at? Tar Oo Tara 
YAA OK 0a SEAI IL F3 Win 


“Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru 
dari tempat yang dekat” (Os. Gaaf (501: 41) 

Seorang ulama berkata, “Sesungguhnya penyeru itu adalah 
malaikat yang berdiri di atas batu besar di Baitul Magdis lalu menyeru, 
Wahai tulang-tulang yang hancur dan sendi-sendi yang terputus, wahai 
tulang-tulang yang tergerogoti, wahai kafan-kafan yang hancur, wahai 
hati-hati yang kosong, wahai tubuh-tubuh yang rusak, wahai mata-mata 


, ” 


yang mengalir, bangkitlah untuk menghadap Tuhan alam semesta'. 


@atadah berkata, “Penyeru tersebut adalah peniup sangkakala 
(Israfil AS) yang menyeru dari batu besar di Baitul Magdis.” 


Ka'ab berkata, “Batu besar yang berada di Baitul Magdis itu 
adalah tempat yang paling dekat ke langit sejarak 18 mil.” 


Tanah Tempat Manusia Dikumpulkan pada Hari Kiamat 
Allah 88 berfirman, 


616 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ae 


ag A4 


B9 kc2, Ka En Ne Ori NA ' sep. Lo. 
al lajr9 LG PI TP YP Jas pa 
D al Je 


(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan 
(demikian pula) langit dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) 
berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha 
Perkasa.” (Os. Ibraahiim (14): 48) 


Penggantian bumi memberi arti perubahan sifat-sifatnya, perataan 
dataran-dataran tingginya, penghancuran gunung-gunung, dan perluasar: 
tanahnya. 


Abdullah bin Abas berkata, “Apabila Hari Kiamat telah tiba, maka 
bumi ditarik seperti ditariknya kulit, dan luasnya ditambah sekian dan 
sekian.” 


Abu Hurairah berkata: Kekasihku & bersabda, “Bumi akan 
diganti dengan bumi yang lain, lalu Allah meratakannya dan menariknya 
layaknya kulit pasar Ukazh ditarik, engkau tidak melihat tempat yang 
tinggi juga tempat yang rendah. Kemudian Allah membangkitkan 
manusia dalam satu teriakan, dan tiba-tiba mereka telah berada di 
Akhirat sebagaimana halnya tempat-tempat mereka ketika di dunia. 
Siapa saja yang berada di perut bumi maka ia berada di perutnya, dan 
siapa yang ada di punggungnya maka ia berada di punggungnya.” 


Rasulullah #8 bersabda, 
K3 Ga AI KAS SA sah PI de LI Gi AI Yasa 


Pt 
sz 


JS He 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 617 





“Manusia dihalau pada Hari Kiamat di atas tanah putih bersih 
seperti bulatan pipih sumsum, yang tidak ada satu tanda pun bagi 
seseorang.” 


Allah 8$ berfirman, “Dan apabila bumi diratakan.” (Os. Al 
Insyigaag (841: 3) 


Bumi ketika itu diratakan seperti halnya kulit yang dibentangkan di 
atas permukaan. Dimulai dengan bumi putih seperti perak yang tidak 
ada cacat sedikit pun, lalu orang-orang mati yang ada di dalamnya di 
keluarkan, kemudian mereka berada di atas datarannya. 


Manusia Dikumpulkan dalam Tiga Gelombang 


“Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat 
dalam tiga gelombang: Gelombang orang-orang yang berkendaraan 
sambil makan dan memakai pakaian, geloinbang orang-orang yang 
diseret malaikat dengan wajah ke tanah dan dikumpulkan ke neraka, 
dan gelombang yang berjalan dan berlari-lari kecil. Allah kemudian 
melemparkan kebinasaan ke atas punggung, sehingga setiap yang 
berpunggung tidak mampu bertahan. Hingga, ada laki-laki yang 
memiliki kebun yang mengagumkan, kebun itu diberikan kepadanya 
berikut dengan jerami-jeraminya, kemudian ia akhirnya tidak mampu 
membawanya.” (HR. An-Nasa 'i, Ahmad, dan Al Hakim) 


Nabi #& bersabda, 


xi Pr rip (ima IP “Gb au Pr “al Tang 


3 
II Bo IN 0 2 No» Kn: 


SER AT) —al Ie Ie, z1 PE at Je 25 


4 
8 Aa &£ 0 Ao o- 0 Ac 3 Pe T.A 0 Ac 


Aa ra 2 Hayam Haa an, IE Li Hana Jail au 
0 0£ o- 90 Ao AA EA o- 


pad LI AA ga do 


. 618 . — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Manusia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam tiga jalan: 
dalam keadaan takut, berharap, dua orang di atas satu unta, tiga orang 
di atas satu unta, empat orang di atas satu unta, sepuluh orang di atas 
satu unta. Dan selebihnya dari mereka dihalau ke neraka, yang tetap 
bersama mereka dimana pun - mereka berada di waktu malam, pagi, 
tengah hari dan petang.” (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'“i) 


Rasulullah # bersabda, “Manusia akan dihalau dalam tigz 
— kelompok: kelompok pejalan kaki, kelompok berkendara, dan kelompok 
berjalan dengan muka mereka.” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, 
bagaimana bisa mereka. berjalan dengan muka mereka?” Beliau 
. menjawab, “Sesungguhnya Tuhan yang membuat mereka berjalan 
dengan kaki mereka mampu membuat mereka berjalan dengan muka 
mereka. Sesungguhnya mereka melindungi wajah mereka dari setiap 
tonjolan tanah dan duri.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) 


Orang Pertama yang Dipanggil pada Hari Kiamat 

Pemilik akhlak agung & bersabda, “Orang pertama yang 
dipanggil pada Hari Kiamat adalah Adam AS, lalu anak keturunannya 
memperhatikannya, lalu dikatakan, Inilah bapak kalian Adam.' Lalu 
Allah berfirman, "Keluarkan golongan yang dikirim ke neraka dari 
keluargamu. Ia bertanya, “Tuhanku, berapa yang aku keluarkan?” Allah 
berfirman, “Dari seratus keluarkan sembilan puluh sembilan.' Para 
' sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apabila dari seratus diambil sembilan 
puluh sembilan, maka apa yang tersisa dari kita? Nabi #& menjawab, 
Sesungguhnya umatku di tengah umat-umat yag lain seperti rambut 
putih di kerbau yang hitam'.” (HR. Al Bukhari) 


Syi'ar Manusia di Hari Kiamat 
Rasulullah #8 bersabda, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 619 





0. 


KT Yi Al y HA (3 ab sa 2x AI ne 


“Syiar manusia di Hari Kiamat berada di kegelapan Hari Kiamat 
adalah, “Tiada tuhan selain Allah'.” (HR. Al Khathib) 


Dimana Manusia Dikumpulkan? 
Abu Al @asim & bersabda, 


KAA OS P3 uya Ii Ia 3 | 
“Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Baitul Magdis, 
kemudian kalian dikumpulkan hingga Hari Kiamat.” (HR. Ath-Thabrani) 


Manusia Dihadapkan kepada Allah di Hari Kiamat Tiga Kali 


Manusia yang tidak pernah berbicara menuruti hawa 
nafsunya $$ bersabda, “Manusia akan dihadapkan kepada Allah 
pada Hari Kiamat sebanyak tiga kali. Kedua penghadapan adalah 
perdebatan dan pengajuan alasan. Sedangkan yang ketiga, pada saat itu 
catatan-catatan amal beterbangan ke tangan, lalu ada yang 
mengambilnya dengan tangan kananya dan ada yang mengambilnya 
. dengan tangan kirinya.” (HR. At-Tirmidzi) 


Manusia Dikumpulkan dalam Keadaan Telanjang Badan, 
Telanjang Kaki, dan belum Dikhitan 


Al Mushthafa & bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya 
kalian akan dikumpulkan kepada Allah #£ dalam keadaan telanjang 
kaki, telanjang badan, dan belum disunat. “Sebagaimana Kami telah 
memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. ' (Os. 
Al Anbiyaa' (21): 104), Ketahuilah, manusia pertama yang diberi 
pakaian pada hari adalah Ibrahim. Ketahuilah, ada orang-orang dari 


620 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


umatku didatangkan, lalu mereka dibawa ke arah kiri. Lalu aku berkata, 
Tuhanku, itu sahabatku, sahabatku.' Maka Allah berfirman, 
'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat 
sepeninggalmu.' Maka aku berkata seperti yang dikatakan seorang 
hamba shalih, "Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang 
mengawasi mereka.” (Os. Al Maa'idah (5l: 117). Lalu dikatakan, 
“Sesungguhnya mereka kembali ke belakang mereka (murtad) sejak kau 
tinggalkan mereka?” (HR. Al Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i) 


Nabi #8 bersabda, 
OA ea Be PA PO an 0. 


adil Sg u 13 Y uga 3lis AG Ox anti Pa 
de MI ko JB Saki IE B3 Cah Nee Pa 


8. 


AS bak jas Oo ia AG AG anne sal 


“Manusia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam keadaan 
telanjang kaki, telanjang badan, dan belum disunat.” Ummul Mukminin 
Aisyah bertanya sambil heran, “Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan 
seluruhnya saling melihat?” Beliau $ bersabda, “Ya Aisyah, 

.sesungguhnya hal ihwalnya terasa begitu sulit bagi mereka untuk saling 
melihat.” (HR. Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i) 


Rasulullah & bersabda, “Manusia pada Hari Kiamat akan 
dikumpullkan seperti halnya saat dilahirkan ibu mereka dalam keadaan 
telanjang kaki, telanjang badan, dan belum disunat.” Putri Abu Bakar 
bertanya, “Ya Rasulullah, mereka saling melihat?” 
Beliau # menjawab, “Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.” (Os. “Abasa (80): 37) 
Manusia pada hari itu sibuk dari melihat Mereka mendongakkan 
pandangan mereka ke langit dan berdiri selama empat puluh tahu 
tanpa makan dan minum.” (HR. Ibnu Mardawaih dan Al Hakim) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 621 


Nabi & bersabda, 


TA ee ca Ip K3 YPP ML Oppa 


BE 20 


Ht Ora ISI 21 JG Kuan Shi 


OA 9. 


“Kalian akan dihalau dalam keadaan telanjang. kaki, telanjang 
badan, dan belum disunat ” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, laki-laki 
dan perempuan saling melihat?” Rasulullah #$ bersabda, 
“Perkaranya terlalu sulit untuk memperhatikan mereka.” (HR. Ahmad 
dan Al Bukhari) 


Lamanya Hari Kiamat 


Nabi & bersabda, “Apabila Hari Kiamat tiba, maka matahari 
didekatkan kepada hamba-hamba hingga sejauh satu atau dua mil, lalu 
matahari itu melumerkan mereka, sehingga mereka berada dalam 
keringat sebatas amal mereka. Diantara mereka ada yang tergenangi 
keringat sebatas kedua mata kakinya, ada yang tergenangi sampai ke 
kedua lututnya, ada yang tergenangi sampai kedua pinggangnya, dan 
ada vang tertutup seluruh badannya.” (HR. Ahmad, dan At-Tirmidzi) 


Beliau &. bersabda, “Matahari berada dekat ke bumi pada Hari 
Kiamat sehingga manusia berkeringat. Diantara manusia ada yang 
keringatnya mencapai mata kaki, ada yang keringatnya mencapai 
setengah kaki, ada yang keringatnya mencapai lutut, ada yang 
keringatnya mencapai dada, ada yang keringatnya mencapai kedua 
pundaknya, ada yang keringatnya mencapai lehernya, ada yang 
keringatnya menutupi seluruh badanya, dan ada yang tenggelam oleh 
keringatnya.” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Al Hakim) 


622 - — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Orang Kafir Berharap Masuk Neraka karena Dahsyatnya 
Tempat Hisab 


Rasulullah #& bersabda, 
& Ta 2. o 8-9 8 Bae & AU 0 Tani A3 2, sal 
33 AI SA Hy dah Ant 2x GI kamky ASI 
Ja S 


“Pada Hari Kiamat seluruh tubuh orang kafir tertutup keringat 
hingga ia berkata, “Tuhanku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, meskipun 
di neraka '” (HR. Al Khathib) 


Nabi $& bersabda, “Sesungguhnya pada Hari Kiamat ada orang 
yang seluruh tubuhnya tertutup keringat lalu ia berkata, “Tuhanku, 
kasihanilah aku meskipun dimasukkan ke neraka? ” (HR. Ath-Thabrani) 


Orang-orang yang Sewenang-Wenang di Hari Pengumpulan 
seperti Semut Kecil 


Diriwayatkan bahwa para penguasa yang dahulunya sewenang- 
wenang dan lalim akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam bentuk 
dzarr (manusia yang paling kecil) karena kesewenang-wenangan mereka 
terhadap manusia selama hidup di dunia. Hari itu seluruh keagungan 
hanya milik Allah, dan kehinaan pasti melekat pada setiap orang yang 
sombong dan sewenang-wenang serta syetan yang sangat jahat. 
Kecemasan dan kekalutan menghampiri mereka terus menerus, 
berbagai balasan dan tanggungjawab muncul di hadapan mereka, setiap 
orang yang sombong dan ahli kebatilan menyesal. Pada saat itu jual beli 
dan pertemanan akrab tidak bermanfaat. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 623 














Allah # Berpaling pada Hari Kiamat 


Nabi #$ bersabda, “Manusia akan dikumpulkan lalu seorang 
penyeru berkata, “Tidakkah adil perbuatan-Ku sekiranya Aku berpaling 
dari setiap kaum yang tidak beribadah? Kemudian tuhan-tuhan mereka 
ditegakkan, lalu mereka mengikutinya sehingga tidak tersisa satu orang 
pun selain umat ini, lalu kepada mereka dikatakan, "Ada apa dengan 
kalian?" Mereka menjawab, 'Kami tidak melihat Tuhan kami yang kami 
sembah.' Lalu Allah 3S menampakkan diri kepada mereka.” (HR. 
Ath-Thabrani) 


Manusia Terakhir yang Dikumpulkan ' 


Al Mushthafa & bersabda, “Orang terakhir yang dikumpulkan 
dari umat ini adalah dua orang pria dari suku @uraisy.” (HR. Ibnu Abu 
Syaibah) 


Nabi & bersabda, “Dua orang dari Muzayyanah dikumpulkan. 
Keduanya adalah manusia terakhir yang dikumpulkan. Keduanya datang 
dari hingga tiba di tanda-tanda manusia, lalu keduanya menemukan 
bumi telah kosong, hingga keduanya tiba di Madinah. Saat tiba 
keduanya bertanya, “Dimana orang-orang?” Keduanya tidak melihat 
seorang pun. Lalu salah satunya berkata kepada temannya, “Orang- 
orang ada di rumah mereka.” Lalu keduanya masuk ke rumah-rumah 
— tetapi tidak seorang pun di dalamnya. Dan tiba-tiba di atas tempat tidur 
ada ular dan kucing. Lalu keduanya bertanya, “Dimana orang-orang?” 
Salah satunya menjawab temannya, “Orang-orang di masjid.” Lalu 
keduanya mendatangi masjid, tetapi tidak menemukan seorang pun di 
dalamnya. Keduanya bertanya, "Dimana orang-orang?” Salah satunya 
berkata kepada temannya, “Aku pikir mereka di pasar sibuk berdagang. ' 
Lalu keduanya keluar menuju pasar, namun keduanya tidak menemukan 
seorang pun. Maka, keduanya berjalan hingga tiba di Madinah. Ternyata 


624 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





di sana ada dua malaikat, lalu malaikat itu menarik kaki mereka dan 
menyeret mereka ke tanah Mahsyar. Keduanya manusia terakhir yang 
dihalau.” (HR. Al Hakim, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir) 


Lamanya Hari Kiamat bagi Orang-orang Kafir, dan 
Cepatnya Hari Kiamat bagi Orang Mukmin 


Allah # berfirman, 


3g 
- Ca 


@ Et 


“Apabila sangkakala telah ditiup, maka waktu itu adalah waktu 
(datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.” 
(As. Al Muddatsir (74): 8-10) 


Itulah hari yang sulit bagi orang yang kufur kepada Allah dan para 
Nabi-Nya. | 


Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal berfirman, 
“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam 
sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.” (Os. Al Ma'aarij (701: 4) 


Hasan berkata, “Allah menurunkan ayat, “Seseorang peminta 
telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi. (@s. Al Ma'aarij 
(701: 1). Lalu ia berkata, “Untuk siapa ayat ini? Ia berkata untuk orang- 
orang kafir. Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat 
menolaknya." (@s. Al Ma'aarij (701: 2). Maksudnya tidak ada yang 
membela orang-orang kafir dari Allah. Jadi, penantian hisab bgai orang- 
orang kafir pada Hari Kiamat adalah lima puluh ribu tahun seukuran 


tahun dunia, kemudian mereka masuk neraka untuk menetap.” 


Rasulullah $& bersabda, “Malam sehari yang kadarnya 
limapuluh ribu tahun.” Abu Sa'id Al Khudri berkata, “Alangkah jauhnya 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 625 











itu? Abu Al @asim bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan- 
Nya, sesungguhnya hal itu diringankan bagi orang mukmin hingga lebih 
ringan dari shalat wajibnya yang dijalaninya di dunia.” 

Ibrahim At-Tamimi berkata, “Lamanya hari itu bagi seorang 
mukmin hanyalah antara Zhuhur dan Ashar.” 

Nabi $& bersabda, “Allah # akan menghisab kalian selama 
antara dua shalat. Karena itu, Allah menyebut dirinya Sari'ul Hisab 
(Yang Maha Cepat perhitungannya) dan Asra'ul Hasibin (Pelaku 
perhitungan yang paling cepat).” 

Beliau $& bersabda, 


201 


Bee Hr a. e...0 0. 0 0. na Lao. s 
Oya AI Opamasi CA P3 sea YAAA Gala Te Ueb yhh 
GOR AA Lana Jt Inna Ja 
“Manusia berdiri menghadap Allah selama setengah hari dari lima 
puluh ribu tahun, sehingga lamanya waktu itu ringan bagi orang-orang 


mukmin seperti turunnya matahari untuk terbunuh sampai ia terbenam.” 
(HR. Abu Ya'la dan Ibnu Hibban) 


626 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





HISAB 


Allah 38 mengumpulkan seluruh umat dari bangsa manusia dan 
jin dalam keadaan telanjang badan dan terhina. Saat itu 
Allah 8 mencabut kekuasaan dari para raja yang pernah berkuasa di 
bumi, menghinakan mereka karena kesombongannya, merendahkan 


mereka karena kesewenang-wenangan mereka terhadap hamba-hamba 
Allah di bumi. 


Setelah itu datanglah binatang-binatang buas dari tempatnya 
dengan bentuk kepala yang kecil padahal sebelumnya mereka buas 
terhadap makhluk, dan menyendiri dalam keadaan hina karena 
kedahsyatan hari kebangkitan, hingga mereka berdiri di belakang 
makhluk dengan rendah dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Kuasa. Lalu datanglah syetan-syetan yang sebelumnya jahat 
dan sewenang-wenang, dalam keadaan tunduk dan hina menghadap 
kepada Yang Maha Penguasa lagi Maha Penuntut Balas. 


Hingga ketika jumlah penduduk bumi telah sempurna, baik dari 
golongan manusia, jin, syetan, binatang liar, binatang buas, maupun 
binatang piaraan, maka bintang-bintang di langit lalu jatuh berhamburan 
di atas mereka, matahari dan bulan dipadamkan sehingga suasana 
menjadi gelap, kemudian langit pecah oleh awan putih karena 
dahsyatnya maugif (tempat hisab). 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 627 


Ae AE SS VM Ke EN Ta Tm 
Bot II OA JAS FUI Op A3 
“Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan 
gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.” (@s. Al 
Ma'aarij (701: 8-9) 
Pada hari ketika langit seperti endapan minyak, gunung seperti 
bulu wol yang dihambur-hamburkan, dan langit menjadi seperti perak 
yang dilumerkan. 


OWUS 3533 CSS3 JL kisi 


“Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti 
(kilapan) minyak.” (Os. Ar-Rahmaan (551: 37) 


Para malaikat turun dari tempatnya ke bumi sambil bertasbih 
kepada Tuhannya. Setelah itu muncullah rasa takut dan gentar 
bersamaan dengan turunnya mereka, dan seluruh makhluk takut 
sekiranya mereka disuruh menghancurkan mereka. Umat-umat : 
berdesakan, dan sebagian mendorong sebagian yang lain. Kaki-kaki 
berjegalan, dan leher terputus karena dahaga. 


Rasulullah #8 bersabda, 
“ o - 0 8. 
otues nu) 5, 3 ds 


“Setiap orang yang mengalami Kiamat merasa sangat haus.” (HR. 
Abu Nu'aim dan Al Baihagi) 


Panasnya matahari dan deru nafas manusia pada saat itu 
bercampur menyesakkan mereka. Tubuh mereka terasa sesak, lalu 
keringat mengalir deras dari tubuh mereka ke permukaan tanah, 
kemudian ke kaki, lalu tingkatan dan kedudukan mereka di sisi 
Tuhannya, bahagia dan sengsara. Diantara mereka ada yang 


628 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





keringatnya mencapai kedua mata kaki, pinggangnya, daun telinga, dan 
ada juga yang sampai menutupi seluruh badannya sehingga ia nyaris 
tenggelam dalam keringat. 


Nabi & bersabda, 


PE ar G - Po 2 0 &- .f , PA .. G3 9. PA na 

aga ala 2 USG Gone YAN HI MI Ag BA ol 
ANT IG AI 

“Sesungguhnya keringat di Hari Kiamat mengalir ke tanah sejauh 


tujuh puluh hasta, dan ia naik mencapai mulut hingga telinga manusia.” 
(HR. Muslim) 


Pa an rd - G4 Bee 
ea LI aldi A33 A33 


“(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta 
alam.” (@s. Muthaffifin (831: 6) 


Ketika Abdullah bin Umar membaca firman “Kecelakaan besarlah 
bagi orang-orang yang curang” sampai firman Allah, “YYaitu) hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”, ia kemudian 
menangis hingga jatuh pingsan. Setelah itu ia tidak bisa melanjutkan 
bacaan tersebut, dan berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah $& berkata, Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam', dalam sehari ada lima puluh ribu 
tahun. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata 
kaki, mencapai kedua lutut, mencapai kedua pinggang, mencapai dada, 
mencapai kedua telinga, hingga ada yang tenggelam dalam kucuran 
keringat layaknya katak yang hilang dalam air.” 


Berbaik Sangka kepada Allah 


Pada suatu . hari, Rasulullah &$ bertanya kepada para 
sahabatnya, “Tahukah kalian bagaimana Allah menghisab ahli tauhid?” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 629 





Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” 
Nabi #8 bersabda, “Seorang penyeru akan menyeru dari arah Arsy. 
Setiap orang yang mendengar suara itu pasti gemetar. Lalu malaikat 
berkata kepada pria itu, “Engkau yang dicari, mari menghadap Sang 
Pencipta langit dan bumi.” Lalu seluruh makhluk terbelalak mata ketika 
melihat ke arah Arys. Pria itu kemudian berdiri di hadapan Allah #£, 
lalu Allah memancarkan sebagian cahaya-Nya hingga menyelebunginya, 
lalu Allah bertanya kepadanya, Hamba-Ku, tidakkah engkau ingat 
tempat  berdirimu di  hadapan-Ku?' la menjawab, “Ya. 
Allah # bertanya, “Wahai hamba-Ku, mengapa engkau durhaka 
kepada-Ku?' la menjawab, “Tuhanku, itu sudah terjadi. 
Allah # bertanya, Wahai hamba-Ku, bagaimana persangkaanmu 
kepada-Ku hari ini? Ia menjawab, “Tuhanku, aku menyangka Engkau 
akan mengampuniku.' Maka Allah 3 bertanya, Engkau yakin Aku 
akan mengampuni-Mu?' Ia menjawab, “Benar, Tuhanku. Karena Engkau 
melihatku di dunia berbuat maksiat kemudian Engkau menutupi 
. perbuatanku itu.' Lalu Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun 
berfirman, “Aku telah memaafkanmu, mengampunimu, mewujudkan 
persangkaan-Ku. Ambillah kitab amalmu dengan tangan kananmu. 
Setiap kebajikan Aku terima, dan engkau mendapat sepuluh kali lipat 
kebaikan, dan setiap keburukan telah Aku ampuni, dan Aku adalah 
Maha Pemberi lagi Maha Pemurah?” (HR. Ibnul Jauzi) 


Rasulullah $& bersabda, 
Be BE MB Ta 3 Uaita BIAK Je 
MA Ha BG FE TAU jd 


“Allah # berfirman, Hai anak Adam, jangan tertipu dengan 
usia mudamu, karena banyak pemuka yang mendahuluimu mati. Hai 
anak Adam, jangan senang dengan duniamu karena engkau tidak 
abadi'.” 


630 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Ahli hikmah mengatakan, “Orang yang berakal sehat adalah orang 
yang mengenal Allah lalu menaati-Nya, mengetahui syetan lalu 
menentangnya, mengetahui kebenaran lalu mengikutinya, mengetahui 
kebatilan lalu menjaga diri darinya, mengetahui dunia lalu menolaknya, 
dan mengetahui Akhirat lalu mencarinya.” 


Orang yang berakal sehat adalah orang yang meninggalkan dunia 
sebelum dunia meninggalkannya, membangun kuburan sebelum masuk 
ke dalam kubur, dan mencari keridhaan Penciptanya sebelum menemui- 
Nya. | 

Saudaraku, jadikanlah dunia ini seperti stasiun persinggahan. 
Negeri yang fana ini disebut dunya karena kerendahan dan karena 
sedikit perbendaharaannya. Yang Maha Hag berfirman, 


2. 


"3 oi 33 Ih UB GAJI ata 


“Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan Akhirat itu lebih baik 
untuk orang-orang yang bertakwa.” (Os. An-Nisaa” (41: 77) 


Telah Datang Ketentuan Tuhanmu 
Allah 3g berfirman, 


-8-, 2 ni eta - - "2 #. “aa & AH 
SLB Igaga 5S Go Uno Lao CI Eh 
tr - 
“Dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. Dan 


pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam.” (Os. Al Fajr (891: 22-23) 


Maksud ayat ini adalah perintah dan- keputusan Tuhanmu telah 
datang. Ada juga yang berpendapat bahwa tanda-tanda kedatangan-Nya 
disebutkan sebagai pengagungan. 

. Ahli isyarat berpendapat, kekuasaan Allah menaklukkan. 
Allah 3 tidak bisa disifati berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 
Bagaimana mungkin Allah berpindah sedangkan Dia tidak 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — 631 








membutuhkan tempat dan waktu tidak berlaku pada-Nya. Al malak 
berarti para malaikat, dan shaffan-shaffan berarti berbaris-baris. Dan 
pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. 


Rasulullah $# bersabda, 


To X0. Pa D2, E 0 ko0 are ban 23 
San OR abs IS aa alba HI Ogan Ad item IP 


GAS 


“Neraka Jahanam diperlihatkan, ia mempunyai tujuh puluh ribu 
tali, dan di setiap tali ada tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya.” 
(HR. Muslim) 


Ketika itu manusia merasa takut terhadap tiga kedahsyatan. 
Apabila api neraka melihat manusia, maka ia lari, berkobar dan 
bergejolak ke arah mereka, dan menerkam mereka dengan marah, 
sehingga manusia pada saat itu bersimpuh lutut di sekelilingnya. Air 
mata terkuras dan orang-orang zhalim mengharapkan kebinasaan. 


Kemudian api bergejolak sekali lagi sehingga hati menjadi semakin 
gentar. Setelah itu api neraka berjolak sekali lagi sehingga wajah-wajah 
manusia menjadi pucat, mata mereka terbelalak, dan melihat dengan 
pandangan yang lesu karena khawatir api tersebut menyambar mereka 
atau membakar mereka. 


Yang Hag Bi 


.. 20 


JR Lb 333 Ti SI oa 8 
LX 


Te 


“Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada 
Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan 
sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezhaliman. ” (As. 


632 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Thaahaa (20): 111), maksudnya wajah-wajah manusia terdunduk, dan 
merugilah orang yang telah berbuat kemusyrikan. 


Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana berfirman, 


PA BG “9 La. 
(SPI YA Jl Ad us 
# Pa 27 

Y »P sad 

“Pada hari itu tidak berguna syalaat, kecuali (syafaat) orang yang 


Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah 
meridhai perkataannya.” (@s. Thaahaa (20): 109) 


Maksudnya syafaat ketika itu tidak lagi berguna kecuali orang yang 
telah mendapat izin Yang Maha Rahman dan diridhai memberikan 
syafaat. 


Ada yang mengatakan bahwa syafaat tidak berguna kecuali bagi 
orang yang diberi izin Allah untuk memberi syafaat, dan ia mempunyai 
ucapan yang diridhai. 


Abdullah bin Abbas berkata, “Lafazh dan Dia telah meridhai 
perkataannya berarti ucapan La Ilaaha Illallaah'.” 


Kitab Amal 
Allah 8£ berfirman, 


, s SA Gen REA TN NA UN Nee TANGAN 
ad Lan Oribia Gaal GE SI ang 
. 


“aa PEP Beng TEMAN aan Ne RENT UN 3 
V9 Teko Jalu Y cs HI Isa Jb Laba Udang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 633 











. 2 
& 
3 


- - 9 


Pn - 8 g 5 TN SA PN e z 
AE3 V9 bet Ijab U Iyiagg lekas 
PN 


“Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang 


PA AN 


# - 

en 

(Nana) 
- 


Nya anom 


yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan 
mereka berkata, “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak 
meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia 
— mencatat semuanya: dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan 
ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun'.” (Os. Al 
Kahfi (181: 49) 


Allah 8 pada hari itu meletakkan kitab-kitab amal manusia di 
tangan mereka masing-masing. Lalu ada yang mengambilnya dengan 
tangan kanan, dan ada juga yang mengambilnya dengan tangan kiri. 
Lalu engkau melihat para pendosa yang menyekutukan Allah merasa 
takut disiksa lantaran catatan amal keburukan yang tertulis di dalam 
kitab amal. Apabila mereka telah membaca kitab mereka dan melihat 
dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang terulis di kitab itu, maka 
mereka mengharapkan kebinasaan karena yakin akan siksa siksa 
Allah £, dan ketika itu mereka berteriak lantaran mereka tahu bahwa 
seluruh catatan amal keburukan tercatat dalam kitab tersebut, sedangkan 
mereka tidak mampu memungkiri kebenarannya. 


Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana tidak membalas 
seseorang kecuali sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dia pasti 
| akan membalas para pelaku kebajikan dengan kebaikan, dan membalas 
para pendosa dengan balasan yang setimpal dengan amal 
keburukannya. Itulah letak keadilan Allah 38. 


Rasulullah $& bersabda, 


634 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Pa Ge Ea Par c s6 Para &- Pa Pai L0 0 te) A8 1 Cox 
"3 Jt dl Las Te as! Sy SP aa (xx Akom! Jen ll du 
(3 ab 0 ore A0 aa PN ud Loc - & "Ih 2 

il ga la ob ag Kimon AI Gi La ion Ana pal 

“(Pada Hari Kiamat) catatan amal diserahkan kepada seseorang 
hingga ia berpikir selamat. Namun kezhaliman-kezhaliman bani Adam 
senantiasa mengikutinya hingga tidak ada kebaikan baginya, dan dosa- 


dosa mereka ditambahkan padanya.” (HR. Al Hakim) 


Nabi $& bersabda, “Salah seorang dari mereka dipanggil lalu 
diberi kitabnya dengan tangan kanannya, tubuhnya ditinggikan 
sepanjang enam puluh hasta, wajahnya memutih, di atas kepalanya 
diletakkan mahkota dari mutiara yang berkilau, lalu ia pergi menemui 
teman-temannya. Setelah melihatnya dari jauh dan mereka berkata, "Ya 
Allah, berilah kami ini, berkahilah ini untuk kami', sampai orang itu tiba 
di tempat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, “Berbahagialah, 
setiap orang dari kalian mendapatkan seperti ini.” Sedangkan orang kafir 
wajahnya menghitam, badannya dipanjangkan seukuran enam puluh 
hasta seperti wujud Adam, dipakaikan mahkota dari api. Setelah teman- 
temannya melihatnya dan mereka berkata, 'Kami berlindung kepada 
Allah dari kejahatan ini. Ya Allah, jangan beri kami ini) hingga orang itu 
tiba di tempat mereka. Lalu mereka berkata, “Ya Allah, akhirkanlah ia.” 
Lalu orang itu berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmat- 
Nya. Sesungguhnya setiap orang dari kalian mendapat seperti ini.” 
(HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim) 


Lembaran-lembaran Amal Berterbangan 


Nabi $& bersabda, “Seluruh kitab ada di bawah Arsy. Bila hari 
hisab tiba, Allah mengirim angin lalu menerbangkannya ke kanan dan 
ke kiri. Catatan pertama di dalamnya adalah, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 635 





SD Kos Ud AI lain YS ElaS Dal 
Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai 
penghisab terhadapmu?” (Gs. Al Israa" (171: 14) 
Manusia ketika itu dapat membaca kitab amalnya, baik yang tidak 
bisa membaca dan menulis maupun yang dapat membaca dan menulis. 


Seorang pria bijak berkata, “Ini adalah kitab, lisanmu adalah 
penanya, ludahmu adalah tintanya, anggota badanmu adalah kertasnya. 
Engkaulah yang mendiktekan kepada para pencatatnya, tidak ditambahi 
dan tidak dikurangi. Ketika kau memungkirinya, maka ada saksi dari 
dirimu sendiri atas dirimu.” 


Pertanyaan kepada Para Nabi 
Allah 8 berfirman, | 


Pad 


2.0 Aa, 17 2. a 4 Ta en 1 
@ Gelael € Eid Aga! Ie ai ni aa 


“Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah 


» 


diutus rasu-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan 
menanyai (pula) rasuk-rasul (Kami), maka sesungguhnya akan Kami 
kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang 
(Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh 
(dari mereka).” (@s. Al A'raaf (7): 6-7) 


Maksudnya, Kami pasti menanyakan para rasul yang Aku kirim 
kepada mereka, apakah benar para rasul telah menyampaikan risalah 
dan perintah-Ku kepada mereka ataukah mereka lalai dan tidak 
menyampaikan? | 


636 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





aa 


Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah Kami pasti 
menanyai semua umat tentang apa yang mereka lakukan terhadap 
risalah yang dibawa para Rasul, dan Kami pasti menanyai para Rasul, 


apakah mereka telah menyampaikan risalah? 


Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal berfirman, 
PN Se PN sa 
ya agan Ta 
“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka 
semua.” (Os. Al Hijr (15): 92) 


Keitka itu Allah 3& mengawali pertanyaan dari para Nabi AS, 

| : -- 8 - 2 2 1G4 Pa NP 
AU Jah Ja A0 ae ap 0 

(Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu 


Allah bertanya (kepada mereka), 'Apa jawaban kaummu terhadap 
(seruan) mu?”.” (Os. Al Maa'idah (5: 109) 


Pada Hari Kiamat, Allah Yang Maha Mengetahui perkara gaib 
bertanya kepada para rasul-Nya, “Apa jawaban umat-umat kalian? Apa 
reaksi kaum kalian ketika kalian menyeru mereka kepada tauhid. 
terhadap-Ku?.” : 


Allah Yang Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan 
apa yang disembunyikan oleh hati, dan mengetahui jawaban umatnya. 
Tetapi nalar, pemahaman, dan memori para nabi ketika itu tidak 
berfungsi karena kedahsyatan dan agungnya pertanyaan. Mereka 
kemudian menjawab, 


Ie 
320 sg, Pe ug ad ad . 
DA 5 Ade Sl Sl WAN 
“Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu): sesungguhnya 


Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib.” (Os. Al Maa 'idah I5|: 
109) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 637 





Kemudian Allah mendekatkan mereka. Lalu Nuh AS dipanggil dan 
ditanya. 


Kewibawaan merenggut seluruh nyali mereka sehingga mereka 
tidak kuasa menjawab. Kemudian Allah meneguhkan mereka dan 
memberi mereka ingatan, sehingga mereka bersaksi atas jawaban umat 
mereka. | 


Ada yang berpendapat bahwa, mereka ketika itu berkata seperti 
itu sebagai penyerahan urusan kepada Allah, sebagaimana yang 
dikatakan Isa bin Maryam dalam firman-Nya, 


Pa 
resi rd 2 ge 5 - 3 Bet Ia 


£ Bai Dan 5 - 
El Uki GL AE YG Kd GL Haa 


2320 


DO ii ee 


“Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib.” (Os. Al Maa'idah (5l: 116) 


Nabi #8 bersabda, “Pada Hari Kiamat seorang nabi datang 
bersama satu orang, satu nabi datang bersama dua orang, satu nabi 
datang bersama tiga orang, dan lebih dari itu. Lalu ia ditanya, “Apakah 
engkau telah menyampaikan wahyu kepada kaummu?' la menjawab, 
Sudah.” Lalu umatnya ditanya, “Apakah dia telah menyampaikannya 
kepadamu?" Mereka menjawab, “Tidak seorang pun pembawa 
peringatan yang datang kepada kami.' Maka Allah bertanya, “Siapa 
yang bersaksi untukmu?" Lalu ia menjawab, "Muhammad dan umatnya. ' 
Maka mereka bersaksi bahwa dia telah menyampaikan risalah. Itulah 
firman Allah, 


638 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





P4 
P3 


Ip ab Ob ats AI Bala ani 
z 7 yeah ge Lb. Pad 
Ih (SE Iga! OP ya 


Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 


KAN 


umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu. '(@s. Al Bagarah (2): 143)." (HR. Ibnu Majah) 


Rasulullah #& bersabda, “Nuh dipanggil pada Hari Kiamat lalu 
ia berkata, “Labbaik wa Sa'daik, Tuhanku.' Lalu Allah bertanya, 
Apakah engkau telah menyampaikan risalah?” Ia menjawab, “Ya. ' lalu 
umatnya ditanya, “Apakah dia telah menyampaikan risalah kepada 
kalian?" Mereka menjawab, “Tidak seorang pembawa peringatan pun 
yang datang kepada kami." Maka Allah bertanya, “Siapa yang bersaksi 
untukmu?” la menjawab, "Muhammad dan umatnya.” Maka mereka 
bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalah. Itulah firman Allah, 


#at 
- 


IP AK V3 Wag Al KA WI 
z 5 pe ae Ik, . » 
Ana AE Ia OP Ya 


— 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu'” (@s. Al Bagarah (2): 143) (HR. Al Bukhari) 


. Amal Hamba yang Pertama Dihisab adalah Shalat 


Nabi & bersabda, “Amal pertama yang dihisab dari seorang 
hamba pada Hari Kiamat adalah shalat. Apabila ia melaksanakan shalat 
dengan sempurna maka ditetapkan kesempurnaan baginya. Dan bila ia 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 639 











tidak melaksanakan shalat dengan sempurna maka Allah berfirman 
kepada para malaikat-Nya, Lihatlah apakah kalian menemukan hamba- 
Ku memiliki ibadah tathawwu' hingga kalian bisa menyempurnakan 
shalat fardhunya?' Kemudian begitu juga zakat, kemudian amal-amal 
yang lain diberlakukan menurut ketentuan itu.” (HR. Muslim, An-Nasa 'i, 
Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim) 


Nabi # bersabda, 
Item OP abg BLM Fi e5 dls u 5 
pas) Dt IA MAL ar ca 
“Amal pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba Bah 
Hari Kiamat adalah shalatnya. Bila shalatnya benar, maka ia beruntung, 


dan bila shalatnya tidak sempurna, maka ia gagal dan merugi.” (HR. 
Ath-Thabrani) 


Beliau & bersabda, “Amal pertama yang dihisab pada hamba 
di Hari Kiamat adalah shalatnya. Bila shalatnya sempurna, maka ia 
beruntung dan berhasil, dan bila shalatnya rusak maka ia gagal dan 
merugi.” (HR. Ath-Thabrani) 


Orang yang berbuat riya' 


Rasulullah #& bersabda, “Manusia pertama yang diadili diantara 
mereka pada Hari Kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid, lalu ia 
didatangkan untuk diberitahukan nikmat yang diperolehnya, kemudian ia” 
mengenalnya. Allah bertanya, “Apa yang engkau lakukan dengan nikmat 
itu?" Ia menjawab, “Aku berperang di jalan-Mu hingga mati syahid. ' 
Allah berfirman, “Engkau bohong. Sebaliknya engkau berperang agar 


640 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





disebut pemberani, dan itu sudah disebut.' Kemudian ia diseret dengan 
wajah kemudian dilempar ke dalam neraka.” 


“Dan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, 
dan membaca Al ur 'an. la kemudian didatangkan untuk diberitahukan 
nikmat yang diperolehnya, lalu ia mengenalinya. Allah lalu bertanya, 
'Apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu? Ia (pemilik ilmu dan 
pembaca Al @ur'an) menjawab,  'Aku mempelajari ilmu, 
mengajarkannya, dan membaca Al @ur'an di jalan-Mu.' Allah 
berfirman, “Engkau bohong. Sebaliknya engkau belajar agar disebut 
alim, dan membaca Al @ur'an agar disebut ahli Al @ur'an, dan itu 
sudah disebut.' Kemudian ia diseret dengan wajahnya lalu dilemparkan 
ke dalam neraka.” 


“Dan seorang pria yang dianugerahi keluasan rezeki dan diberi 
berbagai jenis harta benda oleh Allah. la kemudian didatangkan untuk 
diberitahukan nikmat yang diperolehnya, lalu ia mengenalinya. Allah 
kemudian bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu?' Ia 
menjawab, “Aku tidak meninggalkan satu jalan yang Engkau suka untuk 
dinafkahi, kecuali aku pasti berinfag untuknya karena-Mu.' Allah 
berfirman, "Engkau bohong. Sebaliknya engkau berbuat seperti itu agar 
disebut dermawan, dan itu sudah disebut.' Setelah itu ia diseret dengan 
wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim) 


Orang Pertama yang Dipanggil untuk Dihisab 
Abu Al Gasim 8 bersabda, 
BN AGEN El Muna SM LA Ji 
“Orang pertama yang dipanggil untuk dihisab adalah orang-orang 


yang berusia enam puluh tahun atau tujuh puluh tahun.” (HR. Ad- 
Dailami) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 641 











Anggota Tubuh Anak Adam yang Pertama kali Disuruh 
Berbicara 


Rasulullah & bersabda, “Bagian tubuh anak Adam yang 
pertama kali disuruh bicara adalah tangan dan kaki tentang dorongan- 
dorongan amalnya, lalu ia berkata, "Demi keagungan-Mu, sesungguhnya 
aku telah melakukan dosa-dosa besar secara tersembunyi." Lalu 
Allah 8£ - berfirman, “Aku lebih tahu darimu tentang hal itu. Pergilah 
karena Aku telah mengampunimu'.” (HR. Al Khaththabi) 


Anggota Badan yang Pertama Kali Bersaksi 
Allah # berfirman, 
hb 2 ar a82 Ne ea Aa 


PD uin a31 


pi Ud, Pa Aa ai Iga Age Us ISI 


No sm 
- 
Lon 


2. Pa ak dara PN Dgn oa £ Ge 3g NA £ 
415 352 Jai pang pia 1 ul Call Al Walesi 


“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, 
penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang 
apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit 
mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami: ?' Kulit mereka 
menjawab, “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah 
menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan 


642 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat - 











kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan.” (@s. Fushshilat (411: 19-21) 


Pada hari pertama orang-orang musyrik dikumpulkan ke neraka 
Jahanam, yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditahan hingga 
ketika telah berkumpul dan jumlah mereka telah lengkap, maka orang- 
orang yang paling besar dosanya disiksa. Manakala mereka tiba di 
neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka kemudian bersaksi 
tentang apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. 


Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud kulit adalah 
daerah tubuh yang berada di sekitar kemaluan, dan hal itu sengaja 
diungkapkan dengan gaya bahasa metafora. 


Ketika itu mereka berkata kepada kulit mereka sendiri karena telah 
bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di 
dunia, “Mengapa engkau bersaksi atas perbuatan kami selama di 
dunia?” Kulit itu kemudian menjawab, “Allah yang menjadikan segala 
sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata.” 


| Selainitu, Nabi & bersabda, 


KN Ip SAS SPI de AE Ya SESI Ga HIS UI ul 
ska 


“Bagian tubuh manusia yang pertama kali berbicara ketika semua 
mulut terkunci adalah paha kiri.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 


Allah #£ akan Berbicara kepada Orang Beriman tanpa 
Ada Tabir yang Menghalangi 


Rasulullah & bersabda, 
ang aa Aan la Vi page 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 643 











“Masing-masing dari kalian akan diajak bicara oleh Tuhannya 
tanpa ada hijab dan penerjemah antara dia dan Tuhannya.” (HR. Al 
Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhiya”) 


Hari Ketika Setiap Jiwa Membela Diri 
Allah berfirman, 


Bean RO ana AE Maa naa at 
Ai Pa 85-21. a 2 


“Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela 
dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang 
telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan). ” (Os. An- 
Nahl.(16): 111) 


Pada Hari Kiamat, setiap jiwa akan mengajukan alasan untuk 
membela dirinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa setiap jiwa 
akan berkata pada Hari perhitungan, “Diriku, diriku.” Hal itu 
dikarenakan kedahsyatan Hari Kiamat yang dirasakan, kecuali 
Muhammad & karena beliau bertanggung jawab atas umatnya. 


84 & 


I— 3 


Umar RA berkata kepada Ka'b —salah seorang ulama Yahudi 
yang telah masuk Islam—, “Ya Ka'b, timbulkanlah rasa takut kami, 
bangkitkan gairah kami, beritahukan kepada kami, dan ingatkan kami!” 
Maka Ka'b berkata, “Ya Amirul Mukminin, demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, seandainya pada Hari Kiamat, engkau mampu 
menyempurnakan amal seperti halnya amal tujuh puluh nabi, engkau 
pasti mengalami saat-saat dimana engkau tidak mempedulikan kecuali 
dirimu sendiri. Dan sesungguhnya jahanam itu adalah api yang 
bergejolak. 


644 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Setiap malaikat yang didekatkan dan nabi yang dipilih pasti jatuh 
berlutut. Hingga Ibrahim Al Khalil —kekasih Allah— bergantung pada 
keintimanannya, lalu berkata, “Tuhanku, aku adalah kekasih-Mu, 
Ibrahim. Tidak ada yang aku mohon kepada-Mu pada hari ini selain 
Engkau berkenan menyelamatkan diriku.” Umar lantas bertanya, “Ya 
Ka'b, dimana letak pernyataan itu dalam kitab Allah?” Ka'b menjawab, 
“Firman Allah 8, 


Me ai Mr ena 
JI Sp Kb 8 JAS is JS JU ep 
- » ad ae Ia KG 2, 
D Dll Y mag CLS Lai 


Ungatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela 
dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang 
telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)'.” (Gs. An- 
Nah! (161: i 


Mengomentari ayat ini, Abdullah bin Abas berkata, “Sikap saling 
menyalahkan akan terus terjadi pada manusia pada Hari Kiamat 
sampai-sampai ruh dan jasad pun ikut saling menyalahkan. Ruh berkata, 
Tuhanku, ruh berasal dari-Mu, Engkau yang menciptakannya. Aku tidak 
punya tangan untuk memukul, mata untuk melihat, telinga untuk 
mendengar, dan akal untuk berpikir, sehingga aku bisa datang dan 
masuk ke dalam jasad ini. Maka, ringankanlah segala bentuk siksaan 
dan selamatkanlah aku darinya.' Setelah itu jasad berkata, “Tuhanku, 
Engkau yang telah menciptakanku dengan tangan-Mu sehingga aku 
seperti halnya kayu. Aku tidak punya tangan untuk memukul, kaki untuk 
berjalan, mata untuk melihat pendengaran untuk mendengar. Namun 
setelah ruh ini masuk (ke dalam tubuhku) laksana kilatan cahaya terang, 
lisanku dapat berbicara, mataku dapat melihat, kakiku dapat berjalan, 
telingaku dapat mendengar. Maka, ringankanlah segala bentuk siksaan 
dan selamatkan aku darinya” ” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 645 








Selanjutnya Abdullah bin Abas berkata, “Allah # kemudian 
memberikan perumpamaan pria buta dan pria lumpuh yang masuk ke 


| dalam sebuah kebun yang sedang berbuah. Pria buta tersebut tentunya 


tidak dapat melihat buah-buahan, sedangkan pria lumpuh tidak bisa 
meraihnya. Pria lumpuh kemudian memanggil pria buta, “Kemari dan 
gendong aku biar-aku dapat makan dan memberimu makanan dari 
buah-buahan ini. Lalu pria buta tersebut datang mendekat dan 
memanggulnya, hingga akhirnya keduanya memperoleh buah-buahan 
tersebut. Jadi, siapa yang berhak merasakan siksaan? Kalian berdua 
yang berhak mendapat siksaan.” 


Tidak Ada yang Bersaksi Kecuali atas Izin Allah 


' Rasulullah 8 bersabda, “Pada Hari Kiamat seorang hamba 
akan berkata, “Tuhanku, tidakkah Engkau menjauhkanku dari 
kezhaliman?' Allah berfirman, Benar." Ia berkata, “Sesungguhnya aku 
tidak mengizinkan ada yang bersaksi atas diriku kecuali saksi dari diriku 
sendiri." Allah berfirman, “Cukuplah engkau dan para malaikat mulia 
pencatat amal sebagai saksi pada hari ini. ' Setelah itu mulutnya dikunci, 
dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, Bicaralah!” Tubuhnya 
kemudian membeberkan setiap amal yang telah dilakukan, namun sang 
hamba menyela ucapannya dan berkata, Semoga Allah menjauhkanmu 
dari rahmat-Nya, bahkan mencelakakanmu. Kalian-lah yang dahulu Aku 
bela”.” (HR. Muslim, Ahmad dan An-Nasa i) 


Allah #£ berfirman, “Demi keagungan-Ku dan kemuliaan-Ku, 
Aku pasti membalas orang yang berbuat zhalim, cepat maupun lambat, 


dan Aku pasti membalas orang yang melihat orang yang dizhalimi 


sedang ia mampu membelanya (namun ia tidak membelanya)” (HR. 
Ahmad) 


Pada suatu hari, ketika Rasulullah #$ sedang “duduk bersama 
para sahabat, tiba-tiba beliau tertawa dan bertanya, “Tidakkah kalian 
bertanya mengapa aku tertawa? Aku sebenarnya dibuat heran dengan 


646 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 








perdebatan seorang hamba terhadap Tuhannya pada Hari Kiamat. Ia 
berkata, “Tuhanku, tidakkah Engkau berjanji tidak akan menzhalimiku? 
Allah menjawab, 'Benar.' Hamba itu lalu berkata, “Sesungguhnya aku 
tidak menerima kesaksian seorang saksi kecuali dari diriku.” Allah 
berfirman, 'Bukankah cukup dirimu dan para malaikat mulai pencatat 
amal sebagai saksi?' Lalu ia mengulang-ulangi permintaan ini beberapa 
kali. Tak lama kemudian mulutnya dibungkam dan anggota badannya 
membeberkan apa yang telah dilakukannya. Hamba itu kemudian 
berkata, 'Semoga Allah menjauhkanmu dari rahmat-Nya, bahkan 
mencelakakanmu. Kalian-lah yang dahulu aku bela'” (HR. Al Hakim) 


Perkara Darah adalah Hal Pertama yang Diadili 
Nabi # bersabda, 


2 PN NP Bg, — 0. & Le Li 
“Perkara pertama yang diputuskan dari manusia pada Hari Kiamat 
adalah perkara darah (pembunuhan).” (HR. Al Bukhari, At-Tirmidzi, dan 
An-Nasa 'i) 
Rasulullah #8 bersabda, “Amal seorang hamba yang pertama 
kali dihisab adalah shalat, dan perkara pertama yang diputuskan di 
antara manusia adalah perkara darah.” (HR. An-Nasa''i) 


Rasulullah Memohon kepada Allah agar Hisab Umatnya 
Jatuh Kepadanya 


Rasulullah #8 bersabda, “Aku memohon kepada Allah agar Dia 
menyerahkan hisab umatku kepadaku agar aib tidak terbuka di depan 
umat-umat yang lain. Maka Allah mewahyukan, 'Hai Muhammad, 
sebaliknya Aku-lah yang menghisab mereka. Bila ada kesalahan dari 
mereka, maka Aku menutupinya agar umatmu tidak terbuka aib di 
hadapanmu. ” (HR. Ad-Dailami) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 647 








Nabi & bersabda, “Pada Hari Kiamat, Allah akan mendirikan 
rumah besar yang terbuat dari zamrud hijau untuk umat ini, kemudian 
seorang penyeru berseru dari sisi Allah, “Hai umat Muhammad, 
sesungguhnya Allah 8#£ telah memaafkan kalian, oleh karena. itu 
kalian hendaknya saling memaafkan. Kemarilah untuk hisab'.” (HR. Ad- 
Dailami) 


Pertanyaan yang Ditanyakan kepada 'Hamba dan Cara 
Menanyainya 


Allah # berfirman, 


P 2» 


310 Ae Haa - (a Pd 2. 2 2 - Pa 
ap HAN Yo Sae 4 Vo Ga CL Ca V3 
BNI engan“ 5 PAN A5 TG MAN Inna 
D Yesia 42 05 Ly JS slidl3 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Os. Al 
Israa" (171: 36) | 

Setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua yang 
.diperbuatnya, hati ditanya tentang apa yang dipikirkan dan diyakininya, 
telinga dan mata akan ditanya tentang apa yang dilihat dan didengarnya. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada Hari Kaimat 
Allah 3£ akan bertanya kepada manusia tentang apa yang tertangkap 
oleh pendengaran, mata dan hatinya. 

Rasulullah #$ bersabda, 


Pa 
- 


- - ana Aa Hoa Bea han Pa 
PNP Se MAY 3 PIA GS 


648 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Masing-masing dari kalian adalah pemimpir. dan masing-masing 
dari kalian akan dimintai tanggungjawab aras yang dimimpinnya. 
Manusia adalah pemimpin bagi anggota tubuhnya." 


Allah 3 berfirman, 
2 EN aa Meme NN Bb BSA PE aan AS Len Ta enteng 
Si Jo RS Ian ol Swa 
PA Ta 3 - La Sa - 3 s4 AT 
OA PU RP ta GE 


“Katakanlah, “Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu 
akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan'” (@s. At-Taghaabun (641: 7) 


Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan 
dibangkitkan. Katakanlah, wahai Muhammad, “Tidak demikian, demi 
Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan.” Maksudnya, kalian 
pasti dikeluarkan dari kubur dalam keadaan hidup, kemudian amal 
perbuatan kalian pasti akan dibeberkan. 


m3 V3 
“Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (@s. At-Taghaabun 
(641: 7) 


Nabi #8 bersabda, “Pada Hari Kiamat, Allah akan memanggil 
seorang hamba, lalu menghadirkannya dihadapan-Nya, kemudian Allah 
bertanya kepadanya tentang kedudukannya seperti halnya Dia bertanya 
tentang amalnya.” (HR. Ath-Thabrani) 


Pertanyaan tentang Harta 


Nabi #8 bersabda, “Anak Adam pada Hari Kiamat akan ' 
dihadapkan seolah-olah anak kambing, lalu diberdirikan di hadapan 
Allah 8 lalu Allah: berfirman, “Aku telah memberimu, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 649 











menganugerahimu, dan mengarunia nikmat kepadamu. Lalu, apa yang 

engkau — lakukan?” — la — menjawab, 'Aku  menumpuknya, 
| mengembangkannya, dan meninggalkannya  sebanyak-banyaknya. 
Kembalikan aku agar aku bisa memberikannya kepada-Mu seluruhnya. 
Allah kemudian berfirman, Perlihatkan kepadaku apa yang engkau 
perbuat!' la — menjawab, Tuhanku, — Aku  menumpuknya, 
mengembangkannya, dan meninggalkannya  sebanyak-banyaknya. 
Kembalikan aku agar aku bisa memberikannya kepada-Mu seluruhnya. ' 
Apabila seorang hamba tidak berbuat kebajikan, maka ia akan 
dicampakkan ke dalam neraka.” (HR. At-Tirmidzi) 


Orang Pertama yang Bertengkar di Hari Kiamat 


Rasulullah #8 bersabda, “Orang pertama yang bertengkar di 
Hari Kiamat adalah suami dan istrinya. Demi Allah, lisannya tidak akan 
berbicara, tetapi kedua tangan dan kaki istri bersaksi atas dirinya tentang 
apa yang tidak dilihat suaminya, dan kedua kaki dan tangan suami 
bersaksi tentang apa yang ditinggalkannya. Kemudian seorang lelaki dan 
pelayannya dipanggil, sehingga terjadi hal seperti itu. Kemudian orang- 
orang pasar juga dipanggil. Di sana tidak ada gararith (sejenis perhiasan 
telinga) dan daunag (seperenam dirham), tetapi kebaikan orang ini 
diberikan kepada orang yang pernah dizhalimi, sedangkan keburukan 
orang diberikan kepada orang yang menzhalimi. Kemudian para 
penguasa yang sewenang-wenang didatangkan dalam kerangkeng besi, 
lalu dikatakan, Jebloskan mereka ke dalam neraka'” (HR. Ath-Thabrani 
dan Ibnu Mardawaih) 


Amal Perbuatan Orang Kafir Dibeberkan 


Nabi #8 bersabda, “Pada Hari Kiamat amal perbuatan orang 
kafir dibeberkan, lalu ia membantah dan menyangkal, lalu Allah 
berfirman, 'Para tetanggamu telah bersaksi atas perbuatanmu.' Ia 


650 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


menjawab, 'Mereka bohong.” Allah berfirman, “Keluargamu dan 
kerabatmu?” la menjawab, “Mereka bohong." Allah berfirman, 
Bersumpahlah!' Maka mereka pun bersumpah. Kemudian Allah 
membungkam mereka hingga akhirnya lisan mereka bersaksi, lalu Allah 
memasukkan mereka ke dalam neraka.” (HR. Abu Ya'la dan Al Hakim) 


Kesaksian Bumi, Malam dan Siang tentang Perbuatai: 
Manusia 


| 

| 

| Ketika Rasulullah $$ membaca firman Allah, 

| £ - 
UII LIS an 


“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.” (@s. Az-Zalzalah 
(991: 4), Beliau kemudian bertanya, “Tahukah kalian apa itu berita-berita 
bumi?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui.” Beliau #8 menjawab, “Sesungguhnya berita-beritanya 
adalah. dia bersaksi atas setiap hamba atau umat tentang perbuatan 
mereka di ata permukaan bumi, dengan mengatakan, Perbuatan hari 
ini, ini dan ini. Inilah berita-berita bumi.” (HR. At-Tirmidzi) 





Golongan Kanan dan Golongan Kiri 
Allah 3 berfirman, 


2 tg 3 - 3. - : kiai La 
Inn Se gd Hibah sa al Pa sa Lu 


# ”-— - £ “ PN g # . # . 
Paya ata CI Clan D led Ul 
“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan. yang mudah, dan dia 


akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan 
gembira.” (Os. Al Insyigaag (841: 7-9) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 651 


| 


Orang beriman akan mengambil buku catatan amalnya dengan 
tangan kanan, dan orang yang mengambil buku catatan amalnya dengan 
tangan kanannya dari umat ini salah satunya adalah Al Farug. 


Rasulullah & bersabda, “Orang pertama dari umat ini yang 
diberi kitabnya pada tangan kanan adalah Umar bin Khaththab, dan ia 
mempunyai cahaya seperti cahaya matahari.” Beliau lalu ditanya, 
“Dimana Abu Bakar ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Para malaikat 
menggiringnya ke dalam surga.” (HR. Al Khathib) 


Apabila seorang mukmin mengambil buku catatan amalnya 
dengan tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah tanpa ada 
sesi tanya jawab. 


Nabi & bersabda, “Siapa saja yang dihisab maka ia disiksa.” 
(HR. At-Tirmidzi dan Adh-Dhiya”) | 


Beliau juga $$ bersabda, 
» o 
25 .&4 Dls N ASP uya 


“Siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban pada saat hisab 
maka ia disiksa.” (HR. Muslim dan Al Bukhari) 


Nabi # bersabda, “Siapa saja yang dihisab pada Hari Kiamat 
. maka ia disiksa.” Aisyah Ummul Mukminin lantas bertanya, “Bukankah 
Allah berfirman, Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang 
mudah?.” Rasulullah #8 menjawab, “Itu bukan hisab, melainkan 
penghadapan. Tetapi, orang yang hisabnya bertele-tele, niscaya ia akan 
binasa.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) 


Setelah orang beriman dihisab dengan ringan, ia kemudian pergi 
menemui istri-istrinya dengan hati senang dan gembira. 


652 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Apakah ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seorang pria 
yang pulang menemui istri-istrinya yang berwujud bidadari? 


Selain itu, ia dimasukkan ke dalam golongan kanan, yaitu 
golongan yang selamat pada Hari Kiamat. 


PA le 3 D gl LIL gadi ch 
La 23 D2 paha IE 5D cp BD ht ab (as 


—- " ae ig 2 La au Pena Pa 

S9 IejAe NY Selai Ta 

“Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. 
Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang 
yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan 
air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti 


(buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya.” (@s. Al Waagi'ah (561: 
27-33) 


Ketika itu ia berada dalam kehidupan yang diridhai. 
A3 25 & 


“Dalam surga yang tinggi.” (Os. Al Haaggah (691: 22) 


8 
. £ ke 
| 


Pat 2 3 « - aa 
- 


£ 

Deh 
25 ... .. ., 2 - - s£ 2 - - 
20 c56 Gil ag Lal hh DH GS 


rd 


hi Dab Lah @L et 


" @ 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 653 








2 P3 
2 


3 3 
- - - “ a.. 0 5. Te € AI G. ma 12 
aga en Is G5 Dub Dua 
DX 23 C3 


“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kirinya, maka dia berkata, “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak 
diberikan kepadaku kitabku lini), Dan aku tidak mengetahui apa hisab 
terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan 
| segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 
Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu 
belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke 
dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan 
rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta '” (@s. Al Haaggah (691: 25- 
32), sedangkan orang kafir mengambil buku catatan amalnya dengan 
tangan kiri. | 


Orang kafir dan pendosa akan dipanggil dengan namanya dan 
nama bapaknya untuk dihisab. Lalu dikeluarkanlah buku catatan 
amalnya yang berwarna hitam dan dengan tulisan hitam. Bagian luarnya 
berisi kebajikan dan bagian dalamnya berisi kejahatan. Ia mengawali 
dengan kebaikan sehingga ia mengira akan selamat. Namun ketika ia 
sampai pada bagian akhir buku catatan amalnya, ia menemukan tulisan 
“kebaikan-kebaikanmu ini ditolak”. Wajahnya ketika itu langsung 
menghitam, kesedihannya tak .terperi, dan ia merasa putus asa terhadap 
kebaikannya. 


Kemudian, ia membalik buku catatannya dan membaca catatan 
kejahatannya hingga hal itu membuatnya bertambah sedih dan wajahnya 
hitam. Ketika ia sampai pada bagaian akhir buku catatan amalnya, ia ' 
menemukan kalimat “Kejahatan-kejahatanmu ini dilipat-gandakan”. 
Maksudnya, siksaannya dilipat-gandakan, hingga ia merasa susah 
dikarenakan siksa neraka, matanya melelehkan air mata, wajahnya 
menghitam, jubah yang terbuat dari ter dikenakan padanya, dan 


654 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


kepadanya dikatakan, “Pergi dan temui teman-temanmu dan 
beritahukan mereka bahwa masing-masing mereka mendapatkan 
balasan seperti ini.” Ia lantas pergi sambil berkata, “Duhai alangkah 
baiknya seandainya buku catatan amalku tidak diberikan kepadaku, dan 
aku tidak mengetahui apa hisab yang akan ditimpakan terhadap diriku. 
Duhai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.” Ia 
lalu berharap mati. “Telah hilang kekuasaanku dariku.” Telah hilang 
hujjahku dariku. 


Ibnu Zaid berkata, “Maksud dari sulthaniyah (kekuasaan) adalah 
kekuasaan di dunia, yaitu kerajaan. Dahulunya orang ini ditaati oleh 
teman-temannya, dan membawahi seratus ribu kerajaan. Kemudian ia 
menyatukan tangan ke leher dan membelenggunya erat-erat, kemudian 
para malaikat memasukkannya ke dalam neraka Jahim. 


2 2». Pa Pa 2 br - £ te 
GEN Sad Logb 3153 san Cjal Ga La 
| i ai Yo & # : 
ana Tia D Da3 


“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia 
akan berteriak, “Celakalah aku . Dan dia akan masuk ke dalam api yang 
menyala-nyala (neraka).” (Os. Al Insyigaag (841: 10-12) 


3 
I3 


Orang yang berdosa akan lari ketika melihat buku catatan 
amalnya, melihat tanda-tanda kesengsaraan serta bencana yang nampak 
dalam buku catatan tersebut. Ia kemudian membuang jauh-jauh tangan 
ke arah samping agar bisa menghindar darinya. Namun ia tak kuasa 
melakukannya. Ke arah mana saja ia menghindarinya, ia' pasti 
menemuinya. Bila ia tidak mengulurkan tangan dengan suka rela untuk 
mengambil buku catatan amalnya, maka kitab itu menempel dan 
bergantung di tangan kirinya sehingga jangkauan tangannya yang 
berada di belakang punggungnya akhirnya dapat menyentuhnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 655 





Ia kemudian berteriak, “Celaka!' Ia meratap dengan ratapan 
kematian, menangisi dirinya, dan menyesali nasibnya. Bagaimana 
tingkatan ini tidak keluar darinya, sedangkan pintu-pintu neraka telah 
dibuka untuknya? | 


Maksud dari ungkapan “Ia termasuk golongan kiri” adalah orang- 
orang yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kiri. 
Mereka itulah para penghuni neraka. 


2 2 g 
| 


“ 3- 5 YAA Hi aan .. P 


- 


F3, 


(D 

“Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. Dalam (siksaan) 

angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.” (As. Al 
Waagi'ah (56): 41-42) 


Lafazh samum dalam ayat di atas berarti angin panas yang masuk 
ke dalam pori-pori tubuh. Maksudnya adalah panas dan kobaran api 
neraka masuk ke dalam pori-pori tubuh manusia. Sedangkan lafazh 
— hamim berarti air panas. Apabila api telah membakar jantung crang- 
orang kafir dan orang-orang yang berdosa, maka mereka diceburkan ke 
dalam air mendidik seperti orang yang lari dari api dan menceburkan 
diri ke dalam air untuk memadamkan panasnya. Namun ia justru 
mendapati air panas yang benar-benar panas dan mendidih. 


Umat Pertama yang Dihisab 


| Di dalam sebagian hadits disebutkan bahwa umat pertama yang 

dihisab Allah # adalah umat Muhammad. Apabila umat terdahulu 
dan umat terakhir berkumpul di tanah lapang pada Hari Kiamat, maka 
umat Muhammad akan diberdirikan untuk dihisab. Orang pertama dari 
umat Muhammad yang dipanggil untuk hisab adalah seorang pria dari 
suku @uraisy yang berasal dari bani Makhzum yang bernama Abdullah 


656 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


bin Abdul Asad —Abu Salamah, istri Ummu Salmah— dan saudaranya 
Aswad bin Abdul Asad yang terbunuh dalam kondisi kafir di telaga 
Badar pada saat perang Badar. | 


Firman Allah berikut ini turun berkenaan dengan kedua orang 
tersebut, 


- 


ANA 


beo al eh 
Oa ah 3 9 3s H3 Dis se 


SAT Em 


@ EI LENI 3 Kilat Un 


A . 
.— Pak . 


“Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari 
sebelah kanannya, maka dia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini)'. 
Sesungguhnya aku yakin, bahwa. sesungguhnya aku akan menemui 
hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang 
diridhai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada 
mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan 
amal yang telah kamu kerjakan pada hari- hari yang telah lalu'.” (Os. Al 
Haggah (691: 19-24) 


Ayat-ayat diatas turun berkenaan dengan Abul Salamah Abdullah 
bin Abdul Asad Al Makhzumi. Sedangkan ayat-ayat di bawah ini turun 
berkenaan dengan Aswad bin Abdul Asad Al Makhzumi. 


2. f 


Na At 


— 


AA Pn dai 


s5 Dal kah HL gp BU 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 657 








“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kirinya, maka dia berkata, “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak 
diberikan kepadaku kitabku (ini), dan aku tidak mengetahui apa hisab 
terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan 
| segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 
Telah hilang kekuasaanku dariku.' (Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu 
belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke 
dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan 
rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu 
tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. Dan juga dia tidak 
mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada 
seorang temanpun baginya pada hari Ini di sini. Dan tiada (pula) 
makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada 
yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.” (@s. Al Haggah 
(691: 25-37) 

Abu Salamah masuk dari belakang hijab dan diberdirikan di 
hadapan Allah 4£, sehingga tulang-tulangnya gemetar, sendi-sendinya 
copot, dan jiwanya hancur lebur karena terlalu takut kepada Allah 38. 
Sementara ia berada dalam kondisi paling takut di hadapan Allah yang 
Maha Perkasa, tiba-tiba seorang malaikat datang membawa lembatan 
putih yang ditempel dengan stempel abadi. Lalu malaikat itu berkata 


658 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





kepadanya, “Inilah kitabmu.” Lalu ia menerima kitabnya dengan tangan 
Kanannya. Kemudian malaikat itu memberikan kitab Aswad bin Abdul 
Asad dan berkata kepadanya, “Hai musuh Allah, ambil kitabmu dengan 
tangan kirimu, karena kau termasuk golongan kiri.” Aswad bin Abdul 
Asad Al Makhzumi hendak mengulurkan tangan kanannya untuk 
mengambil kitabnya, tetapi ia tidak mampu karena ia mendapati tangan 
kanannya seolah-olah digantungi gunung di dunia sehingga ia tidak 
mampu mengangkatnya karena berat. 


Menurut suatu pendapat, tangannya terbelenggu. Dan pendapat 
lain mengatakan bahwa tangannya melekat pada tubuhnya. 


Orang yang Mendustakan Kiamat dan Neraka 
Allah 3 berfirman, 


X2 


BG SAS ya Cash GA LA yi 


“Bahkan mereka mendustakan Hari Kiamat Dan Kami 


menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan 
Hari Kiamat:” (@s. Al Furgaan (25): 11) 

Apabila Jahanam melihat orang-orang kafir, maka mereka 
mendengar suaranya yang marah dan menggelegak, dan mereka 
mendengar kegeramannya dan suara nyalanya karena keinginan yang 
keras untuk menyiksanya. 

Rasulullah ditanya, “Ya Rasulullah, apakah Jahanam punya dua 
mata?” Nabi $$ menjawab, “Tidakkah kalian mendengar firman 
Allah, | 


2 (aa Ye TA An nm aa 
CD Lebih asas Uh Igage yua ObXA 0 el Isl 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 659 





“Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka 
mendengar kegeramannya dan suara nyalanya'” (Os. Al Furgaan (25): 
12) : 


Rasulullah bersabda, 


Dp OA OI oNyad pp TU Gp AN 3 HP CI 
Pad N .. pk Pee Oo. &- an cg 2g » Pin tipi Oo 
LA aa IS A83 ata JS 8 MIS) lih aka 
Hn yaa AA 

“Satu kobaran api keluar dari neraka pada Hari Kiamat. Ia 
memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan lisan : 
yang berbicara. Ia berkata, “Sesungguhnya aku ditugasi menyiksa tiga 
jenis manusia, yaitu setiap orang yang sewenang-wenang dan jahat, 
setiap orang yang menyeru tuhan lain bersama Allah, dan orang-orang 
yang menggambar'.” (HR. At-Tirmidzi) | 


Allah # berfirman, 


Pa Hr AE ATA au “3 2 II 
“Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu 
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.” (@s. Ar-Rahmaan (551: 41) 


Maksudnya, orang-orang yang berdosa dikenali lewat tanda hitam 
di wajah dan warna coklat di mata, para malaikat kemudian menjambak 
rambut mereka bagian depan dan kaki mereka lalu mencampakkan 
mereka ke dalam neraka. 


'Adh-Dhahhak berkata, “Ubun-ubunnya dan kedua kakinya 
disatukan dalam ikatan rantai dari belakang punggungnya, hingga 
punggungnya patah, kemudian dilempar ke dalam neraka.” 


Kemudian mereka berputar-putar, sekali waktu di antara air 
mendidih, dan sekali waktu di antara api yang panas. 


660  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Allah 8 berfirman, 
Tang 1 aa KE na Na 


“Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi 
minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan 
muka.” (@s. Al Kahfi (18): 29) 


Mengenai firman Allah 38, “Seperti besi yang mendidih”, 
Rasulullah $$ bersabda, “Seperti ampas minyak. Bila didekatkan ke 
mukanya, maka rambut mukanya rontok.” (HR. At-Tirmidzi) 


Allah # Meringankan Hisab Orang Beriman 
Nabi #8 bersabda, 


Pb 
o 


Mara o Co N - TN ni - 3 1 5 - ye aer 
SM 0 Ugal OI aa Hi A1 ha Gi SAN 


3 £ Lk Ia. 
MA 3 Leak Aji 


“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia 
meringankan hisab orang beriman hingga lebih ringan dari shalat wajib 
yang dikerjakannya di dunia pada Hari Kiamat.” (HR. Ahmad, Ibnu 
Hibban dan Ibnu Jarir) 


Oishash 


Saat Abu Al @asim berjalan bersama Abu Dzar Al Ghifari, beliau 
melihat dua kambing saling beradu tanduk. Beliau kemudian bertanya, 
“Abu Dzar, kamu tahu mengapa dua kambing itu bertengkar?” Jundub 
bin Junadah menjawab, “Tidak.” Nabi #8 berkata, “Tetapi Allah tahu 
dan akan memutuskan perkara keduanya pada Hari Kiamat.” (HR. Ath- 
Thabrani dan Ahmad) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 661 


Rasulullah &$ bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, setiap sesuatu pasti bertengkar pada Hari Kiamat, hingga 
meskipun dua kambing yang beradu tanduk.” (HR. Ahmad) 


Nabi # bersabda, 
ai INA Jab 2333 3g. 8 » 
JAN ap UAN ya 2 Gatal 
“Kambing yang tidak punya tanduk pasti meminta balas kepada 
kambing yang bertanduk pada Hari Kiamat.” (HR. Ahmad) 


$662 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





MIZAN 


Allah # berfirman, 


aa He M3 2 Call 
“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
(keadilan).” (@s. Ar-Rahmaan (551: 7) 


Mizan berarti ad/ (keadilan). Menurut Mujahid, @atadah dan As- 
Suddi, maksudnya Allah meletakkan keadilan yang diperintahkan-Nya di 
muka bumi. Pendapat lain mengatakan, maksudnya Allah meletakkan 
syariat. 


Ada yang berpendapat, mizan berarti Al Gur'an karena di 
dalamnya terdapat penjelasan yang dibutuhkan timbangan. Pendapat 
lain mengatakan, mizan berarti orang yang memiliki lisan yang dijadikan 
timbangan agar sebagian manusia menemukan titik imbang padanya 
dari yang lain. 


Mizan adalah timbangan yang digunakan pada Hari Kiamat untuk menimbang 
beratnya amal perbuatan hamba. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 663 





Ada juga yang mengatakan bahwa mizan berarti hukum. Pendapat 
terakhir mengatakan bahwa Allah ingin menempatkan mizan di Akhirat 
untuk menimbang amal perbuatan manusia. 


Rasulullah #$ bersabda, 
0£ 1. aa Be nga 
en ng UPI Sp ta Aa Old 


“Mizan berada di tangan Yang Maha Pemurah. Dia meninggikan 
suatu kaum dan merendahkan kaum lain.” (HR. Al Bazar) 


Nabi #& bersabda, “Mizan berada di tangan Allah yang 
meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum lain. Anak Adam 
dibolak-balik di antara kedua jari dari jari-jari Tuhan. Bila mau maka Dia 
menjatuhkannya, dan bila mau maka Dia menegakkannnya.” (HR. Ibnu 
Fani, Ath-Thabrani, Ibnu Mandah, Ad-Dailami, Ibnu Asakir dan Al 
— Hakim) 


Allah # berfirman, 


se aa AR wa 3 


“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, 
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.” (@s. Al Anbiyaa 
(21): 47) Mawazin adalah bentuk jamak dari mizan. 


Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap mukallaf memiliki mizan 
yang digunakan untuk menimbang seluruh amal perbuatan. Perbuatan 
baik diletakkan di satu sisi, dan perbuatan dosa di sisi lain. 


664 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Ada yang berpendapat bahwa sangat dimungkinkan ada beberapa 
timbangan untuk satu orang, yang masing-masing digunakan untuk 
menimbang satu jenis amal perbuatan manusia. 


Nabi $ bersabda, 
“ Aan Par NP Na DP #8 . 
MO Ala Jiyer MAN Wp Oa la 
“Yang mengurusi mizan di Hari Kiamat adalah Jibril AS.” (HR. Al- 
Lalika 1) 
Ada yang berpendapat bahwa mizan memiliki dua sayap, tali, 


pengukur keseimbangan, dan dua bandul. 


Allah 8 berfirman, 


- 


3 - Tt 
KL ea SEL KRS An an -1 Ba Ana ap SU cp 
B A3,U 2853) ya soda FS mand Gl Apa 38 oa!3 


Oei 


“Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka 
barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang- 
orang yang beruntung.” (Os. Al A'raaf (71: 8) 


Yang dimaksud dengan wazn (timbangan) adalah timbangan amal. 
Jadi, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan mizan. 


Abdullah bin Umar berkata, “Lembaran-lembaran catatan amal 
para hamba ditimbang.” Dikatakan, mizan adalah kitab yang memuat 
catatan amal manusia. Mujahid berkata, “Mizan adalah perbuatan baik 
dan perbuatan buruk itu sendiri.” 


Mizan Dipasang pada Hari Kiamat 
Nabi # bersabda, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 665 


“Mizan dipasang pada Hari Kiamat. Seandainya langit dan bumi 
ditaruh di dalamnya, tentulah ia muat. Maka para malaikat bertanya, 
Tuhanku, untuk siapa kau menimbang dengan mizan ini? 
Allah SE menjawab, Untuk makhluk yang Aku kehendaki.' Para 
malaikat berkata, "Maha suci Engkau. Kami tidak beribadah kepada-Mu 
dengan sebaik-baik ibadah kepada-Mu'.” (HR. Al Hakim) 


Tiga Kondisi yang Menyebabkan Manusia Tidak saling 
Mengingat pada Hari Kiamat 


Rasulullah #$ bersabda, “Adapun tiga kondisi yang membuat 
seseorang tidak mengingat yang lain: ketika berada di Mizan, hingga ia 
tahu apakah timbangannya berat atau ringan, saat menerima kitab amal 
sampai dikatakan, "Bacalah kitab kalian', hingga ia tahu apakah kitabnya 
jatuh di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau dari belakangnya, 
dan saat berada di Shirath ketika ia diletakkan di punggung Jahanam, 
dan di kedua sisinya ada banyak besi runcing dan duri, yang padanya 
Allah menahan orang yang dikehendaki-Nya, hingga ia tahu apakah ia 
selamat atau tidak.” (HR. Abu Daud dan Al Hakim) 


Suatu ketika Aisyah bertanya, “Ya Rasulullah, apakah kalian 
mengingat keluarga kalian pada Hari Kiamat?” Nabi &$ bersabda, 
“Adapun tiga tempat yang membuat seseorang tidak ingat kepada yang 
lain: saat berada di Mizan, hingga ia tahu apakah timbangannya berat 
atau ringan: saat menerima kitab amal perbuatan, sampai dikatakan, 
Bacalah kitab kalian”, hingga ia tahu apakah kitabnya jatuh di tangan 
kanannya atau di tangan kirinya atau dari belakangnya: dan saat berada 
di Shirath ketika ia diletakkan di atas punggung Jahanam, dan di kedua 
sisinya ada banyak besi runcing dan duri, yang padanya Allah menahan 
orang yang dikehendaki, hingga ia tahu apakah ia selamat atau tidak.” 
(HR. Abu Daud dan Al Hakim) ki 


666 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





Manusia yang timbangan kebaikannya ringan akan ditempatkan di 
dalam neraka Hawiyah dengan kondisi kepala dibalik. Neraka adalah 
tempat tinggal yang pantas bagi mereka. 


Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah # bersabda, “Akan ada 
seorang pria dengan perawakan besar dan gemuk datang pada hari di 
Hari Kiamat, yang di mata Allah ia tidak sebanding dengan nyamuk. 
Bacalah ayat ini bila mau, 


D id ab 0 


Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) | 


mereka pada Hari Kiamat'.” (@s. Al Kahfi (181: 105) (HR. Al Bukhari) 
Rasulullah $$ bersabda, 


LENSA II Je Ga ol 


“Orang yang paling dibenci Nabi adalah pendeta yang gemuk.” 


Amal yang Memberatkan Mizan 
Allah 3g berfirman, 


M2 3108 at - 4 5 A TEA aa KA NA 
ye es NG Lari A3 LAI ons 
: de 

G2 


“ 


C3 


“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, 
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.” (@s. Al Anbiyaa 
(21): 47) 


Nabi $ bersabda, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 667 











Pa 2 0 - #0 Ho Aan nga Tg 
Pai Il Oa Olaall 3 DEL cola ds Olesi Otas 


- 


ot y C3 2 05 0... N - 03 


“Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai 
Allah Yang Maha Pemurah adalah Subhanallahi wa bihamdihi 
Subhanallahil Azhim' (Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci 
Allah Yang Maha Agung).” (HR. Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu 
Majah) 


Suatu ketika seorang pria datang menemui Nabi #8, lalu 
bertanya, “Ya Rasulullah, aku datang kepadamu agar kiranya engkau 
sudi mengajariku ilmu yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan 
menyelamatkanku dari neraka.” Nabi $$ menjawab, “Maukah aku 
tunjukkan kepadamu dua kalimat yang berat dalam timbangan, ringan di 
lisan, diridhai Allah Yang Maha Pemurah, dan dibenci syetan? Bacalah, 
“Subhanallah wal Hamdulillah' (Maha Suci Allah dan segala puji bagi 
Allah). Keduanya adalah amal yang didekatkan, dekat dengan surga dan 
menjauhkan dari neraka.” 


Tiga Tempat yang Dilewati Nabi #& pada Hari Kiamat 


Suatu ketika Anas bin Malik RA bertanya, “Ya Rasulullah, berilah 
aku syafaat pada Hari Kiamat.” Beliau menjawab, “Akan aku 
lakukan, Insya Allah.” Anas bin Malik bertanya, “Dimana aku akan 
mencarimu?” Beliau #8 menjawab, “Carilah aku pertama kali di 
Shirath” Dia kembali bertanya, “Bagaimana jika aku tidak bertemu 
denganmu?” Beliau menjawab, “Carilah aku di Mizan.” Anas bin Malik 
bertanya, “Jika aku tidak bertemu denganmu di Mizan?” Beliau 
menjawab, “Carilah aku di Haudh (telaga), karena sesungguhnya aku 
tidak pernah akan luput melewati tiga tempat ini.” (HR. At-Tirmidzi dari 
Anas) 


668 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Nabi #& bersabda, “Ya Aisyah, seseorang tidak ingat orang 
lain di tiga tempat: saat berada di Mizan, hingga timbangannya berat 
atau ringan, saat kitab amal beterbangan apakah ia diberi dengan 
tangan kanannya atau diberi dengan tangan kirinya, dan saat satu 
kobaran api keluar dari neraka, lalu mengurung mereka, dan kobaran 
api itu berkata, “Aku ditugasi membakar tiga orang: Aku ditugasi 
membakar orang yang menyeru tuhan lain bersama Allah #: Aku 
ditugasi membakar orang yang tidak beriman kepada hari hisab, Dan 
aku ditugasi membakar setiap orang yang sewenang-wenang dan keras 
kepala. Lalu kobaran itu menutupi mereka dan mencampakkan mereka 
ke dasar. Jahanam mempunyai titian yang lebih kecil dari rambut dan 
lebih tajam dari pedang. Di dalamnya terdapat banyak besi runcing dan 
duri yang bertebaran. Manusia yang berjalan di atasnya ada yang 
melewatinya seperti kedipan mata, seperti petir, seperti angin, seperti 
kuda dan binatang tunggang yang bagus. Para malaikat berkata, 
“Tuhanku, selamatkan, selamatkan." Maka yang selamat adalah muslim, 
yang tersambar tergores kulitnya adalah muslim, dan ahli makar 
mukanya dijungkirkan ke dalam neraka.” (HR. Ahmad) 


Setiap Ucapan dan Perbuatan Manusia Ditimbang 
Nabi #8 bersabda, 


dab aa Se Ap 3 ya dian Ep op oa LG 
Aan) Sp 5 IN US US Up NA) 


“Setiap orang yang mati pasti ditimbang ucapan dan amalnya. 
Siapa yang ucapannya lebih berat dari perbuatannya, maka amalnya 
tidak diangkat. Dan siapa yang amalnya lebih berat dari ucapannya, 
maka amalnya diangkat.” (HR. Ad-Dailami) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 669 














Allah # Mendekatkan Hamba 


Nabi & bersabda, “Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang 
mukmin, lalu meletakkan tabir dan maafNya padanya, menutupi 
kesalahannya di mata manusia, dan membuatnya mengakui dosa- 
dosanya. Lalu Allah bertanya, “Tahukah engkau dosa seperti ini? 
Tahukah engkau dosa seperti ini? Tahukah engkau dosa seperti ini?' Ia 
menjawab, “Ya, Tuhanku. ' Hingga ketika Allah membuatnya mengakui 
dosa-dosanya dan melihat dirinya telah binasa, maka Allah berfirman, 
'Aku telah merahasiakan dosa-dosamu di dunia, dan aku 
mengampuninya untukmu hari ini. ' Kemudian ia menerima kitab 
kebaikannya dengan tangan kanan. Sedangkan orang kafir dan munafik, 
Para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berdusta 
terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas 
orang-orang yang zhalim.” (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah) 


Ketika Sayap Timbangan Keburukan Lebih Berat 


Rasulullah #8 bersabda, “Seorang hamba didatangkan pada 
Hari Kiamat lalu kebaikannya ditaruh di satu sayap timbangan, 
sedangkan keburukannya di sayap timbangan yang lain. Setelah itu satu 
kartu dihadirkan dan diletakkan — di sayap kebaikan sehingga 
menyebabkan kebaikannya lebih berat. Ja lantas bertanya, “Ya Tuhanku, 
kartu apa ini? Seluruh amalku di malam dan siang hari telah aku terima. 
Allah berfirman, “Ini perkataan orang tentangmu sedangkan engkau 
tidak bersalah." Maka hamba itu selamat lantaran kartu tersebut.” (HR. 
Al Hakim) 


Kartu yang di dalamnya Terdapat Kesaksian Yang Maha 
Hag 


Rasulullah & bersabda, “Seorang pria dari umatku akan 
dipanggil di hadapan seluruh makhluk, lalu sembilan puluh sembilan 


670 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





buku catatan disebar kepadanya. setiap buku catatan berjarak sejauh 
mata memandang. Kemudian Allah #£ bertanya, “Apakah engkau 
memungkiri sesuatu yang ada pada buku tersebut?” Ia menjawab, 
Tidak, Tuhanku.' Allah bertanya, 'Apakah para pencatatku yang 
mengawasi perbuatanmu menzhalimimu?” la menjawab, “Tidak. 
Kemudian Allah bertanya, “Apakah engkau punya alasan? Apakah 
engkau punya kebaikan?" Pria itu kemudian merasa takut dan berkata, 
Tidak. ' Allah berfirman, “Sebenarnya engkau mempunyai kebaikan dan. 
engkau tidak akan dizhalimi pada hari ini.' Setelah itu satu kartu yang 
bertuliskan La Ilaha Illalah, Muhammad Rasulullah diberikan 
kepadanya." Ia berkata, “Tuhanku, apa artinya kartu ini dibanding 
catatan-catatan amal ini?” Allah berfirman, “Sesungguhnya engkau tidak 
dizhalimi.” Lalu catatan-catatan amal itu ditaruh di satu sayap 
timbangan, sedang kartu itu ditaruh di sayap timbangan yang lain. 
Maka, catatan-catatan itu lebih ringan, dan kartu itu lebih berat.” (HR. 
Ibnu Majah) 


Dalam sebuah hadits disebutkan, “Apabila timbangan orang 
beriman ringan, maka Rasulullah #8 mengeluarkan kartu seperti 
ujung jari, lalu beliau melempar sayap kanan timbangan yang memuat 
kebaikan-kebaikannya, sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi lebih 
berat. Orang beriman tersebut kemudian berkata kepada Nabi #8, 
“Demi ayah dan ibuku, betapa eloknya wajahmu, dan betapa bagusnya 
akhlakmu. Siapa engkau?” Beliau menjawab, “Aku Muhammad Nabimu, 
dan inilah shalawat-shalawat yang engkau baca untukku. Aku akan 


,.. 


berikan kepadamu pada saat engkau sangat membutuhkannya. 


Orang yang Tidak Dikenai Timbangan 


Rasulullah $$ bersabda, “Pada Hari Kiamat timbangan 
ditegakkan, lalu ahli shalat dihadirkan dan pahala-pahalanya akan 
diberikan berdasarkan timbangan tersebut. Ahli puasa dihadirkan lalu 
pahala-pahalanya diberikan berdasarkan timbangan tersebut. Ahli 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 671 


| 
| 
: 











sedekah dihadirkan lalu pahala-pahalanya diberikan berdasarkan 
timbangan-timbangan tersebut. Dan ahli cobaan dihadirkan lalu 
timbangan tidak dipasang dan buku catatan amal tidak disebarkan 
untuknya, dan ia dikucuri pahala sebanyak-banyaknya tanpa dihitung. ” 


Suatu ketika Rasulullah #$ berkata kepada Husain bin Ali, 
“Anakku, engkau harus gana'ah niscaya engkau menjadi orang yang 
paling kaya. Kerjakan amakamal fardhu niscaya engkau menjadi 
manusia yang paling banyak ibadahnya. Anakku, sesungguhnya di surga 
ada sebuah pohon yang yang disebut pohon Balwa yang diberikan 
kepada ahli ujian pada Hari Kiamat. Timbangan tidak akan dipasang 
untuk mereka, buku catatan amal tidak akan diberikan kepada mereka, 
dan limpahan pahala dianugerahkan kepada mereka.” 


Lalu Rasulullah #& membacaayat, 
Gt Keno MERE anta Okan “1 
O Pee pk Aa Ong! Un La) 


ed 


“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Os. Az-Zumar (391: 10) 


Orang yang Berat Timbangannya dan Orang yang Ringan 
Timbangannya | 


Allah # berfirman, 
ST GA rd 2? Pa tc IL lt ana “5 
Osis » A6 A53 yA CA Ii 3 


| “Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan|nya, maka mereka 
itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. ” (Os. Al A'raaf (71: 8) 


Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abas berkata, “Amal perbuatan 
orang beriman ketika itu ditampakkan dalam bentuk yang paling baik, 
lalu diletakkan di sayap timbangan sehingga kebaikan-kebaikannya 


672 5 Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





menjadi lebih berat daripada keburukannya. Itulah firman Allah, 
Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah 


, 


orang-orang yang dapat keberuntungan. 


Amal orang kafir pada Hari Kiamat akan dihadirkan dalam wujud 
yang paling buruk dalam sayap timbangan, lalu timbangan amalnya 
menjadi ringan sehingga akhirnya ia dijebloskan ke dalam neraka. 


Z AE. 2 5 aa etc Le. g, 2. 
Ka kail Ina Gl AG satya Cal ah 
Osaka K3 16 


“Dan siapa yang "ringan timbangah kebaikannya, maka itulah 
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu 
mengingkari ayat-ayat Kami.” (Os. Al A'raaf (7): 9) 


Allah 3& berfirman, 


- PN PP Na PAN 1 3 
D 5 Ii 3 D ap cd 0. LB 


t- 2. 


aa »£ — NB ? 
Li 3 au RE @ Hug Ca 3 
rr. £ 
D tee ob Di Aa 


“Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka 
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang- 
orang yang ringan timbangan (kebaikan/nya, maka tempat kembalinya 
“adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 
(Yaitu) api yang sangat panas.” (@s. Al @aari'ah (101): 6-11) 


Lafazh “Dalam kehidupan yang memuaskan”, berarti dalam 
kehidupan yang diridhai oleh pemiliknya. Kehidupan adalah kata yang 
mencakup berbagai nikmat di surga. | 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 673 














SHIRATH 


4 


Allah 3g berfirman, 

Mein CU, ES BIG YK Ol 

“Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi 
neraka itu.” (@s. Maryam (19!: 72) 


Yang dimaksud dengan mendatangi di sini adalah melewati titian 
yang dibentang di tengah-tengah neraka Jahanam. Ada yang 
berpendapat bahwa, maksudnya adalah mendatangi dalam arti melihat, 
mengamati, dan dekat dengan neraka Jahanam sehingga mereka dapat 
melihatnya ketika sedang dihisab. Pendapat lain mengatakan, 
maksudnya melewati titian. 


Allah #& berfirman, 


PN BA Be Gg 


KI LI y£ 23 L Soga NY yA ola 


Pa 


x 


Shirath adalah titian yang diletakkan di atas neraka untuk dilewati umat 
manusia pada Hari Kiamat. 


674 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





“Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negri 
Akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus)” (Os. Al 
Mu' minuun (23): 74), Orang-orang kafir ketika itu melenceng dari jalur 
yang menghantarkan mereka masuk ke dalam surga hingga akhirnya 
mereka sampai ke neraka. 


Allah Yang Maha Hag berfirman, 


$$ 


“Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan 
penglihatan mata mereka: lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. 
Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).” (@s. Yaasiin (361: 66) 


Abdullah bin Sallam —dahulunya adalah salah satu pendeta Yahudi 
kemudian masuk Islam dan menjalani keislamannya dengan baik— 


berkata, “Ketika Hari Kiamat tiba dan titian dibentangkan, seorang 


penyeru akan berseru, "Muhammad dan umatnya berdiri." Lalu mereka 
semua, baik yang berbakti maupun yang durhaka berdiri mengikuti 
beliau untuk melewati titian. Apabila mereka telah berada di atas titian, 
Allah 8 membutakan mata orang-orang yang durhaka, sehingga 
mereka pun berlomba-lomba mencari jalan. Maka, bagaimana mungkin 
mereka melihat sehingga bisa melewati titian? Kemudian seorang 
penyeru berseru, Isa dan umatnya berdiri. Maka Isa AS pun berdiri, 
diikuti oleh umatnya baik yang berbakti maupun yang durhaka. Mereka 
kemudian menempuh jalan yang sama. Begitu juga dengan seluruh nabi 
AS.” | 


Allah 8 berfirman, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 675 




















“Selain Allah: maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.” 
(@s. Ash-Shaffat (371: 23) 


Ada dua jenis titian di Akhirat, yaitu: 


Pertama: Titian ahli Mahsyar yang terbentang di tengah-tengah 
neraka Jahanam, dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang- 
orang beriman yang Allah 8€ tahu bahwa balasan tidak 
menghabiskan kebaikan-kebaikan mereka. 


Kedua: Titian yang disebut Gantharah, yang menahan para hamba 
dan mereka tidak kembali ke- neraka karena mereka telah melewati 
Shirath. Gantharah berada di antara surga dan neraka. 


Jahanam Memiliki Tujuh Jisr (Jembatan) 


| Seorang sahabat berkata, “Jahanam —semoga Allah menjauhkan 
kami darinya—, memiliki tujuh jembatan yang disebut ganthar. 


Apa itu Jisr? 


“Rasulullah & bersabda, “Kemudian jisr dibentangkan di atas 
Jahanam, dan syafaat dibolehkan lalu mereka berdoa, 'Ya Allah, 
selamatkan, selamatkan'.” Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, apa itu jisr?” 
Beliau menjawab, (Jembatan) licin dan menggelincirkan, di atasnya 
terdapat mata pancing, besi runcing dan duri, dan di sebuah tempat 
tinggi di dalamnya terdapat pohon-pohon berduri yang disebut Sa'dan. 
Orang-orang beriman yang berjalan di atasnya seperti kejapan mata, 
petir, angin, burung, “dan seperti kuda dan binatang tunggangan yang 
baik. Ada yang selamat dan tidak mengalami apa-apa, ada yang tergores 
duri tetapi dibebaskan, dan ada juga yang didorong dari belakang hingga 
terjerembab kedalam neraka Jahanam.” (HR. Muslim) 


“Nabi & bersabda, “Sesungguhnya di atas Jahanam ada 
jembatan yang lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dan 


676 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





bagian atasnya menuju surga. Ia licin dan menggelincirkan, di kedua 
sisinya banyak besi pengakit dan duri neraka. Allah menghalau siapa 
saja yang dikehendaki-Nya. Banyak laki-laki dan perempuan yang 
terpeselet hari itu. Para malaikat berdiri di kedua sisinya sambil berseru, 
Ya Allah, selamatkan, selamatkan.' Siapa yang membawa kebenaran, 
maka ia mampu melewatinya. Mereka diberi cahaya pada hari itu 
menurut besarnya iman dan amal mereka. Diantara mereka ada yang 
melewatinya seperti kilatan petir, diantara mereka adalah yang 
melewatinya seperti laju angin, diantara mereka ada yang diberi cahaya 
di kedua kakinya, diantara mereka ada yang merangkak bersusah payah 
dan ia dijilati api karena dosa-dosa yang dilakukannya. Api itu 
membakar siapa yang dikehendaki Allah diantara mereka sebesar dosa- 
dosa mereka hingga ia selamat. Golongan pertama yang berjumlah tujuh 
puluh ribu selamat tanpa hisab dan tanpa adzab, seolah-olah wajah 
mereka adalah bulan malam purnama, dan golongan setelah mereka 
seperti cahaya bintang di langit, hingga akhirnya mereka sampai ke 
surga dengan rahmat Allah 3£” (HR. Al Baihadi) 


Nabi #8 bersabda, “Tajamnya) Shirath seperti tajamnya 
pedang, seperti tajamnya pisau cukur. Para malaikat bertanya, Tuhan 
kami, siapa yang bisa melewatinya?” Allah menjawab, "Aku melewatkan 
siapa saja yang Aku kehendaki'.” (HR. Ad-Dailami) 


Abu Al @asim # bersabda, “Shirat yang diletakkan seperti 
tajamnya pisau cukur, lalu para malaikat bertanya, “Siapa yang Engkau 
lewatkan? Allah menjawab, 'Makhluk-Ku yang Aku kehendaki.” Mereka 
berkata, 'Maha Suci Engkau, kami tidak beribadah kepadanya dengan 
sebenar-benarnya ibadah?” (HR. Al Hakim) 


Rasulullah #& bersabda, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 677 



































: anna "Eh 2 Ge o : ae on B9 a 
Kay IIS KI Ng Cai jar JP pasal Jia Brad! Ol 
Mb In ba AA at IK SE aa mi 


“Sesungguhnya Shirat itu seperti pedang di atas jembatan 
Jahanam, dan sesungguhnya di pinggir-pinggirnya ada banyak besi kait 
dan duri. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, satu besi kait 
mampu mengambil orang yang lebih banyak dari penduduk Rabi'ah dan 

Mudhar.” (HR. Ibnul Mubarak) | 


Ada yang berpendapat bahwa Shirath pada Hari Kiamat bagi 
sebagian manusia lebih kecil dari rambut, dan bagi sebagian yang lain 
seperti dataran yang luas. 


Syi'ar Orang-orang Beriman di atas Shirath 
Rasulullah # bersabda, 
» s o Pad 9 
Hi Ls mag Fa Dah Je GP 
“Syiar (mata) orang-orang beriman di atas Shirath pada Hari 


Kiamat adalah, “Tuhanku, selamatkan, selamatkan?” (HR. At-Tirmidzi 
dan Al Hakim) 


Rasulullah & bersabda, “Syi'ar umatku saat mereka dibawa di 
atas Shirath adalah, Wahai Allah yang tiada tuhan selain Engkau'.” 
(HR. Ath-Thabrani) 


Titian di atas Jahanam adalah Jalan Menuju Surga 


Rasulullah & bersabda, “Jahanam meliputi dunia, dan surga 
dari belakangnya. Karena itu, Shirath yang berada di atas Jahanam 
menjadi jalan menuju surga.” (HR. Al Khathib dan Ad-Dailami) 


678 — Shahih Yanda-Tanda Kiamat 





pa PO Hen 3 


Bagaimana Manusia Melewati Shirath 


Setelah catatan amal dibagikan, timbangan amal ada yang ringan 
dan ada yang berat, manusia kemudian diperintahkan berjalan menuju 
Shirath. Maka, setiap orang datang ke penghalauan lalu meniti Shirath. 


Diantara manusia ada yang meletakkan kakinya di Shirat lalu 
tergelincir saat pertama kali menginjakkan kaki, dan jatuh ke dalam 
neraka. 


Diantara mereka ada yang berjalan sedikit lalu terkena besi kait 
dan duri pohon Sa'dan sehingga jatuh ke dalam neraka. 


Diantara manusia adalah berjalan seperti orang yang sakit perut. 


Diantara mereka ada yang berjalan merangkak susah payah di atas 
kaki dan tangannya. 


Diantara mereka ada yang menyeberanginya seperti burung yang 
terbang cepat. 


Diantara mereka ada yang menyeberanginya seperti angin yang 
bertiup kencang. Ada juga yang menyeberanginya seperti petir yang 
menyambar, maksudnya dalam hitungan satu kejapan mata. Semua itu 
terjadi menurut besarnya amal perbuatan hamba, cahaya, berat dan 
ringannya timbangan, dan seberapa besar ampunan Allah Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka. 


Nabi # bersabda, 


Toe. 3 


- 0 - 0 N Pn AP Ag aa, aa Oa 


3 p Pn) £ 
IL 
“Kalian melewati Shirat karena maaf Allah, masuk surga karena 


rahmat Allah, dan berbagi tempat tinggal di surga karena amal 
perbuatan kalian.” (HR. Muslim) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 679 








Orang yang Tidak Berhenti di atas Shirat Sekejap Mata 


Rasulullah & bersabda, “Manusia akan melewati jembatan 
Jahanam yang diatasnya banyak duri dan besi pengait yang mengait 


manusia dari kanan dan kiri. Di kedua sisinya berdiri para malaikat . 


sambil berdoa, “Ya Allah, selamatkan, selamatkan.” Diantara manusia 
ada yang melewatinya laksana petir, ada yang berjalan laksana angin, 
ada yang melewatinya bagaikan kuda, ada yang melewatinya dengan 
berlari-lari kecil, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang 
berjalan lamban " sekali. Para penghuni neraka yang memang 
penghuninya tidak mati dan tidak hidup. Manusia yang disiksa karena 
dosa dan kesalahannya dibakar lalu berubah menjadi arang, kemudian 
diumumkan syafaat lalu mereka diambil secara berkelompok, lantas 
mereka dilemparkan ke salah satu sungai surga kehidupan. Mereka 
kemudian tumbuh laksana tumbuhnya biji-bijian di dalam aliran air. 
Pernahkan kalian melihat Shabgha', pohon yang tumbuh di dalam buih 
air? Hamba terakhir yang dikeluarkan dari neraka adalah orang yang 
berada di pinggir neraka. Ketika itu ia berkata, “Tuhanku, palingkan 
wajahku dari neraka." Maka Allah berfirman, “Janjimu dan 
tanggungjawabmu, jangan engkau meminta-Ku selain itu.' Di atas 
Shirath ada tiga jenis pohon. Hamaba itu lantas berkata, “Tuhanku, 
pindahkan aku ke pohon itu agar aku bisa makan buahnya dan berada 
di bawah  naungannya.' Allah menjawab, Janjimu dan 


. tanggungajawabmu, jangan meminta-Ku selain itu.' Kemudian ia melihat 


pohon lain yang lebih baik dari yang pertama, lalu ia berkata, “Tuhanku, 
pindahkan aku ke' pohon itu agar aku bisa makan buahnya dan berada 
di bawah  naungannya.' Allah menjawab, Janjimu dan 
tanggungajawabmu, jangan meminta-Ku selain itu." Setelah itu ia melihat 
pohon lain dan berkata, “Tuhanku, pindahkan aku ke pohon itu agar 
aku bisa makan buahnya dan berada di bawah naungannya.' Ia lalu 
melihat orang-orang yang berkulit hitam dan mendengarkan ucapan 
mereka. Lalu ia berkata, “Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga.' 


680 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Maka ia pun dimasukkan ke dalam surga dan diberikan kenikmatan 
dunia dan semisalnya'.” (HR. Ahmad dan Al Hakim) | 


Melewati Tujuh Jembatan 
a. Jembatan Pertama 


Shirath itu seperti rambut dan lebih tajam dari pedang. 
Allah # berfirman ketika para hamba sampai di jembatan pertama, 


DB beb TN L 


“Kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari 
itu menyerah diri.” (@s. Ash-Shaaffaat (37): 25-26) 


Maksudnya, manusia diberhentikan untuk dihisab, kemudian 
digiring ke dalam neraka. 


Ada juga yang berpendapat bahwa mereka digiring ke dalam 
neraka terlebih dahulu, kemudian dihalau untuk ditanya ketika telah 
mendekati neraka. Mereka akan ditanya tentang amal, ucapan, 
perbuatan dan kesalahan yang mereka lakukan. 


Ibnu Abas berkata, “Mereka ditanya tentang La Ilaha Illalah dan 
kezhaliman terhadap makhluk.” 


Ketika menafsirkan lafaah “Bahkan mereka pada hari itu 
menyerah diri” Ibnu Abas berkata, “Mereka ketika itu tunduk dan 
merasa hina. Mereka kemudian dihentkan dan shalatnya pun dihisab. 
Siapa saja yang shalatnya sempurna maka ia selamat melewati jembatan 
tersebut. Namun apabila tidak sempurna, maka ia akan jatuh 
terjerembab ke dalam neraka. Setelah itu selamatlah orang yang 
' selamat, dan celakalah orang yang binasa." 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 681 








b. Jembatan Kedua 


“Kemudian manusia diberhentikan di atas jembatan kedua lalu 
amanat mereka dihisab, yakni amanat Sang Pencipta dan makhluk. 
Apabila Allah 46 menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, maka 
Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, menjadikannya 
kepercayaan Allah, dan membantunya melaksanakan amanat-amanat 
yang diwajibkan, seperti wudhu, mandi junub, shalat, puasa, zakat, 
memberikan hak kepada yang berhak, amar makruf dan nahi munkar, 
serta memelihara hukum Allah. Orang seperti inilah yang memperoleh 
petunjuk Allah 3, matanya dibuka untuk melihat kekurangan- 
kekurangannya, dan diberi kekayaan di dalam hatinya. | 


Namun apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya, 
maka Allah akan menampakkan kefakiran di depan kedua mata dan 
hatinya, sehingga ia pun menyia-nyiakan amanat, menjauhkannya dari 
pintu-pintu kebajikan, dan mendekatkannya kepada pintu-pintu dosa. 


“34 0 


03 3, 21... Go E. 
53343 J 3 BISA IT In Gaal K3 
- ap sa aa .£ 
BD Osabs (1 Aaml 


. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.” (Os. Al Anfaal (8l: 27) 


Oleh karena itu, Rasulullah $$ senantiasa memohon 
perlindungan kepada Allah #£ agar selalu terjaga dari prilaku khianat, 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lapar karena sesungguhnya 
lapar adalah seburuk-buruk teman tidur, dan dari khianat karena 
sesungguhnya khianat adalah seburuk-buruk penjaga rahasia.” (HR. An- 
Nasa 'i) 


682 — Shahih 'Yanda-Tanda Kiamat 








Amanat adalah amal yang dipercayakan Allah kepada hamba. 
Disebut amanat karena dengan amanat seseorang terjaga dari mencegah 
kebenaran. Kata amanat diambil dari kata aman. 


Muslim dalam kitab Shahihnya menyebutkan hadits yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah, “Lalu mereka mendatangi 
Muhammad # dan diizinkan masuk. Amanat dan rahim dikirim lalu 
keduanya berdiri di sisi kanan dan kiri Shirath, lantas yang pertama 
diantara mereka berjalan seperti petir yang menyambar.” 


c. Jembatan Ketiga 


Kemudian mereka ditahan di jembatan ketiga yang lebih dekat 
kepada Rabb —tanpa penentuan cara dan batasannya—, lalu 
silaturrahim dihisab. Yakni bagaimana mereka menyambung dan 
bagaimana mereka memutus silaturahim? 


Rahim pada hari itu berseru, “Ya Allah, siapa yang 
menyambungku maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang 
memutusku maka aku akan memutusnya.' Sehingga selamatlah orang 
yang selamat, dan celakalah orang yang binasa. 


Nabi & bersabda, YPada Hari Kiamat) Allah Yang Maha 
Perkasa akan datang lalu Dia menyilangkan kaki-Nya di atas jembatan 
lantas berfirman, "Demi keagungan-Ku dan kemuliaan-Ku, orang zhalim 
tidak akan melewati-Ku hari ini” setelah itu sebagian makhluk 
mendapatkan keadilan dari sebagian yang lain, hingga kambing yang 
tidak bertanduk pun memperoleh keadilan dari kambing yang bertanduk 
lantaran serudukannya. ” (HR. Ath-Thabrani) 


i. Jembatan Keempat 


Manusia setelah itu melewati jembatan keempat kemudian dihisab 
dalam hal berbakti kepada kedua orang tua dan diperintahkan untuk 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 683 








menjawab pertanyaan yang sangat dahsyat. Karena Allah 4 sangat 
memuliakan kedudukan orang tua hingga Dia menyebutkan bahwa 
seorang hamba dianggap telah mensyukuri-Nya apabila ia telah. 
mensyukuri jasa dan kebaikan orang tua. Allah 8£ berfirman, 


“Ta LA beda UPN OP Pr 4 
Dk Y KU: JA ol 


“Hendaknya kamu bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang 
tuamu. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu.” (@s. Lugmaan (31): 14) 


d. Jembatan Kelima 


Kemudian manusia ditahan di atas jembatan keempat, lalu mereka 
dihisab dalam hal tutur kata yang menyakiti orang lain, mengadu 
domba, dan bersaksi palsu. Maka, orang yang menjaga tutur katanya 
memperoleh keselamatan dan diberi lisan yang berdzikir serta bersyukur. 
Sedangkan orang yang gemar mengumbar tutur kata yang tidak berguna 
dan menginjak-injak kehormatan orang lain binasa. 


Rasulullah &$ bersabda, “Akan ada orang yang mengucapkan 
satu kata yang dimurkai Allah, sedangkan ia beranggapan ucapan itu 
tidak apa-apa, sehingga akhirnya ia dijerumuskan ke dalam Jahanam 
sejauh perjalanan tujuh puluh pergantian musim.” (HR. At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah dan Al Hakim) 


e. Jembatan Keenam 


Kemudian para hamba ditahan di jembatan keenam, lalu mereka 
dihisab dalam hal bertetangga. Maka, orang yang tidak pernah 
menyakiti tetangga, menjaga keluarga, dan memuliakan tamunya 
memperoleh keselamatan. Sedangkan orang yang mengkhianati, 
berbuat jahat kepada tetangga, dan tidak memuliakan tamunya binasa. 


684 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





f. Jembatan Ketujuh 


Setelah itu para hamba ditahan di jembatan ketujuh lalu mereka 
ditanya tentang kejujuran. Orang yang mampu menjaga lisannya dari 
ucapan bohong, maka ia selamat dan menuju surga bersama orang- 
orang yang berbakti. Sedangkan orang yang berbohong dan telah 
menjadi pembohong di sisi Allah, maka ia binasa dan terjerambab ke 
dalam neraka Jahanam yang menjadi tempat tinggalnya yang paling 
buruk. 


Ada juga yang berpendapat bahwa seseorang tidak bakal melewati 
salah satu titian sebelum ditanya di tujuh jembatan: Di jembatan 
pertama, ia ditanya tentang iman kepada Allah, yaitu syahadat bahwa 
tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah. Apabila ia menjawab 
dengan ikhlas —yang dimaksud ikhlas adalah ucapan sekaligus amal—, 
maka ia mampu melewatinya. Kemudian di jembatan kedua ia ditanya 
tentang shalat. Bila ia mengerjakannya dengan sempurna maka ia dapat 
melewati jembatan. Lalu ia ditanya di jembatan ketiga tentang puasa 
Ramadhan. Bila ia mengerjakannya dengan sempurna maka ia dapat 
melewati jembatan. Setelah itu ia ditanya di jembatan keempat tentang . 
zakat. Bila ia mengerjakannya dengan sempurna maka ia dapat 
melewati jembatan. Kemudian ia ditanya di jembatan kelima tentang haji 
dan umrah. Bila ia mengerjakan keduanya dengan sempurna, maka ia 
mampu melewatinya. Lalu ia ditanya di jembatan keenam tentang mandi 
dan wudhu. Bila ia mengerjakan keduanya dengan sempurna maka ia 
dapat melewatinya. Setelah itu ia ditanya di jembatan ketujuh, yang 
merupakan jembatan yang paling sulit dilewati. Ketika itu ia ditanya 
tentang perbuatan zhalim kepada manusia. | 


Orang yang Tergelincir di Shirath 
Allah 88 berfirman, 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 685 








3 LG Ol 


“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (Os. Al Fajr 
(891: 14) 


Abdullah bin Abbas berkata, “Di atas Jahanam ada tujuh buah 
jembatan. Pada jembatan pertama seseorang akan ditanya tentang 
iman. Bila ia melakukannya dengan sempurna maka ia lolos ke 
jembatan kedua. Kemudian ia ditanya tentang shalat. Bila ia 
melaksanakan dengan sempurna maka ia lolos ke jembatan ketiga. Lalu 
ia ditanya tentang zakat. Bila ia menunaikannya dengan sempurna maka 
ia lolos ke jembatan keempat. Setelah itu ia ditanya tentang puasa 
Ramadhan. Bila ia mengerjakannya dengan sempurna maka ia lolos ke 
jembatan kelima. Kemudian ia ditanya tentang haji dan umrah. Bila ia 
menunaikannya dengan sempurna maka ia lolos ke jembatan keenam. 
Lantas ia ditanya tentang silaturahim. Bila ia membangunnya dengan 
sempuma maka ia lolos ke jembatan ketujuh. Setelah itu ia ditanya 
tentang perbuatan-perbuatan zhalim, lalu ada seorang penyeru berkata, 
“Siapa yang pernah berbuat zhalim dipersilakan datang. Setelah itu ia 
“dibalas untuk orang lain, dan orang lain dibalas untuknya. Itulah maksud 
firman Allah, “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi'.” 


Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya di atas Jahanam ada 
jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dan 
bagian atasnya menuju surga. Ia licin dan menggelincirkan, “di kedua 
sisinya banyak terdapat besi pengakit dan duri neraka. Allah menghalau 
siapa saja yang dikehendaki-Nya. Banyak laki-laki dan perempuan yang 
terpeselet pada hari itu. Para malaikat berdiri di kedua sisinya sambil 
berseru, “Ya Allah, selamatkan, selamatkan.' Siapa saja yang membawa 
kebenaran, maka ia mampu melewatinya. Mereka diberi cahaya pada 
hari itu menurut besarnya iman dan amal mereka. Diantara mereka ada 
yang melewatinya seperti kilatan petir, diantara mereka ada yang 


686  — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


melewatinya laksana hembusan angin. diantara merexa ada jax 


ITA 
ti 
Tn 


cahaya di kedua kakinya, diantara mereka ada yang merargsas 
bersusah payah dan ia dijilati api karena dosa-dosa yang dibkekann ya. 
Api itu membakar siapa saja yang dikehendaki Allah sebesar dosa-dosa 
yang dilakukan mereka hingga akhirnya selamat. Golongan pertama 
yang berjumlah tujuh puluh ribu selamat tanpa hisab dan tanpa adzab, 
wajah mereka nampak seperti bulan purnama, dan wajah golongar: 
setelah mereka nampak seperti cahaya bintang di langit, hingge 
akhirnya mereka sampai ke dalam surga dengan rahmat Allah 3£.” 
(HR. Al Baihadi) 


Wahb bin Munabbih berkata, “Aku menemukan di dalam kita" 
Zabur milik Nabi Daud, Hai Daud, tahukah engkau siapa yang paling 
cepat jalannya di Shirath? Yaitu orang-orang yang ridha dengan hukum- 
Ku dan lisan mereka basah karena berdzikir kepada-Ku. Tahukah 
engkau siapa orang fakir yang paling mulia? Yaitu orang-orang yang 
ridha dengan hukum dan pembagian-Ku, dan memuji-Ku atas apa yang 
Aku karuniakan kepada mereka. Hai Daud, tahukah engkau siapa orang 
beriman yang paling tinggi kedudukannya di sisi-Ku? Yaitu orang yang 


PMII 


lebih senang lantaran diberi, daripada lantaran dihalangi'. 


Selamat dalam Menyeberangi Jembatan 
a. Bersedekah dengan Baik dan Memenuhi Kebutuhan 
Para Janda 


Rasulullah $$ bersabda, 


o 


da Rai YA) BA Ie GM 5 BA AG P3 


“Siapa yang memberi sedekah dengan baik di dunia maka ia akan 
melewati Shirath, dan siapa yang menutupi kebutuhan para janda, maka 
Allah akan menggantikannya bagi peninggalannya.” (HR. Abu Nu'aim) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 687 





b. Orang yang Menjadikan Masjid sebagai Rumahnya 


Nabi 88 bersabda, “Siapa saja yang menjadikan masjid sebagai 
rumahnya, maka Allah akan menjaminnya dengan belas kasih dan 
rahmat, dan lolos di Shirath. Shirath itu hitam lagi gelap karena teramat 
hitamnya neraka Jahanam. Maka, tidak ada yang lolos pada hari itu 
kecuali orang yang mempunyai cahaya, dan tidak ada cahaya pada hari 
itu kecuali bagi orang yang beramal shalih. Barangsiapa beramal shalih 
maka ia selamat dari neraka dan menyeberang ke negri kenikmatan dan 
keabadian, dan siapa yang tidak melakukan amal shalih di dunia maka ia 
dihalangi melihat wajah Yang Maha Perkasa, serta berada di negri 
kehancuran, penyesalan dan kebinasaan, di negeri yang siksaannya 
adalah angin panas, minumannya air mendidih, naungannya tidak dingin 
dan tidak mulia, serta makanannya dari pohon Zaggum.” 


c. Shalawat kepada Nabi & 


Rasulullah $$ bersabda, “Orang yang paling selamat diantara 
kalian dari dahsyatnya Hari Kiamat dan tempat-tempatnya adalah orang 
yang paling banyak bershalawat kepadaku. Sedangkan orang yang 
paling berhak atas syafaatku adalah yang paling banyak bershalawat 
kepadaku. Maka, perbanyaklah shalawat kepada Abu Al @Gasim, karena 
dia adalah pemberi syafaat pada hari ketika harta dan anak keturunan 
tidak berguna, dan yang melihat kalian. Siapa yang dilihat oleh cahaya 
kegelapan $# maka ia akan diliputi cahaya wajahnya $$ yang bisa 
menyeberangkan mereka di Shirath. Setiap orang akan mengambil 
cahaya wajah pemilik akhlak agung $& menurut ukuran shalawatnya 
kepadanya di dunia. Maka, para hamba berlomba saat melewati Shirath 
menurut besarnya cahaya Muhammad yang mereka ambil.” 


688 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


| Pembagian Orang yang Selamat di Shirath 


Manusia yang selamat ketika melewati Shirat dapat dibedakan 
dalam beberapa bagian, yaitu: 


Pertama, ahli sedekah, orang yang gemar shalat malam saat 
manusia tidur, dan ulama yang mendahului mereka. 


Kedua, orang yang istigamah dalam menjalankan kewajiban, 
tidak lalai, dan melaksanakannya tepat pada waktunya. 


Ketiga, orang yang membayar zakat, berteman dengan ulama 
dan mencintai mereka. 


Keempat, orang yang menyambung silaturahim, dan mencari 
ridha Allah dengan silaturahim. 


Diriwayatkan dari Nabi & bahwa saat wafat beliau berpesan 
tentang silaturahim. Setiap hamba yang menyambung silaturahim 
dengan mengorbankan diri dan hartanya, maka pada Hari Kiamat dia 
akan berjalan di atas Shirath laksana orang yang berjalan di taman 
surga, tidak melihat sedikit pun kedahsyatan Shirath, masuk surga 
bersama kelompok yang berhasil melewati Shirath, dan cahaya mereka 
bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. 


Kelima, orang yang menjaga pandangannya dari hal-hal yang 
diharamkan, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, dan menjaga 
pasangan dari perbuatan yang tidak halal, dan berbagi kasih sayang 
dengan mereka. | 


Rasulullah 88 bersabda, “Kaum perempuan adalah titipan 
orang-orang merdeka. Tidak ada yang memuliakan mereka kecuali 
orang mulia, dan tidak ada yang merendahkan mereka kecuali orang 
yang rendah. Orang yang rendah di sisi Allah berada di neraka. Begitu 
Juga perempuan apabila menaati suaminya dalam hal yang diridhai 
Allah 8” 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 689 





Keenam, orang yang menjauhi riba dan makanan haram, serta 
menjauhi prilaku khianat dan mengurangi timbangan. 
Allah 3 berfirman, | 


ay (Jk ON ani an en Pam aa 
dl Je JUS IP ol usilas) J3 
0 St NO HE £ 3 Pen Heat Bag 
D one mapig NA 3 Dj usia 


“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi.” (@s. Muthaffifiin (831: 1-3) 


Orang Terakhir yang Tertinggal di Shirath 


Yang terakhir yang berada di Shirath adalah orang yang terus- 
menerus merangkak dan berjalan secara perlahan-lahan, menangis dan 
memohon belas kasih kepada Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang hingga ia akhirnya ia dapat melewati Shirath. Setelah ia 
berhasil melewati Shirath dengan selamat, ia pun menoleh ke arah 
Shirath dan melihat " kedahsyatannya, dan mendengar lengkingan 
penghuni neraka, lalu berkata, “Maha Suci Tuhan yang telah 
membebaskanku darimu dan telah menyelamatkanku dari kedahsyatan 
neraka.” 


Saat dalam kondisi seperti itu, Allah Yang Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal mengirim seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu 
kemudian memegang tangannya dan berkata, “Bangunlah, wahai 
hamba Allah.” Setelah itu ia pergi menuju pancuran air di pintu surga 
dan berkata kepadanya, “Mandilah dengan air ini dan minumlah!” 
Hamba tersebut kemudian mandi dan minum air tersebut sebagaiamana 
yang diperintahkan malaikat. Wajahnya kemudian bersinar laksana bulan 
purnama, aromanya seperti aroma penghuni surga, dan warna kulitnya 


690 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


sama seperti warna kulit mereka. Kemudian malaikat itu membawanya 
pergi ke pinggir Jahanam dan berkata, “Berdirilah di sini sampai datang 
izin dari Tuhanmu.” Lalu hamba itu melihat penghuni neraka sehingga 
kedua telinganya pekak oleh jeritan mereka seperti lolongan anjing. 
Mereka meminta tolong karena kerasnya siksaan. Setelah itu ia 
menangis dan berdoa, “Tuhanku, paling wajahku dari penghuni neraka 
agar aku tidak melihat mereka dan tidak mendengar suara mereka. Aku | 
tidak memohon-Mu selain permohonan ini.” 


Malaikat kemudian datang dan memalingkan wajah hamba itu dari 
penghuni neraka ke arah penghuni surga. Lalu ia melihat mereka, dan 
melihat ada taman hijau yang belum pernah terlihat sepertinya sarna 
sekali di depan pintu surga. Ia lalu melihat pintu surga dan merenunz: 
keindahannya, keelokannya, dan luasnya kedua kakinya sama dengar 
jarak antara Makkah dan Bashra. Lalu ia berkata, “Tuhanku, Engkau 
telah melimpahkan seluruh kebaikan kepadaku. Engkau seberangkan 
aku ketika berada di Shirath, Engkau selamatkan aku dari neraka, 
Engkau dekatkan aku ke pintu surga. Taman ini, aku memchon kepada- 
Mu semoga mengantarkanku ke sana, dan aku tidak memohon kepada- 
' Mu selain permohonan ini.” Malaikat itu berkata, “Hai anak Adam, 
betapa bohongnya dirimu. Tidakkah engkau bertekad tidak memohon 
selain magam ini?” Maka, malaikat itu pun meraih tangannya, pergi ke 
taman hijau itu, dan membawanya masuk ke dalamnya. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 691 





MELIHAT ALLAH 


Allah berfirman, - 


Maan Ar aga 
“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
(surga) dan tambahannya.” (@s. Yuunus (10): 26) 


Ketika Rasulullah & ditanya tentang arti firman Allah “Dan 
tambahannya”, beliau menjawab, “Maksudnya, orang-orang yang 
beramal baik di dunia mendapatkan pahala terbaik (surga), dan 
tambahannya adalah melihat wajah Allah Yang Maha Mulia.” 


Allah #£ telah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang 
beriman tentang surga dan melihat wajah Allah 3£, orang yang jujur 
dan dipercaya. Rasulullah $& bersabda, “Penghuni surga yang paling 
rendah derajatnya adalah orang yang melihat taman-tamannya, istri- 
istrinya, pelayannya, dan tempat tidurnya sejarak perjalanan seribu 
tahun. Dan penghuni surga yang paling mulia di sisi Allah adalah orang 
yang melihat wajah-Nya pagi dan petang.” (HR. At-Tirmidzi) 


692 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


Kemudian Rasulullah 8 membaca firman Allah, “Wajah-wajah 
(orang-orang beriman) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah 
mereka melihat.” (Os. Al Giyaamah (751: 22-23) 


Ubai bin Ka'ab berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Rasulullah #& tentang maksud dua tambahan yang tercantum dalam 
dalam firman-Nya, 'Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala 
yang terbaik (surga) dan tambahannya'.” Beliau menjawab, “Yaitu 
melihat wajah Allah Yang Maha Pemurah.'” Dan tentang firman 
Allah 8£, Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih". 
(@s. Ash-Shaaffaat (37): 147) Lalu beliau $$ bersabda, Dua puluh 


, ” 


ribu tahun'. 


Pada suatu hari, Abu Hurairah RA bertanya kepada Nabi #$, 
“Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita?” Abu Al 
@asim & menjawab, “Ya. Apakah kalian ragu ketika melihat 
matahari dan bulan purnama?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau 
kemudian bersabda, “Begitu juga, kalian tidak akan ragu ketika melihat 
Tuhanmu. Tidak ada lagi majlis yang tidak didatangi Allah, hingga Dia 
berkata kepada seseorang diantara mereka, Hai fulan anak fulan, 
apakah engkau ingat demikian dan demikian?” Allah mengingatkannya 
tentang pembangkangannya ketika berada di dunia, lalu ia menjawab. 
Tuhanku, tidakkah Engkau telah mengampuniku?” Allah menjawao. 
“Ya. Ampunan-Ku sampai ke tempatmu ini.' Saat mereka berada dalam 
kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka diliputi awan dari arah atas mereka, 
lalu mereka dihujani wewangian yang tidak temukan aroma sepertinya 
sama sekali. Tuhan kita lalu berfirman, "Pergilah ke tempat kemuliaan 
yang telah Aku siapkan, dan ambillah apa yang kalian suka." Maka 
mereka mendatangi —kami mendatangi— pasar yang dikelilingi para 
malaikat. Pasar semisal itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah 
terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Lalu 
pasar itu membawakan kepada kita apa yang kita inginkan, dan tidak 
ada yang diperjual-belikan di dalamnya. Di dalam pasar tersebut 
penghuni surga saling bertemu. Orang yang memiliki kedudukan yang 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat — | 693 


tinggi bertemu dengan orang yang lebih rendah kedudukannya —tidak 
ada sesuatu yang rendah di dalamnya—, sehingga ia kagum dengan 
pakaian yang dikenakannya. Setelah pembicaraannya yang terakhir 
selesai, ia diberi sesuatu yang lebih baik dari pakaian itu. Hal itu karena 
tidak sepatutnya seseorang bersedih hati di dalam surga. Kemudian 
kami pulang ke rumah-rumah kita, sedang istri-istri kita menyambut kita. 
Lalu kita berkata, Hari ini kami duduk bersama Tuhan kita Yang Maha 
Perkasa, dan seharusnya kita berbalik seperti dahulu kita berbalik.” (HR. 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


Yang Pertama Kali Diucapkan Allah # kepada Orang- 
orang Beriman di Hari Kiamat 


Rasulullah #8 bersabda, “Maukah aku beritahukan kepada 
kalian ucapan pertama yang Allah lontarkan kepada orang-orang 
beriman pada Hari Kiamat, dan ucapan pertama mereka kepada-Nya? 
Allah berkata kepada orang-orang beriman, “Apakah kalian suka 
bertemu dengan-Ku?' Mereka menjawab, Benar, wahai Tuhan kami. 
Allah bertanya, “Untuk apa?” Mereka menjawab, 'Kami mengharap 
maaf-Mu dan ampunan-Mu. ' Allah berfirman, "Aku telah tetapkan maaf: 
Ku dan ampunan-Ku untuk kalian'.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 


Beliau $$ juga bersabda, 


PJ - 3 
200 Bo ar “i 


Mb3 KAI ay S0) Vga 


“Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada Hari 
Kiamat dengan mata telanjang.” (HR. Ath-Thabrani) 
Rasulullah $& bersabda, 


AI ai Seto Lu) dea 


694 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


“Tuhan kita akan terlihat dalam keadaan tertawa pada Hari 
Kiamat.” (HR. Ath-Thabrani) 


Nabi $& bersabda, 


“Apabila penghuni surga masuk surga, maka 
Allah 8£ berfirman, Kalian mau Aku tambahkan?” Mereka balas 
bertanya, “Tidakkah wajah kami telah menjadi putih? Tidakkah Engkau 
telah memasukkan kami ke dglam surga dan menyelamatkan kami dari 
neraka?" Allah kemudian menyingkap tabir. Ketika itu tidak nikmat yang 
pernah diberi lebih mereka cintai daripada melihat Tuhan mereka.” (HR. 
Muslim dan At-Tirmidzi) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 695 


HAUDH 


Nabi #8 memiliki dua telaga. Yang pertama telaga yang berada 
di Maugif sebelum Shirath, dan yang kedua telaga yang berada di dalam . 
surga. Keduanya disebut A/ Kautsar, dan Al Kautsar dalam bahasa Arab 
berarti kebaikan yang banyak. 


Telaga Nabi & 
Rasulullah $& bersabda, 
3 AH Usa 5 Lal PAS Ja ET pan dal 14 GS ea 
PO Wat aa AK M3 3119 Ah aa CA ep Ji 
40. Ialas Ban 


Ula Sta Up 3 


“Telaga (Haudh) luasnya seperti jarak antara Ailah dan Mesir, 
bejananya sebanyak bintang di langit, serta airnya lebih manis dari 
madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, dan lebih wangi dari 


696 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 





i 


misik. Siapa saja yang meminum airnya maka ia tidak dahaga :2s' 
selama-lamanya.” (HR. Ahmad) 


Nabi &$ bersabda, “Telagaku luasnya seperti jarak antara Adn 
dan Oman. Ia lebih luas dan lebih luas. Di dalamnya terdapat dua pipa 
dari emas dan perak, minumannya lebih putih dari susu, lebih manis dari 
madu, dan lebih wangi dari misik. Siapa saja yang meminumnya maka 
ia tidak pernah dahaga dan wajahnya tidak pernah menghitam selama- 
lamanya. (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Samawaih) 


Al Kautsar 


Rasulullah $$ pernah berkata kepada pelayan beliau, “Ya.Anas, 
Allah 8 telah memberiku A/ Kautsar malam ini.” Anas bin Malik 
bertanya, “Apa itu A/ Kautsar?” Nabi #$ menjawab, “Sungai di surga 
yang lebar dan panjangnya seperti jarak antara Timur dan Barat. Orang 
' yang meminumnya tidak akan pernah merasa dahaga, dan yang 
berwudhu dengannya tidak pernah akan lusuh selama-lamanya. Air itu 
tidak diminum oleh orang yang merusak perlindunganku dan 
membunuh ahlu baitku.” (HR. Ibnu Mardawaih) 


Rasulullah #& bersabda, “Aku diberi sebuah sungai di surga 
yang bernama Al Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari 
madu, lebih lembut dari mentega, dan di dalamnya ada burung-burung 
yang lehernya sepeti unta.” Umar bin Khaththab bertanya, “Sungai itu 
minuman lezat.” Nabi $$ menjawab, “Rasanya lebih nikmat dari 
minuman lezat.” (HR. Ibnu Mardawaih) 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 697 





Orang Pertama yang Mendatangi Telaga Nabi 18 


Rasulullah & bersabda, “Telagaku seperti antara Adn' dan 
Oman, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari 
misik. Gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang ' 
meminumnya sekali minum maka ia tidak pernah dahaga selama- 
lamanya. Orang yang pertama kali tiba di telagaku adalah orang-orang 
lemah dari golongan Muhajirin.” Salah seorang sahabat bertanya, 
“Siapa mereka, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang-orang yang 
rambutnya kusut, yang kulitnya berubah karena perjalanan, yang 
pakaiannya kotor, yang tidak dibukakan pintu bagi mereka, yang tidak 
menikahi perempuan-perempuan cantik, orang-orang yang memberi 
seluruh kewajiban mereka dan tidak mengambil hak mereka.” (HR. 
Ahmad dan Ath-Thabrani) 


Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya telagaku lebarnya 
seperti jarakan antara Adn dan Ailah, lebih putih dari susu, lebih manis 
dari madu, gelas-gelasnya seperti jumlah bintang di langit. Siapa saja 
yang meminumnya maka ia tidak pernah akan haus selama-lamanya. 
Orang pertama yang tiba di telaga itu adalah orang-orang fakir dari 
Golongan Muhajirin: yang pakaiannya kotor, dan rambutnya kusut, yang 
tidak menikahi perempuan cantik, dan pintu-pintu tidak dibukakan 
untuk mereka.” Mendengar itu, Umar lalu menangis hingga membasahi 
jenggotnya dan berkata, “Tetapi aku menikahi perempuan cantik, pintu- 
pintu dibukakan untukku, tidak disangsikan aku mencuci bajuku yang 
membasahi tubuhku hingga menjadi kotor, dan tidak meminyaki 
kepalaku hingga kusut.” (HR. At-Tirmidzi) 


Orang yang Diusir dari Telaga 


Nabi #& bersabda, “Bagiamana keadaan kaum-kaum yang 
berkata, 'Rahimku (kerabat) tidak membawa manfaat.' Tidak demikian, 


698 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


demi Allah, rahimku tersambung. Sesungguhnya aku adalah farath””” 
kalian berada di Haudh (Telaga). Lalu aku datangi orang-orang, maka 
mereka berdiri. Yang satu berkata, “Ya Rasulullah, aku adalah fulan.' 
Dan yang lain berkata, “Aku adalah fulan.' Aku kemudian berkata, "Aku 
tahu kalian, tetapi kalian melakukan sesuatu yang baru dalam agama 
sesudahku dan kembali ke belakang'.” (HR. Al Hakim) 


Nabi #8 bersabda, “Wahai kaum muslimin, saat aku berada di 
Haudh, kalian datang secara berkelompok. Lalu pergilah satu kelompok 
diantara kalian ke sini dan ke sini. Maka aku bertanya, “Ada apa dengan 
mereka? Kemarilah.” Lalu seseorang lalu berteriak, “Sesungguhnya 
mereka telah membuat perobahan sesudahmu.' Maka aku berkata, 
“Celaka, celaka." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 


- Nabi & bersabda, “Aku didatangi kaum yang dahulu 
bersamaku. Saat mereka mendekat kepadaku, aku melihat mereka 
terhuyung-huyung hingga tidak sampai kepadaku. Maka aku berkata, 
'Tuhanku, mereka itu  sahabat-sahabatku.' — Lalu dikatakan, 
“Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat 
sesudahmu'”.” (HR. Ath-Thabrani) 


Setiap Nabi Mempunyai Telaga 
Rasulullah #8 bersabda, 


Ona 0 


?£ 202 KA ea an Ka Pa 
0 Pe) Br 833p AI 4 OLS “3 Cp IU 
San BA Oi 


“Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, dan mereka saling 
berbangga siapa diantara mereka yang paling banyak pengunjungnya. 


455 Orang yang berjalan lebih dahulu untuk mempersiapkan kebutuhan bagi orang- 
orang yang tiba belakangan. 


Shahih Tanda-Tanda Kiamat— 699 





Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengunjung.” (HR. At- 
Tirmidzi) : 

Nabi & bersabda, “Sesungguhnya para nabi saling berbangga, 
- siapakah diantara mereka yang paling banyak sahabatnya dari umatnya. 
Aku berharap pada waktu itu adalah yang paling banyak. Mereka semua 
pasti berkunjung, dan setiap orang dari mereka pada hari itu berdiri di 
telaga yang penuh dengan membawa tongkat sambil memanggil orang 
yang dikenalnya dari umatnya. Setiap umat mempunyai tanda yang 
dengannya nabi mereka dapat mengenali mereka. ” (HR. Ath-Thabrani) 


Bagaimana Nabi #& Mengenali Umatnya? . 


Abu Al @asim $& bersabda, “Umatku akan mengunjungiku di 
Telaga, dan aku menghalang-halangi orang-orang darinya seperti 
seseorang menghalang-halangi unta orang lain dari untanya.” Para 
sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kami?” 
Nabi #8 menjawab, “Ya. Kalian mempunyai ciri-ciri yang tidak 
dimiliki orang lain di luar kalian. Kalian akan mendatangiku dengan 
wajah bersinar karena bekas wudhu'.” (HR. Muslim) 


Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya telagaku lebih jauh dari 
jarak Ailah ke Adn. Sungguh airnya lebih putih dari salju, lebih manis 
dari madu, dan gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di 
langit Dan aku akan menghalang-halangi manusia darinya layaknya 
seseorang menghalang-halangi unta orang lain dari telaganya.” Mereka 
bertanya, “Ya Rasulullah, engkau mengenali kami pada hari itu?” 
Nabi #8 menjawab, “Ya. Kalian mempunyai ciri-ciri yang tidak 
dimiliki seorang pun dari umat-umat lain. Kalian akan datang dengan 
wajah bersinar karena bekas wudhu'.” (HR. Muslim) 


. 700 — Shahih Tanda-Tanda Kiamat 


